
PUSTAKA 

AS-SUNNAH 




P*SS3 

teSW 


'Abdul 'Azhim 

bin Badawi Al-Khalafi 


llnnafi <4| 





































<Jt> 

c w 5 

< 1 [> 

Daftar Isi 

Kata Pengantar Penerbit. 5 

Kata Pengantar Syaikh Muhammad Shafwat Nuruddin. 7 

Kata Pengantar Syaikh Shafwat asy-Syawadifi... 13 

Muqaddimah. 17 

Daftar Isi. 27 

KITAB ATH'THAHARAH ~ 55 

BAB AIR. 55 

BAB BENDA-BENDA YANG NAJIS. 57 

1 dan 2. Air Kencing dan Kotoran Manusia. 57 

3 dan 4- Madzi dan Wadi. 58 

5. Kotoran Hewan yang dagingnya tidak dimakan. 59 

6. Darah Haidh. 60 

7. Air Liur Anjing. 60 

8. Bangkai. 60 

1. Bangkai Ikan dan Belalang. 61 

2. Bangkai yang Darahnya Tidak Mengalir. 61 

3. Tulang Bangkai serta Tanduk, Kuku, Rambut dan Bulu- 

nya. . 62 

BAB CARA MEMBERSIHKAN NAJIS. 62 

1. Membersihkan Kulit Bangkai dengan Menyamaknya. 63 


27 





















2. Membersihkan Bejana yang Dijilat Anjing. 63 

3. Mensucikan Pakaian yang Terkena Darah Haidh. 64 

4- Membersihkan Pancung Pakaian Wanita. 65 

5. Mensucikan Pakaian dari Kencing Anak Kecil yang Masih 

Menetek... 65 

6. Membersihkan Pakaian dari Air Madzi. 65 

7. Membersihkan Bagian Bawah Sandal. 66 

8. Mensucikan Tanah atau Lantai. 66 

BAB SUNNAH YANG FITHRAH. 67 

1. Khitan. 68 

2. Memelihara Jenggot. 69 

3. Siwak (Membersihkan Gigi / Mulut). 71 

1. Ketika Berwudhu’. 71 

2. Akan Shalat. 71 

3. Akan Membaca al-Qur’an... 71 

4- Akan Masuk Ke dalam Rumah. 72 

5. Bangun Malam Hendak Shalat Tahajjud .. 72 

4- Makruh Hukumnya Mencabut Uban. 72 

BAB ADAB BUANG HAJAT/BUANG AIR. 74 

1. Dianjurkan Bagi Orang yang Akan Masuk ke WC Membaca 

do’a. 74 

2. Apabila Keluar Dari WC dianjurkan Mengucapkan, 

“GHUFRAANAK” (Ya, Allah aku Mohon Ampunan-Mu).... 75 

3. Dianjurkan Mendahulukan Kaki Kiri Ketika Akan Masuk 

WC dan Kaki Kanan Ketika Akan Keluar. 75 

4- Ketika Akan Buang Air Kecil Ataupun Air Besar di tempat 

Terbuka dianjurkan Menjauh Hingga Tidak Terlihat Orang. 76 

5. Dianjurkan Tidak Mengganti Pakaiannya Sebelum Hampir 

Mendekat ke Tanah. 76 

6. Tidak Boleh Menghadap ke Arah Kiblat dan Tidak Pula 
Membelakanginya, Baik di Tempat Terbuka ataupun di Da- 

lam Ruang Tertutup. 76 

7. HaramBuang Hajat Pada Jalan Umum atau di Tempat Ber- 

teduh. 77 


28 fQf al-Wajiz; Fiqh Sunnah 

























8. Makruh Bagi Seseorang Kencing di Tempat Pemandiannya... 77 

9. Haram Kencing di Air yang Tidak Mengalir. 78 

10. Boleh Kencing Berdiri, Namun yang Afdhal duduk. 78 

11. Wajib Membersihkan Diri Dari Kencing. 79 

12. Ketika Kencing Atau Intinja Tidak Boleh Memegang Kemalu- 

an DenganTangan Kanan. 79 

13. Boleh Istinja Dengan Air Atau Batu dan yang Semisal De- 

ngannya, Namun yang Afdhal Dengan Menggunakan Air. 80 

14- Tidak boleh beristinja dengan batu kurang dari tiga buah. 80 

15. Tidak boleh beristinja dengan tulang atau kotoran binatang. 81 

BABBEJANA. 81 

Thaharah (Bersuci) Untuk Shalat. 82 

BAB WUDHU’. 83 

1. Tata Cara Berwudhu’. 83 

2. Syarat-Syarat Sahnya Wudhu’. 84 

3. Hal-hal yang Fardhu/Najis Dalam Wudhu’. 85 

4- Sunnah-sunnah Wudhu’: (hal-hal yang disunnahkan Ketika 

Berwudhu’) . 88 

5. Hal-hal yang Membatalkan Wudhu’. 92 

6. Hal-hal yang Karenanya Diwajibkan Berwudhu’. 96 

7. Hal-hal yang Di Dalamnya (kita) Dianjurkan Berwudhu’. 96 

BAB MENGUSAP DI ATAS KHUF. 102 

1. Syarat Bolehnya Mengusap Di Atas Khuf. 103 

2. Masa Mengusap di atas Khuf. 104 

3. Bagian Yang Diusap dan Caranya. 104 

4. Mengusap Bagian Atas Kaos Kaki dan Sandal. 104 

5. Yang Membatalkan Mengusap Khuf. 105 

BAB MANDI BESAR. 106 

1. Hal-hal yang Mewajibkan Mandi. 106 

2. Rukun Mandi Besar. 109 

3. Tata Cara Mandi Besar yang Dianjurkan. 109 

4. Mandi Yang Disunnahkan. 112 

BAB TAYAMMUM (Bersuci dengan Menggunakan Debu). 116 

Daftar Isi ||§ j 29 































1. Dalil Disyariatkannya Tayammum. 116 

2. Sebab-sebab yang Membolehkan Tayammum. 117 

3. Pengertian Sha'id (Debu). 119 

4. Sifat Tayammum/Cara Bertayammum. 119 

5. Hal-hal yang Membatalkan Tayammum. 120 

6. Boleh Tayammum dengan Tembok. 122 

BAB HAEDH DAN NIFAS. 122 

1. Hal-hal yang Haram Bagi Wanita yang Haidh dan Nifas. 123 

2. Hukum Orang yang Bercampur dengan Perempuan yang 

Haidh. 124 

3. Istihadhah. 125 

4. Hukum Mustahadhah. 127 

KITAB ASH-SHALAT ~ 131 

1. Kedudukan Shalat dalam Islam. 132 

2. Hukum Orang yang Meninggalkan Shalat. 132 

3. Siapa Saja yang Wajib Menegakkan Shalat. 136 

4. Waktu-waktu Shalat. 137 

5. Pengertian Shalat Wushtha. 139 

6. Dianjurkan Mengerjakan Shalat Zhuhur Pada Awal Waktu 

Ketika Suhu Panas dalam keadaan Normal. 139 

7. Dianjurkan Shalat Zhuhur Pada Waktu Dingin Ketika Suhu 

Panas Memuncak. 140 

8. Dianjurkan Shalat ’Ashar Di Awal Waktu. 140 

9. Dosa Orang yang Meninggalkan Shalat Ashar. 140 

10. Dosa Orang yang Mengakhirkan Shalat Ashar Sampai Mata- 

hari Menguning. 141 

11. Dianjurkan Menyegerakan Shalat Maghrib dan Dibenci 

Mengakhirkannya. 141 

12. Dianjurkan Mengakhirkan Shalat Isya’ Selama Tidak Sulit... 142 

13. Dibenci Tidur Sebelum Shalat Isya’ dan Bercakap-cakap 

Sesudahnya Kecuali Mengandung Mashlahat. 142 

14. Diajurkan Shalat Shubuh Di Awal Waktu... 143 

15. Kapan Seseorang Dianggap Masih Mendapatkan Waktu 

Shalat?. 143 


30 fH al'Wajiz; Fiqh Sunnah 




























16. Shalat yang Terlupakan. 

17. Apakah Orang yang, Sengaja Meninggalkan Shalat Hingga 

Habis waktunya Boleh mengqadha'nya. 

18. Waktu-waktu yang Terlarang Mengerjakan Shalat Padanya.. 

19. Dikecualian dari Larangan Ini Satu Waktu Tertentu dan 

Satu Tempat Tertentu. 

20. Dilarang Shalat Sunnah Sesudah Terbitnya Fajar dan Sebe- 

lum Shalat Shubuh. 

21. Dilarang Shalat Sunnah Bila Iqamah Dikumandangkan. 

22. Tempat-Tempat yang Kita Dilarang Shalat Padanya. 

BAB ADZAN. 

1. Hukum Adzan. 

2. Keutamaan Adzan. 

3. Sifat Adzan. 

4- Di anjurkan Muadzin Mengucapkan, Dua kali Takbir dalam 

sekali nafas. 

5. Dianjurkan melakukan Tarji’. 

6. Tastwib Pada Adzan Pertama Shalat Shubuh. 

7. Dianjurkan Adzan pada Awal Masuknya Waktu Shalat dan 

Mendahulukan Pada Waktu Shubuh Khususnya. 

8. Bacaan Ketika Mendengar Adzan dan Iqamah. 

9. Hal-Hal yang Dianjurkan Bagi Muadzin. 

10. Berapa Menit Jarak Antara Adzan Dengan Iqamah. 

11. Dilarang Keluar Dari Masjid Sesudah Adzan di Kumandang- 

kan. 

12. Adzan dan Iqamah Bagi Shalat yang Tertinggal. 

13. Syarat-syarat Sahnya Shalat. 

1. Mengetahui Masuknya Waktu Shalat. 

2. Suci Dari Hadas Besar dan Kecil. 

3. Suci Pakaian, Badan, dan Tempat Shalat. 

4. Menutup Aurat. 

5. Menghadap Kiblat. 

BAB SIFAT SHALAT. 

1. Rukun-rukun Shalat. 


144 


145 

146 

149 

149 

149 

151 

151 

152 

153 

155 

155 

156 

157 

158 
161 
163 

163 

164 

165 
165 
165 
165 
168 
169 

172 

175 


Daftar hi 


31 
































2. Kewajiban-kewajiban Dalam Shalat. 

3. Sunnah-Sunnah Shalat. 

1. Sunnah-Sunnah Qauliyah. 

2. Sunnah-sunnah Fi’liyah. 

4. Doa dan Dzikir Seusai Shalat. 

5. Perbuatan yang Dimakruhkan Dalam Shalat. 

6. Hal-Hal yang Mubah dilakukan Dalam Shalat. 

7. Hal-Hal yang Membatalkan Shalat. 

BAB SHALAT TATHAWWU/SHALAT SUNNAH. 

1. Keutamaan Shalat Tathawwu. 

2. Dianjurkan Dilaksanakan di Rumah. 

3. Klasifikasi Shalat Tathawwu’. 

4- Dianjurkan Melakukan Shalat Empat Raka’at sebelum Ashar 

5. Bacaan ayat al-Qur’an Nabi ^ pada sebagian shalat ini. 

6. Shalat Witir... 

7. Qiyamul Lail (Shalat Malam). 

8. Shalat Dhuha (Shalat Awwabin) . 

9. Shalat Thahur. 

10. Shalat Istikharah. 

11. Shalat Gerhana. 

12. Shalat Istiqaa’ .. 

13. Sujud Tilawah... 

14. Sujud Syukur. 

15. Sujud Sahwi. 

BAB SHALAT JAMA’AH... 

1. Hukum Shalat Berjama’ah. 

2. Keutamaan Shalat Berjama’ah. 

3. Bolehkah Kaum Wanita Pergi Shalat Berjama’ah di Masjid?.. 

4- Rumah-rumah Mereka Lebih Baik Bagi Mereka. 

5. Adab Berangkat ke Masjid. 

6. Do’a Keluar Dari Rumah. 

7. Do’a Ketika Akan Masuk Masjid. 

8. Shalat Tahiyatul Masjid. 

9. Bila Iqamah Telah dikumandangkan, Tiada shalat lagi, Kecu- 

ali Shalat Wajib. 


184 

191 

191 

199 

208 

212 

218 

223 

225 

225 

226 
226 

227 

228 
229 
236 
240 
242 

243 

244 

247 

248 
252 
252 

259 

259 

262 

263 

264 

265 

266 

267 

268 

270 


32 


aUWajiz; Fiqh Sunnah 



































10. Fadhilah Mendapatkan Takbiratul Ihram Bersama Imam. 270 

11. Orang yang Datang ke Masjid di Saat Imam Sudah Selesai 

Shalat. 271 

12. Orang yang Masbuq Harus Mengikuti Imam Dalam Keadaan 

Apapun. 272 

13. Kapan dianggap Mendapatkan Satu Raka’at. 272 

14. Orang yang Ruku’ di Belakang Shaf. 273 

15. Imam diperintah Memperpendek Bacaan. 274 

16. Imam Lebih Memanjangkan Raka’at Pertama. 275 

17. Wajib Mengikuti Imam dan Larangan Mendahuluinya. 275 

18. Orang yang Berhak Menjadi Imam. 276 

19. Anak Kecil Menjadi Imam. 277 

20. Orang yang Shalat Fardhu Bermakmum Kepada yang Shalat 

Sunnah atau Sebaliknya. 277 

21. Orang Muqim Bermakmum Kepada Musafir atau Sebaliknya 278 

22. Apabila Musafir Bermakmum Kepada Orang yang Muqim 

Harus Menyempumakan. 279 

23. Orang yang Mampu Berdiri Bermakmum Kepada Orang yang 

Shalat Dengan Duduk dan Iapun Duduk Bersamanya. 279 

24- Makmum Sendirian Harus Berdiri Persis di Sebelah Kanan 

Imam (Sejajar dengannya). 281 

25. Makmum Dua Orang atau Lebih Berdiri Dengan Membuat 

Shaf di Belakang Imam. 281 

26. Jika Makmum Seorang Perempuan Harus Berdiri di Belakang 

Imam. 281 

27. Kewajiban Meluruskan Shaf. 282 

28. Cara Meluruskan Shaf. 284 

29. Shaf Laki-laki dan Perempuan. 284 

30. Keutamaan Shaf Pertama dan Shaf Sebelah Kanan. 285 

31. Makmum yang Lebih Pantas Berdiri di Belakang Imam. 285 

32. Makruh Shaf yang Dihalangi Tiang. 286 

33. Sejumlah ‘Udzur yang Membolehkan Meninggalkan Shalat 

Jama’ah. 286 

BAB SHALAT MUSAFIR. 288 

1. Hukum Shalat Qashar (Memendekkan Shalat). 288 





























2. Jarak Perjalanan yang Dibenarkan Untuk Mengqashar Shalat 290 

3. Kawasan yang dibenarkan Mulai Mengqashar Shalat. 290 

4. Apabila Seorang Musafir tinggal di Negeri Orang Karena Ada 

Suatu Kepentingan dan la Tidak Bemiat Muqim, la Harus 
Mengqashar Sampai la Keluar Darinya. 291 

5. Menjama’ Dua Shalat. 292 

BAB SHALAT JUM’AT. 296 

1. Perintah Untuk Mengerjakan Shalat Jum’at. 297 

2. Ancaman Keras Agar Tidak Melalaikannya. 298 

3. Waktu Shalat Jum’at. 299 

4. Khutbah Jum’at. 300 

5. Petunjuk Nabi «jj!g Dalam Hal Khutbah. 300 

6. Khutbah Hajat. 301 

7. Wajib Diam dan Haram Berbicara Ketika Khatib Sedang Ber- 

khutbah. 304 

8. Kapan Makmum Dianggap Mendapat Shalat Jum’at. 304 

9. Shalat Sunnah Sebelum dan Sesudah Shalat Jum’at. 304 

10. Adab Datang ke Masjid Pada Hari Jum’at. 306 

11. Do’a dan Dzikir yang Dianjurkan Dibaca Pada Hari Jum’at... 308 

12. Shalat Jama’ah Jum’at di Masjid Jami’. 309 

13. Hari Raya Jatuh Pada Hari Jum’at. 310 

14- Dianjurkan Imam Mengerjakan Shalat Jama’ah Jum’at Lagi 

Agar Orang yang Mau Mengerjakannya dan Orang yang 
Tidak Shalat ‘Id Dapat Mengerjakannya. 311 

BAB SHALAT HARI RAYA. 311 

1. Hukum Shalat Hari Raya. 311 

2. Waktu Shalat ‘Id. 312 

3. Pergi ke Tanah Lapang. 313 

4. Apakah Perlu Dikumandangkan Adzan dan Iqamah?. 313 

5. Sifat Shalat‘Id. 313 

6. Surah yang Dibaca Pada Shalat Hari Raya. 314 

7. Khutbah Setelah Shalat. 315 

8. Shalat Sunnah Sebelum dan Sesudah Shalat Hari Raya. 315 

9. Beberapa Amalan Sunnah yang Dianjurkan Pada Hari Raya. 315 


34 


| al-Wajiz; Fiqh Sunnah 




























10. Waktu Takbir Pada Hari Raya Fitri Semenjak Keluar Dari 

Rumah Sampai Shalat. 317 

11. Waktu Takbir Pada Hari Raya Qurban dimulai SejakShubuh 

Hari ‘Arafah Hingga Ashar Akhir Hari-hari Tasyrik. 319 

BAB SHALAT KHAUF.. 320 

KITAB AL-JANAZAH ~ 327 

1. Hal-hal yang Harus Dikerjakan Oleh Orang-orang yang Ha- 

dir Pada Saat Seseorang Wafat. 328 

2. Hal-Hal yang Boleh Dilakukan Para Pelayat dan Lainnya. 330 

3. Hal-hal yang Wajib Atas Sanak Kerabat. 331 

4- Hal-Hal yang Haram Dilakukan Sanak Kerabat Mayyit. 334 

5. Beberapa Hal yang Wajib Dilakukan untuk Mayat. 336 

BAB MEMANDIKAN JANAZAH. 336 

1. Hukum Memandikan. 336 

2. Cara Memandikan Jenazah. 336 

3. Yang Berhak Memandikan Mayat. 338 

4- Tidak disyari’atkan Memandikan Jenazah yang Gugur Sebagai 

Syahid di Medan Perang. 339 

BAB MENGKAFANI JANAZAH. 399 

1. Hukum Mengkafani Mayat. 339 

2. Beberapa Hal yang Disunnahkan Dalam Kaitannya Dengan 

Kafan. 340 

BAB SHALAT JANAZAH. 342 

1. Hukum Shalat Jenazah. 342 

2. Dua Orang Pengecualian yang Tidak Wajib Dishalati. 342 

3. Makin Banyak Orang yang Menshalati Jenazah, Semakin Af- 

dhal Bagi Sang Mayat dan Lebih Bermanfaat. 344 

4- Dianjurkan Membentuk Tiga Shaf di Belakang Imam, Sekali 

pun Mereka Berjumlah Sedikit. 344 

5. Tempat Melaksanakan Shalat Jenazah. 346 

6. Tempat Berdirinya Imam. 347 

7. Cara Shalat Jenazah. 348 

Daftar Isi §|§ I 35 





























8. Disyari’atkan Mengangkat Tangan Pada Takbir Pertama. 350 

9. Tidak Boleh Mengerjakan Shalat Jenazah Pada Waktu-waktu 

Terlarang, Kecuali Dalam Kondisi Darurat. 355 

10. Keutamaan Shalat Jenazah dan Mengantarkannya. 355 

11. Wajib Mempercepat Perjalanan Jenazah ke Kuburan, Namun 

Tidak Sampai Lari-lari kecil. 357 

12. Do’a Ketika Akan Masuk Kawasan Kuburan atau Ketika 

Melewatinya. 358 

BAB MENGUBUR JENAZAH. 359 

1. Hukum Mengubur Jenazah. 359 

2. Dilarang Mengubur Jenazah Dalam Beberapa Keadaan Ben- 

kut ini, Kecuali Dalam Kondisi Darurat. 360 

3. Wajib Mendalamkan, Melapangkannya, dan Membaguskan 

Liang Lahat. 362 

4- Beberapa Hal yang Disunnahkan Usai Pemakaman Mayat.... 366 

BAB TA’ZIYAH (MELAYAT). 372 

BAB ZIARAH KUBUR. 376 

KITAB ASH-SHIYAM ~ 385 

1. Hukum Shiyam. 385 

2. Keutamaan Puasa Ramadhan. 386 

3. Kewajiban Berpuasa Ramadhan dengan Melihat Hilal. 388 

4. Cara Menetapkan Awal Bulan Ramadhan. 388 

5. Orang yang Wajib Melaksanakan Shiyam. 391 

6. Mana yang Lebih Afdhal? Berpuasa Ataukah Berbuka?. 392 

7. Hal-Hal Yang Wajib Dilakukan Kakek dan Nenek Yang Tua 
Renta serta Orang yang Sakit Menahun yang Tidak Diharap 

kan Kesembuhannya. 393 

8. Wanita yang Hamil dan yang Menyusui. 394 

9. Kadar Banyaknya Makanan yang Wajib Diberikan. 395 

10. Rukun-Rukun Shiyam. 396 

11. Hal-Hal yang Membatalkan Puasa. 397 

12. Adab-Adab Berpuasa. 399 

13. Beberapa Hal yang Dibolehkan Bagi Orang yang Berpuasa ... 403 


36 Hf al'Wajiz; Fiqh Sunnah 

























14- Puasa Tathawwu’. 406 

15. Hari-Hari yang Dilarang Berpuasa Padanya. 410 

BABI’TIKAF. 414 

KITAB AZ-ZAKAT ~ 419 

1. Kedudukan Zakat Dalam Islam. 419 

2. Dorongan Agar Menunaikan Zakat. 420 

3. Ancaman Bagi Orang yang Tidak Mengeluarkan Zakat. 421 

4. Hukum Orang yang Mencegah Membayar Zakat. 423 

5. Siapakah yang Wajib Mengeluarkan Zakat?. 426 

6. Harta Benda yang Wajib Dikeluarkan Zakatnya. 426 

a. Zakat Emas dan Perak. 426 

b. Zakat Tanaman dan Buah-buahan. 428 

c. Zakat Binatang Ternak. 431 

d. Zakat Barang Galian. 438 

7. Sasaran Pembagian Zakat. 438 

8. Apakah Delapan Golongan Ini Harus Mendapatkan Bagian 

Semua?. 439 

BAB ZAKAT FITRAH. 448 

1. Hukum Zakat Fitrah. 448 

2. Hikmah Zakat Fitrah. 448 

3. Siapakah yang Wajib Mengeluarkan Zakat Fitrah. 449 

4. Besamya Zakat Fitrah. 449 

5. Waktu Mengeluarkan Zakat Fitrah. 451 

6. Yang Berhak Menerima Zakat Fitrah. 452 

7. Shadaqah Tathawwu’. 452 

KITAB AL-HAJJ -457 

1. Keutamaan Haji dan Umrah. 457 

2. Hukum Ibadah Haji. 458 

3. Hajinya Anak Kecil dan Hamba Sahaya. 461 

4. Pengertian Istitha’ah. 462 

5. Haji Perempuan. 463 

6. Kesegaraan Dalam Menunaikan Ibadah Haji. 463 

7. Miqat-miqat. 464 


Daftar Isi ||f 37 



































a. Miqat-Miqat Zamani... 464 

b. Miqat-miqat Makani. 465 

8 . Melewati Miqat-miqat Dengan Tidak Berihram (Sebelum 

Niat Ihram). 466 

9. Berihram dari Miqat. 468 

10. Orang yang Akan Berihram Boleh Mengucapkan Syarat Akan 

Bertahallul Bila Ada ‘Udzur Sakit dan Semisalnya. 470 

BAB SHIFAT (TATA CARA) HAJINABI $. 471 

1. Rukun, Sunnah dan Wajib Haji. 478 

A. Sunnah-Sunnah Ibadah Haji. 478 

1. Sunnah-Sunnah Ihram. 478 

2. Sunnah-Sunnah yang Silakukan Ketika Masuk Mek- 

kah. 481 

3. Sunnah-Sunnah Thawaf. 483 

4. Sunnah-Sunnah Sa’i. 487 

5. Sunnah-Sunnah Ketika Keluar ke Mina. 488 

B. Rukun-Rukun Haji. 489 

C. Kewajiban-Kewajiban Ibadah Haji. 491 

2. Syarat-Syarat Thawaf. 494 

3. Syarat-Syarat Sa’i. 497 

4- Larangan-Larangan Dalam Ihram. 498 

5. Hal-Hal yang Membatalkan Ibadah Haji. 503 

6 . Larangan-Larangan yang Berlaku di Haramain, Mekkah dan 

Madinah. 504 

7. Balasan Bagi Orang yang Membunuh Binatang Buruan. 506 

8 . Beberapa Contoh Hukuman yang Seimbang yang Pernah 

Ditetapkan Nabi jjjig dan Para Shahabatnya. 509 

9. Denda Jima’ Pada Waktu Menunaikan Ibadah Haji. 511 

10. Beberapa Macam Dam Dalam Ibadah Haji. 514 

BAB UMRAH. 463 

1. Rukun-Rukun Umrah. 516 

2. Hal-Hal yang Diwajibkan Dalam Umrah. 517 

3. Waktu Umrah... 518 

4. Boleh Melaksanakan Umrah Sebelum Menunaikan Ibadah 

38 I fH al-Wajiz; Fiqh Sunnah 
































Haji. 518 

5. Melaksanakan Umrah Berulang Kali. 518 

BAB ZIARAH KE KOTA MADINAH MUNAWWARAH. 521 

1. Keutamaan Kota Madinah. 521 

2. Keutamaan Masjid Nabawi dan Keistemewaan Shalat di da- 

lamnya. 521 

3. Adab Ziarah Masjid Nabawi dan Kuburan yang Mulia. 522 

4- Ziarah Ke Masjid Quba’. 526 

5. Ziarah Ke Baqi’ dan Gunung Uhud. 527 

6 . Beberapa Tempat Ziarah. 528 

7. Dua Peringatan yang Amat Urgen. 528 

KITAB AN-NIKAH ~ 533 

1. Hukum Nikah. 533 

2. Calon Isteri yang Ideal. 535 

3. Calon Suami yang Ideal. 537 

4. Melihat Gadis yang Akan Dilamar. 539 

5. Khithbah (Meminang). 540 

6 . Akad Nikah. 541 

7. Wajib Minta Izin kepada Sang Gadis Sebelum Dinikahi. 542 

8 . Khutbah Nikah. 543 

9. Dianjurkan Mengucapkan Tahniah (selamat) Untuk Sang 

Pengantin. 545 

10. Mahar. 545 

11. Waktu yang Dianjurkan Memulai Bercampur dengan Isteri.. 549 

12. Beberapa Perbuatan Yang Dianjurkan Ketika Masuk ke Ka- 

mar Pengantin. 549 

13. Kewajiban Mengadakan Walimah. 556 

14. Batas Maksimal Poligami. 567 

15. Beberapa Perempuan yang Haram Dinikahi. 567 

16. Persusuan yang Menjadikan Haram. 571 

17. Perempuan-perempuan yang Haram dinikahi untuk Semen- 

tara Waktu. 572 

18. Beberapa Perkawinan yang Bathil. 576 

1. Nikah Syighar. 576 































2. Nikah Muhallil. 578 

3. Nikah Mut’ah. 579 

19. Menikahi Seorang Wanita Dengan Niat Sang Suami Untuk 

Menceraikan Isterinya. 580 

20. Hak-Hak Suami Isteri... 581 

1. Hak-Hak Isteri Yang Harus Ditunaikan Suami. 582 

2. Hak-Hak Suami yang Wajib Ditunaikan oleh Isteri. 594 

21. Problematika Rumah Tangga. 607 

22. Penerapan Nusyuz dari Pihak Isteri. 608 

23. Penerapan Nusyuz dari Pihak Suami. 613 

24- Kiat Menangani Perpecahan Suami Isteri yang Kian Parah.... 616 

25. Hukum Suami yang Mengharamkan Isterinya atau Budak 

Perempuannya. 618 

BAB ILAA’. 620 

1. Pengertian Ilaa’. 620 

2. Hukum Ilaa’. 620 

BAB ZHIHAR. 622 

1. Pengertian Zhihar. 622 

2. Contoh dan Beberapa Kasus Zhihar. 622 

3. Hukum Zhihar. 627 

BABTALAK. 627 

1. Pengertian Talak. 627 

2. Hikmah Talak. 627 

3. Klasifikasi Talak. 629 

1. Talak Dilihat dari Segi Lafadz. 629 

2. Talak Dilihat dari Sudut Ta’liq dan Tanjiz. 631 

3. Talak Dilihat dari Segi Argumentasi. 631 

4- Talak Ditinjau dari Segi Boleh Tidaknya Rujuk. 635 

BAB KHULU’. 636 

1. Pengertian Khulu’. 636 

2. Pensyaratan Khulu’. 637 

3. Peringatan Keras Terhadap Masalah Khulu’. 638 

4- Peringatan Keras Bagi Para Suami Agar Tidak Mempersulit 


40 


al'Wajiz; F iqh Sunnah 































Isterinya. 638 

5. Khulu’ adalah Fasakh, Bukan Talak. 639 

BABIDDAH... 642 

1. Pengertian Iddah. 642 

2. Macam-Macam Masa Iddah. 642 

KITAB AL-BUYU’ (JUAL BELI) ~ 649 

1. Definisi Buyu’. 649 

2. Disyariatkannya Jual Beli. 649 

3. Dorongan dan Anjuran Untuk Melakukan Usaha. 650 

4• Boleh Mencari Kekayaan bagi orang yang Bertakwa. 651 

5. Dorongan agar Bersikap Bijak dalam mencari Nafkah. 652 

6. Dorongan untuk Bersikap Jujur dan Waspada Terhadap Dusta 652 

7. Anjuran agar Mempermudah dan Bersikap Toleran dalam 

Melakukan Transaksi Jual Beli. 653 

8. Keutamaan Memberi Tangguh Kepada orang yang Kesulitan. 653 

9. Dilarang Melakukan Penipuan. 654 

10. Dianjurkan Berpacu Dalam Mencari Rizki. 654 

11. Dzikir Ketika Menjelang Masuk Pasar. 654 

12. Allah Menghalalkan Jual Beli. 655 

13. Jual Beli yang Terlarang. 655 

1. Jual Beli Secara Gharar (yang Tidak Jelas Sifatnya) . 655 

2. Jual Beli Secara Mulamasah dan Munabadzah. 657 

3. Jual Beli Barang Secara Habalul Habalah. 658 

4. Jual Beli Dengan Lemparan Batu Kecil. 658 

5. Upah Persetubuhan Pejantan. 659 

6. Jual Beli Sesuatu yang Belum Menjadi Hak Milik. 659 

7. Jual Beli Barang yang Belum Diterima. 659 

8. Jual Beli Atas Pembelian Saudara. 660 

9. Jual Beli Secara ‘Inah. 661 

10. Jual Beli Barang Secara Taqsith (Kredit atau dengan 

Penambahan Harga) . 661 

BAB BARANG YANG TIDAK BOLEH DIPERJUALBELIKAN. 662 

1. Khamer (Minuman Keras). 662 


Daftarlsi ||f | 41 
































2. Bangkai, Babi dan Patung. 662 

3. Anjing. 663 

4. Gambar yang Bemyawa. 663 

5. Buah'buahan yang Belum Nyata Jadinya. 664 

6 . Biji-Bijian yang Belum Mengeras. 665 

BAB KHIYAR. 666 

1. Pengertian Khiyar. 666 

2. Pembagian Khiyar. 666 

1. Khiyar Majlis. 666 

2. Khiyar Syarat (Pilihan bersyarat) . 667 

3. Khiyar Aib. 667 

BAB RIBA. 668 

1. Pengertian Riba... 668 

2. Hukum Riba. 669 

3. Klasifikasi Riba. 671 

4- Beberapa Barang yang Padanya Diharamkan Melakukan Riba 671 

BAB MUZARA’AH. 677 

1. Pengertian Muzara’ah. 677 

2. Pensyari’atan Muzara’ah. 677 

3. Penanggung Modal. 677 

4- Yang Tidak Boleh Dilakukan Dalam Muzara’ah. 678 

BAB MUSAAQAT. 679 

1. Pengertian Musaaqat. 679 

2. Pensyari’atan Musaaqat. 679 

BAB MENGHIDUPKAN TANAH TAK BERTUAN. 680 

1. Pengertian Tanah Tak Bertuan. 680 

2. Ajakan Islam untuk Melakukan Ihyaul Mawaat. 680 

BAB IJARAH. 681 

1. Pengertian Ijarah‘Upah’. 681 

2. Pensyari’atan Ijarah. 681 

3. Hal-Hal yang Boleh Ditarik Upahnya. 682 

4- Anjuran Segera Membayar Upah. 683 

42 | HI al'Wajiz; Fiqh Sunnah 


































5. Dosa Orang yang tidak Membayar Upah Pekerja. 684 

6 . Perbuatan yang Tidak Boleh Diambil Upahnya Sebagai Mata 

Pencaharian... 684 

7. Upah Membaca al-Qur-an. 685 

BABSYIRKAH. 687 

1. Pengertian Syirkah. 687 

2. Pensyari’atan Syirkah. 687 

3. Syirkah Syar’iyah (Bentuk Kongsi yang Disyaratkan) . 688 

BAB MUDHARABAH. 689 

1. Pengertian Mudharabah. 689 

2. Pensyari’atan Mudharabah. 689 

3. Orang yang Mengembangkan Modal Harus Amanah. 691 

BAB SALAM. 692 

1. Pengertian Salam. 692 

2. Pensyari’atan Salam... 692 

3. Jual Beli secara Salam dengan Orang yang Tidak Punya Mo¬ 
dal. 693 

BAB QIRADH. 694 

1. Keutamaan Qiradh (Pinjam Meminjam) . 694 

2. Peringatan Keras Tentang Hutang. 695 

3. Orang yang Mengambil Harta Orang Lain Dengan Niat Hen- 

dak Dibayar atau Dirusaknya. 697 

4- Perintah Melunasi Hutang. 697 

5. Membayar dengan Baik. 698 

6 . Menagih Hutang dengan Sopan. 699 

7. Memberi Tangguh Kepada Orang yang Kesulitan. 700 

8 . Penundaan Orang yang Mampu adalah Zhalim. 701 

9. Boleh Memenjarakan Orang yang Enggan Melunasi Hutang 

Padahal Mampu. 701 

10. Setiap Pinjaman yang Mendatangkan Manfa’at Adalah Riba 701 

BAB RAHN (GADAI) ... 702 

1. Pengertian Rahn... 702 

2. Pensyari’atan Rahn. 703 
































3. Penerima Barang Gadai Memanfa’atkan Barang Jaminan. 703 

BAB HIWALAH. 704 

1. Pengertian Hawalah. 704 

2. Hukum Menerima Hawalah. 704 

BAB WADI’AH (TITIPAN). 705 

1. Pengertian Wadi’ah. 705 

2. Hukum Wadi’ah. 705 

3. Menanggung Resiko. 706 

BAB ‘ARIYAH (PINJAMAN). 707 

1. Pengertian ‘Ariyah. 707 

2. Hukum ‘Ariyah. 707 

3. Kewajiban Mengembalikannya. 707 

4- Menanggung Resiko. 708 

BAB LUQATHAH (BARANG TEMUAN). 709 

1. Pengertian Luqathah. 709 

2. Kewajiban Orang yang Menemukan Barang Temuan. 709 

3. Dhallah Berupa Kambing dan Unta. 710 

4. Hukum (barang temuan) Berupa Makanan dan Barang yang 

Sepele. 711 

5. (Barang temuan) di Kawasan Tanah Haram. 712 

BAB LAQITH (Bayi / anak kecil yang ditemukan). 712 

1. Pengertian Laqith. 712 

2. Hukum Menemukan Laqith. 713 

3. Keislaman dan Kemerdekaan Laqith Serta Biaya Hidupnya .. 713 

4- Pihak yang Berhak Menjadi Ahli Waris Laqith. 714 

5. Pengakuan Senasab dengan Laqith. 714 

BABHIBAH. 715 

1. Pengertian Hibah. 715 

2. Dorongan Melakukan Hibah. 715 

3. Menerima Hibah (pemberian) yang Sedikit. 716 

4. Hadiah yang Tidak Boleh Ditolak. 716 

5. Membalas Hibah. 717 

44 | f§f al-Wajiz; Fiqh Sunnah 
































6. Orang yang Paling Utama Menerima Hadiah. 717 

7. Pengharaman Sikap Mengutamakan Sebagian Anak dalam 

Hal Hibah. 718 

8. Tidak Halal Seseorang Mengambil Kembali Pemberiannya 

dan Tidak Pula Membelinya. 719 

9. Orang yang Bershadaqah Kemudian Mewarisinya. 721 

10. Aparat Pemerintah yang Menerima Hadiah Adalah Ghulul 

(Pengkhianat). 722 

BAB UMRA DAN RUQBA. 723 

1. Pengertian Umra dan Ruqba. 723 

2. Status dan Kedudukan Umra dan Ruqba. 723 

BAB GHASHAB. 724 

1. Pengertian Ghashab. 724 

2. Hukum Ghashab. 724 

3. Haram Memanfaatkan Barang Rampasan. 726 

4. Orang yang Terbunuh Demi Membela Hartanya Adalah Sya- 

hid. 727 

5. Merampas Tanah. 727 

BAB SYUFAH. 729 

1. Pengertian Syuf’ah. 729 

2. Lahan Syuf’ah. 729 

3. Hak Syuf’ah Milik Tetangga, Bila Antara Keduanya Ada Hak 

Sekongsi. 730 

BABWAKALAH. 731 

1. Pengertian Wakalah. 731 

2. Disyari’atkannya Wakalah. 731 

3. Hal-hal yang Boleh Diwakilkan. 732 

4. Wakil adalah Kepercayaan. 732 

KITABUL AIMAN WA AN-NUDZUR 
(Sumpah-sumpah &Nadzar) ~ 737 

BAB AIMAN. 737 

1. Pengertian Aiman. 737 

Daftar lsi §§§ | 45 





























2. Dengan Apakah Sumpah itu Menjadi sah?. 737 

3. Bersumpah dengan Menyebut Selain Nama Allah adalah 

Syirik. 738 

4. Syubhat dan Jawabannya. 739 

5. Bersumpah Dengan Menyebut Agama Selain Islam. 740 

6 . Orang yang Disuruh Bersumpah dengan Menyebut Nama 

Allah Harus Ridha. 741 

7. Klasifikasi Yamin. 742 

8 . Sumpah Bergantung Pada Niat. 745 

9. Tidak Dianggap Melanggar Sumpah Orang yang Menyalahi 

Sumpahnya karena Lupa atau Keliru. 747 

10. Pengecualian Dalam Sumpah. 747 

11. Orang yang Bersumpah untuk Melakukan Sesuatu, Lalu Me- 
lihat Ada yang Lebih Baik daripada Apa yang Disumpahkan 748 

12. Dilarang Terus-Menerus Bersumpah. 748 

13. Kafarah Sumpah. 749 

14- Bersumpah Dengan Kata haram. 750 

BABNUDZUR. 752 

1. Pengertian Nadzar. 752 

2. Pensyari’atan Nadzar. 752 

3. Dilarang Mengucapkan Nadzar Mu’allaq (Bersyarat). 753 

4. Kapan Nadzar Dianggap Sah dan Kapan Pula Dinilai Tidak 

Sah. 753 

5. Orang yang Bemadzar Kemudian Tidak Mampu Melaksana- 

kannya. 755 

6 . Orang yang Bemadzar Kemudian Meninggal Dunia. 755 

KITAB AL-ATH’IMAH (MAKANAN) ~ 759 

1. Pengertian Ath’imah. 759 

2. Hukum Ath’imah. 759 

3. Makanan yang Haram. 761 

4. Sesuatu yang Hukumnya Disamakan Dengan Bangkai. 762 

5. Yang Dikecualikan dari Bangkai dan Darah. 762 

6 . Haram Makan Keledai Jinak (piaraan). 763 

7. Haram Makan Setiap Binatang Buas yang Bertaring dan Se- 

46 | §11 al'Wajiz; Fiqf i Sunnah 



























tiap Burung yang Bercakar. 763 

8. Pengharaman Jallalah. 764 

9. Kapan Jallalah Kembali Halal. 764 

10. Segala yang Haram Menjadi Mubah Ketika Terpaksa. 765 

BAB PENYEMBELIHAN SECARA SYAR’I. 766 

1. Pengertian Dzakah (Penyembelihan) . 766 

2. Orang yang Binatang Sembelihannya Halal (untuk Dimakan) 766 

3. Alat Menyembelih. 767 

4. Cara Menyembelih. 768 

5. Sembelihan Janin. 769 

6. Menyebut Nama Allah Ketika Menyembelih. 770 

7. Menghadapkan Binatang Sembelihan ke Arah Kiblat (Ketika 

Menyembelih). 771 

BAB BERBURU. 772 

1. Binatang Buruan yang Halal Untuk disembelih. 773 

2. Alat Berburu. 773 

3. Berburu Dengan Anjing yang Tak Terlatih. 775 

4- Binatang Buruan yang Terjatuh ke Air. 776 

5. Binatang Buruan yang Belum Ketemu Selama Dua Hari atau 

Tiga Hari, Lalu Diketemukan. 776 

BAB UDHHIYAH (KURBAN). 777 

1. Pengertian Udhhiyah... 777 

2. Hukum Udhhiyah. 777 

3. Binatang Temak yang Boleh Disembelih sebagai Qurban. 779 

4. Seekor Unta dan Seekor Sapi, untuk Berapa Orang. 779 

5. Seekor Kambing Untuk Sekeluarga. 779 

6. Binatang yang Tidak Boleh Disembelih Sebagai Qurban. 780 

7. Kambing Kacang tidak Cukup dijadikan Qurban. 781 

BAB AQIQAH. 782 

1. Pengertian Aqiqah... 782 

2. Hukum Aqiqah. 782 

3. Waktu Aqiqah. 783 

4. Hahhal yang Dianjurkan yang Berkaitan dengan Hak Anak 

Daftarlsi fgf | 47 

































yang Baru Dilahirkan. 783 

KITAB AL-WASHAYA (WASIAT) ~ 789 

1. Pengertian Wasiat. 789 

2. Hukum Wasiat. 789 

3. Kadar Banyaknya Harta yang Dianjurkan Diwariskan. 790 

4- Tak Ada Wasiat Bagi Ahli Waris. 791 

5. Muqaddimah yang Ditulis dalam Wasiat. 792 

6 . Kapan Wasiat Menjadi Hak Milik Penuh. 793 

7. Peringatan. 793 

8 . Peringatan Kedua. 794 

KITAB AL-FARAIDH ~ 797 

1. Pengertian Faraidh. 797 

2. Peringatan Keras Agar Tidak Melampaui Batas dalam Masalah 

Warisan. 797 

3. Harta Mayyit yang Sah Menjadi Warisan. 798 

4- Faktor-faktor yang Menyebabkan Mendapat Warisan. 799 

5. Sebab'sebab yang Menghalangi Mendapat Warisan. 799 

6 . Para Ahli Waris dari Pihak Lelaki. 800 

7. Perempuan-perempuan yang Menjadi Ahli Waris. 802 

8 . Orang-orang yang Berhak Mendapatkan Harta Warisan. 803 

BAB‘ASHABAH. 808 

1. Pengertian Ashabah. 808 

2. Klasifikasi Ashabah. 809 

BAB HAJB DAN HIRMAN. 811 

1. Pengertian Hajb dan Hirman. 811 

2. Pembagian Hajb. 811 

KITAB AL-HUDUD ~ 815 

1. Pengertian Hudud. 815 

2. Delik Hukuman Kejahatan. 815 

3. Keutamaan Melaksanakan Hukum Had. 816 


4. Kewajiban Menegakkan Hukuman Atas Keluarga Dekat Atau 
pun Selain Mereka dan Atas Orang Terpandang Maupun 

48 | ffH al'Wajiz; Fiqh Sunnah 





























Rakyat Jelata. 816 

5. Tidak Dibenarkan Minta Pembabasan Hukuman, Bila Sudah 

Dimejahijaukan. 817 

6 . Dianjurkan Menutup Aib Sesama Mukmin. 818 

7. Hudud Sebagai Kafarah. 818 

8 . Pihak yang Berwenang Melaksanakan Hudud. 819 

BAB HUKUMAN ZINA. 820 

1. Pengertian Zina. 820 

2. Hukum Zina. 820 

3. Klasifikasi Orang yang Berzina. 823 

4. Hukuman Budak yang Berzina. 825 

5. Orang yang Dipaksa Berzina Tidak Boleh Didera. 825 

6 . Hukuman Bikr (Perawan atau Perjaka) yang Berzina. 826 

7. Dengan Apa Hukum Had Sah Dilaksanakan?. 827 

8 . Hukum Orang yang Mengaku Pemah Berzina dengan Si Fu- 

lanah. 829 

9. Hukum Had Harus Dilaksanakan Bila Saksinya Kuat. 831 

10. Hukum Orang Berzina Dengan Mahramnya. 832 

11. Hukum Orang yang Menyetubuhi Binatang. 833 

12. Hukuman Orang yang Melakukan Liwath, Homoseksual. 833 

BABQADZF. 834 

1. Pengertian Qadzf. 834 

2. Hukum Qadzf. 834 

BAB LI’AN. 835 

1. Pengertian Li’an dan Kasus Li’an. 835 

2. Hukum-hukum yang Menimpa Orang yang Melakukan Li’an 838 

BAB HUKUMAN HAD BAGI PEMABUK. 841 

1. Pengharaman Arak. 841 

2. Pengertian Khamar. 843 

3. Sedikit Banyak Sama. 844 

4. Hukuman Had Bagi Peminum Khamar. 845 

5. Yang Memperkokoh Pelaksanaan Hukuman Had (Bagi Pemi- 

num Khamar). 846 
































6 . Tidak Boleh Mela’nat Peminum Khamar. 846 

BAB HUKUMAN HAD BAGI PEMBERONTAK (Pembuat Kerusa- 
kan). 847 

1. Pengertian Harabah (Pemberontak). 847 

2. Hukum Harabah. 848 

3. Pemberontak Bertaubat Sebelum Ditangkap. 849 

KITAB AL-JINAYAT (PIDANA) ~ 853 

1. Definisi Jinayat. 853 

2. Islam Menghormati Kehormatan-kehormatan Kaum Muslimin 853 

3. Haram Bunuh Diri. 856 

4. Hal-hal Yang Membolehkan Melakukan Pembunuhan. 859 

5. Klasifikasi Pembunuhan. 860 

6 . Akibat Hukum yang Mesti Diemban Pelaku Pembunuhan. 860 

7. Syarat-syarat Wajibnya Hukum Qishash. 863 

8 . Sekelompok Diqishash Karena Telah Membunuh Seorang .... 865 

9. Jelasnya Pelaksanaan Hukum Qishash. 865 

10. Syarat Penyempumaan Pelaksanaan Qishash. 866 

11. Teknis Pelaksanaan Hukum Qishash. 869 

12. Pelaksanaan Hukum Qishash Menjadi Wewenang Hakim .... 870 

13. Hukum Qishash Selain Balas Bunuh. 871 

14- Syarat-syarat Qishash Selain Balasan Akan Pembunuhan. 872 

15. Hukum Qishash yang Menimpa Anggota Tubuh. 872 

16. Diqishash Karena Sengaja Melukai Orang Lain. 873 

BABDIAT. 873 

1. Pengertian Diat. 873 

2. Dasar dan Landasan Diat. 874 

3. Pembunuhan Yang Pelakunya Wajib Membayar Diat. 876 

4- Macam-macam Diat. 876 

5. Diat Anggota Tubuh. 878 

6 . Diat Fungsi Anggota Tubuh. 880 

7. Diat Syijaj. 881 

8 . Diat Jaa-ifah. 883 

9. Diat Perempuan. 883 

10. Diat Ahli Kitab. 883 


50 iH al'Wajiz; Fiqh Sunnah 































11. Diat Janin. 884 

KITAB AL-QADHA (PERADILAN) ~ 889 

1. Pensyari’atan Qadha’. 889 

2. Hukum Mengangkat Qadhi. 890 

3. Keutamaan Menjadi Qadhi. 890 

4. Resiko Menjadi Qadhi. 891 

5. Larangan Memburu Jabatan Qadhi. 891 

6. Orang yang Wajib Diangkat Sebagai Qadhi. 892 

7. Perempuan Tidak Boleh Jadi Hakim. 893 

8. Adab Qadhi. 893 

9. Qadhi Diharamkan Menerima Sogok dan Hadiah. 894 

10. Qadhi Diharamkan Memutuskan Hukum Ketika Sedang 

Marah. 894 

11. Keputusan Hakim Tidak Dapat Mengubah yang Haq Sedikit 

pun. 895 

BAB TUDUHAN DAN BUKTI. 896 

1. Pengertian Tuduhan dan Bukti. 896 

2. Dosa Orang yang Mengaku Milik Orang Lain sebagai Milik' 

nya. 897 

3. Dosa Orang yang Bersumpah Palsu Demi Mendapatkan Harta 

Orang Lain. 897 

4. Cara Menetapkan Tuduhan. 898 

5. Pengakuan. 898 

6. Kesaksian. 899 

7. Orang yang Diterima Kesaksiannya. 900 

8. Pembagian Kesaksian. 902 

9. Sumpah. 904 

KITAB AL-JIHAD ~ 909 

1. Pengertian Jihad. 909 

2. Dorongan Berjihad. 910 

3. Keutamaan Jihad. 912 

4- Ancaman Agar Tidak Meninggalkan Jihad. 914 

5. Hukum Jihad. 916 


Daftar lsi 


51 






























6. Adab Qital (Etika Perang). 918 

7. Orang yang Wajib Berjihad. 921 

8. Kapan Jihad Menjadi Fardhu ‘Ain?. 922 

9. Tawanan Perang. 923 

10. Salab. 924 

11. Ghanimah (Harta Rampasan). 925 

12. Yang Berhak Mendapat Bagian dari Seperlima. 927 

13. FA’I C’Ji) . 927 

14- Aqdudz Dzimmah... 927 

15. Konsekuensi Logis dari Akad Ini. 928 

16. Hukum-hukum yang Berlaku Pada Ahludz Dzimmah. 929 

17. Kapan Perjanjian Menjadi Batal. 929 

18. Konsekuensi Logis dari Batalnya Perjanjian. 930 

19. Orang yang Wajib Membayar Jizyah. 930 

20. Kadar Jizyah. 931 

KITAB AL-ITQI (MEMERDEKAKAN BUDAK) ~ 935 

1. Pengertian ‘Itq. 935 

2. Anjuran Memerdekakan Budak dan Keutamaannya. 935 

3. Budak yang Paling Utama Dimerdekakan. 937 

4. Waktu Dianjurkan Memerdekakan Budak. 937 

5. Sebab-sebab Kemerdekaan Budak. 937 

6. Tadbir. 939 

7. Boleh Menjual Hamba Mudabbar dan Boleh Menghibahkan- 

nya. 940 

BABKITABAH. 940 

1. Pengertian Kitabah. 940 

2. Hukum Kitabah. 940 

3. Kapan Hamba Mukatab Bisa Merdeka. 941 

4• Menjual Hamba Mukatab. 942 

5. Hak Ketuanan. 942 

Penutup. 945 

Daftar Pustaka. 947 

52 | §8f al-Wajiz; Fiqh Sunnah 





































Sfox*' 







Kitab ath-Thaharah 


Thaharah, menurut bahasa, berarti annzhaafah i uannazaahah minal 
ahdaats 'bersih dan suci dari berbagai hadas'. Menurut istilah fiqih ialah raful 
hadas au izaalatun najas 'menghilangkan hadas atau membersihkan najis. 1 


BAB AIR 


Semua air yang turun dari langit atau yang keluar dari dalam bumi, 
adalah suci dan mensucikan. Ini didasarkan pada firman Allah '■$% : 





“Dan Kami menurunkan dari langit air yang amat suci. ” (QS. al-Furqaan: 


48) 





JJ-I 0 f Xa 'y> 


Dan sabda Nabi tentang air laut: 

"la (laut itu) suci aimya halal bangkainya.” (Shahih: Shahih Ibnu Majah 
no; 309, Muwaththa’ Imam Malik hal 26 no 40, Sunan Abu Dawud I: 152 
no: 83, Sunan Tirmidzi I: 47 no: 69, Sunan Ibnu Majah I: 136:386, dan 
Sunan Nasa’i I: 176). 


1 Lihat al-Majmul Syarhul Muhadzdzab 1:79. 





Serta pada sabda Nabi M tentang sumur budha'ah: 




“Sesungguhnya air itu suci, tidak bisa dinajiskan oleh sesuatupun.” (Shahih: 
Irwa-ul Ghalil no:14 ‘Aunul Ma’bud I: 126-127 no: 66-67, Sunan Tirmidzi 
1:45 no: 66, Sunan Nasa'i 1:174). 


Air tersebut tetap suci meskipun bercampur dengan sesuatu yang suci 
pula selama tidak keluar dari batas kesuciannya yang mutlak. Karena ada 
sabda Nabi M kepada sekelompok wanita yang akan memandikan puteri 
Beliau 


✓0 so £ O ✓ ✓ 00 

o f ^ e / f 


■js 


“Mandikanlah dia tiga kali, atau lima kali atau lebih dari itu kalau kamu 
berpendapat begitu dengan air dan daun bidara. Dan pada kali yang terakhir 
berilah kapur bams atau sedikit kapur barns.” (Fathul Bari 111:125 no: 1253 
dan Shahih Muslim 11:646 no:939) 


Tidak boleh terburu-buru menghukumi bahwa air itu najis, sekali pun 
kejatuhan barang yang najis, kecuali apabila berubah (baunya, atau rasanya, 
atau warnanya) karena pengaruh barang yang najis tersebut. Ini didasarkan 
pada hadits Abu Sa'id, ia berkata: 


Q JX > ttSCa? J, it -Si js 
Zl ail :£ M -cPb f Ah 


“Ada seorang sahabat yang bertanya Ya Rasulullah, bolehkah kami berwudhu' 
dengan (air) sumur budha'ah? Yaitu sebuah sumur yang darah haidh, daginganjing 
dan barang yang bau busuk dibuang ke dalamnya." Makajawab Beliau ^f, "Air 
itu suci, tidak bisa dinajiskan oleh sesuatu apapun.” (Takhrij hadits ini persis 
dengan takhrij hadits tentang sumur budha'ah sebelumnya) 2) 


2 Dalam Tuhfatui Ahwadzi 1:204 al-Mubarakfuri menulis bahwa Ath- Thiybi berkata: "Makna 'Dibuang 


56 


H| al-Wajiz; Fiqh Sunnah 


BAB BENDA'BENDA YANG NAJIS 


Kata najaasaat adalah bentuk jama', plural dari kata najaasah, yaitu segala 
sesuatu yang dianggap kotor oleh orang-orang yang bertabiat baik lagi 
selamat dan mereka menjaga diri darinya, mencuci pakaiannya yang terkena 
benda-benda yang najis termaksud. misalnya tinja dan kencing. (Lihat ar- 
Raudhun Nidiyah 1:12). 

Pada asalnya segala sesuatu mubah dan suci, Oleh karena itu, barangsiapa 
yang menganggapnya najisnya suatu benda,..? maka harus membawa dalil 
yang kuat. Jika ia mengemukakan dalil, maka ia benar. Jika tidak, atau 
membawa dalil yang tidak bisa dijadikan hujjah maka kita harus berpegang 
kepada hukum asal, yaitu suci dan mubah, karena ketetapan hukum najis 
adalah hukum taklifi (pembebanan) yang bersifat umum. Karena itu tidak 
boleh memvonis najis kecuali dengan mengemukakan hujjah. (Lihat 
as'SailalJarrar 1:31, Shahih Sunan Abu Dawud no:834 dan ar-Raudhatun 
Nadiyah 1:15). 

Di antara benda-benda najis berdasar dalil; 

1 dan 2 Air Kencing dan Kotoran Manusia. 

Adapun kotoran orang, didasarkan pada hadits Abu Hurairah ^ bahwa 
Rasulullah bersabda: 

aJ 01* j I SI 

“Apabila seorang di antara kamu menginjak kotoran dengan alas kakinya, 
maka sejatinya debu menjadi pembersih baginya”. (Shahih: Shahih Abu Dawud 
no:834. Aunul Ma’bud II: 47 no: 38 1). 



ke dalamnya' ini, bahwa sumur ini adalah tempat berkumpulnya air dari sebagian lembah, sehingga 
tidak sedikit penduduk pedalaman yang singgah di sekitamya, lalu mereka membuang kotoran yang 
dibawa dari rumahnya ke saluran air yang menuju ke sumur itu, sehingga akhimya masuk ke 
dalamnya, Kemudian si penanya dalam riwayat di atas mengungkapkan dengan memberi kesan 
bahwa ada sejumlah orang yang kurang ta'at kepada agamanya sengaja membuang kotoran ke 
dalamnya, padahal ini adalah perbuatan yang tidak boleh dilakukan seorang muslim. Kemudian 
pantaskah tuduhan ini dialamatkan kepada generasi terbaik dan generasi paling bersih." Selesai. 
Saya (al-Mubarakfuri) berkata, "Bukan hanya satu ulama’ yang ' berpendapat seperti ini adalah 
pendapat yang jelas dan harus diambil" Selesai. 


Kitab ath-Thaharah 


57 





A dza ialah segala sesuatu yang menyakitkan kita, misalnya, najis, hal- 
hal yang kotor, batu, duri dan semisalnya (Periksa 'Aunul Ma' bud 11:44). 
Namun yang dimaksud di dalam hadits di atas ialah benda najis, sebagaimana 
tampak jelas dalam konteks hadits di atas. 

Adapun kencing manusia didasarkan pada hadits Anas: 



J yt j Jtai ^yA Jl 4_J| j5 Jlj Cl J&\ jl 

. Cip ZZai (.£ jjlb Co lllj Jli 0 yj°J ^ J 


“Bahwa seorang Arab Badwi kencing di (pojok) dalam masjid, maka berdirilah 
sebagian, sahabat hendak menghalanginya, lain Rasulullah bersabda,"Biarkan 
ia (sampai selesai) dan jangan kamu hentikan ia!" Cerita Anas (selanjutnya) 
bahwa tatkala ia seelesai kencing, Beliau minta setimba air (kepada sahabat), 
lalu Beliau tuangkan di atasnya.” (Mutafaqun 'Alaih, Muslim I: 236 no: 284 
dan lafadz ini lafadhnya, Fathul Bari X: 449 no: 6025). 

3 dan 4 Madzi dan Wadi 

Madzi ialah cairan bening, halus lagi lekat yang keluar ketika syahwat 
begejolak, tidak bersamaan dengan syahwat, tidak muncrat, dan tidak 
menyebabkan kendomya syahwat orang yang bersangkutan. Bahkan tidak 
jarang yang bersangkutan tidak merasa bahwa dirinya telah mengeluarkan 
madzi, dan ini dialami laki-laki dan perempuan. (Periksa Syarhu Muslim 
oleh Imam Nawawi III: 213). 

Air madzi hukumnya najis, karenanya Nabi H menyuruh mencuci 
kemaluan yang telah mengeluarkannya. 


oistuH 1 jU 0! 

s ^ " /■ ** 

‘‘A* JUi D'fci SjJi'J, iliLil Dj.il <£l 

✓ X 

Dari Ali bin Abi Thalib ia berkata: Aku adalah seorang laki-laki yang 
sering mengeluarkan madzi, dan aku merasa malu bertanya (langsung) kepada 


% * * * 


i 


58 


| al-Wajiz; Fiqh Sunnah 



Nabi M karena aku suami puterinya. lalu kuperintah al'Miqdad bin al'Aswad 
(menanyakannya kepada Beliau), kemudian ia bertanya kepada Beliau, lalu Beliau 
bersabda, '(Hendaklah) ia membersihkan kemaluannya dan (lalu) berwudhu'!’’ 
(Muttafaqun 'Alaih, Musllim 1:247 no: 303 dan lafadz ini baginya, Fathul 
Bari I: 230 no: 132 dengan ringkas). 

Adapun yang dimaksud wadi ialah cairan bening yang agak kental biasa 
keluar usaibuang air kecil (Fiqhus Sunnah 1:24). 

Hukum wadi najis, berdasar riwayat berikut: 


(j iJl ^ ^ a* 

y ✓ " ✓ # y s 

f, 0* jj j i)(Jd»jt di ^ 3 ; Jlii (_£ dllj j 

y y y y 


"Dari Ibnu Abbas u|fe, katanya, Mani, wadi, dan madzi, adapun mani maka 
harus mandi karena mengeluarkannya. Adapun wadi dan madzi, maka ia berkata, 
Hendaklah mencuci dzakarmu atau kemaluanmu dicuci dan berwudhu'lah 
sebagaimana wudhu'mu untuk shalat!” (Shahih; Shahih Sunan Abu Dawud 
no: 190 dan al-Baihaqi 1 : 115). 


5. Kotoran Hewan yang Dagingnya Tidak Dimakan. 

Hal ini sebagaimana yang dijelaskan dalam riwayat berikut: 

Jlcjjl s|§ ^- 


y 

4j _5l ,jj y**d>%d\ l jas>- a jjjj “d y 


y yy y yO 


& o y 


“Dari Abdullah ia berkata : Nabi M hendak buang air, besar, lalu 
bersabda, 'Bawakan untukku tiga buah batu!' Kemudian kudapati untuk Beliau 
dua batu dan kotoran keledai. Beliau mengambil dua buah batu itu dan 
melemparkan kotoran hewan itu, lalu Beliau ^ bersabda, 'Ia kotor lagi keji.” 
(Shahih: Shahih Ibnu Majah no:253. Shahih Ibnu Khuzaimah 1:39 no:70, 
selain Ibnu Khuzaimah tidak memakai lafadz himar 'keledai', Fathul Bari I: 


Kitdb ath'Thaharah §£| 59 




256 no: 156. Nasa'i I: 39. Tirmidzi 1: 13 no: 17 dan Ibnu Majah I: 114 no: 
314). 

6. DarahHaidh. 

Sebagaimana dijelaskan riwayat berikut ini: 


lilJl>-l C-JLii ^ ^1 _ll ^jl of ja\ C-£.l?T IcJii ^1 O-iJ f.lx-"f ^jS> 



A-J ^gLyaj j*-> C4 ^v2-J 


“Dari Asma' bind Abu Bakar, ia berkata: telah datang seorang perempuan 
kepada Nabi ^ seraya berkata, “(Wahai Rasulullah), seseorang di antara kami, 
pakaiannya terkena darah haidh, bagaimana ia hams berbuat?” Maka sabda Beliau, 
“ (Hendaklah) la menggosokkan, kemudian mengeriknya dengan air, kemudian 
membilasnya, lalu (boleh) shalat dengannya. ” (Muttafaqun 'alaih, Muslim 1: 
240 no: 291 dan lafadz ini baginya, Fathul Bari 1:.410 no: 307) 


7. Air Liur Anjing. 


Sebagaimana yang diterangkan dalam riwayat di bawah ini: 


A-j AJj bl 5 -IjI jj-f k> ^ J Jl-9 I Jli o jlj* ^ 

> “ pp ' ✓ ✓ ✓ / 

. l y v oy y- 'aLx y y&i 


“Dari Abu Hurairah ^ bahwa Rasulullah bersabda: Sucinya bejana 
seorang di antara kamu yang dijilat anjing ialah (hendaklah) mencucinya tujuh 
kali, yangpertama dicampur dengan debu. ” (Shahih: Shahihul Jami' ush Shaghir 
no: 3933 dan Muslim 1: 234 no: 91 dan 279). 


8. Bangkai. 

Bangkai ialah binatang yang mati tanpa disembelih secara syar'i. Ini 
didasarkan pada sabda Nabi %$’■ 

yL jjz3 isi 

/■ /• 

“Apabila kulit bangkai disamak maka ia menjadi suci. ” (Shahih: Shahihul 


60 


Hff al-Wajiz; Fiqh Sunnah 


Jami' ush Shaghir no: 511, Muslim I: 277 no: 366 dan 'Aunul Ma'bud XI: 
181 no: 4105) 

Yang dimaksud kata aUlhab ialah, kulit bangkai yang belum disamak. 
Kemudian dikecualikan beberapa bangkai yang tidak najis: 

1. Bangkai Ikan dan Belalang. 

Hal ini didasarkan pada riwayat Ibnu Umar 


Uf: jUo _j ll) cJU-1: <&! Sj^j 


“Telah bersabda Rasulullah $g, ‘Telah dihalalkan kepada dua bangkai 
dan dua darah: adapun yang dimaksud dua bangkai ialah bangkai ikan dan 
belalang. Adapun dua (macam) darah, ialah had dan limpa’.” (Shahih: 
Shahihul Jami'us Shaghir no: 210, Ahmad al-Fathur Rabbani 1:255 no: 
96 dan al-Baihaqi I: 254) 


2. Bangkai yang Darahnya Tidak Mengalir. 

Sebagai misal lalat, semut, tawon dan semisalnya ini merujuk 
kepada riwayat: 


1*5" Os>~ I e-lil ^5 <_jll a —!l 131 : Jls ^ <&! J jl a y'j* ^ 

.$La5> ^>-^1 (Jj fU J Oli j*j aIS"" 


"Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah bersabda, Apabila lalat 
jatuh ke dalam bejana seorang di antara kamu hendaklah ia mencelupkannya, 
kemudian lemparkanlah: karena sesungguhnya pada salah satu dari kedua 
sayapnya terdapat penyakit dan pada yang lain terdapat penawar’. ” (Shahih: 
Shahihul Jami'us Shaghir no:837, Fathul Bari X: 250 no: 57/82 dan 
Ibnu Majah II: 1159 no: 3505). 


Kitab ath-Thaharah f|| 61 


3. Tulang Bangkai, Serta Tanduk, Kuku, Rambut dan Bulunya. 

Semua itu suci, kembali kepada hukum asal, yaitu suci. Ini 
didasarkan pada riwayat Imam Bukhari secara mu'allaq (Fathul Bari I: 
342) 3 di mana ia berkata: 

Az-Zuhri berkata tentang tulang bangkai, misalnya bangkai gajah 
dan semisalnya, “Aku mendapati sejumlah ulama’ salaf memakai sisir 
yang terbuat dari tulang bangkai dan memakai minyak rambut yang 
tersimpan padanya, dan mereka menganggap tidak apa-apa.” 

Hammad menegaskan, “Tidak mengapa memanfaatkan bulu bangkai.” 

BAB CARA MEMBERSIHKAN NAJIS 

Sudah dimaklumi bahwa Syari'at Allah dan Rasul-Nya telah 
memperkenalkan kepada kita eksistensi barang yang najis atau yang terkena 
najis dan juga telah menjelaskan kepada kita kaifiyah, cara membersihkannya. 
Kita wajib ittiba' (mengikuti) petunjuk-Nya dan merealisasikan perintah- 
Nya. Misalnya, manakala ada dalil yang memerintah mencuci sampai tidak 
tersisa bau, atau rasa ataupun wamanya, maka itulah cara membersihkannya. 
Apabila ada dalil yang menyuruh dituangkan, atau disiram, atau digosok 
dengan air, atau digosokkan ke tanah, ataupun sekedar dipakai berjalan di 
permukaan bumi, maka itulah cara mensucikannya. Dan ketahuilah bahwa 
air merupakan pembersih aneka najis yang utama dan pertama. Hal ini 
didasarkan pada penjelasan Rasulullah #j$ tentangnya, di mana Rasulullah 
M bersabda: 

.ij’rtWdiii jiu 

“Allah telah menciptakan air sebagaipembersih.” (as-Sailul Jarrar I: 48, no: 

42). 4 


3 Hadits mu'allaq ialah hadits yang di daiam sanadnya ada seorang rawi atau lebih yang tidak disebutkan 
dengan berturut-turut. (Lihat Taisir Mushthalahil Hadits hal. 69 terbitan Serikat Bungkul Indah 
Surabaya. Penterj). 

4 Mengenai sabda Nabi Jjjlg, "Allah telah menciptakan air sebagai pembersih" ini Al-Hafizh Ibnu Hajar dalam 
kitab Talkhishul Habir I: 14 menegaskan, "Aku tidak menjumpai hadits yang persis seperti itu, 
hanya yang semakna yang telah disebutkan di muka melalui Abu Sa'id dengan lafadz: 

• ‘A j jib tdi j) (“Sungguh air itu suci tidak bisa dimjiskan oleh sesuatu apapuri') selesai. 


62 §Hf al-Wajiz; Fiqh Sunnah 


Oleh sebab itu, tidak boleh bergeser kepada pembersih lain kecuali 
apabila ada kejelasan dari Nabi H. Jika tidak ada, maka tidak boleh. Karena 
beralih dari sesuatu yang sudah dimaklumi sebagai pembersih kepada sesuatu 
yang tidak diketahui berfungsi sebagai sebagai pembersih, ini berarti 
menyimpang dari ketentuan rel syari’ah. 5 

Jika kita sudah memahami apa yang diuraikan di atas, maka ikutilah 
penjelasan syara' perihal sifat dan kiat membersihkan barang-barang yang 
najis atau yang terkena najis: 

1. MEMBERSIHKAN KUL1TBANGKAIDENGANMENYAMAKNYA 

Sebagaimana yang dijelaskan dalam riwayat berikut: 


a * „ * 


•iJLs j*-* j 


o % to 




Dari Ibnu Abbas ia berkata: Saya mendengar Rasulullah $§ bersabda, 
Kulit apa saja yang disamak, maka ia menjadi suci.” (Shahih: Shahih Ibnu 
Majah no: 2907, al-Fathur Rabbani 1:230 no: 49, Tirmidzi III: 135 no: 1782 
dan Ibnu Majah II: 1193 no: 3609 serta Nasa’i VII: 173). 

2. MEMBERSIHKAN BEJANA YANG DIJILAT ANJING 

Sebagaimana yang dijelaskan dalam riwayat di bawah ini: 

Js» ^ I :Jl5 ^ aMI J y*j jlj* 

. ‘j* Si jf iLx; of LisOi 


Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah berasabda, ‘Sucinya bejana 
seorang di antara kamu bila dijilat anjing ialah (hendaklah) ia mensucinya tujuh 
kali, yang pertama dicampur dengan debu tanah. ” (Shahih: Shahihul Jami’ush 
Shaghir no: 3933 dan Muslim I: 234 no: 91/279) 


as-Sailul Jarrar I: 48 no: 42 dengan sedikit diringkas. 


Kitab ath-Thaharah 


63 





3. MENSUCIKAN PAKA1AN YANG TERKENA D ARAH HAIDH 

Sebagaimana yang dijelaskan dalam riwayat Asma' berikut ini: 



t > t i l 



* . „ J> . . , < o 

0, i." ^ (K j, ^ Ox ** j, | ^ (| 

.4*4 j*J 45«w2jJ j»_) s.L®Jb 


Dari Asma 1 bind Abu Bakar 4@, ia berkata:"Telah datang seorang perempmn 
kepada Nabi H seraya berkata, Pakaian seorang di antara kami, terkena darah 
haidh, bagaimana ia harus berbuat?” M aka jaivab Beliau, "(Hendaklah) ia 
menggosoknya, lain mengeriknya dengan air kemudian membilasnya, kemudian 
(boleh) shalat dengannya." (Muttafaqun 'alaih, Muslim I: 240 no: 291 dan 
lafadz baginya, Fathul Bari 1: 410 no: 307). 

Kalau setelah itu temyata ia masih tersisa bekasnya, maka tidak mengapa. 
Berdasar riwayat berikut ini: 


y J Ij4 aLJ» JjAJ $ cili jCJ oi 0! ^ ^ 

V ^ y O ^ ^ ✓ . £ S' M ' ^ ' 

(ll ■ . / o / . o^» »»i / ► /> o • 

p_> ^»A_)1 o(JLi Elj A^-ij 

C-Lkl Jl5 ?0pj <jl <Ul <J1 j C-J1-A5 4-9 L5^ ? 

.*.» , 


“Dari Abu Hurairah bahwa Khaulah bind Yasar berkata, ‘Ya Rasulullah 
aku hanya mempunyai satu potong pakaian, dan (sekarang) soya haidh mengenakan 
pakaian tersebutP Maka Rasulullah menjawab, Apabila kamu suci, maka cucilah 
yang terkena darah haidhmu, kemudian shalatlah kamu dengannya.' la bertanya 
(lagi) 'Ya Rasulullah, (bagaimana) kalau bekasnya tidak bisa hilang ?! ’ Rasulullah 
menjawab, ‘C ukuplah air bagimu (dengan mencucinya) dan bekasnya tidak 
membahayakan (shalat)mu’” (Shahih: Shahih Abu Daud no: 351, 'Aunul 
Ma'bud II: 26 no: 361 dan al-Baihaqi II: 408). 


64 


HH al-Wajiz; Fiqh Sunnah 



4. MEMBERSIHKAN PANCUNG PAKAIAN WANITA 


Cara membersihkarmya adalah sebagaimana yang diuraikan riwayat di 
bawah ini: 

rjj f' V**' <y. ^ m f ! cf" 

j, * * ' ' 

^ cJlia ?jJUJl jliCj! j JJsl 5ly»l rLiJli ^ ^J)l 


.aJju id ^ (_5^^ Jl-® ^uL- 


Dari seorang ibu putera Ibrahim bin Abdurrahman bin 'Auf bahwa ia pemah 
bertanya kepada Ummu Salamah isteri Nabi ‘Sesungguhnya aku adalah seorang 
perempmn yang biasa melabukkan pancung pakaianku dan (kadang-kadang) aku 
berjalan di tempat yang kotor?’ Maka Jawab Ummu Salamah, bahwa Nabi M 
pemah bersabda, ‘Tanahselanjutnyamenjadipembersihnya’. ,, (Shahih: Shahih 
Ibnu Majah no: 430, Muwaththa' hal 27 no: 44, 'Aunul Ma'bud II: 44 no: 
379, Sunan Tirmidzi I: 95 no: 143, Ibnu Majah 1: 177 no: 531). 

5. MENSUCIKAN PAKAIAN DARI KENCING ANAK KECIL 
YANG MASIH MENETEK 

Caranya sebagaimana yang diriwayatkan berikut ini: 

Jjj ja jUu ^ ^—ll Jli : Jli ^ ^i \ 

/■ / 

“Dari Abus Samh, pembantu Nabi sjg, ia berkata, bahwa Nabi bersabda, 
‘Dicuci (pakaian badan) yang terkena kencing anak perempuan dan (cukup) 
disiram dipercik air dari kencing anak lakblaki’.” (Shahih: Sunan Nasa'i no: 
293, 'Aunul Ma'bud II: 36 no: 372 dan Nasa'i I: 158). 

6. MEMBERSIHKAN PAKAIAN DARI AIR MADZI 

: jui# A j A 2 'ahU/h'scA-f’c. 

S' ' y 

ji dJ - Jli 4Jw« y e_~w2J idj cjcS' Alii J yyj \j C-dii f. y!p 

Kitab ath-Thaharah il I 65 




Dari Shal bin Hunaif, ia berkata, Dahulu aku biasa mendapati kesulitan 
dan kepayahan harena madzi sehingga aku sering mandi karenanya. Lain aku 
utarakan hal tersebut kepada Rasulullah ^g, maka Beliau bersabda, “Sesungguhnya 
cukuplah bagimu hanya dengan benvudhu" Kemudian aku bertanya, "Wahai 
Rasulullah, bagaimana dengan madzi yang mengenaipakaianku?” Makajawabnya, 
“Cukuplah bagimu mengambil setelapak tangan air lalu tuangkanlah pada 
pakaianmu (yang terkena madzi) sampai kamu lihat air itu membasahinya." 
(Hasan: Shahih Ibnu Majah no: 409, 'Aunul Ma'bud 1:358 no: 207, Tirmidzi 
I: 76 no: 115 dan Ibnu Majah I: 169 no: 506) 

7. MEMBERSIHKAN BAGIAN BAWAH SANDAL 

Sebagaimana yang diriwayatkan berikut ini: 


L.is:u l&r ill: Jii M y 51 of 

.l o fe j ^ \Lj>~ (j\j jli cL-$J Jaad j 


Dari Abu Sa'id *&> bahwa Nabi $£ bersabda “Apabila seorang di antara 
kamu datang ke masjid, maka baliklah kedua sanddnya dan perhatikan keduanya: 
kalau la melihat kotoran (pada sandalnya ), maka gosokkanlah ke tanah kemudian 
shaladah dengan keduanya. ” (Shahih: Shahih Abu Daud no: 605 dan Aunul 
Ma'bud II: 353 no: 636). 

8, MENSUCIKAN TANAH/LANTAI 


Jlii chilli a )ijliS -uJLUl j JO fli : Jli °^\ 

/ / ■* / ** / 

f.C> IjjJi jl f.C> Iji— j a^ 

- * --•» , f - 2 ^ 0 f > ?. r 


Dari Abu Hurairah ia berkata , "Telah berdiri seorang Arab Baduwi di 
(pojok) dalam masjid lalu kencing, maka kemudian para sahabat hendak 

66 | Hff al-Wajiz; Fiqh Sunnah 



menghentikannya, lalu Nabi, 3jjg bersabda kepada mereka, ‘Biarkan dia (sampai 
selesai) dan (kemudian) tuangkanlah di atas kencingnya setimba air atau seember 
air; karma kalian diutus (ke permukaan bumi) sebagai pemberi kemudahan, bukan 
ditampilkan untuk menyulitkan. ” (Muttafaqun 'alaih: Irwa-ul Ghalil no: 171, 
Fathul Bari I: 323 no: 220, Nasa'i I: 48 dan 49 dan diriwayatkan secara 
panjang lebar oleh Abu Dawud, 'Aunul Ma'bud II: 39 no: 376, danTirmidzi 
I: 99 no: 147). 

Nabi memerintah para sahabat berbuat demikian hanyalah sebagai 
tindakan cepat agar tanah yang dikencingi segera suci kembali. Kalau tanah 
yang dimaksud dibiarkan sampai kering dan bau pesingnya hilang maka i a mmjadi 
suci. Ini didasarkan pada riwayat Ibnu Umar 4k la berkata: “anjing-anjing 
sering kencing di dalam masjid, dan biasa keluar masuk (masjid) pada era 
Rasulullah dan para sahabat tidak pemah menyiramnya sedikitpun.” 
(shahih: Shahih Abu Daud no: 368, Fathul Bari secara mu'allaq 1: 278 no: 
174 dan 'Aunul Ma'bud II: 42 no: 378). 


BAB SUNNAH YANG FITRAH 

Sebagaimana yang dijelaskan dalam riwayat--riwayat di bawah ini: 


:'o^ JJU : Jli oji^ 

. ^IaJj Jau^l cJ&J u_-> jLxJl t jlisxilj 


“Dari Abu Hurairah bahwa Rasululah bersabda, ‘Lima hal termasuk 
fithrah (kesucian): (pertarna) 6 mencukurbuludzakarfaraj, (kedua) khitan, (ketiga) 
menipiskan kumis, (keempat) mencabut bulu ketiak, dan (kelima) memotong 
kuku. ” (Muttafaqun 'alaih: Fathul Bari X: 334: no: 5889, Muslim I: 221 no: 
257 'Aunul Ma'bud XI: no: 252 no: 4180 Tirmidzi IV: 184 no: 2905, Nasa'i 
1:14 dan Ibnu Majah I: 107 no: 292). 


6 Istihdad ialah mencukur bulu dzakar atau bulu kemaluan wanita, disebut istihdad karena orang 
mencukumya dcngan memakai alat dari besi, misalnya pisau cukur. Namun boleh juga digundul 
atau dipendekkan, atau dicabut dan semisalnya. Selesai. 


Kitab ath'Thaharah ||| 67 




✓ / 


0 ✓ X o ,» O ✓ ^ -'O-'. o y 0 J 0 y f.t f 0 .<M ^y O y 

Cj* s- *?- J 3 - o* ^ Cf- < -r*~' a ~* o* <J- J cf 

# y y y y y m y y y 

o'Jza Ji 'ja "Jls- $j| <j _si j jLj jis cJii &j\j> j* JTji\ jj aJJi jL p 

✓ '■' y 

jLlli^l ( j/23j j.t-«Jl cjLtui^lj ill—Slj A.pxiJl s-LapIj c_^jLiJl ( j*o9 

s y y y y 

5-S-*»SS (j^S^ilj 4jl*il (J^-J -Saj*^l jv^-l^pl 

/ ✓ yy / ^ 

.A^lLs^I^JI j01 'yi 4j~-L*il C-~OJ Jli 5-ljj^j 


Dari Zakariya bin Abi Za'idah dari M ush'ab bin Syaibah dari Thalq bin 
Habib dari IbnuZubair dari Aisyah ^ bahwa Rasulullah ^ bersabda, "Sepuluh 
hal termasuk fitrah: (pertama) mencukur kumis, (kedua) memelihara jenggot, 
(ketiga) bersiivak, (keempat) memasukkan air ke dalarn hidung (kelima) memotong 
kuku. (keenam) mencuci mas jari-jari, (ketujuh) mencabut bulu ketiak, 
(kedelapan) mencukur bulu kemaluan (kesembilan) istinja. "Zakariya berkata, 
bahwa Mush'ab berkata,"Dan saya lupa yang (kesepuluh ), tapi mesti berkumun 
kumur" (Hasan: Mukhtasharu Muslim no: 182, Muslim 1:223 no: 261, 'Aunul j 
Ma'bud I: 79 no: 52, Tirmidzi IV: 184 no: 2906, Nasa'i VIII: 126 dan Ibnu 
Majah 1: 108 no: 293). 

1. KHITAN I 


Khitan hukumnya wajib atas kaum laki-laki dan kaum perempuan j 
kerena ia termasuk syi'ar Islam. Nabi M bersabda kepada seorang laki-laki j 
yang baru masuk Islam: 

j*? <3^ 

/ / 

“C ampakkan darimu syi'ar kekufuran dan berkhitanlah!" (Hasan: Shahihul 
Jami'us Shaghir no: 1251, 'Aunul Ma'bud II: 20 no: 352 dan al-Baihaqi I: 
172). 

Khitan berasal dari ajaran Nabi Ibrahim, sebagaimana yang dijelaskan 
dalam riwayat berikut: 


s ) . y ' 

9 y y 0 w'r. , ©. / O . y O y yyO 


ajL; •& 'J A 


’ Oy fi 0 f 9 


68 


| al-Wajiz; F iqh Sunnah 



0 aIIp OjI 

Dari Abu Hurairah <£, bahuia Nabi M bersabda,"(Nabi) Ibrahim Khalilur 
Rahman berkhitan setelah berusia delapan puluh tahun” (Muttafaqun 'Alaih: 
Fathul Bari-XI: 88 no: 6298 dan Muslim IV: 1839 no: 370) 

Allah Ta’ala telah berfirman kepada Nabi-Nya Muhammad^g: 


I 

“Kemudian Kami, wahyukan kepadamu (Muhammad) Ikutilah agama 
Ibrahim seorangyanghanif” (an-Nahl: 123). 

Dianjurkan khitan dilaksanakan pada hari ketujuh dari hari 
kelahirannya, berdasar hadits Jabir yang berbunyi: 







I J J 


o * ' 


jl 


“Bahiua Rasulullah H mengaqiqahi Hasan dan Husain dan mengkhitan 
keduanya pada hari ketujuh." (Tamamul Minnah no: 68, diriwayatkan oleh 
Abi Thabrani dalam al-Mu'jam ash-Shagir II: 122 no: 891) 




A : Jli 


A sQ / 


Dari Ibnu Abbas ia berkata,Ada tujuh hal yang termasuk sunnah Nabi 
$g tentang anak kecil, yaitu ( pertama) pada hari ketujuh diberi nama dan 
dikhitan. .. ” (Tamamul Minnah hal: 68) 


Dua hadits di atas, sekalipun pada masing-masing sanadnya terdapat 
kelemahanya, nainun yang satu menguatkan yang lain (sehingga menjadi 
hasan), karena sumber keduanya beda dan tidak ada rawinya yang tertuduh 
berdusta (Lihat Tammul Minnah hal. 68). 

2. MEMELIHARA JENGGOT 

Memelihara jenggot adalah wajib dan haram dicukur sampai bersih 


Kitab ath-Thaharah 


69 







karena mengubah ciptaan Allah, dan ini termasuk perbuatan syaitan yang 
mengatakan: 

“Dan akan aku suruh mereka (mengubah ciptaan Allah), lalu mereka benar- 
benar mengubahnya.” (QS. an-Nisaa': 119). 




Apabila jenggot dicukur sampai bersih, berarti menyerupai kaum wanita, 
padahal ada riwayat yang mengatakan: 




& 


“Rasulullah telah mela'nat kaum lelaki yang berusaha menyerupai kaum 
wanita." (Shahih: Shahihul Jami'us Shaghir no: 5100, Fathul Bari, X: 332 
no: 5885 dan Tirmidzi IV: 194 no: 2935). 

Nabi M menyuruh kita memelihara jenggot sedangkan perintah (pada 
asalnya) adalah wajib dilaksanakan sebagaimana yang telah kita maklumi. 


✓ Hi i f ^ . »o ) i. .. ^ ° t 0 y 

Jj'yOOn <U)l <J yf’ 

✓ /• / 

.y 1 y>TC>- 


“Dari Abu Hurairah ia berkata, bahwa Rasulullah bersabda, "Potonglah 
kumismu. peliharalah jenggotmu dan tampillah beda dengan kaum Majusi!" 
(Shahih: Mukhtashar Muslim no: 181 dan Muslim I: 222 no: 260). 





Dari Ibnu Umar A? dari Nabi M, Beliau bersabda, “Tampillah beda dengan 
kaum musyrikin, suburkanlah (lebatkanlah) jenggotmu, dan pendekkanlah 
kumismu!” (Muttafaqun 'alaih: Fathul Bari X: 349 no: 5892 dan Muslim 1: 
222 no: 54 dan 259). 


70 fUf aUWajiz; Fiqh Sunnah 




3. SIWAK (MEMBERSIHKAN GIGI/MULUT) 

Siwak dianjurkan dalam setiap keadaan dan lebih ditekankan lagi ketika: 

1. Berwudhu’. 

Sebagaimana yang dijelaskan dalam, riwayat berikut: 


JS j* jif of Yj m & :JU 'A 


Dari Abu Hurairah ^ bahwa Rasulullah bersabda, "A ndaikata 
aku tidak (khawadr) memberatkan kaumku niscaya kuperintahkan mereka 
hersiwaksetiap berwudhu'!” (Shahih: ShahihulJami'usShaghirno: 5316 
dan al-Fathur Rabbani I: 294 no: 171). 


2. Akan Shalat. 


os t o * s 


$ ■>' ’Jl A y V : J« « ^ ^ 


. JUP iil 


Dari Abu Hurairah d^, dari Nabi Beliau bersabda “Kalaulah 
sekiranya aku tidak (khawadr) memberatkan umatku niscaya kuperintah 
mereka bersiwak setiap kali akan shalat.” (Muttafaqun 'alaih Muslim 1: 
220no: 252 Fathul BariII: 374 no: 887, Tirmidzi 1:18no:22,Nasa'iI: 
12, namun lafadz Imam Bukhari adalah MAA KULLISHALAATIN 
(Pada waktu setiap kali akan shalat!)). 


3. Akan Membaca al-Qur’an. 

Hal ini didasarkan pada riwayat di bawah ini: 


dXL* olf! ^1513] JL*Jl o] 2illl jA I 

• to '' * *+ * *\i" Ci • 0 f* '' '■ T° - li * ' \'-' 

ats ^ >- jjJj j Jijj jAs jjJj j O' jA _II 

.OJliil y>? Jj 'i/j 4 j 1 ;<ej ^ip 


Kitab ath-Thaharah 


71 










“Dari Ali ia bertutur, Nabi H telah memerintah kami bersiivak dan 
(kemudian) Beliau bersabda, “Sesungguhnya seorang hamba bila bangun 
(malam) lalu shalat maka datanglah kepadanya seorang malaikat, lalu berdiri 
di belakangnya menyimak (bacaan) al-Qur'an dan mendekat (kepadanya) 
sampai menempelkan mulutnya pada mulut si hamba, sehingga ia tidak 
membaca satu ayatpun melainkan masuk ice dalam rongga malaikat itu.” 
(Shahih Lighairih: ash-Hhahihah no: 1213 dan al-Baihaqi I: 38). 


4. Akan Masuk Ke dalam Rumah. 


odi p d SL^ jjli a —jjl ys- 

:oili \l) % y)l 


“Dari al-Miqdam bin Syuraih dari, bapaknya, ia berkata, “Aku bertanya, 
kepada Aisyah Q&is, "Perbuatan apa yang Nabi ^ mulai apabila hendak 
masuk rumahnya?" Jawabnya, “Bersiwak” (Shahih: Shahih Ibnu Majah 
no: 235, Muslim 1: 220 no: 253 Aunul Ma'bud 1:86 no: 58, Ibnu Majah 
I: 106 no: 290. dan an-Nasa'i 1: 13). 

5. Bangun Malam Hendak Shalat Tahajjud. 


^JJJl y* 131 4iil J: Jls ys* 

/ / ✓ 

_ $ * * 

. iil y w*Jb eli 


“Dari Hudzaifah 4<k>, katanya “Adalah Rasulullah ijj$ apabila bangun (malam) 
hendak shalat tahajjud, beliau membersihkan mulutnya dengan siivak." 
(Muttafaqun 'alaih: Muslim I: 220 no: 255 dan ini lafadz Muslim, Fathul 
Bari I: 356 no: 245 Aunul Ma'bud I: 83 no: 54, Nasa’i 1: 8, dan lafadz bagi 
imam yang tiga, yaitu, 'IDZAA QAAMA MINAL LAIL 'Apabila beliau 
bangun dari (tidur) dimalam hari) 


4. MAKRUH HUKUMNYA MENCABUT UBAN 

Sebagaimana yang ditegaskan dalam hadits berikut ini: 


72 HI al-Wajiz; Fiqh Sunnah 






IV jH aJJI J jLj Jli : Jli jp of <-4*^ (4 JvA-^ lr^ 

r 4 Ij 4 iJ cJlS" VI f">CV 1 1) O s_-ri 

/ / / / / 

.3J&J1 

Dari Amr bin Syu'aib dari bapaknya dari datuknya, ia berkata bahwa 
Rasulullah $£ bersabda, "Janganlah kamu mencabut uban: tidaklah orangmuslim 
yang beruban rambutnya dalam Islam walaupun hanya sehelai, kecuali itu akan 
menjadi cahaya baginyapada hari kiamat (kelak)." (Shahih: Shahihul Jami'us 
Shaghir no: 7463., 'Aunul Mabud XI: 256 no: 4184 dan Nasa'i VIII: 136). 


,0^0 




Haram Mewamai Uban dengan Wama Hitam dan diganti dengan 
hinna', katam dan sebagainya. 

Sebagaimana yang diuraikan dalam beberapa riwayat di bawah ini: 


✓ op 


Hz 


Jl 4j 0! ft* SAj J« :J» y ^ 

✓ X “ / 


Dari Abu Dzar ^ bahwa Rasulullah % bersaba, “Sesungguhnya sebaik - 
baik pewama yang digunakan mengubah wama ubanmu ialah pohon pacar (inai) 
dan katam. 7 (Shahih: Shahihul Jami'us Shaghir no: 1546, 'Aunul Ma'bud 
XI:259 no:4187, Tirmidzi 111:145 no: 1806, Ibnu Majah 11:1196 no: 3622 
dan ini lafadz baginya, dan Nasa'i VIII: 139) 



Jl 


o > . 





<U)I Jli I Jli 




if 


» * o r« fto a. 


Dari Abu Hurairah^ bahwa Rasulullah H bersabda, "Bahwasanya orang- 
orang Yahudi dan Nashara tidak mengubah wama (jenggotnya), maka selisihilah 
mereka.” (Muttafaqun 'alaih: Fanthul Bari X: 354 no: 5899. Muslim III: 


7 Pohon katam ialah tumbuhan yang biasa hidup di daerah pegunungan di mana kalau daunnya ditumbuk 
maka akan menghasilkan wama merah. (lihat Ibnu Majah 11:1196. Pentcr). 


Kitab ath-Thaharah ijjf 


73 




1663 no; 2103, 'Aunul Ma'bud XI: 257 no: 4185 dan Nasa'i VIII: 137) 


x x 


^ AxO . A A * w y'/* 0, Ox- ^ ^ ? I . .. ° l X 0 ✓ 

4_vw)jJ O'- 4 TtZS 43l>c-S ^gju I(jLS 

** X ✓ " X X X 

. lr£ji i lii ij^S H Jji jui &*c ^ik)ir 


Dari Jabir ^ ia berkata, "Pada waktu fathu (penaklukan kota) Mekkah 
Abu Quhafah dengan rambut dan jenggot memudh bagaikan bunga yang berwama 
putih dibawa (kepada Nabi $g) maka Rasulullah $§ bersabda."Ubahlah wama 
pudh ini dengan wama lain, namun jauhilah wama hitam. ” (Shahih: Shahihul 
Jami'us Shaghir no: 4170, Muslim III: 1663 no: 69 dan 2102 'Aunul Ma'bud 
XI: 258 no; 4186, Nasa'i VIII: 1389 dan Ibnu Majah II: 1197 no: 3624 
dengan lafadz sedikit berbeda). 


X X ^ 1 * X / X tflj ^xxxxx 

1 (J? d) J) ; V? > 0 ^ C) 4-dSl .(_)13 

*" t? ' ' 

jJsl ^J\j OLxjJl 


Dari Ibnu Abbas ufib, bahwa Rasulullah $$ bersabda. “Pada akhir zaman 
(kelak) akan ada suatu kaum yang mewamai (rambutnya) dengah wama hitam 
seperti dada-dada burungmerpati, mereka ddak akan mencium harumnya surga. ” 
(Shahih: Shahihul Jami' ush Shaghir no: 8153, 'Aunul Ma'bud XI: 266 no: 
4194 dan Nasa'i VIII: 138). 


BAB ADAB BUANG HAJAT/BUANG AIR 

1. Dianjurkan Bagi Orang yang Akan Masuk ke WC Membaca Do'a, 

. j C— .^-1 ( jx kixlojpl ^gjl jt-g-Ul jt-vMj 


“Dengan menyebut nama Allah, Ya Allah sesungguhnya aku berlindung 
kepada-Mu dari syaitan lakidaki dan syaitan perempuan.” 

Hal ini didasarkan pada riwayat berikut: 


74 tH al-Wajiz; Fiqh Sunnah 






J^O ISI fZ>T ol jjf-J '• ilt 01 **& °u^ 

/ **/'/' / ** / " 

.<&! ^lo Syu 01 ?.*>00Ji 


✓ / ✓ 


Dari Ali 4^> bahwa Nabi bersabda, “Pembatas antara jin dengan aurat 
Bani Adam manakala seorang di antara mereka masuk ke WC, adalah agar ia 
mengucapkan BISMILLAH” (Shahih: Shahihul Jami'us Shaghir no: 3611, 
Tirmidzi II: 59 no: 603 dan ini lafadz baginya Ibnu Majah I: 109 no: 297 
dengan lafadz IDZA DAKHLAL KANIF (Apabila kamu masuk jamban) 
sebagaiganti dari IDZAA DAKHALAL KHALAM). 


Dan hadits Anas yang berbunyi: 



: Jli Jio bi ^ oi5f 



Adalah Rasulullah $£$ apabila masuk ke dalam WC mengucapkan: 
ALLAHUMMA INI A'UUDZUBIKA M1NAL KHUBUTSI WAL 
KHABAITS.” (Muttafaqun 'alaih: Fathul Bari 1:242 no:142, Muslim 1: 283 
No. 375, Aunul Ma’bud 1:21 No. 4, Ibnu Majah I: 109 no. 298, Tirmidzi I: 
7 no. 6, an-Nasa’i 1: 20) 


2. Apabila Keluar Dari WC dianjurkan Mengucapkan, 
“GHUFRAANAK” (Ya, Allah aku Mohon Ampunan-Mu)." 
Berdasarkan Hadits Aisyah Sebagai Berikut. 


:Ju t$£-\ jjf til $ [ S LJ\ 0VT :oJU & ‘J* 


O % 


.dJLSt 


Dari Aisyah la berkata: ’’Adalah Nabi apabila keluar dari WC 
mengucapkan: "GRUFRAA NAK.” (Shahih: Shahihul Jami'us Shaghir no: 
4714, 'Aunul Ma'bud 1:52 no: 30 Tirmidzi I; 7 no. 7, dan Ibnu Majah I: 110 
no: 300) 


3. Dianjurkan Mendahulukan Kaki Kiri Ketika Akan Masuk W C dan 


Kitab ath-Thaharah I 


75 




Kaki Kanan Ketika Akan Keluar, Karena yang Sebelah Kanan Biasa 
digunakan Untuk Hal-hal yang Mmulia, Sedangkan yang Kiri Biasa 
digunakan Untuk Urusan yang Tidak Mulia, dan Telah Ada Sejumlah 
Riwayat yang Keseluruhannya Menunjukkan Kepada Pengertian ini 
(Lihat as-Sailul Jarrar 1:64). 

4. Ketika Akan Buang Air Kecil Ataupun Air Besar di tempat Terbuka 
dianjurkan Menjauh Hingga Tidak Terlihat Orang. 



* Q ) ' ' ' ' ' N O } ' S S SO S' * ' / ^ Q s- 

Jjl5"j <j J J>- : Jb jy>r ye- 



Darijabir ia berkata, “Kami pemah keluar, musafir bersama Rasulullah 
^g, dan Beliau tidak membuang air besar sebelum Beliau menjauh sampai tidak 
terlihat orang lain. ” (Shahih: Shahih Ibnu Majah no: 268, Ibnu Majah 1:121 
no: 335. 'Aunul Ma'bud I: 19 no: 2 dengan redaksi sedikit berbeda). 

5. Dianjurkan Tidak Mengganti Pakaiannya Sebelum Hampir Mendekat 
ke Tanah. 




£■ » ✓ 


“Dari Ibnu Umar tp, bahwa Nabi apabila hendak buang hajat, tidak 
mengangkat pakaiannya sebelum hampir mendekat ke tanah.” (Shahih: Shahihul 
Jami'us Shaghir no: 465,2 'Aunul Ma'bud 1:31 no: 14, dan Tirmidzi 1: 11 
no: 14 dari hadits Anas). 

6. Tidak Boleh Menghadap ke Arah Kiblat dan Tidak Pula 
Membelakanginya, Baik di Tempat Terbuka ataupun di DalamRuang 
Tertutup. 


* 


A fO, I , .tJK ^ ^ I t / Of ,, f 9 / 

p-iJl bl : Jli $|§ ^-)! ^ 

l s'\ I" * 0 - III \ • 


76 f|| al'Wajiz; Fiqh Sunnah 



Dari Abu Ayyub al-Anshari, ^ dari Nabi Beliau, bersabda, “Apabila 
kamu akan buang air besar atau air kecil, maka janganlah kamu menghadap ke 
arah kiblat dan jangan (pula) membelakanginya, tetapi menghadaplah ke arah 
Timur atau ke arah Bar at. ” (Shahih: Mukhtashar Muslim no : 109 dan Shahih 
Abu Daud no: 7) 

Abu Ayyub al-Anshari ^ berkata, "Kami pemah datang ke negeri Syam, 
lalu kami dapati banyak WC yang dibangun menghadap ke arah Kiblat, 
maka kamiberpaling darinya seraya memohon maghfirah (ampunan) kepada 
Allah Ta'ala. (Kisah ini diriwayatkan Muttafaqun 'alaih: Fathul Bari I: 498 
no: 394. Muslim I: 224 no: 264 dan Tirmidzi I: 8 no; 8). 

7. HaramBuang Hajat Pad-. Jalan Umum atau di Tempat Berteduh. 

I yi>\ j\ o'J.'J* 

<j j! J? (j Jli aJJl 1 j 

Dari Abu Hurairah ^ bahwa Nabi % bersabda, “Waspadalah terhadap dm 
hal yang menyebabkan terlaknat." Para sahabat bertanya. "A pa dm hal yang 
menyebabkan terlaknat itu ya Rasulullah ?" Maka jawab Beliau, "Yaitu orang 
yang buang hajat pada jalan umum atau di tempat berteduh. ” (Shahih: Shahihul 
Ja-mi'us Shaghir no: 110, 'Aunul Ma'bud 1:47 no: 25 Muslim 1:226 no: 269, 
dengan lafadz (.otfdii JS&\) 

8. Makruh Bagi Seseorang Kencing di Tempat Pemandiannya. 

Sebagaimana yang ditegaskan dalam Riwayat ini: 


* m ' • * s * # O 

_ , * “ _ | | , _ sQ » . 9/ i 0 


nr ^ %rj :JVS ^^ 

j j' f ji IjATI -LdJioj jl aJ— il J : Jli e>jijA 


| / vO % 

. AJL 


Dari Humaid al-Himyani berkata: Saya pemah bertemu dengan seorang 
laki'laki yang bersahabat karib dengan Nabi sebagaimana persahabatannya 
Abu Hurairah dengan Beliau, la berkata, “Rasulullah^ pemah mencegah seorang 

Kitab ath-Thaharah §81 t 77 





di antara kami menyisir (rambutnya) setiap hari, atau kencing di tempat 
pemandiannya." (Shahih: Shahih Nasa'i I: 232, Nasa’i 1: 130 dan 'Aunul 
Ma'bud I: 50 No: 28). 


9. Haram kencing di air yang tidak mengalir. 


5-lil J JC j\ yj Ail $j|f 


“Dari Jabir dari Nabi $§ bahwa Beliau $j§ telah mencegah (kita) kencing di 
air yang tergenang” (Shahih: Shahihul Jami’us Shaghir no: 6814, Muslim 1:235 
no:281, Nasa’i 1:34). 


10. Boleh kencing berdiri, namun yang afdhal duduk. 


✓/, ^ ^ I | % I f X .-*0 & *2 li»? L. P ^ 

LoJli <Ju3 ^ J) cjl 4|§ 

* ' ' 

a . •* t' ' ' S'-' ' a > * 0 ?'•*? i \x -• 

. Ld? Jut- d~<xi O jjJlS <COl (JutS 


Dari Hudhaifah bahwa (tatkala) Nabi sampai di tempat pembuangan 
sampah suatu kaum maka beliau kencing dengan berdiri, kemudian aku hendak 
menghindar darinya, laluRasulullahbersabda (kepadaku), " Mendekatlahkesini /" 
Kemudian aku mendekat sampai aku berdiri di belakangnya, lalu beliau berwudhu' 
dan mengusap bagian khufnya." (Muslim 1:228 no: 273, Tirmidzi 1:11 No. 
13, Fathul Bari 1:329 no: 225 Nasa’i 1:19. ’Aunul Ma'bud 1:44 no: 23, Ibnu 
Majah I: 111 no: 305) 


Penulis berpendapat kencing dengan duduk lebih afdhal daripada berdiri 
karena berdasarkan cara kencingnya Nabi H sambil duduk hingga Aisyah 
menegaskan: 


Jj-j olST"C* tojiJL&j L»Jli Jl j ^ aW) J 01 y 

.lUli-V! 


“Barangsiapa yangmenyampaikan kepada kamu sekalian bahwa Rasulullah 
M (pemah) kencing berdiri, makajanganlah kamupercaya kepadanya: Rasulullah 
tidak pemah kencing kecuali dalam keadaan duduk." (Shahih: Shahih Nasa'i 


78 HI al-Wajiz; Fiqh Sunnah 


no: 29 Nasa'i I:: 26, Tirmidzi 1:10 no: 12 dengan lafadz 1LLAA QAA’IDAN 
“kecuali dalam keadaan duduk”), 


Pernyataan Aisyah ^ ini tidak menafikan riwayat yang melalui 
Huzhaifah itu, karena Ummul Mukminin menginformasikan apa yang ia 
lihat, sedangkan Huzhaifah menyampaikan apa yang dia lihat juga. Dan 
sudah kita maklumi, bahwa sebuah khabar yang menetapkan sebuah harus 
diutamakan (didahulukan) daripada yang menafikam, karena yang 
menetapkan memiliki pengetahuan yang lebih daripada yang menafikan. 

11. Wajib membersihkan diri dari kencing. 


jQiJ l^Jl JUi pj° Jju y ^ - !| of life j* 

jl5si C>\j aJ JJ y» ^ jliCi Cd jjf (j OljjjJ 

• ^ * j*} ^ 

Dari Ibnu Abbas life bahwa, Nabi i|g pemah melewati dua kuburan lalu 
bersabda. " Sesungguhnya, kedua penghuninya benar-benar diadzab, keduanya di 
akab bukan karena dosa besar. A dapun salah satu dari keduanya (diadzab) karena 
tidak bersuci dari kencingnya: adapun yang kedua karena selalu berupaya mengadu 
dmbaantarmanusia.” (Muttafaqun 'alaih: Fathul Bari I: 317 No: 216, Mus- 
lim 1:240 no: 292, Tirimidzi I: 47 no: 70. 'Aunul Ma'bud I: 40 no: 20, dan 
Nasa'i 1:28). 


12. Ketika kencing atau intinja tidak boleh memegang kemaluan dengan 
tangan kanan. 






' ' * S S s 

^ X . **» X ^ 

y j o H y^j 


Dari Abu Qatadah ^ bahwa Rasulullah ^ bersabda, 'Apabila seorang di 
antara kamu kencing maka janganlah memegang dzakamya dengan tangan 
bmannyadanjangan (pula) beristinjadengannya.” (Shaliih: Shahihlbnu Majah 
no: 250, Ibnu Majah 1:113 no: 310 dengan redaksi ini, Fathul Bari 1: 254 
no: 154., Muslim 1:225 no: 267, 'Aunul Ma'bud 1: 53 no: 31, Tirmidzi I: 12 


Kitab ath-Thaharah 79 


no: 15, Nasa'i 1: 25 dengan redaksi yang panjang dan juga yang singkat). 

13. Boleh istinja dengan air atau batu dan yang semisal dengannya, namun 
yang afdhal dengan menggunakan air 

**>l_c-j ill Lo-li 4J-Si Jl)IS^I Jli (j*°S 

' ^ * 

o ee o " ' o * 

.s.L»JU a J^Pj ojl.il yxj 


Dari Anas 4 ^, berkata, "Rasulullah H masuk ke WC, lalu saya dan seorang 
pemuda yang sepantar dengan saya membawa setimba air dan sebatang tongkat, 
maka Rasulullah beristinjadengan air.’’ (Muttafaqun 'alaih: Fathul Bari I: 252 
no: 152, Muslim I: 227 no:271. Nasa'i 1:42 namun tanpa kata, "Sebatang 
tongkat.") 


JajliJl ^J\ ^Tj^i LJeo 151 :Jli 



I4J ^a- 


Jl J 01 ^ 

lii 4j'yhi> 1 .aaIIs 

* « 


Dari Aisyah bahwa Rasulullah % bersabda, “A pabila seorang di antara 

kamu akan pergi untuk buang hajat maka pergilah dengan membawa tiga buah 
batu, lalu bersucilah dengannya; karena sesungguhnya tiga buah batu itu cukup 
baginya. ’’ (Shahih: Shahih Nasa'i no: 43 dan Nasa'i 1:42 serta 'Aunul Ma'bud 
I: 61 no: 40). 


14. Tidak boleh beristinja dengan batu kurang dari tiga buah. 
Sebagaimana yang ditegaskan dalam riwayat berikut 


J t J # 


^ s o 


t j4>- J5" i|j| »^<Jp As <d J—j <01 ^-jliSl ^jp 

tjl jl <J yt jl dajliS aLjlSI jl iJl^J jJL S Ji-S : Jlai 0 ?.lI 

* ' 

o /> o /■ * ** * $ * * o f a g 0 

s 0^0 ' . f f l' ° f _!•*[!• ° |-f - ' . f f 'I. ' ' 

ol J 1 jbft?-l *Jjh> Pj* JJu I^*-***-^ (O' Jl (jwJu 

* & ' * S * s’ 

° 0 i 

‘r : ji 

Dari Salman aUFarisi 4 ^ bahwa ada orang berkata kepadanya “Sungguh 
Nabi telah mengajarkan kamu segala sesuatu sampai masalah buang kotoran” 


80 


H| abWajiz; Fiqh Sunnah 


Kemudian dia menjawab, “Betul, sungguh Beliau telah mencegah kami dari 
menghadap Kiblat hetiha buang air besar atau kecil, beristinja dengan tangan 
kanan, beristinja dengan kurang dari tiga buah batu atau istinja dengan kotoran 
binatang atau tulang.” (Shahih: Shahih Ibnu Majah no:255, Muslim I: 223 
no:262, Tirmidzi 1:13 no: 16, 'Aunul Ma'bud I: 24 no: 7 , Ibnu Majah I: 115 
no: 316,, dan Nasa'i I: 38). 

15. Tidak boleh beristinja dengan tulang atau kotoran binatang 

O s O . O ✓ . . . % ^ s / 

OX * I. X X X * X XX f * X. X ' t . - „Ajx , " • " 

jl Ja*j u 1 ^ ^ 

Dari Jabir ^ berkata, "Nabi telah melarang (kami) dari istinja dengan 
tulang atau kotoran binatang." (Shahih: Shahihul Jami'us Shaghir no: 6827 
Muslim I: 224 no: 263, 1 Aunul Ma'bud 1: 60 no: 38). 


BABBEJANA 

Boleh menggunakan segala macam bejana kecuali bejana yang terbuat 
dari emas atau perak karena diharamkan makan dan minum dengan 
menggunakan bejana yang terbuat dari keduanya. Adapun penggunaan 
keduanya untuk selain makan dan minum dibolehkan. 

)lj ajT J5 1 y V ^ (j^ 

x' / /- ** X- 

3>VI J dj aij\ j 14 J 1$ 

s S y y x- 

Dari Huzhaifah bahwa Nabi s|g berkata, "Janganlah kamu sekali-kali 
minum dengan bejana emas atau perak (mumi) danjangan (pula) kamu memakai 
sutera tipis, karena sesungguhnya itu untuk mereka di dunia (saja) dan bagi kita 
diakhirat kelak." (Muttafaqun 'alaih: Fathul Bari X:96 no:5633, Muslim III: 
1637 no: 2067, Tirmidzi III: 199 no: 1939, Aunul Ma'bud X:189 no: 3705 
Ibnu Majah II: 1130 no: 3414, tanpa ada larangan dari mengenakan sutera 
tebal dan sutera tipis dan Nasa'i VIII: 198). 


Kitab ath-Thaharah ||§ 81 






* < „ A 

i a x 0 / 


S’ S ' * i 


,Ul j (^iJl :Jl 3 ^| -Si o' l^p^S f' o^ 

> 4^: j >>j iifs iJi 


Dari Ummu. Salamah ^, bahim Rasulullah |g bersabda "Orang yang minum 
dengan bejana perak hanyalah memasukkan api jahannam ke dalam perutnya." 
(Muttafaqun ‘alaih: Fathul Bari X: 96 no: 5634, Muslim III: 1634 no: 2065 
dan Ibnu Majah II: 1130 no: 3413). 

Sedangkan Imam Muslim dalam riwayatnya yang lain merekam 
redaksi sabda Nabi M sebagai berikut: 


ai / / > o s * * o a» a> 

. . . i_J&iiiJ 'L^Lai\ 4jT (j j' J5 "\j <^i 


“Sesungguhnya orang yang makan atau minum dengan bejana perak atau 
emas (mumi)...” 

Imam Muslim menegaskan, "Tidak ada dalam hadits seorang di antara 
mereka yang menyebutkan tentang makan dan emas, kecuali hadits yang 
diriwayatkan oleh Ibnu Mushir. Selesai. 

Syaikh al-Albani menyatakan, "Tambahan ini syadz (janggal) dari segi 
peiriwayatan, walaupun benar maknanya dari segi diroyah ilmu hadits, karena 
makan dan emas adalah masalah yang lebih penting, dan lebih vital daripada 
minum dan perak sebagaimana tampak jelas zhahir nash." Selesai. (Lihat 
Irwa-ul Ghalil 1:69) 

Thaharah (Bersuci) Untuk Shalat 


Is * O f Q , 




} 0 s 


I Jli 


0 J I 


Dari Ibnu Umar i^>, ia berkata: "Saya mendengar Nabi H bersabda."Tidak 
diterima shalat (yang dilaksanakan) tanpa bersuci (sebelumnya).” (Shahih: 
Mukhtasharal Muslim no: 104, Muslim I: 204 no.: 224, Tirmidzi I; 3 no: 1). 


82 


al-Wajiz; F iqh Sunnah 


Thaharah terbagi dua: thaharah dengan air, dan thaharah dengan debu. 
Yang pertama yang akan dibahas ialah thaharah dengan air yang 
meliputi wudhu' dan mandi besar. 


BAB WUDHU’ 


1. TATA CARA BERWUDHU' 


✓ o, Jl / 


✓ ✓ 


*. ' \' * a ' * \ \ ' a • k' ■* i° " . 0 * 0 «* 

f,yfi y LPO sUkil ^*3 J OkftP (Jv-oJLP l)' O'-'jJkP' y* u> 

> ' 

S / ✓ . i ✓ ✓ . % . X / ✓ fl> ✓ / / / . ✓ 

J ' 4 I" . * J. " .»'■> I ' . ' a . ' * ■- 0 •C-' I' * • l 1 ". " "• 

J—(%-> OlU j W 5 J 13 

j / / ^ ^ 0 ✓ ^0 ^ / S s } S s' s' s’ 

tJj Jl^p- j*j ol o*>Ij j*^ ‘—■dy 

* ' ' j# 

^1 Jj jlii JiWj Jld ji i-b 7— !i iu> jL ts^ldi 

/ s s’ 

H <1—Jl Jj-xj cl-jIj Jli j*J tiJJi Jy <_£j-~Jl ^y 

, i o Si ^ . S 

( i. ' a < |". My\ i|| |i i|. si | •/ ( i, ' 0 < f <*, <• ; 

y*- 1 <y sli ™ (J*- 3 j*-* w?jj 

4*0 ^ ^JLflji C* <d jjif- sLwMjjJ l.o.g,,.^ OJL>ej V yir*^j ^j 3 y I A* 

<U Ci’^; b* *-~xl £ yj ?jJt t-ii l)^3^a> djLodp 0^j JlS 

" J* 

.s&dJjb-f 


Dari Humran bekas budak Utsman, bahwa Utsman bin Affan ^ meminta 
air wudhu 1 . (Setelah dibatvakan), ia berwudhu ’: la mencuci kedua telapak 
tangannya tiga kali, kemudian berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam 
hidungnya, kemudian mencuci wajahnya tiga kali, lalu membasuh tangan 
kanannya sampai siku tiga kali, kemudian membasuh tangannya yang kiri tiga 
kdisepertiitujuga, kemudian mengusap kepalanya lalu membasuh kakinya yang 
kanan sampai kedua mata kakinya tiga kali kemudian membasuh yang kiri seperti 
itujuga. Kemudian mengatakan: “saya melihat Rasulullah ( biasa) berwudhu ’ 
seperti wudhu'ku ini lalu Rasulullah bersabda "Barang siapa berwudhu' seperti 
wudhu'ku ini kemudian berdiri dan ruku' dua kali dengan sikap tulus ildas, niscaya 


Kitab ath'Thaharah 1 


83 





diampuni dosa'dosanya yang telah lain." Ibnu Syihab berkata, “A dalah ulama 
ulama' kita menegaskan, ini adalah cara wudhu yang paling sempuma yang 
(seyogyanya) dipraktikhan setiap orang untuk shalat.” (Muttafaq'alaih: Muslim 
1:204 no: 226, dan ini redaksinya, Fathul Bari 1:266 no: 164, 'Aunul Ma'bud 
I: 180 no: 106 dan Nasa'i I: 64). 


2. SYARAT-SYARAT SAHNYA WUDHU’ 

1. Niat, berdasar Sabda Nabi M- 




“Sesungguhnya segala amal hanyalah bergantung pada niatnya.” 
(Muttafaqun 'alaih: Fathul Bari, 1: 9 no: 1, Muslim III: 1515 no: 1907, 
Aunul Ma'bud VI: 284 no: 2186, Tirmidzi III: 100 no: 169, Ibnu Majah 
II: 1413 no: 4227, Nasa’i I: 59). 

Tidak pemah disyariatkan melafadzkan niat karena tidak ada dalil 
yang shahih dari Nabi M yang menganjurkannya. 

2. Mengucapkan basmalah, karena ada hadits Nabi M : 


.aIIp auI ^1 ^ ^jV 


“Tidak sah shalat bagi orang yang tidak berwudhu' (sebelumnya) dan 
tidak sah wudhu' bagi orang yang tidak menyebut, Bismillah" (sebelumnya)." 
(Hadis hasan: Shahihu Ibnu Majah no: 320 Aunul Ma'bud I: 174 no: 
101 dan Ibnu Majah I: 140 no: 399). 8 


3. Muwalah (Berturut-Turut) tidak diselingi oleh pekerjaan lain, 
Berdasarkan hadits Khalid bin Ma’dan: 


^ . / // 


—Si jJj olii (Jj c£'j ii?t i3S 

✓ ^ y y ** X 

.5*>C<a)lj f- yfi jJl Ju*j O' ^ ^^-lS' el g 


Disamping itu, ada dua riwayat lain yang menerangkan bahwa Rasulullah bersabda 
'TAWADHDHA-UU-BIBISMILLAHI (Berwudhu’lah dengan (menyebut) nama Allah." Lihat Nasa'i, 
kitab thaharah no: 61 bab: mengucapkan basmallah ketika akan berwudhu', dan Musnad Imam 
Ahmad III: 165 (pent.) 


84 


§§f al'Wajiz; Fiqh Sunnah 


“Bahwa Nabi $g pemah melihat seorang lakidaki tengah mengerjakan 
shalat, sedang di punggung kakinya ada sebesar uang dirham yang tidak 
tersentuh air wudhu',maka Nabi menyuruhnya agar mengulangi wudhu' 
danshalatnya." (Shahih: Shahih Abu Daudno: 161 dan'AunulMa'bud 
I: 296 no: 173). 


3. HAL-HAL YANG FARDHU/NAJIS DALAM WUDHU’ 

1. Membasuh wajah termasuk berkumur-kumur dan membersihkan 
hidung. 

2. Mencuci kedua tangan sampai kedua siku-siku. 9 

3. Mengusap seluruh kepala, dan kedua telinga termasuk bagian dari 
kepala. 

4. Membasuh kedua kaki hingga kedua mata kaki hal ini sesuai 
dengan firman Allah: 


/ t ^ 4* t . t to 

Of 0 /- o * 


* ti 


Jt\ y* j 1 131 \y*\ yj 

X * s * 


“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan 
shalat, basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku dan usaplah 
kepalamu dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua mata kakimu.” (QS. 
al-Maaidah: 6) 

Adapun berkumur-kumur dan istinsyaq (memasukkan air ke dalam 
hidung) termasuk bagian dari muka sehingga wajib dilakukan karena 
Allah Ta'ala telah memerintahkan di dalam kitab-Nya yang mulia 
membasuh muka. Disamping itu, telah sah dari Nabi ^g, beliau terus 
menerus melakukan kumur dan istinsyaq setiap kali berwudhu'. 
Sebagaimana yang telah diriwayatkan oleh seluruh sahabatnya yang 
meriwayatkan dan menerangkan tata cara wudhu' Nabi H, sehingga 


9 Dalam Al-Umm I: 25 Imam Syafii mcnegaskan "Selamanya tidak dianggap cukup membasuh kedua 
tangan kecuali dengarn membasuh tangan dan punggungnya secara keseluruhan sampai ke siku- 
siku. Jika ada bagian darinya yang tcrtinggal walaupun kecil sekali, maka dianggap tidak sah 
membasuh tangannya". Selesai. 


Kitab ath'Thaharah IS 


85 



secara keseluruhan itu menunjukkan bahwa membasuh wajah yang 
diperintahkan di dalam al-Qur'an meliputi berkumur-kumur dan 
istinsyaq (as-SailalJarrar 1:81) 

Lagi pula ada sabda Nabi M yang memerintah berkumur-kumur 
dan istinsyaq memasukkan air ke dalam hidung). 




3 p It dl j k 


“Apabila seorang di antara kamu benuudhu', maka masukkanlah air ke 
dalam hidungnya, lain keluarkanlah!" (Shahih: Shahihul Jami'us Shaghir 
no: 443, 'Aunul Ma'bud I: 234 no: 140 danNasa’i I: 66). 


Dan sabda Beliau M yang lain: 


.LkjCtf o j!sS (3 j 


“Bersungguhsungguhlah dalam melakukan istinsyaq, kecuali sedang 
berpuasa.” (Shahih: Shahih Abu Daud no: 129 dan 131, Aunul Ma'bud 
I: 236 no: 142 dan 144). 


Dalam hadits yang lain, Beliau bersabda juga: 

0 . ■ f". " z | • | 

■ OW=> y Ol 

✓ 

“Apabila kamu bemuudhu', maka hendaJdah berkumur-kumur. ” (Shahih: 
sama dengan di atas). 

Adapun tentang wajibnya mengusap seluruh kepala, yaitu karena 
perintah mengusap kepala di dalam al-Qur'an bersifat mujmal (global), 
maka bayan (penjelasannya) dikembalikan kepada sunnah Nabi ^g. 
Sudah tegas dalam riwayat Bukhari, Muslim dan selain keduanya bahwa 
Nabi mengusap seluruh kepalanya. Dan dalam hal ini terdapat dalil 
yang tegas yang menunjukkan wajibnya mengusap seluruh kepala secara 
sempuma. 

Jika ada yang berpendapat, bahwa ada riwayat yang shahih dari 
al-Mughirah, bahwa Nabi M pemah mengusap ubun-ubunnya dan di 
atas surbannya? 


86 


al-Wajiz; Fiqh Sunnah 


Maka jawabannya: Rasulullah H mencukupkan mengusap di atas 
ubun-abunnya, karena Beliau menyempumakan dengan mengusap sisa 
kepalanya di atas surbannya. Dan, penulis berpendapat demikian dan 
di dalam riwayat al'Mughirah tersebut tidak terdapat syarat yang 
menunjukkan bolehnya mengusap hanya di atas ubun-ubun saja atau 
sebagian kepala saja tanpa menyempumakan di atas surbannya. (Lihat 
Tafsir Ibnu Katsir II: 24 dengan sedikit perubahan redaksi). 


Walhasil, wajib mengusap seluruh kepala. Pengusap kepala jika mau 
boleh, mengusap di atas kepala saja atau di atas surban saja atau di atas 
kepala dan dilanjutkan di atas surban, ketiga cara tersebut shahih dan 
kuat (pemah dilakukan oleh Nabi ^.). 

Adapun perihal dua telinga termasuk bagian dari kepala sehingga 
wajib pula diusap berdasarkan pada sabda Nabi ^g: 






ui 


Si c 


“Dua telinga itu termasuk kepala. ” (Shahih: Shahih Ibnu Majah no: 
357 dan Ibnu Majah I: 152 no: 443). 

5. Menyela-nyelakan air pada jenggot 


teofc ^ ur bi oir M y» oi ^ ^jt ^ 

* ' ' * * 

. Ji j > °Jj \ j£i : Jl ij aj jLi 




Dari Anas bin Malik ^ bahwa Rasulullah apabila berwudhu', 
mengambil segenggam air, lalu memasukkannya ke belakang dagu, kemudian 
menyela-nyelakannyadiantarajenggotnya, serayabersabda, "Beginilahyang 
Rabbku Azza wajalla Perintahkan kepadaku.” (Shahih: Irwa’ul Ghalil 
no: 92. Aunul Ma'bud I: 243 no: 45, dan Baihaqi I: 54). 


6. Menyela-nyelakan air pada jari-jemari tangan dan kaki. 
Sebagaimana yang ditegaskan di bawah ini: 


Vj ^Jl jj jj-J J ts-yp jjl 



Kitab ath'Thaharah ||| 87 






.LoJlvs 0 

Rasulullah || bersabda,"Sempumakanlah wudhu' dan seld'selakanlah 
(air) di antara jari'jemari dan bersungguh-sungguhlah dalam melakukan 
istinsyaq kecuali kamu dalam keadaan puasa. ” (Shahih: Shahih Abu Daud 
no: 129 dan 131 dan 'Aunul Ma'bud I: 2 36 no: 142 dan 144). 


4. SUNNAH-SUNNAH WUDHU’: (HAL-HAL YANG 
DISUNN AHKAN KETIKA BERWUDHU') 

1. Siwak sebagaimana yang diriwayatkan 

JyS Jf* ji' O' M J ^ °J* 


Dari Abu Hurairah bahuia Rasulullah ^ bersabda. “Kalaulah 
sekiranya aku tidak (khawatir) akan memberatkan umatku, niscaya 
kuperintahkan mereka bersiwak setiap kali wudhu.” (Shahih: Shahihul 
Jammi no: 5316 dan al-Fathur Rabbani I: 294 no: 171). 


2. Mencuci kedua telapak tangan tiga kali pada awal wudhu 1 
sebagaimana yang telah diriwayatkan dari Utsman bin Affan ^ 
yang mengisahkan wudhu’ Nabi H di mana dia membasuh kedua 
telapak tangannya tiga kali. (Lihat masalah tata cara Wudhu pada 
halaman sebelumnya). 

3. Kumur-kumur dan istinsyaq sekali jalan, tiga kali: 


f ^y3 a ,,3/J 4j) <0)1 J y*> j f,yfij) (_$ ■fij Cf- ' - 'AA 

0S s s * S S s s 0^0 y 

.L^b yA 


"Dari Abdullah bin Z aid tentang dia mengajarkan (tata cara) wudhu' 
Rasulullah di mam dia berkumur-kumur dan istinsyaq dari satu telapak 
tangan. Dia berbuat demikian (sebanyak)tiga kali.” (Shahih: Mukhtashar 
Muslim no: 125, dan Muslim 1:210 no:235). 


4. 


Bersungguh-sungguh dalam berkumur-kumur dan istinsyaq: kecuali 
bagi orang yang berpuasa, berdasarkan hadits Nabi 


88 


abWajiz; Fiqh Sunnah 


“Bersungguh'Sungguhlah dalam beristinsyaq, kecuali kamu dalam 
keadaan berpuasa. ” (Shahih: Shahih Abu Daud no: 129 dan 131, 'Aunul 
Ma'bud I: 236 no: 142 dan 144). 

5. Mendahulukan anggota wudhu' yang kanan daripada yang kiri 
karena ada hadits Aisyah yang mengatakan: 

AjCi aL>t yj aLcJ ^3 (JOlT 

✓ / // / ^ 

.Air 

“Adalah Rasulullah mencintai mendahulukan anggota yang kanan 
dalam hal mengenakan alas kaki, menyisir, bersuci dan dalam seluruh 
ihwalnya." (Muttafaqun 'alaih: Fathul Bari I: 269 no: 168, Muslim I: 
226 no: 268, Nasa'i I: 78). 

Disamping itu hadits Utsman yang menceritakan tata cara wudhu' 
Nabi H di mana dia membasuh anggota yang kanan, lalu yang 
kiri. 

6. Menggosok karena ada hadits Abdullah bin Zaid yang mengatakan: 


jJU IS JZS 


“Bahwa Nabi Mpemahdibawakan duasepertigamud (air), kemudian 
Beliauberwudhu’, makabeliaupunmenggosokkeduahastanya.” (Sanadnya 
shahih: Shahih Ibnu Khuzaimah I: 62 no: 118). 


7. Membasuh tiga kali, tiga kali, sebagaimana yang telah dijelaskan 
oleh Utsman bin Affan ^ (pada awal pembahasan wudhu') bahwa 
Nabi berwudhu’ tiga kali-tiga kali, namun ada juga riwayat yang 
sah yang menyatakan: 

. . x i? 0. ^ x 

x ©x*y y x f “** xx .Ti V A % **** 

y cy yj °y d y sH aji 

X / 

“Bahwa Nabi M pemah berwudhu' satu kah-satu dan kali dua kali dua 
kali." (Hasan shahih: Shahih Abu Daud no:124. Fathul Bari I: 258 no: 
158 dari hadits Abdullah bin Zaid. 'Aunul Ma'-bud I: 230 no: 136, 
Tirmidzi I: 31 no: 43 dari hadits Abu Hurairah). 


Kitab ath'Thaharah ||f 


89 



Dianjurkan pula kadang-kadang mengusap kepala lebih dari sekali 
(tiga kali) karena ada riwayat: 


ajjI J y* j j *u a)\j 4jl 0 ys> 

, Ls o y 


Dari Utsman bin Affan ^ bahwa ia pemah mengusap kepalanya tiga 
kali seraya berkata, “Saya pemah melihat Rasulullah $g berwudhu (dengan 
mengusap kepala) begini." (Hasan Shahih: Shahih Abu Dawud no: 101 
dan Annul Ma'bud I: 188 no: 110). 


8. Tertib, karena kebanyakan cara wudhu' Rasulullah selalu dengan 
tertib sebagaimana yang telah disampaikan sejumlah sahabat yang 
meriwayatkan wudhu' Beliau Akan tetapi, ada riwayat yang 
sah dari al-Miqdam bin Ma'dikariba ia berkata: 


^X X ^ XX XX *X X XX X X^, X ^ ^ ^ & J ^ ^ x if 

J Lj?y$ £jJ aDI 4j I 

Jtj p Ai p & <£i> jii Ji 

■M 

.4uOl J 


“Bahwa Rasulullah $$ pemah dibawakan air wudhu', lalu beliau 
berwudhu' membasuh kedua telapak tangannya tiga kali dan membasuh 
wajahnya tiga kali, kemudian membasuh kedua hastanya tiga kali, kemudian 
berkumur-kumur dan mengeluarkan air yang telah dimasukkan ke dalam 
hidung tiga kali, kemudian mengusap kepalanya dan dua telinganya.’’ 
(Shahih: Shahih Abu Daud no: 112 dan 'Aunul Ma'bud I: 211 no: 121 


9. Berdo'a sesudah wudhu'. Sebagaimana yang dijelaskan dalam sabda 
Nabi ik berikut: 


% %. * . 


<Jjl V) I V j! jjJL jvJ t-y &jjl yi y* 

x x W x 

* X °f * \ 0 ■* ' *} Qs * £ s J h ^ S, f -* t t ^ ^ 0 

< Jl y\ 4J j j 4J y*jJ 9>A^P J j 4J iddj y* * 0 -X>-j 

90 I HI al-Wajiz; Fiqh Sunnah 



“Tak seorangpun di atara kalian yang berwudhu' dengan sempuma, 
lalumengucapkan (do’a) "ASYHADU ALLAAILAAHAILLALLAAHU 
WAHDAHUU LAA SARIIKA LAH, WA ASYHADU ANNA MU¬ 
HAMMADAN ABDUHU WA RASUULUH (Aku bersaksi bahiva tiada 
llah (yangpatut diibadahi) kecuali Allah semata tiada sekutu bagi-Nya; dan 
aku bersaksi, bahwa Muhammad hamba dan Rasul-Nya." melainkan pasti 
dibukalah baginya pintu-pintu surga yang delapan, ia boleh masuk dari pintu 
mana saja yang dikehendakinya.” (Shahih: Mukhtasharu Muslim No: 
143 dan Muslim 1:209 no:234) 

Kemudian Imam Tirmidzi menambahkan: 


^ £\‘Jb # 


‘ALLAAHUMMAJ 'ALNII MINAT TAWWAAB11NA WA} 
AINU MINAL MUTATHAHH1RIIN (Ya, Allah, jadikanlah kami 
termasuk orang-orang yang tekun bertaubat dan Jadikanlah kami termasuk 
orang-orang yang rajin bersuci) . ” (Shahih: Shahih Tirmidzi no: 48 dan 
Tirmidzi I 38 no: 55) 

10. Dan dari Abu Sa’id al-Khudri bahwasanya Nabi bersabda: 
"Barangsiapa berwudhu’ lalu membaca: 


.did) cJl V 


"M aha Suci Engkau ya Allah dan segala puji bagi-Mu aku bersaksi 
bahwasanya tiada sesembahan yang sebenamya kecuali Engkau, aku mohon 
ampunan dan bertaubat pada-Mu” 

Niscaya dicatat pada sebuah lembaran kemudian dicetak dengan sebuah 
cetakan lalu tidak dipecahkan hingga hari kiamat." (Hadist Shahih, lihat at- 
Targhib no. 220, al-Hakim 1/564, dan tidak ada hadits shahih mengenai 
do'a (bacaan-bacaan) ketika sedang berwudhu') 

11. Shalat dua raka'at sesudah wudhu'. 

Hal ini didasarkan pada pernyataan Utsman bin Affan ^ 
sesudah mengajar sahabat yang lain tentang wudhu'hnya Nabi ^g: 


Kitab ath-Thaharah §Q§ 


91 




s o s ✓ X o ^ i*vs 5 ^ so s S S * -., * ~ 0* 

yAi Us jj y $g§ ^-)' Jtij 'A* ^J J 2H ‘■^’j 

\s> <J 4JJI yip <U^Li L^.t o-bnj 'V j £-^"_/ ^li j*J I*!* J^j^J 

s s . s 

O . 0 & „S 

. <uo ^jA ^Xaj 


Aku pemah melihat Nabi M berwudhu' seperti wudhu'ku mi, seraya 
bersabda, "Barangsiapa yang berwudhu' seperti wudhu’ku ini, kemudian 
berdiri lalu ruku' dua raka’at dengan ikhlas dan khusyu' niscaya diampunilah 
dosa-dosanya yang telah lalu." (Muttafaqun 'alaih 1: 204 no: 226, dan 
Lafazh baginya Fathul Bari 1: 266 no: 164, 'Aunnul Ma'bud 1: 180 no: 
106, Nasa'i I: 64). 


JM; Ij : jJs\ aYws JLP JtAJ Jli jl —Si jt 

JZ diX r J>* l- -» - X x v a aJ J>\* j <uL.P J1 p ^3^4 

~ s s s s 0 s ~ s s 

j \jjJ c£a!p J*} 2A4p cJLp 4 JSi j ( 50 j 

. Jw^\ ji J 1 iiS4 jbgj j' <_p ix? 

" ** x ✓ s £ ? 


Dari Abu Hurairah ^ bahwa Nabi bertanya kepada Bilal usai 
shalat shubuh, "Ya, Bilal, beritahukan kepadaku suatu amal yang paling 
memberi harapan yang engkau kerjakan dalam Islam; karena sesungguhnya 
aku mendengar suara kedua alas kakimu di hadapanku di surga . 7 " Jawabnya: 
"Tidak ada amalan yang lebih kuharapkan (kecuali) bahwa setiap kali aku 
selesai bersuci baik pada waktu malam ataupun siangpasti aku selalu shalat 
seberapa kemampuanku untuk shalat." (Muttafaqun 'alaih: Fathul Bari 
III: 34 no: 1149 dan Muslim IV: 1910 no: 2458). 


5. HAL-HAL YANG MEMBATALKAN WUDHU’ 

1. Apa saja yang keluar dari kemaluan dan dubur, berupa kencing, 
berak, atau kentut. 

Allah M berfirman: 


92 


HI al-Wajiz; Fiqh Sunnah 




A tau kembali dari tempat buangair. (al-Maaidah : 6) 
Dan Nabi bersabda: 


* . x ^ '' Is „ s ' ' A ' " A % a s 

o . A \ t f* • *" " * * ® f | • | 0 -«■» / # „ | / ^ - 

^ J^-j • Jbai W3j^> oA>-l lit jt-S Jj>-S a!>ws aWi J~a> V 


* ^ J O / ll ^ ^ ^ * As* s s ° s 

.J?l j^s jl Jli 6jijA Li L oJjsxJl U 



“Allah tidak akan menerima shalat seorang di antara kamu yang berhadas 
sampai ia berwudhu' (sebelumnya)Maka seorang sahabat dari negeri 
Hadramaut bertanya. "A pa yang dimaksud hadas itu wahai Abu Hurairah ?" 
Jawabnya, "Kentutlirihmaupunkentut keros." (Mattafaqun'alaih Fathul 
Bari I: 234 no: 135, Baihaqi I: 117, Fathur Robbani, Ahmad II: 75 no: 
352) Dan asal hadits ini menurut sebagian mukharrij selain yang disebut 
di atas tidak ada tambahan (tentang pernyataan orang dari Hadramaut 
itu), Muslim 1:204 no: 225, 'Aunul Ma'bud 1:87 no: 60, danTirmidzil: 
150 no: 76) 

Demikian pula madzi dan wadi: membatalkan wudhu’, 


4 JliJI ^ j y I: Jli \^> ^ if 

^ ^ s O s s s s Q O /• s s } s s & y ss 

iJ f. j-s^j L/s jjj 2) j£\\a ji 2) jss j~*pi jLis (^Jdi j j _Si l«!j 


9*>CalS 


“Dari Ibnu Abbas ia berkata, "M ani, wadi dan madzi (termasuk 
hadas). Adapun mani, cara bersuci darinya harus dengan mandi besar. 
Adapun wadi dan madzi,’’ maka dia berkata, “Cucilah dzakarmu, 
kemaluanmu, kemudian berwudhu'lah sebagaimana kamu berwudhu' untuk 
shalat!” (Shahih: Shahih Abu Daud no: 190, dan Baihaqi I: 115). 


2. Tidur pulas sampai tidak tersisa sedikitpun kesadarannya, baik 
dalam keadaan duduk yang mantap di atas tanah ataupun tidak. 
Karena ada hadits Shafwan bin Assal, ia berkata: 


Kitab ath-Thaharah ||§ 93 





V} j ^L>1 V 2)1 1 jJl^i \jjj»\j <0)1 i^j^j 2)15"” 

■ ?y j Jj* 3 ct J? 


“Adalah Rasulullah s|g pemah menyuruh kami, apabila kami melahukan 
safar agar tidak melepaskan khufkami (selama) tiga hari tiga malam, kecuali 
karenajanabat akan tetapi (kalau) karena buang air besar atau kecil ataupun 
karena tidur (pulas maka cukup benuudhu’) .” (Hasan: Shahih Nasa'i 
no: 123 Nasa'i I: 84 dan Tirmidzi I: 65 no: 69) 


Pada hadits iniNabi M menyamakan antara tidur nyenyak dengan 
kencing dan berak (sebagai pembatal wudhu') 
h 


. ld> yd» <uJl $.15 ""j ^ <0)1 <J(j^ 


“Dari Ali ^ bahwa Rasulullah ^ bersabda."Mata adalah pengawas 
dubur* dubur; maka barangsiapa yang tidur (nyenyak), hendaklah 
berwudhu'.” (Hasan: Shahih Ibnu Majahno: 386. Ibnu Majah I: 161 no 
:47 7 dan 'Aunul Ma'bud 1:347 no:200 dengan redaksi sedikit berlainan). 


Yang dimaksud kata al-wika' ialah benang atau tali yang digunakan 
untuk menggantung peta. 

Sedangkan kata “as-Sah" (^j ( ) artinya: “dubur” Maksudnya ialah 
“yaqzhah" (jaga, tidak tidur) adalah penjaga apa yang bisa keluar dari 
dubur, karena selama mata terbuka maka pasti yang bersangkutan 
merasakan apa yang keluar dari dubumya. (Periksa Nailul Authar 1:242). 

3. Hilangnya kesadaran akal karena mabuk atau sakit. Karena 
kacaunya pikiran disebabkan dua hal ini jauh lebih berat daripada 
hilangnya kesadaran karena tidur nyenyak. 

4. Memegang kemaluan tanpa alas karena dorongan syahwat, 
berdasarkan sabda Nabi $g: 

s y *. •M s Q s 



“Barangsiapa yang memegang kemaluannya, maka hendaklah 
berwudhu'.” (Shahih: Shahih Ibnu Majah no:388, Aunul Ma'bud I: 507 


94 HI al-Wajiz; Fiqh Sunnah 


no: 179, Ibnu Majah 1:161 no: 479, Nasa'i 1:100. Tirmidzi I: 55 no: 82 
dengan "FALAA YUSHALLI.. (maka Janganlah ia shalat...) dan sabda 
Nabi ||: 

4 »I Jjb 

"Bukankah ia hanyalah bagian dari tubuhmu.” (Shahih: Shahih Ibnu 
Majah no: 392. Ibnu Majah I: 163 no: 483, Aunul Ma'bud I: 312 no: 
180 Nasa'i I; 101, Tirmidzi I: 56 no:85). 

Betul, ia memang bagian dari anggota badanmu, bila sentuhan 
tidak diiringi dengan gejolak syahwat, karena sentuhan model seperti 
ini sangat memungkinkan disamakan dengan menyentuh anggota badan 
yang lain. Ini jelas berbeda jauh dengan menyentuh kemaluan karena 
termotivasi oleh gejolak syahwat. Sentuhan seperti ini sama sekali tidak 
bisa diserupakan dengan menyentuh anggota tubuh yang lain karena 
menyentuh anggota badan yang lain tidak didorong oleh syahwat dan 
ini adalah sesuatu yang amat sangat jelas, sebagaimana yang pembaca 
lihat sendiri (Tamamul Minnah hal:103). 

5. Makan daging unta sebagaimana yang diriwayatkan oleh al-Bara' 

bin Azib ^ ia berkata: 


.pixJll J I^I y jUI JJli 


“Rasulullah bersabda,"Berwudhu'lah disebabkan (makan) daging 
unta, namun jangan benvudhu disebabkan (makan) daging kambing!” 
(Shahih: Shahih Ibnu Majah no: 401, Ibnu Majah I: 166 no: 494, 
Tirmidzi I: 54 no: 81, Aunul Ma’bud I: 315 no. 182). 


^ $|§ Jli- j\ o 

tJ<V‘ fydbt 1 V ^ d{j t>'J cJU "o! :JU 


Kitab ath'Thaharah il§ 95 







D arijabir bin Samurah ^ bahwa ada seorang sahabat bertanya kepada, 
Nabi %, A pakah saya hams berwudhu’ (lagi) disebabkan (makan) daging 
kambing ?" Jawab Beliau: "Jika dirimu mau, silahhan berwudhu'; jika cidak 
jangan berwudhu' (lagi). ” Dia bertanya (lagi) "A pakah saya haras berwudhu' 
(lagi) disebabkan (makan) daging unta?" Jawab Beliau, "Ya berurudhu'lah 
karena (selesai makan) daging unta!” (Shahih Mukhtashar Muslim no: 
146 dan Muslim I: 275 no: 360). 

6. HAL-HAL YANG KAREN ANYA D1WAJIBKAN BERWUDHU' 

1. Shalat, karena Allah M berfirman: 


y>r J 1 0 ijitaJl lil \y*~\ Qj'Ij 

“Hai orang'Orang yang beriman, apabila kamu berdiri hendak 
mengerjakan shalat, maka basuhlah muka-muka kamu.” (QS. al-Maaidah: 
6 ). 


Di samping, itu ada sabda Nabi M : 


“Allah tidak akan menerima, shalat (yang dilakukan) tanpa bersuci 
(sebelumnya) (Shahih: Mukhtashar Muslim no: 104, Muslim 1: 204 
no: 224 danTirmidzi 1:3 no: 1). 



\s>~\ Ail jl CU-Jb 


2. Thawaf di Baitullah, berdasarkan sabda Nabi M : 


“Thawaf di Baitullah adalah shalat, hanya saja Allah membolehkan 
berbicara.” (Shahih: Shahihul Jami’us Shaghir no: 3954 dan Tirmidzi 
II: 217 no: 967). 


7. 


96 


HAL-HAL YANG DI DALAMNYA (KITA) DIANJURKAN 
BERWUDHU’ 

1. Berdzikir kepada Allah sebagaimama yang dijelaskan dalam 


riwayat berikut ini: 

o', * * - o fr ^ ^ - i- • .=- ° , 11 - 

AJjP Sj ^-31 jt-L- Ajl JjtU jj J* 

A o ^ o sf f ,1 - , * f f °. f ° » -0 - O \ A »(- * ' '■ ' ' 4 - 

^1 V) dJQp j j\ jl ^ a 4 : JbjUpjy ^ 

HI al-Wajiz; Fiqh Sunnah 




.Sj4L L 


“Dari al-Muhajir bin Qunfudz bahwa ia pemah mengucapkan salam 
kepada Nabi ijjjg pada waktu Beliau sedang benuudhu', maka Beliau tidak 
menjawabnya sebelum selesai berwudhu’ (selesai benuudhu’)- Beliau 
menjawabnya seraya bersabda "Sesungguhnya tiada yang menghalangiku 
untuk menjawab salammu, karena aku tidak ingin menyebut (nama) Allah 
kecualidalam keadaansuci.” (Shahih: ShahihIbnu Majahno: 280, Ibnu 
Majah 1:126 no: 350. 'Aunul Ma'bud 1:34 no : 17, Nasa'i 1:37 namun 
bagi Imam Nasa'i tidak ada yang marfu'). 


2. Hendak Tidur, sebagaimana yang dijelaskan dalam riwayat al-Bara' 
bin 'Azib 4*,, ia berkata: 

0 i O ^ . fi* It t *« & £». • 

*_5 - U U J w?ol $g| J\3 

0 ^ o ^ x . o. o . •" ^ 0.0 f & , i, ^ i / of \ • I ^ 

( a 5^ " J* (*-> 

✓ / ^ ^ O ✓ x s f 0 Oss S s / ✓✓ x 

N ClO} aSjj aij iOi otjfj (5yf LL>; 

difij LJj!f (jit iLlSC LUT 14i3» dCil Ni dL ^ Vj Lh 

s S s s s 

i; >t dii5 ^ Li °ju cJL jf ^jJi 

, 4 j 


Nabi bersabda, "Apabila kamu hendak tidur maka berwudhu’lah 
seperti wudhu'mu untuk shalat, kemudian berbaringlah di atas lambungmu 
yang kanan lain ucapkanlah ALLAAHUMMA ASLAMTV NAFS11 
ILAIKA WAWAJJAHTU WAJHl 1LAIKA, WA FAWADHTU AMRII 
ILAIKA, WA ALJAKTU ZHAHRI IIAIKA, RAGHBATAN WA 
RAHBATAN ILAIKA, LAA MALJA-A WA LAA MANJAA M1NKA 
ILAA ILAIKA; ALLAHDMMA AAMANTU BIKITABIKAL LADZII 
ANZALTA WANABIYYIKAL LADZII ARSALTA (Ya Allah kuserahkan 
diriku kepada-Mu, kuhadapkan wajahku kepada-Mu kupasrahkan seluruh 
urusanku kepada-Mu kusandarkan punggungku kepada-Mu karena cinta 


Kitab ath-Thaharah 


97 




dan takut kepada-Mu tiada tempat bersandar dan tiada (pula) tempat berlari 
dari'Mu kecuali kepada-Mu (jua); ya Allah aku beriman kepada kitab-Mu 
yang telah Engkau turunkan dan kepada Nabi-Mu yang telah Eng/caw utus). 
Maka jika kamu meninggal dunia pada malam itu niscaya kamu (meninggal 
dalam keadaanfitrah, danjadikanlah do'a ini sebagai penutup perkataanmu." 
(Muttafaqun 'alaih: Fathul Bari XI: 109 no:6311 dan Muslim IV: 2081 
no: 2710). 


3. Orang yang j unub, bila hendak makan, minum, tidur, atau hendak 

mengulangi jima’: 


0 *" * 9 o 


jrl; of iijU iX oir 131 ^ oir : e cjii ^ 

^ * ✓ 

"si 

8 S-J-/8 J 


Dari Aisyah ia berkata, Adalah Nabi apabila junub, lalu 
bermaksud hendak makan atau hendak tidur, Beliau berwudhu seperti wudhu 
untuk shalat.” (Shahih: Mukhtasharu Muslim no: 162, Muslim 1:248 
no: 22 dan 305. Nasa’i 1:138, dan ‘Aunul Ma’bud I: 374 no: 221). 



“Dari Ammar bin Yasir <&> bahwa Nabi M telah memberi rukhshah 
kepada orang yang junub bila ingin makan atau minum atau ingin tidur agar 
berwudhu sebagaimana wudhu’ untuk shalat. ” (Shahih: Aunul Ma'bud 1: 
375 no: 222). 


f 6 ? f a _ } » i 


jl j^4 ^1131 

✓ x / ** 

' 

. Lyb fllJl!? 3 AJtJ 


Dari Abu Said dari Nabi Beliau bersabda, "Apabila seorang di 
antara kamu telah selesai berkumpul dengan isterinya, lalu hendak mengulangi 
maka hendaklah berwudhu (sebelumnya ).” (Shahih: Shahihhul Jami'ush 
Shaghir no: 263. Muslim I: 249 no: 308 Aunul Ma'bud 1: 371 no: 


98 §Hj al'Wajiz; Fiqh Sunnah 


217,9 Tirmidzi 1: 94 no: 141Nasa’iI: 142 , danlbnuMajah 1: 193 no: 
587). 

4. Sebelum mandi wajib atau mandi sunnah: 


^jA 1.^1 (J J C)\S* ] dJli «P 4»Ul ^ypj 4-J*JLp ^^P 


* u *' 0 • I I| x * i * ' • ,^J, O// I ?''• r #/ • / i // || 

j%-> 4j>r ji 4 jL>wJ ^JLP 4JJ-*-j 4j~b IJLj 4jU3*J) 

.5!5CaU 6 t-jd?J 


Dari Aisyah ia berkata, "Adalah Rasulullah apabila mandi 
janabat, Beliau memulai dengan membasuh kedua tangannya kemudian 
menuangkan (air) dengan tangan kanannya ke atas tangan kirinya, lalu 
membersihkan kemaluannya. kemudian benmdhu' seperti wudhu' untuk 
shalat.” (Shahih: Mukhtasar Muslim no: 155 danMuslim 1:253 no:316). 


5. Makan sesuatu yang dipanggang sebagaimana yang dijelaskan dalam 
riwayat berikut: 



iLljliy :SjH\ 


'll to f S o s 

<03 (J y*j* j Cju ,*m 


^ s »«• ^ e r b / 

V-/ C5? 1 o* 

" S’ 



Dari Abu Hurairah <£b, ia berkata, "Saya mendengar Rasulullah $!$ 
bersabda, "Berwudhu'lah kalian karena (makan) sesuatu yang dipanggang.” 
(Shahih: Mukhtasar Muslim no: 147, Muslim 1:272 no: 352 dan Nasa’i 
I: 105). 

Kata perintah dalam redaksi hadits di atas bemilai sunnah, karena 
ada hadits 'Amr bin Umayyah adh-Dhamri ia berkata: 


aUUa—!l Cr! ^ j 

S s ~ f ^ 

• ^jri jOj 


“Saya pemah melihat Nabi memotong bahu kambing (yang sedang 
dipanggang), lalu Beliau memakannya kemudian terdengarlah panggilan 
untuk shalat, maka Beliau berdiri dan melepaskan pisaunya, lalu shalat tanpa 


Kitab ath'Thaharah |Qf 


99 






berwudhu' (lagi).” (Shahih: Mukhtashar Muslim no: 148, Muslim 1: 
274 no: 93 dan 355 dan ini adalah lafadz hadits Muslim, Fathul Bari I: 
311 no: 208). 

6. Untuk setiap kali shalat: 


* > 


jlS"” LJj a'jCp J5" xj* Lpyj ^ —Si olS””; JlS y ^i 

y /< / y } } y & y O ^ y / ^ 0 / ^ 

(Jlij j .yp y CaijlyaSl <Ua>- ^Lp \lpy ^tiaii 

i; ^ jui ib. 'oiJ b Jb>: ^ ii 

j / ^ 


Dari Buraidah d^, katanya, "Adalah Nabi $j£ biasa berwudhu.' setiap 
akan shalat. Tatkala tibafathu Mekkah, Beliau berwudhu' dengan mengusap 
di atas khufriya dan mengerjakan shalat-shalat yang wajib dengan sekali 
wudhu’ saja." Maka Umar bertanya kepadanya, “Ya Rasulullah, 
sesungguhnya engkau melakukan sesuatu yang belum pemah engkau kerjakan 
sebelumnya?” Jawab Rasulullah, “Sengajasaya berbuat begitu, wahai Umar." 
(Shahih: Mukhtashar Muslim no: 142, Muslim I: 232 no: 211, 'Aunul 
Ma'bud I: 292 no: 171, Tirmidzi I: 42 no: 61, Nasa'i: 1:86). 


7. Pada Setiap kali berhadas, karena ada hadits: 

LkJ Ij Ipjj Uy aISI (J yy j I(Jli odb jt 

? b Llyy bJi bjCJl bb °J\ $SJi Ji 

X “ y y ~ y 

L yj\lp\ yPjS ’j O-1*9 V) dai Oj3'id< Ai)l J*>\j Jliii 

- ^ l ' * , } ' ' " *, „ •* 2(5 ' 

.iJL^J : .Oil J yyj JUi aJLP oQs'i/l Jai 


Dari Buraidah ia mengatakan"Pada suatu pagi hari Rasulullah % 
memanggil Bilal, lalu bertanya (kepadanya), 'Wahai Bilal, dengan bekal 
apakah engkau telah mendahului aku masuk ke dalam surga, karena tadi 
malam aku masuk ke surga tiba-tiba mendengar suara gemersikmu di 
hadapanku?' Maka jawab Bilal, 'Ya Rasulullah setiap kali usai 


100 HI al-Wajiz, Fiqh Sunnah 




mengumandangkan adzan mesti aku shalat dua raka’at, dan setiap kali 
berhadas mesti aku segera berwudhu (lagi) Malta Rasulullah sj^g bersabda. 
”Karena itu engkau mendahuluiku) (Shahih: Shahihul Jami'us Shaghir 
no: 7894 dan Tirmidzi V: 282 no: 3772). 

8. Karena muntah: 


x ^ y v <■ ^ ^ j ^ ^ i o ' * £ o'" oxo 

fXs a!_3' (J J (1M jxl ^jP A^nJJs ^>\ yj (Ih-Xxx ^jP 

X *X “ X X 

XX X XX X % ^ X X X ^ ^ j ^ J| XX X 

Ilf : JlZi aJ dJJi odi jfJL/O wbfw^^x (J jlJ Ji 

' " A " '1 ' 

.4 £ AJ O 


& X X 0 


X X 


^I ^ Oxx 


Dari Ma'dan bin Abu Thalhah dari Abu Darda' ^ bahwa Rasulullah 
& pemah muntah sehingga beliau membatalkan puasanya, lalu berwudhu' 
(lagi). Kemudian (pada suatu hari). Aku (Ma'dan) berjumpa dengan 
Tsauban (^) di Masjid Damaskus, lalu kuceritakan hal tersebut kepadanya, 
maka ia berkata, “Benar Abu Darda' itu, dan akulah yang menuangkan air 
wudhu'nya. ” (Shahihul Isnad: Tamamul Minnah hal: 111, Tirmidzi 1:58 
no: 87, 'Aunul Ma'bud VII: 8 no: 2364 namun tidak terdapat kata, 
"FATAWADHDHA'A.") 

9. Sehabis mengusung jenazah. Ini didasarkan pada sabda Nabi ^g: 


Ox x x 0 Ox x . x 

V a X XX. ./.XX Ox | XO X, , *©X | S’ .OX 


“Barangsiapa yang telah memandikan mayat, maka mandilah, dan 
barangsiapa yang telah mengusungnya, maka berwudhu'lah." (Shahih: 
Ahkamul Janaiz hal. 53. al-Fathur Rabbani II: 145 no: 486, Shahih 
Ibnu Flibban no 191/751, Baihaqil;300 dan Tirmidzi II: 231 no: 998) 10 


10 Menurut hukum perintah berwudhu' itu wajib, namun menurut hemat penulis perintah ini dipalingkan 
menjadi sunnah oleh hadits Ibnu Abbas bahwa Nabi ;jj£g bersabda. "Kamu tidak harus mandi seusai 
memandikan mayatmu, karena ia najis, maka cukuplah kamu membasuh kedua tanganmu." 
Diriwayatkan oleh al-Hakim, al-Mustadrak 1:386, dan Baihaqi III: 398.". Dengan sedikit perubahan, 
berasal dari Ahkamul Jannaiz oleh Syaikh ah Albani hal. 53. 


Kitab ath-Thaharah 



101 




BAB MENGUSAP DIATAS KHUF 


Imam Nawawi $£> dalam kitab Syarhu Muslim III: 164 mengatakan, 
"Para ulama' terkemuka telah sepakat atas bolehnya mengusap di atas kedua 
khuf, baik ketika safar ataupun ketika muqim, baik karena ada hajat ataupun 
tidak, hingga diperbolehkan juga bagi perempuan yang selalu berdiam diri 
di rumahnya atau orang-orang yang menderita sakit kronis yang tidak bisa 
berjalan, boleh mengusap bagian atas khufhya. Hanya golongan Syi'ah dan 
Khawarij sajalah yang bersikeras menentang masalah ini namun 
pengingkaran mereka ini tidak diakui." 

Al-Hasan abBashri bertutur, "Ada tujuh puluh sahabat Rasulullah 
^ yang menyampaikan kepadaku, bahwa Rasulullah ^ biasa mengusap di 
atas kedua khufhya." Selesai. 

Hujjah yang paling baik tentang bolehnya mengusap di atas khuf ialah 
riwayat Imam Muslim sebagai berikut: 


Lbjj j»J j — ij>r JJ : Jli ^ :J^ 3 cr^- p '^ c/' 

L >y jtJ JJ 4 JJI J y *j C-Aj jLai J*-a7 Js* 3 

C_Jwb-Jl lAi jlS" Jli Jli Jf* 

.oltflJJl J jjj jlfT jlJ 


Dari al-A’Masy dari Ibrahim dari Hammam, ia berkata, "Jarir kencing 
kemudian berwudhu’ dan mengusap di atas kedua khufhya. Lcdu ia ditanya, “Kamu 
melakukan ini?" Jawabnya, “Ya, (karena) saya pemah melihat Rasulullah M 
kencing lalu berwudhu dengan mengusap di atas kedua khufnya." al'A’masy 
bertutur bahwa Ibrahim menegaskan, "Adalah para ulama' terkagum oleh hadits 
ini, karena Jarir masuk Islam setelah turunnya surah al-Maaidah. ” (Shahih: 
Mukhtashar Muslim no: 136, Muslim I: 227 no: 272 dan Tirmidzi I: 63 no: 
93). 

Dalam Syarhu Muslim III: 164. Imam Nawawi menyatakan yang 
maksudnya: Bahwa Allah $§ berfirman dalam surah al-Maidah: 


HI al-Wajiz; Fiqh Sunnah 


102 



} ✓ o ✓✓ 


j! j j I j jil ^1 jtisjJj 1 j _pr j! jL*pli 



“Maka, basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah 
kepalamu dan (basuhlah) kakimu sampai dengan kedua mata kaki. ” (al-Maaidah: 
6 ) 

Seandainya Islamnya Jarir lebih dahulu daripada turunnya surah al- 
Maidah maka kemungkinan besar hadits tentang mengusap khuf dimansukh 
oleh ayat al-Maaidah ini. Namun karena Islamnya Jarir belakangan, ba'da 
(sesudah) turunnya surat tersebut maka, kita dapat menyimpulkan, bahwa 
hadits Jarir ini tetap diamalkan, tidak mansukh. Dan hadits ini menjelaskan 
bahwa yang dimaksud dengan ayat di atas bukanlah orang yang sedang 
mengenakan khuf. Sehingga sunnah Nabi ini mengkhususkan ayat ah 
Maidah itu. Wallahu 'a'lam. 

1. SYARAT BOLEHNYA MENGUSAP DI ATAS KHUF 

Syarat bolehnya bagi seseorang untuk diperbolehkan mengusap di atas 
khufhya ialah dengan memasang khufnya setelah berwudhu' sebagaimana 
yang dijelaskan dalam riwayat berikut: 


^ ^ £ * s } Q ' ' ' SQ % X 0 

i(3 o>13 up* - " ' ' i^s> 

* *s 0 ‘ a l is s s s' g s *s .s s' S'* s o'.s f \ s 

p-> (.Asst rc SS*AJ 4&>rJ °_Jbyl £jA AOS' OP 

.U-gJp ( ^jsl jfit \]ff lo. gt l v ol CO !(JL&5 AsJlS*- 


Dari al-Mughirah bin Syu’bah <&, berkata, “Pada suatu malam dalam suatu 
perjalanan, aku bersama Nabi Sg. Kemudian kutuangkan (air) dari dalam timba 
Ice atas (tangan)nya, lalu Beliau membasuh mukanya, kedua hastanya dan 
mengusap kepalanya. kemudian akujongkok hendak melepaskan kedua khufnya." 
Maka Rasulullah bersabda, "Biarkan keduanya; karena sesungguhnya aku 
memasang keduanya dalam keadaan sudah bersuci. ” Kemudian Beliau mengusap 
diatasnya.” (Muttafaqun'alaih: Muslim1:230no :79/274, FathulBaril: 309 


Kitab ath-Thaharah 



103 






no: 206 dengan ringkas, dan 'Aunul Ma'bud I: 256 no: 151). 


2. MAS A MENGUSAP DIATAS KHUF 

Rentang waktunya adalah sebagaimana yang dijelaskan dalam 
riwayat ini: 


.jv-aaJJ aIj j j 


“Dari Ali bin A bi Thalib ia berkata: “ Rasulullah M telah menetapkan 
tiga hari, tiga malam bagi musafir dan, sehari semalan bagi orang muqim. ” (Shahih: 
Mukhtasharu Muslim no: 139, Muslim I: 232 no: 276 danNasa'i I: 84). 

3. BAGIAN YANG DIUSAP DAN CARANYA 

Tempat mengusap khuf yang masyru ' ialah punggung khuf sebagaimana 
yang diuraikan dalam riwayat berikut: 


Jj! JcJ-l JiLi jlT ^ g^' 0* 

s|| Ail! ^-j!j d-HJ j* p~Ab 


Dari Ali bin Abi Thalib (ia berkata) , “Andaikata agama Islam 
berdasarkan rasio, niscaya bagian bawah khuflebih utama diusap daripada bagian 
atasnya. (Namun) sungguh saya telah melihat Rasulullah $$ mengusap punggung 
kedua khufnya.” (Shahih: Irwa-ul Ghalil no; 103 dan Aunul Ma'bud I: 278 
no: 162) . Dan yang wajib dalam mengusap adalah usapan secara mutlak 
yang dengan dilakukannya dapat dikatakan, bahwa dia telah mengusap. 


4. MENGUSAP BAGIAN ATAS KAOS KAKI DAN SANDAL 


Sebagaimana sudah dimaklumi bolehnya mengusap di atas kedua khuf, 
maka boleh juga mengusap bagian atas kaos kaki dan sandal, karena ada 
hadits al-Mughirah bin Syu'bah, ia berkata: 


■J&j J&t A * ‘J* a* 


104 H al-Wajiz; Fiqh Sunnah 


“Bahwasanya Nabi H benuudhu' dan mengusap di atm he dua kaos kaki 
dan kedua sandalnya.” (Shahih: Irawa’ul Ghalil no: 101, 'Annul Ma'bud I, 
269 no: 159, Tirmidzi I: 67 no: 99 dan Ibnu Majah I: 185 no: 559). 

Dari Ubaid bin Juraij, ia bertutur, "Ada beberapa orang berkata kepada 
Ibnu Umar, 'Kami melihat engkau melakukan sesuatu yang tidak pernah 
kami melihat seorangpun mengerjakannya kecuali engkau' Lalu Ibnu Umar 
bertanya kepadanya, Apa itu?’. Maka jawab mereka, ‘Kami melihat engkau 
memakai sandal as-Sibtiyah.’ Maka Jawab Ibnu Umar ‘Sesungguhnya aku 
pernah melihat Rasulullah memakainya dan berwudhu' dengan mengusap 
di atas keduanya’." 

5. YANG MEMBATALKAN MENGUSAP KHUF 

Kebolehan mengusap di atas khuf menjadi batal karena salah satu dari 
tiga sebab berikut: 

1. Waktunya sudah berakhir. Kebolehan mengusap khuf terikat dengan 
waktu tertentu sebagaimana yang telah kita maklumi. Karenanya 
tidak boleh melebihi batas waktu yang telah ditetapkan oleh syara'. 

2. Janabat, karena ada hadits Shafwan yang mengatakan: 



■ SjfiJ ^ Crf 

* * " 

“Adalah Rasulullah bima memerintah kami, bila kami dalam safar, 
agar tidak melepmkan khuf kami selama tiga hari, tiga malam, kecuali karena 
(akan mandi) janabat, namun kalau karena buang air besar atau kecil dan 
karena tidur (tidak usah dilepm). ” (Hasan Irwaul Ghalil no: 104, Tirmidzi 
1: 65 no: 96. dan Nasa'i I: 84). 

3. Dilepasnya kedua khuf dari kaki dalam keadaan berhadas. 

Karena jika ia menanggalkannya lalu mengenakannya kembali 
berarti ia tidak mengenakannya dalam keadaan suci kedua kakinya. 
Dua hal yang perlu diketahui: 

Pertama, bahwa berakhirnya masa dibolehkannya mengusap khuf 


Kitab ath'Thaharah ||f 105 




dan melepaskannya dari kaki, dalam keadaan tidak suci hanya akan 
membatalkan kebolehan mengusap khuf saja, sehingga orang yang 
bersangkutan tidak boleh mengusap khuf iagi sebelum in berwudhu' 
dan membasuh kakinya, kemudian memakainya lagi. Dengan demikian 
tampak jelas, bahwa barangsiapa yang melepaskan khufnya tatkala 
wudhu'nya belum batal atau masa bolehnya mengusap khuf sudah 
berakhir tapi wudhu'nya masih sah, maka ia tetap berada dalam keadaan 
(suci) dan boleh shalat semaunya sampai berhadas. 

Kedua, barangsiapa yang mengenakan dua susun kaos kaki dalam 
keadaaan sudah berwudhu’ kemudian mengusap kaos kaki yang terletak 
pada bagian atas, kemudian ia melepaskan bagian atas tersebut, maka 
boleh bagi orang yang bersangkutan menyempurnakan masa bolehnya 
mengusap di atas khuf dengan mengusap kaos kaki yang terletak pada 
bagian bawah, karena dapat dikatakan, bahwa ia memasukkan kedua 
kakinya ke dalam kaos kakinya dalam keadaan suci. 

Adapun apabila ia memakai hanya satu kaos kaki saja, kemudian 
ia mengusap di atasnya, lalu ia memakai yang satunya lagi (sehingga 
menjadi dua susun/dua lapis), maka ia tidak boleh mengusap bagian 
atasnya, karena ia memasukkan kedua kakinya dalam keadaan tidak 
suci . u> 


BAB MANDIBESAR 

1. HAL-HAL YANG MEWAJIBKAN MANDI 

1. Keluar mani, baik ketika jaga (terbangun) atau pun ketika (tidur) 
nyenyak. Rasulullah H bersabda: 

.A\ & 

"Sesungguhnya (mandi) air hanyalah karena (mengeluarkan) air 
(mani).” (Shahih: Mukhtashar Muslim no: 151, Muslim 1:269 no: 343 


11 Demikian informasi langsung dari Syaikh al-Albani WJK yang penulis terima. 


106 §H§ al-Wajiz; Fiqh Sunnah 



dan 'Aunul Ma'bud I: 366 no: 214). 


^jA 4i _Si ji 4 ^ Aill J 1j :cJii jl { j£- 

* ' ^ ^ 

.i.CJi oij lit <Jli ?C--«di5 , -l lit ®SjUi ji>Jl 


Dari Ummi Salamah bahwa LJmmu Sulaim ia bertanya. "Ya 
Rasulullah, sesungguhnya Allah tidak malu terhadap yang haq, maka apakah 
perempuan (juga) wajib mandi bila mimpi" Jawab Beliau. "Yajikaiamelihat 
air (mani).’’ (Muttafaqun ‘alaih: Fathul Bari I: 228 no: 130, Muslim I: 
251 no: 313 dan Tirmidzi I: 80 no: 122). 


Mengenai keluar air mani di waktu terbangun (bukan tidur), 
disyaratkan harus karena dorongan syahwat. Hal ini merujuk kepada 
sabda Nabi 


O x x ^ J ✓ ✓ / x- 0 0 / X / Ox X 

liJd*- 131 j SjLLM i yA 13 s-lll d~9A>- lil 

X XXX X 

“Apabila kamu memuncratkan air (mani), maka mandi janabadah, 
namun manakala kamu tidak memuncrat (keluar tanpa syahwat), maka 
janganlah mandi janabat.” (Sanadnya Hasan Shahih: Irwa-ul Ghalil I: 
162, dan al-Fathur Rabbani 1: 247 no: 82). 

Dalam Nailul Authar I: 275, Imam asy-Syaukani 
menegaskan,"Kata alhadzf kata dasar dari kata kerja hadzafa 

berarti: melempar, dan perbuatan ini mesti karena dorongan syahwat. 
Oleh karena itu Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah menyatakan, “Hadits 
ini mengandung peringatan, bahwa air mani yang keluar bukan karena 
dorongan syahwat, misalnya, karena sakit atau cuaca sangat dingin. 
maka tidak wajib mandi janabat.” 

Barangsiapa yang berihtilam (bermimpi basah), namun ternyata 
ia tidak mendapati air mani, maka tidak harus mandi. Sebaliknya siapa 
saja yang mendapati air mani, namun ia tidak ingat ihtilam maka ia 
harus mandi. 


jjbl jir^il ^ <U)I J J :cJlS jJ> 


Kitab ath-Thaharah S 


107 



Jl3l _b-o 4jl Jj>r^Jl ^jPj I Jlei 

.4lip Jl*p^ :JU3 

Dari Aisyah t^gb ia berkata, “Rasulullah $§ pemah ditanya tentang 
seorang lakidaki mendapati (kainnya) basah dan ia tidak ingat ihtilam 
(bermimpi) 1 Maka j'aivab Beliau. “Ia hams mandi” Kemudian (ditanya lagi) 
perihal seorang lakulaki yang yakin bahiva dirinya ihtilam namun temyata 
ia tidak mendapati basah (pada kainnya) ? Maka jaivab Beliau. Tidal c ada 
keivajiban mandi atasnya. ” (Shahih: Shahih Abu Daud no: 216, Tirmidzi 
I: 74 no: 113 'Aunul Ma'bud I: 399 no: 233). 

2. Jima' sekalipun tidak mengeluarkan sperma: 

UsO^r gjSl I IfrZZ jJ^r 13) : Jli ^ 'Oji'j* J\ ° i jO 

/ / 

Dari Abu Hurairah ^ dari hlabi ^g, Beliau bersabda, “Apabila seseorang 
duduk di antara empat anggota badan (isterinya), lalu bersungguh-sungguh 
memperlakukannya (yaitu jima’), maka ia wajib mandi, sekalipun tidak 
mengeluarkan (air mani).’’ (Shahih: Mukhtashar Muslim no: 152 dan 
Muslim I: 271 no: 348). 

3. Orang kafir yang baru masuk Islam: 

o ^ f ^' \ ' m ' f ff i ^ 0 o ' 

* * ' " " fi ' " 

"Dari Qais bin Ashim ^ bahiva ia masuk Islam, lalu diperintah oleh 
Nabi % agar mandi dengan menggunakan air yang dicampur dengan daun 
bidara.” (Shahih: Irwa-ul Ghalil no: 128, Nasa'i I: 109, Tirmidzi, 11:58 
no: 602 dan Aunul Mar'bud 11:19 no:351). 

4- Berhentinya darah haidh dan nifas, sebagaimana yang di jelaskan 
dalam riwayat berikut: 

‘CjZJA oJuil 13) J lL>- CisU3 JU ^ _il jl Ajjlp jp 


108 HI abWajiz; Fiqh Sunnah 





3 A-* J 3 -^ Cph+ fiS S ^PAS 


Dari Aisyah ^ bahwa Nabi ^ bersabda kepada Fatimah bind Abi 
Hubaisyh ti^>, “Apabila (waktu) haidh datang, maka tinggalkanlah shalat 
dan apabila (waktu) haidh berakhir, maka mandilah dan shalatlah!” 
(Mutafaqqun 'alaih: Fathul Bari I: 420 no: 320, Muslim I: 262 no: 333. 
'Aunul Ma'bud I: 466 no: 279. Tirmidzi 1: 82 no: 125, Nasa'i I: 186, 
dan redaksi mereka, terkecuali Imam Bukhari adalah, 'FA AGHSI-LII 
'ANKID DAM (=Maka, cucilah darah darimu). 

Sedangkan status hukum nifas menurut ijma' ulama' sama dengan 
hukum haidh. 


2. RUKUN MANDIBESAR 

1. Niat, Karena ada hadits: 




“Sesungguhnya segala amal perbuatan bergantung pada niatnya. ” 
(Muttafaqun 'alaih: Fathul Bari I: 9 no: 1, Muslim III: 1515 no: 1907, 
'Aunul Ma'bud VI: 284 no: 2186, Tirmidzi III: 100 no: 1698, Ibnu Majjah 
II: 1413 no: 4227 dan Nasa'i I: 59) 

2. Menyiramkan air pada sekujur tubuh. 

3. TATA CARA MANDI BESAR YANG DIANJURKAN 

Tata cara ini dijelaskan dalam riwayat berikut: 


jA JIapI 13} ^ a! -Si J y*j 015^ : cJli ^1 ,j£- 

***'•'/[ u' i r " • \*«l u 

li \ * [ • *' \' f * \ 0 i' & t l & J ^ x ^ 

(J &yCsaJJ 0 t 

Js- (J^lil ol!*>■ 4^.1 J 1 '^A-1 AS jt (j\j lit JZ>- 

o'o ' s ' 4, * 


Kitab ath'Thaharah 


109 






A isyah , ia berkata "A dalah Rasulullah $$ apabila mandi janabat memulai 
dengan mencuci kedua tangannya, kemudian menuangkan (air) dengan tangan 
kanannya ke atas tangan kirinya, lalu mencuci kemaluannya kemudian berwudhu' 
sebagaimana, wudhu'nya untuk shalat, kemudian, mangambil air (dengan 
tangannya), lalu memasukkan jari-jari tangannya ke pangkal rambut hingga 
apabila ia melihat sudah tersentuh air semua pangkal rambutnya, ia menuangkan 
air ke atas kepalanya tiga kali tuangan air dengan kedua tapak tangannya, kemudian 
menyiram sekujur tubuhnya, lalu membasuh kedua kakinya." (Muttafaqun 
’alaih). 

Suatu hal perlu diketahui: perempuan tidak wajib membuka ikat rambut 
dan semisalnya ketika akan mandi janabat. 


** y ** 

^ ^ 0 y' ' o ^y ^ ^ x $ * S y y y £y 

•c y-A^ 


Dari Ummi Salamah ia berkata, sayapemah bertanya. "Ya, Rasulullah, 
sesungguhnya aku adalah seorang perempuan yangmengikat kuat rambut kepalaku, 
lalu apakah saya harus membukanya untuk mandi janabat?” Jawab Beliau, “Tidak 
(hams) cukup bagimu menuangkan (air) di atas kepalamu tiga kali tuangan, 
kemudian engkau siramkan air ke atas badanmu, dengan demikiam kamu menjadi 
suci.” (Shahih: Irwa’ulGhalil no: 136. Muslim 1:259 no: 330, Annul Ma'bud 
I: 426 no: 248, Nasa'i I: 131, Tirmidzi I: 71 no: 105, Ibnu Majah I: 198 no: 
603). 


v'/' ✓ 


j O , O y UK y £* » if/ 1 . y O ^ ^ i ^ i ^ ^ 0 y 

yS* (yi* " " 1 Oi v ^ aJM j 4-JUjLP yf- 

y ~ y ** 

Jj gjg" jp) O-lj Jlii 

p $Jj o j ji isS ^j'jd qJ' LUf ji 

IcJ *ciui q, ^ c,'j> jil- idi qd Lu 


i 


j 


110 j|f§ aUWajiz; Fiqh Sunnah 



/ /* ✓ 


If 15") cJUii (_$ la.7 <Ul o\s**m> <JUti ?l-fj j^)gT cJscS "j 

/ / / 

>u jib jis jjisJ jii ^ a'L j f j_ m 'j‘ 'cjJz (iu) 

✓ ✓ “ 

isiii 4J) ^ ^ )f Jj^ii ^_ki ^is 

,*cji i^iip (_s-^ 


Dari Aisyah C^>, bahwa Asma’ pemah bertanya kepada Nabi perihal 
mandi haidh. Maka jawab Beliau $g, “Hendaklah seorang di an tar a kamu 
mengambil air beserta daun bidara, lalu hendaklah in bercnci dengan sempuma, 
kemudian tuangkanlah air ke atas kepalanya, lalu gosoklah kepalanya dengan 
sungguh'Sunguh hingga rata, kemudiam tuangkanlah (lagi) air ke atas kepalanya, 
kemudian ambillah sepotong kain atau kapas maka dengan demikian ia menjadi 
suci." Kemudian Asma' bertanya, “(Wahai Rasulullah) bagaimana ia dianggap 
sudahsuci dengan car a itu?" Maka, Jawab Beliau, "Subhaanallah... dengan car a 
ituiasudahmenjadi suci. Kemudian Aisyah berkata, (sambilmembisikkan) “(Hoi 
Asma'), kamu hams memperhatikan (menjelajahi) bekas darah. ” Kemudian Asma! 
bertanya kepada Beliau perihal mandi janabat, maka jawab Beliau. "Hendaklah 
siperempuan itu mengambil air lalu bersuci dengan baik atau dengan sempuma, 
kemudian tuangkanlah (air) ke atas kepalanya, lalu gosoklah kepalanya sampai 
rata, kemudian tuangkanlah air ke atasnya." (Shahih: Mukhtashar Muslim no: 
172, Muslim 1: 261 no: 61 dan 332). 


Dengan sharih ' eksplisit’ hadits ini membedakan antara mandi haidh 
dengan mandi junub, di mana ia memberi penekanan kepada orang haidh 
agar menggosok kepalanya dengan sungguh-sungguh dan bersuci dengan 
serius yang tidak ditekankan kepada orang yang mandi janabat, 
sebagaimana hadits Ummu Salamah sebagai dalil bahwa orang, yang mandi 
junub tidak wajib menguraikan melepaskan ikat rambut atau semisalnya. 
(Tahdzibu Sunan Abi Daud oleh Ibnul Qayyim 1:167 no: 166 dengan sedikit 
perubahan). 

Pada asalnya, diuraikannya rambut agar yakin akan sampainya air ke 
pangkahpangkal rambut, hanya saja hal ini tidak diharuskan kepada orang 


Kitab ath-Thaharah H§ 111 





yang akan mandi janabat, karena mandi ini berulang kali dan akan 
menimbulkan kesulitan berat bagi kaum wanita. Berbeda jauh dengan mandi 
haidh yang hanya terjadi sekali dalam sebulan. (Tahdzibu Sunan Abi Daud 
oleh Ibnul Qayyim I: 167 no: 166 dengan sedikit perubahan). 

Sesuatu yang perlu diketahui: Boleh suami isteri mandi bersama di dalam 
satu kamar mandi, yang masing-masing melihat aurat pasangannya, 


sebagaimana yang ditegaskan dalam riwayat di bawah ini: 


j*-\j d J-if iiir & ‘j. 




Dari Aisyah ia berkata "Dahulu aku sendiri dan Rasulullah (sering) 
mandi bersama dari satu bak sedangkan kami berdua dalam keadaan junub.” 
(Muttafaqun 'alaih: Muslim I: 256 no: 321, Fathul Bari I: 374 no: 263 dan 
Nasa'il: 129). 


4. MANDI YANG DISUNNAHKAN 


Kita dianjurkan mandi karena beberapa hal berikut ini: 
1. Mandi pada setiap kali akan j ima’: 


✓ ^ 


oJ& % -Xi ob n jt gij °J 

^STjl Idi :ju aJUao *)}\ .‘au! J y* jC oJLa? ; J 13 JLtPj 

/ / 

• >^'3 


Dari Abu Rafi’ ia berkata, "Bahwa sesungguhnya Nabi $$ pada 
suatu malam pemah menggilir isteri-istermya, di mana Beliau mandi di rumah 
ini dan mandi (lagi) di rumah ini, lalu aku bertanya, Ya Rasulullah, mengapa 
engkau tidak mandi sekali saja (untuk semuanya?) ’’Jawab Beliau. "Ini lebih 
bersih, lebih baik dan lebih suci." (Hasan: Shahih Ibnu Majah no: 480 
'Aunul Ma'bud I: 370 no: 216 dan Ibnu Majah I: 194 no: 590). 

2. Mandi bagi wanita mustahadhah untuk setiap kali akan shalat atau 

untuk zhuhur dan ‘ashar sekali mandi, untuk maghrib dan ‘isya 


112 Hff abWajiz; Fiqh Sunnah 


sekali mandi dan untuk shuhuh sekali mandi, didasarkan pada, 
hadits: 


J J—' j (j 


( JSsJ 


Dari Aisyah /a berkata,”Sesungguhnya Ummu Habibah pemah 
beristihadhah pada masa Rasulullah lalu Beliau menyuruhnya mandi 
setiap kali (akan) shalat..." (Shahih: Shahih Abu Daud no: 269 dan 
'Aunul ma'bud I: 483 no: 289). 


9 . / / t*/ , / / ✓ 

t l i, t 0 ^ | ^ M ©. ^ 0 ( 1> /' 1 . /" fi / s . 

- II J J—'j 01 j*) C .« ^ i I4-ijlp Aj I Jj j j 

Lb4j *>L~P C-gJ ^ja-Si (Jasju jS O 

' /« / ^ * o * s f ' ' ^ ^ 0 ^ ^ /• o ^ o s *> s >' 

J—Lb-1 j 'yhL^z- S ^d«Jl 

S /- ✓ 

,*>C*vp pyd/2.) 


Dalam riwayat yang lain dari Aisyah (juga disebutkan) "Telah 
beristihadhah seorangperempuanpada masa Rasulullah /a/w ia diperintah 
(oleh Beliau) menyegeralcan ashar dan mengakhirkan zhuhur dengan sekali 
mandi untuk keduanya, mengakhirkan maghrib dan menyegerakan 'Isya 
dengan sekali mandi untuk keduanya, dan untuk shalat shubuh sekali mandi. 
(Shahih: Shahih Abu Dnud no: 273. Aunul Ma'bud 1: 487 no; 291, 
danNasa'ih 184). 

3. Mandi setelah pingsan: 


/ of f 


jvij Qi ? ^-L—S! LS lvsi JUi S|§ ^—Si Jii : cJU SJujIp 

** / 

ic-Jli , t_(J5 $.L» I \ Jlfli 4 J_Si J j \d tdJjjjjiao 

^ J. ^ ^ / 'Z £ * q' s s 0 t' ' ^ ^ ^ £, * ' s s° ' J* s'' 

? JUi cilii aJlp ^ JI-opIj Li*i3 

s-U ^S JS-ai , ?^US JIj iddJJ V llli 


Kitab ath-Thaharah 


113 








^Lysi I(JIas <jlil jt_i aJ-p ^a-c-ls f.j^J i_*i j»j UJjois 

^1 ^1 Jll-ji o^T3i ... ^JJS j Ij *_kj ,V llli 

^ ** ✓ x ✓ 


Dan Aisyah 5^b ia berkata, "Rasulullah daiam kondisi kritis, Beliau 
bertanya, 'Apakah para, sahabat telah shalat (isya) ?' maka kami jawab, 
"Belum. mereka sedang menunggumu, ya Rasulullah Kemudian Beliau 
bersabda. 'Sediakanlah satu bak air untukku!' Setelah kami sediakan lalu 
Beliau mandi. (Beberapasaat) kemudian dengansusahpayah Beliau berusaha 
bangkit. lalu pingsan. Tak lama kemudian beliau siuman (sadar dari pingsan) 
lalu bertanya, Apakah para sahabat sudah shalat ('isya) V Kami Jawab, 
'Belum. Mereka menunggumu ya, Rasulullah' Kemudian Beliau bersabda, 
'Sediakanlah satu bak air untukku!' Setelah kami sediakan lalu Beliau mandi. 
(Beberapa saat) kemudian. dengan susah payah Beliau berusaha bangkit. 
lalu pingsan. Tak lama kemudian beliau siuman (sadar dari pingsan) lalu 
bertanya, 'Apakah para sahabat sudah shalat ('isya) ?' Kami Jawab, ’Belum, 
mereka sedang menunggumu, ya Rasulullah’. Kemudian Aisyah bercerita, 
bahwa Nabi # mengutus kurir memanggil Abu Bakar (untuk ditunjuk 
sebagai imam shalat isya)...” (Muttafaqun 'alaih Muslim I: 311 no: 418 
dan Fathul Bari II: 172 no: 687). 


4. Mandi setelah menguburkan orang musyrik: 


: JUi .oC. u! : Jlii> % ^3l J\ Z\ 4* J>. ^ ^ 

J Jlii «uJl oJorj Ojlijllii cojly LJol 


Dari Ali bin Abi Thalib ^ bahwa ia datang kepada Nabi M seraya 
berkata, “(Ya, Rasulullah), sesungguhnya Abu Thalib telahmeninggaldunia" 
Jawaib Beliau, "Pergilah dan kuburkanlah dial' Tatkala aku usai 
menguburkannya, aku kembali kepada Beliau, lalu Beliau bersabda 
kepadaku, "M andilah!" (ShahihulIsnad: Ahkamuljanaizhal. 134Nasa’i 
I: 110 'Aunul Ma'bud IX: 32 no: 3198). 


114 Hf aUWajiz; Fiqh Sunnah 


5. Mandi untuk shalat dua hari raya dan hari 'Arafah: 

l!lp j jfc- : Jl5 jiilj e Js> I ol jj 

y> c^JJl J~J«—Si cSf : Jlii jl JT J-ipl : JlS ?JliJl 

^ 5 s ^ /■ 

0 ^ ^ ^ /• /✓ S s J. y y y Ji 

■ f JiJ y>tjl c2ijp : JlS 


Imam Baihaqi meriwayatkan melalui asy-Syafii dari Zadzan, ia bertutur, 
“'Ada seorang laki-laki bertanya kepada (Ali) ^ tentang mandi! 1 ” Maka 
jawabmya, “Mandilah setiap hari bila engkau mau!' Ia bertanya (lagi), 
“Bukan itu, yang kami maksud mandi yang bertalian dengan hal-hal tertentu? ” 
Maka kata Beliau. “Yaitu mandi pada hari Jum'at, Arafah, hari (raya) 
Qurban, dan hari (raya) Fitri. ” 

6. Mandi karena telah memandikan mayyit, berdasarkan sabda 

Nabi^g: 

a:- 

“Barangsiapa yang memandikan mayat, maka mandilah!” (Shahih: 
Shahih Ibnu Majah no: 1195, Sunan Ibnu Majah I: 470 no: 1463). 

7. Mandi untuk ihram umrah atau haji: 






"Dari Zaid bin Tsabit ^ bahwa ia pemah melihat Nabi $j$ melepaskan 
pakaian dan mandi untuk berihram. ” (Hasan: Irwa-ul Ghalil no: 149 dan 
Tirmidzi 11: 163,no: 831). 

8. Mandi untuk masuk kota Mekkah: 


y 9 Ji $iy y ^ ^ ^ O /- ^ ^ 

1 S 3 & L$A>. ^wLajV l)15" 4j 1 life- jaS- rj\ ^ 

4Jl ^ ^^Jjl ^P £Sjj IjlgJ JjtJ c J 


Kitab ath'Thaharah 


115 


"Dari Ibnu Umar dfc bahwasanya), ia tidak mau masuk kota Mekkah 
kecuali bermalam (terlebih dahulu) di Dzi Thwwa hingga shubuh dan mandi, 
kemudian masuk kota Mekkah pada siang hari. Dan ia menyebutkan dari 
Nabi bahwa Beliau mengerjakannya. ” (Muttafaqun 'alaih: Muslim 11:919 
no: 227/1259, dan ini lafadz baginya, Fathul Bari III: 435 no: 1573, 
'Aun-ul Ma'bud V: 318 no: 1848 dan Tirmidzi II: 172 no: 854). 

9. Mandi pada hari Arafah, berdasar riwayat Imam Baihaqi, sudah 
disebutkan di halaman sebelumnya, bahwa Ali bin Abi Thalib 
pemah ditanya perihal mandi, maka dia menjawab, "Yaitu (mandi) 
pada hari Jum'at hari Arafah, hari (raya) Qurban dan hari (raya) 
Fitri." 


BABTAYAMMUM 
(Bersuci dengan Menggunakan Debu) 

1. DALIL DISYARIATKANNYA TAYAMMUM 

a. Allah M berfirman: 

f *0 A? * ^ o T a ■* ' f '~r' ° f ° f -*>T 

JajUJl f. Jl y Jlj 

’ f ' 

Jj ILljj IJLjC? I j-o-o-ZS f.\j» I jJjxJ Jt-b ff.11*-Dl 

% // 

*0 O S’* 0* 

"D anjika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat 
buang air atau menyetubuhi wanita, lalu kamu tidak memperoleh air, maka 
bertayammumlah dengan tanah yang baik usaplah mukamu dan tanganmu 
dengan tanah itu." (QS. al-Maidah: 6) 

b. Rasulullah bersabda: 

'yey Jad* s-lil J^rJ li did' j jl 

"Bahwasanya debu yang bersih adalah sebagai pembersih bagi orang 
muslim, walaupun ia tidak mendapatkan air (selama) sepuluh tahun.” 
(Shahih: Shahih Abu Dawud no: 322, Tirmidzi I: 81 no: 124,'Annul 


116 


| al'Wajiz; Fiqh Sunnah 



Mabud I: 528 no: 329. dan Nasa'i I: 171 dengan lafadz yang mirip). 

2. SEBAB-SEBAB YANG MEMB OLEHKAN TAYAMMUM 

Dibolehkan bertayammum ketika tidak mampu menggunakan air, baik 
karena tidak ada air, atau karena dikhawatirkan semakin memburuknya 
kondisi badan yang sakit atau karena suhu dingin yang mencapai titik 
maksimum sebagaimana yang dijelaskan dalam hadits-hadits di bawah ini: 


jJum ^ ^ a \—Si j : Jli *$&> ^ 

: Jli { J^> : JUi (. JjX*» jir y 'jjt> lili ^ll_it) 

. ylJ jj ijJLJLp * ^ Aj \_ ^> r 


Dari Imran bin Hushain 4i> ia berkata "Kami pemah bersama Rasulullah g§ 
dalam satuperjalanan, Beliaushalat bersama para sahabat, temyata, ada seorang 
sahabat yang mengucilkan diri (dari mereka). M aka kemudian Beliau bertanya 
(kpadanya) ‘Apakah gerangan yang menghalangimu shalat (bersama kami)’’ 
lawabnya, ‘Sayajunub dan tidak (ada) air.’Maka Nabi M bersabda, ‘Hendaklah 
kamu (bertayammum) dengan debu karena sesunggahnya ia cukup bagimu. ” 
(Muttafaqun ‘alaih: Fathul Bari I: 477 no: 344, Muslim I: 474 no: 682 dan 
Nasa'i 1:171) 


V , n , ' , t' ', , , ' -- _ 

j yxS>~ U* '%>rj yL- (j \Z>r y>- : Jli y}s>r 

U l^jUi —Si (J SJJl>- j jjjjj-tJ JJ* Jlii JllJ 

^ ^ ' £ ✓✓ ✓ s ' ' s 0 ' 0 ✓ Jo ^ J* Jl x 

L0J3 ^Ul ^Lp a+&>-j i , *U jl??o 

dlj jJ ii IjJlI* S/1 <iJl ^ g l i 0 j\as : JUi JILL ^ Jsl Jj^j 

' ' ✓ ✓ ✓ ✓ 

✓ £ ✓✓✓ 0 £ ^ ^ s * J ^ o J ✓ 


Darijabir ^>, berkata, "Kami keluar dalam satu perjalanan, lain seorang di 
antara kami tertimpa sebuah batu sampai melukai kepalanya kemudian ia mimpi 
| basah Idu bertanya kepada para sahabatnya,'Apakah kalian mendapatkan rukhshah 


Kitab ath-Thaharah 


117 




bagiku untuk bertayammum?' M aka jawab mereka. 'Kami tidak mendapatkan 
rukhshah untukmu, karena engkau mampu menggunakan air.'Kemudian ia mandi 
besar sehingga meninggal dunia. Kemudian tatkala kami sampai Ice hadapan 
Rasulullah Jjjjg, hal tersebut dimformasikan, kepada Beliau, maka Beliau M 
bersabda, ",Mereka telah membunuhnya, maka Allah akan membunuh mereka. 
Mengapa mereka tidak bertanya, bila mereka tidak mengetahui. Karena 
sesungguhnya obat kebodohan hanyalah bertanya. Cukuplah baginya hanya dengan 
tayammum." (Hasan: Shahih Abu Daudno: 326 dan 'Aunul Ma'bud, I; 5 32 
no: 332.) 12 


(J : Jli oti Ail 

' / /• / ^ ^ / 

JU$ aJ 2XS3 3 ‘C ^ 2 —^ 

Sij) J> o/i ^ 

o * ss * * ' x- x ; /■ / si aJ ^ J ^ ^ 

( Jjjj p J ^ Jl (J V3 9 j pN 0^ aIM j) 


Dari Amr bin Ash ^ bahwa tatkala ia diutus (oleh Nabi M) dalam 
peperangan Dzatul Salasil ia bercerita. "Pada suatu malam yang dingin, yang 
suhunya mencapai titik maksimum saya ihtilam, lalu soya khawatir jika mandi 
soya akan celaka, maka tayammum lalu shalat shubuh dengan rekan-rekanku. 
Kemudian, tatkala, kami sampai kepada Rasulullah $j$, mereka menceritakan hal, 
tersebut kepada Beliau lalu Beliau bersabda. Ya Amr, apakah engkau shalat 
bersama rekan-rekanmu dalam keadaan junub ?” Maka saya jawab, Aku ingat 


12 Dalam riwayat Abu Daud ini ada Ziyadah mungkarah tambahan yang diriwayatkan rawi yang 
mungkar, yaitu, "Dan menahan atau membalut lukanya dengan kain perban, kemudian mengusap 
di atasnya dan menyiram sekujur tubuhnya." Dalam 'Aunul Ma’bud 1:535. Syamsul Haq menegaskan 
"Riwayat yang menghimpun tayammum dengan mandi, hanyalah diriwayatkan oleh Zubair bin 
Khuraiq. Mengenai rawi ini, di samping ia tidak kuat hafalan nya dalam meriwayatkan hadits. Juga 
berlawanan dengan semua rawi yang meriwayatkan dari Athal bin Abi Rabbah. Karena itu, riwayat 
yang memuat tayammum dan mandi sekaligus adalah riwayat yang dha if yang tidak bisa, dijadikan 
acuan dalam menetapkan hukum." Selesai. Karena itu, perhatikan masalah ini sampai halaman 
selanjutnya. 


118 HI al-Wajiz; Fiqh Sunnah 


firman Allah 3£. (Dan janganlah kamu membunuh dirimu sendiri, karena 
sesungguhnya Allah adalah Malm Penyayang kepada kalian). Kemudian aku 
bertayammum lalu shalat. ” Maka Rasulullah tersenyum dan tidak berkomentar 
sedikitpun." (Shahih: Shahih Abu Dawud: no: 323, al-Fathu Rabbanill: 191 
no: 16, Aunul Ma’bud I: 530 no: 330 dan Mustadrakul Hakim I: 177). 

3. PENGERTIAN SHA'ID (DEBU) 

Dalam kamus Lisanul Arab 111:254. Ibnul Manzhur menulis sebagai 
berikut. “Kata sha’id (j^J) berarti tanah. Ada yang berpendapat ia adalah 
tanah yang baik ada pula yang mengatakan ia adalah setiap debu yang baik. 
Di dalam al-Qur'an ditegaskan, “FATAYAMMAMU SHA'II-DAN 
THAYYIBAN” Maka bertayammumlab dengan debu yang bersih).'Abla 
Ishaq menyatakan, Sha'id ialah permukaan tanah, maka orang yang hendak 
tayammum cukup menepukkan kedua tangannya pada permukaan tanah, 
dan ia tidak perlu ambil pusing apakah pada permukaan yang dimaksud 
terdapat debu ataupun tidak. Karena, sha'id bukanlah debu. tetapi ia adalah 
di permukaan tanah baik berupa debu ataupun lainnya.' Karena itu, 
seandainya suatu kawasan seluruhnya berupa padang batu yang tak berdebu 
kemudian orang yang akan tayammum menepukkan tangannya pada 
permukaan batu itu. maka yang demikian itu baginya sebagai media 
pembersih jika dia mengusap wajah dengan tepukan itu.” Selesai. 

4. SIFATTAYAMMUM/CARA BERTAYAMMUM 


X " ✓ 

J/* 0 / ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ s s s Ox s ■ & & ' ' 

cb^£*i j Jp 


.aIaT j 

Dan Ammar bin Yasir ia berkata "(Pada suatu saat) akujunub, lalu 
tidak mendapatkan air, kemudian aku berguling-guling di atas permukaan tanah 
lalu shalat, Setelah itu kusampaikan hal itu kepada Nabi ^ Kemudian Rasulullah 


Kitab ath-Thaharah ||| 119 


bersabda. "Sebenamya cukuplah bagimu hanya (berbuat) begini” Yaitu Nabi H 
menepukkan kedua telapak tangannya pada permulzaan tanah, kemudian meniup 
keduanya, lalu Beliau mengusapkan keduanya pada wajah dan kedua telapak 
tangannya." (Muttafaqun 'alaih: Fathul Bari I: 455 no: 347 . Muslim I: 280 
no; 368 'Aunul Ma'bud I: 514 no: 317 danNasa'i I: 166). 


Kesimpulan: Pada prinsipnya tayammum menduduki posisi wudhu' maka 
dihalalkan dengan tayammum apa saja yang dlhalalkan dengan wudhu' dan 
boleh tayammum sebelum tibanya waktu shalat sebagaimana halnya boleh 
berwudhu' sebelum datang waktu shalat. serta boleh mengerjakan shalat 
semampunya sebagaimana, boleh shalat dengan wudhu' sebanyak raka'at 
yang dia mau. 

5. HAL-HAL YANG MEMBATALKAN TAYAMMUM 


Tayammum akan batal dengan apa-apa yang membatalkan wudhu' juga 
batal karena ada air bagi yang bertayammum karena tidak ada air dan karena 
mampu menggunakan air bagi orang yang bertayammum tidak mampu 
menggunakan air. Sedangkan shalatnya yang sudah dikerjakan tetap sah 
tidak perlu mengulanginya. 


X X x . X . . ^ . J» XX * . o . OX O f 0 x 

oJ r/ : L^ if 

X ? x** X '*— X ^x 

(j {.ill 1 jH-j pJ cLJUtai is-lx —!l 

SjLj d p pj ii&fj Hi l&E cJjJi 

d}jf £_h LZj V P PA : M &\ 

:ilpfj &ypA : Jlij t'ShC* 


Dari A bi Sa'id al-Khudri katanya: Ada dua orang keluar melakukan 

safar lalu tibalah waktu shalat sementara keduanya tidak membawa air maka 
mereka bertayammum dengan permukaan tanah yang bersih, lalu shalat. Kemudian 
pada waktu itu mereka berdua mendapatkan air. Kemudian seorang dari keduanya 
mengulangi wudhu' dan shalat, sedangkan yangsatunya lagi tidak mengulanginya. 
Kemudian mereka berdua datang kepada Rasulullah kdu menceritakan hal itu 


120 


abWajiz; Fiqh Sunnah 






kepada Beliau. M aka Beliau bersabda kepada orang yang tidak mengulangi 
(shalatnya,), “Engkau telah sesuai dengan sunnah (ku) dan shalatmu sudah cukup 
bagimu." Dan kepada orang yang berwudhu' dan yang mengulangi (shalatnya) 
Beliau bersabda, “Engkau mendapatkan dua pahala. ” (Shahih: ShahihAbiDaud 
no: 327, 'Aunul Ma'bud I: 536 no: 334 dan Nasa'i I: 2 13) 

Kesimpulan: Barangsiapa yang membalut lukanya dengan perban atau 
menambal tulangnya yang retak, maka gugurlah kewajiban membasuh 
anggota wudhu' yang dibalut atau yang ditambal itu, dan ia tidak harus 
mengusap di atasnya bahkan ia tidak juga wajib bertayammum. 

Dalil hal ini ialah firman Allah : 




“Allah tidak (pemah) memikulkan seseorang melainkan sesuai dengan kadar 
kemampuannya.” (QS. al-Baqarah : 286) 


Dan sabda Nabi ^g: 


o Jo 





.lUiL. 


„ j' 

l/li 



“Apabila aku memerintahkan kalian (melakukan) sesuatu, maka kerjakanlah 
semmpumu.” (Shahih: Mukhtshar Muslim no: 639. Muslim, II: 975 no: 1337. 
dam Nasa’i V: 110) 


Dengan demikian gugurlah berdasar al-Qur'an dan sunnah Nabi M 
segala sesuatu yang tidak bisa diemban atau berhak dilaksanakan seseorang. 
Sedangkan yang berhak menentukan pengganti dari mengusap di atas 
anggota wudhu’ atau anggota tayammum yang dibalut atau ditampal 
hanyalah syara’ sementara syara’ menetapkan segala sesuatu hanya dengan 
ayat al-Qur'an dan sunnah Nabi padahal keduanya tidak pernah 
menetapkan pengganti mengusap anggota wudhu’ atau anggota tayammum 
yang dibalut dan tidak pula menetapkan obat sebagai pengganti membasuh 
anggota wudhu' yang tidak mainpu dibasuh, maka tertolaklah pendapat yang 
mengharuskan membasuh atau mengusapnya (al-Muhalla II: 74). 


Kitab ath'Thaharah 


121 



6. BOLEH TAYAMMUM DENGAN TEMBOK 13 


£-jj ~A>yp> y jCj J) Alii -CpJ HI cJ-ji : Jli yls- y\ j£- 

. . . . ^ - o 0 ✓ O / > 

of £ £ | 0 . ^ » 0 f i -' i S\ s Ms 

y\ JUi -S' ji O jb*cJ> y. y*' y>- 

✓ s s s s s ~ s 

* > s a ',' a'.s s ' *\* ' *' [' ' ° ° ' 0 dlii ^ S hi '-\ °" * h 

J “W 4 -A -P° »8 L5; ' J^’ r^ 31 

*' i ^ as s' as S S s' s f ,-- ^ ^jjk, is >. o.s 

4JLP 4j Jj j jl J-StJ' 3H 

.^*>cLji 


Dari Ibnu Abbas t$& ia berkata “Saya sendiri dan Abdullah bin Yasar, bekas 
budak Maimunah, isteri Nabi pergi hingga kami sampai di (rumah) Abujuhaim 
bin al'Harist bin ashShimah alAnshari. Lalu Abujuhaim mengatakan, "Nabi 
datang dari arah Sumur Jamal, 14 lalu Rasulullah bertemu dengan seorang 
sahabat, kemudian mengucapkan salam kepadanya. Namun Nabi M belum 
menjawabnya sebelum mendekat ke tembok, (setelah menepukkan kedua telapak 
tangannya pada tembok). Lalu beliau mengusap wajahnya dan kedua tangannya, 
kemudian menjawab salamnya.” (Muttafaqun 'Alaih: Fathul Bari I: 441 no: 
337, Muslim I: 281 no: 369 secara mu’allaq, 'Aunul Ma'bud 1:521 no:325 
danNasa'i 1:165). 


BAB HAIDH DAN NIFAS 


Haidh adalah darah yang sudah dikenal di kalangan wanita dan tidak 
ada baats minimal atau maksimalnya dalam syarat. Ketentuannya 
dikembalikan kepada kebiasaan masing-masing orang. 


Adapun nifas ialah darah yang keluar karena melahirkan, dan ada batas 
maksimalnya empat puluh hari: 

J jssj j J_£p s oJlS’’’ icJli kjys- awS j «u-Lj ^\ 


.u 


o S S 0 S' * 

JtCrfhU'' 


: Jii 


13 Baik yang terbuat dari tanah'ataupun dari batu, dipolesi minyak ataupun tidak. Demikian menurut 
fatwa Syaikh kami al-Albani hafizhahullah dan beliau berkata, "Dan Allah tidak lupa." 
w Sebuah daerah di dekat kota Madinah. 


122 


HH aLWajiz; Fiqh Sunnah 


Dari Ummu Salamah ia berkata, “Kaum wanita yang nifas tidak shalat 

pada masa Rasulullah M selama empat puluh hari (Hasan Shahih: Shahih 
Ibnu Majah no: 530, 'Aunul Ma'bud I: 50,1 no: 307. Tirmidzi 1:92 no: 139. 
dan Ibnu Majah I: 213 no: 648). 

Kapan saja perempuan melihat dirinya suci sebelum empat puluh hari, 
maka ia harus segera mandibesar dan bersuci. Namun, manakala darahnya 
terus keluar lebih dari empat puluh hari, maka ia harus mandi 
menyempumakan empat puluh dan bersuci. 

1. HAL-HAL YANG HARAM BAGI WANITA YANG HAIDH 
DAN NIFAS 

Diharamkan atas perempuan yang haidh dan yang nifas apa saja yang 
diharamkan atas orang yang berhadas. 15 dan ditambah dengan beberapa hal 
berikut: 

1. Puasa, yang harus diqadha ketika telah suci: 

f SC--JI ^ Sf j r ^- j \ ; 

. . ^ ^ ^ . ./ 

yjj Y J f yj-L9 3fi 

g-lyai; 

Dari Mu'adzah ia bertanya kepada Aisyah “Mengapa perempuan 
yang haidh, hanyamengqadha' puasa, dan tidak (mau) mengqadha' shalat?” 
Maka jawab Aisyah, ‘‘yang demikian itu terjadi pada diri kami (ketika) 
bersama Rasulullah £§, yaitu agar kami mengganti puasa dan tidak 
diperintahkan mengqadha' shalat. ” (Muttafaqun 'alaih: Muslim I: 265 no: 
335 dan lafadz ini baginya, Fathul Bari I: 421 no: 321, Tirmidzi 1: 87 
no: 130, 'Aunul Ma'bud: 444 no: 259 dan Ibnu Majah I: 207 no: 631). 

2. Jima’ melalui vagina, sebagaimana yang ditegaskan firman Allah 


( y2jbLl JUU icJli ob\ju> ^ 

* S f 

J:cJU 


v- /• o ^ ^ ^ i, } ® * 0 0 


15 Periksa kerabali bab Adab Buang Hajat pada poin ke-11 dan seterusnya! 


Kitab ath-Thdharah 


123 






O » J 0 Jf. . ® * I £ . • I • .0^.^ 

u?a*y\* bis o^Jsj ^ o*y.j“ 


Mereka bertanya kepadamu tentang haidh. Katakanlah Haidh itu adalah 
kotoran. Oleh sebab itu. Hendaklah kamu menjauhkan diri dari wamta di 
ivaktu haidh; danjanganlah kamu mendekati mereka, sebelum mereka suci. 
Apabila mereka telah bersuci, maka campurilah mereka itu di tempat yang 
diperintahkan Allah kepadamu. (QS. al-Baqarah : 222). 

Di samping itu ada sabda Nabi 

^ ^ 55 " 

“Lakukanlah segala sesuatu (terhadap isterimu), kecuali Jima'." 
(Shahih: Shahih Ibnu Majah no:527, Muslim 1:246 no: 302. 'Aunul 
Ma'bud 1:439 no: 255, Tirmidzi IV: 282 no: 4060, Ibnu Majah 1:211 
no: 644 dan Nasa'i 1: 152). 

2. HUKUM ORANG YANG BERCAMPUR DENGAN 
PEREMPUAN YANG HAIDH 

Imam Nawawi dalam kitab Syarhu Muslim 111:204 mengatakan 
"Andaikata seorang muslim meyakini akan halalnya jima' dengan perempuan 
yang sedang haidh melalui kemaluannya, ia menjadi kafir, murtad. Kalau ia 
melakukannya tanpa berkeyakinan halal, yaitu jika ia melakukannya karena 
lupa, atau karena tidak mengetahui keluarnya darah haidh atau tidak tahu, 
bahwa hal tersebut haram, atau karena dia dipaksa oleh pihak lain, maka itu 
tidak berdosa dan tidak pula wajib membayar kaffarah. Namun, jika ia 
mencampuri perempuan yang haidh dengan sengaja dan tahu, bahwa dia 
sedang haidh dan tahu, bahwa hukumnya haram dengan penuh kesadaran, 
maka berarti dia telah melakukan maksiat besar sebagaimana yang telah 
ditegaskan oleh Imam Syafii, bahwa perbuatannya adalah dosa besar, dan ia 
wajib bertaubat. Adapun mengenai kewajiban membayar kaffarah ada dua 
pendapat”. Selesai. 

Menurut hemat penulis, bahwa pendapat yang rajih, kuat ialah 
pendapat yang mewajibkan bayar kaffarah, karena ada hadits Ibnu 
Abbas : 


124 Hf al-Wajiz; Fiqh Sunnah 



J 

* 

. jLLO Cl* 3.j jl 

f - - 

Dari Nabi tentang seorang suami yang mencampuri isterinya di waktu 
haidh, Rasulullah bersabda, "Hendaklah ia bershadaqah satu dinar atau separuh 
dinar.” (Shahih: Shahih Ibnu Majah no: 523, 'Aunul Ma'bud 1: 445 no: 
261, Nasa'i I: 153, Ibnu Majah 1: 2 10 no: 640). 

Takhyir menentukan pilihan yang tertuang dalam hadits di atas 
dikembalikan, kepada perbedaan antara jima’ di awal haidh atau akhir waktu 
haidh. Hal ini mengacu kepada riwayat berikut: 

‘J 

, » .o'. f . 

.juo oy >-1 (J 

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas ^ secara mauquf, ia berkata, “Jika ia 
bercampur dengan isterinya di awal keluamya darah maka heridaklah bershadaqah 
satu dinar, dan jika di akhir keluamya darah, maka setengah dinar." (Shahih 
mauquf: Shahih. Abu Daud no: 238 dan Aunul Ma'bud I: 249 no: 262). 

3. ISTIHADHAH 


OlT jlj 


, ^ * * I, o. * f • I i • 0 | V* o ✓ 

UJwij I JJ& j L^jLs^I \dbjSyO ^ (_£ 


.SO ts° * . 

UjJj j : Jlj ^sA>- 4jI y>\ ^j\j (_£JUi (J 


15! 


dr* 


Istihadhah ialah darah yang keluar di Iuar waktu-waktu haidh dan nifas 
atau keluar secara bersambung setelah haidh atau nifas. Jika ia keluar seperti 
yang pertama (di luar waktu) maka hal itu sudah jelas. Namun jika seperti 
yang kedua, yaitu keluar secara bersambung sesudah sempumanya waktu 
haidh atau nifas, maka sebagai berikut: 

Jika seorang perempuan biasa mengeluarkan darah haidh atau nifas 
dengan teratur, maka darah yang keluar melebihi dari kebiasaannya adalah 
darah istihadhah. Berdasar sabda Nabi kepada Ummu Habibah : 




iS'Co jliS cS i5C*l 


"Berhentilah kamu (seiama haidh itu masih menahanmu), kemudian mandxlah 
dan shalatlah!” (Shahih: Irwa’ul Ghalil no: 202 dan Muslim I: 264 


Kitab ath'Thaharah 


125 



no: 65/334). 


Manakala ia bisa membedakan antara dua darah, darah haidh adalah 
darah hitam yang sudah dimaklumi dan selain dari itu adalah darah 
istihadhah. Berdasar sabda, Nabi % kepada Fathimah binti Abi Hubaisy 


/ /• / 


lils _Si iJ~-1 1 ^ (1)1^ lil 

✓ ** s S'" S 

. J^p CjU >"^S OIS' 


o i - 


"Apabila darah haidh, maka ia berwama hitam yang sudah dikenal (oleh 
kaum wanna), maka hendaklah kamu berhenti dari shalat; namun jika berwama 
lain, maka hendaklah kamu berwudhu', karena ia adalah darah yang berasal dari 
pembuluh darah." (Shahih: Irwa’ul Ghalil no: 204, Nasa'i I: 185 dan 'Aunul 
Ma'bud I: 470 no: 283) 

Jika ia mengeluarkan darah istihadhah, namun ia tidak bisa membedakan 
antara darah haidh dengan darah istihadhah, maka hendaklah ia mengacu 
kepada kebiasaan kaum perempuan di negerinya. Ini didasarkan pada sabda 
Nabi M kepada Hamnah binti Jahsy : 


j uljgll-JS oJu llll 

/ \ ~ ' ' ' ' 

{ J^ oiiI£L.ij odJji cj j lii 5^' (Jf 

& 4 a-M'j WJ ’J 4 'citej 4} 

s ' * 

s > ' s ' 

* ° I ■* . I - I 

u-fc^ 


Sesungguhnya itu hanyalah salah satu dari dorongan syaitan. Maka hendaklah 
kamu menjalani masa haidh enam hari atau tujuh hari menwrut ilmu Allah, 
kemudian mandilah hingga apabila engkau melihat bahwa engkau sudah suci dan 
bersih maka shalatlah selama dua puluh empat malam atau dua puluh tiga hari 


126 f§f abWajiz; Fiqh Sunnah 



dan berpuasalah, karena sesungguhnya itu cukup bagimu. Dan begitulah hendaknya 
kamu berbuat pada setiap bulan, sebagaimana kaum wanita berhaidh dan 
sebagaimana mereka, bersuci sesuai dengan ketentuan waktu haidh dan waktu 
sucinya.” (Hasan ilrwa-ul Ghalil no: 205, 'Aunul Matud I: 475 no: 284, 
Tirmidzi I: 83 no: 128. dan Ibnu Majah I: 205 no: 627 semakna) 

4. HUKUM MUSTAHADHAH 

Tidaklah aku haramkan atas wanita mustahadhah (yang tengah 
mengeluarkan darah istihadhah), sesuatu yang diharamkan kepada 
perempuan yang mengeluarkan darah haidh, hanya saja ia harus berwudhu' 
untuk setiap kali akan shalat. Hal ini mengacu kepada sabda Nabi ^ yang 
ditujukan kepada Fathimah binti Abi Hubaisy tS^b: 

/ J x ^ J 

JfsJ y yi 

“Kemudian berwudhu'lah untuk setiap kali (akan) shalat!" (Shahih: Shahih 
Ibnu Majah no:507, Aunul Ma'bud 1: 490 no: 195 dan Ibnu Majah I: 204 
no: 642). 

Dan disunnahkan baginya mandi setiap kali akan shalat sebagaimana 
yang telah dijelaskan dalam pembahasan mandi-mandi yang sunnah. 


Kitab ath'Thaharah 


127 











Kitab ash-Shalah 

(Kitab shalat) 


Shalat fardhu ada lima: zhuhur, ashar, maghrib, 'isya dan subuh. 
Sebagaimana yang dijelaskan dalam riwayat berikut ini: 


si* ' s X ' XXX x 

4j iS 4L5 oljlyjSl *|j| P ^ \ JlS £fz<k> 

' ' " / x / ✓ 

t £ 0 * & l , ^ o ✓ o 6x o x „ x «Z £ x o ox 

xOO o "* X x x .J ^ x 

(dJJ t(^wU (J^jijl 


Dari Anas bin Malik *&> ia berkata, "Telah difardhukan atas Nabi ^ pack 
malam Isra’ shalat sebanyak lima puluh (waktu), kemudian dikurangi hingga 
menjadi lima waktu. Kemudian, Beliau diseru: "Ya, Muhammad, sesungguhnya 
ketetapan di sisi-Ku tidak bisa diubah. Dan untukmu shalat lima (waktu) ini 
sama dengan lima puluh (waktu).” (Muttafaqun 'alaih: Tirmidzi 1: 137 no: 
213 secara ringkas, dan secara panj ang lebar dikeluarkan oleh Imam Bukhari, 
termuat dalam Fathul Bari VII: 201 no: 3887, Muslim I: 145 no: 259 dan 
Nasa'ib 217). 


ji ^ W j^ ^ aJJIjlIp y y& 

XXX X 

' ' " ' £ Z X <P X XX x :» ' ' XXX 

• Jlii -Si y» 4-Si y3j& I3lx y y>-\ 41_Si J y/ j \j I Jl&j 



Dari Thalhah bin 'Ubaidillah 4& bahwa ada orang Arab Badwi datang 
kepada Rasulullah M dengan rambut yang tidak tersisir seraya berkata, Ya, 
Rasulullah beritahukan kepadaku shalat yang Allah fardhukan kepadaku!" Jaivab 
Beliau: “Shalat yang lima (waktu) kecuali kalau engkau man shalat tathawwn 
(shalat sunnah).’’ (Muttafaqun 'alaih: Fathul Bari 1: 106 no: 46, MuslimI: 40 
no: 11, 'Aunul Ma'bud II: 53 no: 387, danNasa'ilV: 121). 


1. KEDUDUKAN SHALAT DALAM ISLAM 


Hal ini yang dijelaskan dalam riwayat berikut ini: 

Js- fiC'yi ^ a! -Si J jLj Jli: Jli Jt ajj! wCp 

Jl ^151 <i aJJI J01 j aJL5\ *^1 Bl SI 01 

.01^J ol5"jJl 


Dari Abdullah bin Umar bnhwa Rasulullah M bersabda. "Islam dibangun 
diataslima (perkara): (pertama) bersaksi bahiva tiada Ilah (yang patut diibadahi), 
kecuali Allah dan bahwa Muhammad adalah Rasulullah, (kedua) menegakkan 
shalat, (ketiga) mengeluarkan zakat, (keempat) menunaikan ibadah haji dan 
(kelima) puasa di bulan Ramadhan.” (Muttafaq 'alaih: Muslim 1:45 no: 16/20 
dan lafadz inibaginya. Fathul Bari 1:49 no: 8, Tirmidzi IV: 119 no: 2736 dan 
Nasa'i VIII: 107). 


2. HUKUM ORANG YANG MENINGGALKAN SHALAT 


Seluruh kaum Muslimin sepakat, bahwa barangsiapa yang menentang 
kefardhua (kewajiban) shalat lima waktu, maka sungguh ia telah kafir dan 
keluar dari Islam. Akan tetapi mereka berbeda pendapat perihal orang yang 
meninggalkan shalat namun di dalam hatinya tetap menyakini akan wajibnya 
mengerjakannya. Sebab khilafnya adalah ada beberapa hadits yang tersumber 
dari Nabi Mi di mana, beliau menyebut orang yang meninggalkan shalat 
sebagai orang kafir, tanpa membedakan antara orang yang menentang dengan 
yang menganggap sepele. 


132 


§Q§ al-Wajiz; Fiqh Sunnah 



ii j yiSCJij _puJl Crf ‘-H *?lt t JlS jjUr jjp 

/ ✓ ^ ^ /■ 

. 4*>La1I 


Dari Jabir 4® bahtva, Rasulullah ^ bersabda, "Sesungguhnya (batasan) 
antara seseorang dengan kemusyrikan dan kehufuran adalah meninggalkan shalat. ” 
(Shahih: Shahihul Jami'us Shaghir no: 2848, Muslim I: 88 no: 82 dan ini 
lafadznya, 'AunulMa'bud XII: 436 no: 4653, Tirmidzi IV: 125 no: 2751, dan 
Ibnu Majah 1: 342 no: 1078) 


^ > /O/ /'✓O/' . t * O s | |0 „/ jJK t 0 -* * 0 ^ I . .. ~ / O s J 0 S' 

*f. ^ * *. i ^ ijQ wXj) x——jl . J C—L0 OwL) 

''o'' ' a ' Z 

. jJiS Ip j i y*J 


. o > ^ o 


Dari Buraidah <^b, ia berkata, aku mendengar Rasulullah ^ bersabda, 
"Perjanjian yang telah ditetapkan antara karni dengan mereka adalah (menegakkan) 
shalat, karena itu barangsiapa yang telah meninggalkannya maka sungguh ia telah 
kafir.’’ (Shahih: Shahih Ibnu Majah no: 884, Ibnu M'ajah 1:342 no: 1079, 
Nasa'ih 231, dan Tirmidzi IV: 125 no: 2756). 

Akan tetapi yang rajih, yang kuat di antara sekian bahyak Qaul 
(pendapa) para ulama' ialah pendapat yang mengatakan, bahwa yang 
dimaksud kufr di sini ialah kufr ashghar (kufur kecil) yang tidak mengeluarkan 
pelakunya dari agama Islam, 1 sebagai jalan kompromi antara hadits-hadits 
ini dengan hadits-hadits lain, di antaranya: 


\ J jJL a\ — Si J .’ Jli ^ fillip jjP 

^ ? A *SJi SUi*' if oir 

9 fi 55 •" °1«0 55 0 

.<d s-Li o|j 4 jTp aJUI _Vp 


1 Untuk lebih jelasnya tentang pengertian kufr ashghar ini bisa dipcriksa ulang dalam Kitabut Tauhid 
hal. 17 oleh Dr. Shalih, bin Fauzan al-Fauzan, terbitan Darul Qasim, Riyad Saudi Arabia (penter). 


Kitab ash'Shalah §|| 133 



Dari Ubadah bin ash-Shamit ia berkata: Aku mendengar Rasulullah $jg 
bersabda, “Ada lima shalat yang Allah wajibkan atas hamba-hamba-Nya. 
Barangsiapa yang mengerjakannya dengan sempuma tanpa menyia-nyiakan karena 
memandang enteng haknya sedikit pun, maka Allah berjanji kepadanya akan 
memosukkannya Ice dalam syurga; dan barangsiapa yang tidak mengerjakannya, 
maka Allah tidak berjanji (apa-apa) kepadanya: jika Dia mau mengadzabnya 
dan jika di mau mengampuninya." (Shahih: Shahih Ibnu Majah no: 1150, 
Muwatha’ Imam Malik hal. 90 no: 266. al-Fathur Rabbani II: 234 no: 82, 
'Aunul Ma' bud II: 93 no: 421, Ibnu Majah I: 449 no: 1401, dan Nasa'i 
1:230). 


Karena Rasulullah menyerahkan sepenuhnya ketentuan orang yang 
tidak mengerjakan shalat wajib kepada kehendak Allah maka kita dapat 
menyimpulkan bahwa meninggalkan shalat tidaklah menjadikan pelakunya 
sebagai orang kafir dan tidak pula sebagai orang musyrik, karena firman 
Allah M menegaskan: 


0 " » i . ° ^ I ^ ^ ' \' 0 * f * . 0 I ^ 


Sesungguhnya, Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia 
mengampuni segala dosa selain dari (syirik) itu bagi siapa saja yang dikehendaki- 
Nya. (an-Nisaa': 48). 


0pllJd JL*Jl A) 

j!hd Adsj yA\ cJL5i ^ J <d okf jls aJ Jjs> il 

s ' * ° ° ' i * O , ) 

.dU> jL»_p v yi (J^A! j*-> 


Dari Abu Hurairah 4®, ia berkata: “Aku mendengar Rasulullah bersabda, 
“Sesungguhnya amal hamba muslim yang pertama kali diperiksa dihitung pada 
hari kiamat adalah shalat wajib, jika ia menyem pumakan my a (maka ia telah 
beruntung). Jika tidak, maka dikatakan kepada (para malaikat), 'Perhatikanlah 
adakah ia memiliki amalan shalat sunahl'Jika ia memilikinya, maka dilengkapilah 


134 ifif aPWajiz; Fiqh Sunnah 





(kekurangan) amalan shalat fardhunya dengan amalan shalat sunnahnya. 
Kemudian seluruh amalan ivajib diperlukan seperti itu.” (Shahih: Shahih Ibnu 
Majah no: 172, Ib-nu Majah I: 458 no: 1425 dan ini lafadznya, Tirmidzi I: 
258 no: 411 dan Nasa'i I: 232). 


* X * X , o X X 

O''.'' ._• _ . O . 4 . 


Vi ,j»jA>_ a]J! J y*j Jli: JlS jllJl ^ 

% 2 uL? Vj hc, Si] fa c cj'jjJ Si J>. _Ji fa 


X O ° t ° 'os' ' . * 


^ fa^ d fa J faj y- d - W fa iS'fa j 

llf-M lls'j.if -!l ^ fad J 

^ ^ aJ] *y AxJiCjl oJL a ^ip 

(‘Cv 3 fl>^-vS> C> (jjjJj SJ J <d_J| 'yj ^J( 

1*5 -UP dilb JT . aIIp IjOJ p cAiJJb- aIp 

.Lj 7>1) jbJl ^ 5iv? \j Jlii dljliJt (j aIJLp LjjI 


Dari Hudzaifah bin al-Yaman bahwa Rasulullah M bersabda, "Islam akan 
terhapus sebagaimana usangnya lukisan yang ada pada pakaian hingga tidak 
diketahui apa itu puasa, tidak (pula apa itu) shalat, tidak (pula apa itu) ibadah, 
dan tidak (pula apa itu) shadaqah. Kitabullah Azza wa Jalla akan lenyap pada 
suatu malam, sehingga tidak tersisa satu ayatpun darinya di muka bumi ini. 
Tinggallah beberapakelompokmanusia, lakblaki dan perempuan yang tuarenta. 
Mereka berkata. ’Kami mendapati nenek moyang kami berpegang teguh pada 
kalimat ini: LAA ILAHA ILLALLAH, maka kami pun mengucapkannya. 
Kemudian Shilah berkata kepada Hudzaifah, “Apakah kalimat LAA ILAAHA 
ILLALLAH cukup buat mereka, sementara mereka tidak mengenal apa itu shalat, 
(apa itu) puasa (apa itu) ibadah, dan tidak (pula memahami apa itu) shadaqah ?" 
Maka Hudzaifah berpaling darinya. Kemudian ia, menyampaikan pemyataan 
yang sama sebanyak tiga kali, namun dia tetap berpaling darinya. Kemudian yang 
ketiga kalinya dia (Hudzaifah mengahadapkan wajahnya kepada Shilah seraya 


Kitab ash-Shalah 


135 





berkata ," Ya Shilah, kalimat itu (apa itu) akcm. menyelamatkan mereka dari (kobaran 
api) neraka. T iga kali.” (Shahih: Shahih Ibnu Majah no: 3273 dan Ibnu 
Majah II: 1344 no: 4049) 


3. SIAPA SAJA YANG WAJIB MENEGAKKAN SHALAT 

Yang wajib menegakkan shalat lima waktu ialah setiap orang muslim 
yang telah baligh dan berakal sehat. Sebagaimana yang disinyalir dalam hadits- 
hadits berikut: 

f J* All J y*j ^ 

- / “ / /■ s 

.g. 0 ^ JUi .^lj 


Dari Ali 4b dan Nabi M, Beliau bersabda, “Telah diangkat pen a dari tiga 
(golongan): (pertama) dari orang yang tidur hingga ia terbangun (kedua) dari 
anak kecil sampai ihtilam (bermimpi basah) dan (yang ketiga) dari orang yang 
gila hingga berakal sehat.” (Shahih: Shahihul Jami'us Shaghir no: 3513 dan 
'Aunul Ma'bud XII: 78 no: 4380) 

Setiap orang tua berkewajiban menyuruh anak kecilnya mengerjakan 
shalat sekalipun belum diwajibkan atasnya agar in terbiasa memelihara dan 
menegakkannya. 


~ j j ^ ^ .0 W- 55 "' 0 ^ 00 i 0 0 0 x o x 

ggt All Oy*j J* ^ if if' j** if 

X X * ' * 

td jUj Qi- ‘fX'J >ij 'Jy, Id‘4 J isC*)u ‘fjr'rtj 

. I | . ® * 'O'O . X 0 


“Dari Amr bin Syu'ab dari bapaknya dari datuknya, bahwa Rasulullah M 
bersabda, “Perintahlah anak-anakmu shalat di waktu mereka berusia tujuh tahun, 
dan pukullah mereka manakala tidak mengerjakannya ketika mereka berumur 
sepulah tahun serta pisahkanlah tempat tidur mereka (sejak itu).” (Hasan: Shahihul 
Jami'us Shaghir no: 5868, 'Aunul Ma'bud II: 162 no: 491 dan ini lafadznya, 
al-Fathur Rabbani II: 2 37 no: 48 Mustradrak abHakim I: 197) 


136 


H§ al-Wajiz; Fiqh Sunnah 



4. WAKTU-WAKTU SHALAT 


✓ ^ ^ / 

4Ui jj : JUi >^t £&• Jli cij ^J^Sl 

: J Las c_~j jUl 4<.Ur ^ JL f.^M JT Jt jCs J* a*—Jl ^jCai 

/ ^ 

o > , ^ i ^ x ✓ / 0 3> s & s 

pi .'JliSi ^LiUaJl 4^.1 >T p~> C.->?r j Uif" l -r J ^^-^S ^Ua 3 C<dvi* 

s 

& / ^ J / /■ ✓ / ^ ^ ^ ^ ✓ 0 J9 ✓ ✓ 

4,lyag ; JUii _Si A^-lir- JjLlil 4-^lp (jo- s-LioJl ^ija3 aJLs«x9 

•A*—Si ^ 4£.Gr- 4 _ysttiil : Jli jl 4^?!«ji]l J >ji <j^~ 

(■&- j*j caIL J5" Ji? jC? Oif _/f^S ^^ijai AlUi : Jloi _^jkj 
j*J 4 aIIL J5" J^> jO Oif- ^Ijai jji : jLai J^ajt —Si 

«5 

>e s *' s * s %' & * X 0 o ' f ' * O' > o ' 

cJwaJ 4 _jo tjv>- fLi*)l 4£.li- 4A^P Jjj Jj>-Ij l^Sj 4_jytll A^Ur 

,’JUa IJa- yL*l { j^>~ frUr 4?.Li^i—Si ^a» JJJl cJJ : Jli jl 4 JJJl 

/ ✓ ✓ 

• : Jli pj 4 J-^iJl^JJza 4ACai pi 


Darijabir bin Abdullah *£,, bahwa Nabi $g didatangi oleh (malaikat) Jibril 
'alaihissalam seraya berkata, kepada, Beliau "Bangunlah, lalu shalatlah. Maka 
Beliau shalat zhuhur di waktu matahari tergelincir (ke arah arab). Kemudian dia 
datang (lagi) kepada Beliau di waktu anshar seraya berkata, "Bangunlah, lalu 
shalatlah" Maka Beliau shalat 'ashar ketika bayangan segala sesuatu sama 
(panjangnya) dengannya. Kemudian dia datang (lagi) kepada beliau pada ivaktu 
maghrib seraya berkata "Bangunlah, lalu shalatlah." Maka Beliau shalat maghrib 
di kola matahari terbenam. Kemudian dia, datang (lagi) kepada Beliau pada ivaktu 
isya seraya berkata, "Bangunlah lalu shalatlah!" Maka Beliau shalat isya, ketika 
wama kemerah-merahan telah hilang. Kemudian dia datang (lagi) kepada Beliau 
pada, ivaktu shubuh, lalu berkata, “Bangunlah kemudian shalatlah. "Beliaupun 
shalat shubuh di waktu terbitnya fajar, atau ketika sinar fajar telah meninggi. 


Kitab ash'Shalah §Qf 137 




Kemudian pada esok harinya, pada waktu zhuhur dia datang (lagi) kepada Beliau, 
lalu berkata, " Bangunlah , lalu shalatlah” M aka Beliau shalat zhuhur ketika 
bayangan segala sesuatu sama, (panjangnya) dengan benda aslinya. Kemudian 
dia datang (lagi) kepada Beliau pada waktu anshar seraya berkata, "Bangunlah, 
lalu shalatlah.'Beliau shalat ashar di saat bayangan segala sesuatu dua kali panjang 
benda aslinya. Kemudian dia datang (lagi) kepadanya pada waktu maghrib dalam 
saat yang sama (dengan sebelumnya), dan Beliau berbuat sama dengan 
sebelumnya. Kemudian dia datang (lagi) kepada Beliau pada waktu isya’, ketika 
separuh malam telah berlalu, atau ketika sepertiga malam (pertama yang telah 
lewat), kemudian Beliau shalat isya. Kemudian dia datang (lagi) ketika waktu 
shubuh mulai sangat terang seraya berkata kepada Beliau "Bangunlah lalu 
shalatlah." Maka Beliau pun shalat shubuh, lantas (Jibril) berkata: "Diatara dua 
waktu inilah waktu (shalat'shalat itu) (Shahih: Irwa-ul Ghalil no: 250, al- 
Fathur Rabbani II: 241 no: 90, Nasa'i 1:263, Tirmidzi 1:101 no: 150 semakna) 

Imam Tirmidzi mengatakan bahwa, Imam Muhammad (bin Isma'il al- 
Bukhari) menegaskan bahwa riwayat yang paling kuat dalam masalah waktu- 
waktu shalat adalah hadits Jabir: 

1. Shalat zhuhur : waktunya dari tergelincirnya matahari sampai 
dengan panjang bayangan segala sesuatu sampai dengan benda 
aslinya. 

2. Shalat ashar : waktunya dari panjangnya bayangan sesuatu sama 
dengan benda aslinya (berakhirnya waktu zhuhur) hingga 
terbenamnya matahari. 

3. Shalat maghrib : waktunya dari terbenamnya matahari sampai 
dengan lenyapnya sinar (kemerah-merahan yang muncul setelah 
terbenamnya matahari). Berdasar sabda Nabi J§§: 


4. 




“ Waktu shalat maghrib ialah sebelum syafaq merah terbenam. ” (Hasan: 
Irwa-ul Ghalil I no: 268, Muslim 1: 427 no: 173 dan 612 dan ini 
lafadznya, 'Aunul Ma'bud II: 67 no:392, dan Nasa'i I: 260). 

Shalat isya: waktunya dari hilangnya syafaq, sampai dengan 


138 


al-Wajiz; Fiqh Sunnah 


pertengahan malam. Sebagaimana yang Nabi $8 tegaskan: 

. J lJ>‘/3J s.Uu*il et>0> C~i 1 j 

“Waktu shalat isya sampai dengan separoh malam yang tengah. ” (Takhrij 
haditsnya sampai dengan di atas). 

5. Shalat Shubuh waktunya: dari terbitnya fajar shadiq sampai dengan 

terbitnya matahari. Rasulullah bersabda: 

"Waktu shalat shubuh adalah dari terbitnya fajar (shadiq) sampai dengan 
selama matahari belum terbit. ” 

5. PENGERTIAN SHALAT WUSHTHA 

Allah berfirman: 

aL cs\'jU\ J* 1 

"Peliharalah semua shalat (mu), dan periharalah shalat wushtha. Berdirilah 
karena Allah (dalam shalatmu) dengan khusyu'.” (al-Baqarah: 238) 

aDI J yMj Jli :Jl* 

/ /* ^ 

. 1 jU : jS y* C 


Dari A/i bahwa Rasulullah bersabda pada waktu perang Ahzab, Kami 
dibuat lalai dari shalat wushtha, yaitu shalat ashar. Mudah-mudahan Allah 
memenuhi rumah dan kubur-kubur mereka dengan api neraka.” (Shahih: 
Mukhtashar Muslim no: 217 dan Muslim I: 437 no: 205 dan 627). 

6. D1ANJURKAN MENGERJAKAN SHALAT ZHUHUR PADA 
AWAL WAKTU KETIKA SUHU PANAS DALAM KEADAAN 
NORMAL 

. / /* ✓ £ # ) s s s s s s 

* 0 + t. ^' 4 . , ^ ® I. I. \S * -Ti K. * •"f. . . o ^ 0 4^ 0 ^ 


til OK' 5 A- J/A 

Darijabir bin Samrah ia berkata."Adalah Nabi ^ biasa mengerjakan 


Kitab ash'Shalah Iff 139 



shalat zhuhur apabila, matahari (barn) bergeserkebarat.” (Shahih: IrwaulGhalil 
no: 254 dan Muslim I: 432 no: 618). 


7. DIANJURKAN SHALAT ZHUHUR PADA WAKTU DIN GIN 
KETIKA SUHU PANAS MEMUNCAK 


j>^\ lil : Jli *|j§ <Dl J 01 5 y'j* ^ i j& 


S' V* S’ o.o *' U i, . » • 

gf o* »•*V 


Dari Abu Hurairah 4® bahwa Rasulullah bersabda. "Apabila suhu panas 
mencapai titik maksimum, maka carilah waktu dingin untuk shalat (zhuhur); 
karena sesungguhnya tingginya suhu panas berasal dari hembusan (api) Jahannam. ” 
(Muttafaqun 'alaih: Muslim I: 430 no: 615 dan ini lafadznya, Fathul Bari II: 
15 no: 533. 'Aunul Ma'bud II: 75 no: 398, Tirmidzi I: 105 no:107, Nasa'i I: 
248 dan Ibnu Majah I: 222 no: 677) 


8. DIANJURKAN SHALAT 'ASHAR DIAWAL WAKTU 


UiSji ,>11)1 j jj. oir * «iil J>j di :4s. > 


Dari Anas bahwa Rasulullah biasa mengerjakan shalat ashar di waktu 
matahari masih tinggi lagi terang di mana seseorangyangpergi ke perkampungan 
Awali, dia akan sampai di sana ketika matahari masih tinggi. (Muttafaqun 'alaih: 
Fathul Bari II: 28 no: 550. Muslim I: 433 no: 621, 'Aunul Ma'bud II: 77 no: 
400, an-Nasa’i I: 252 dan Ibnu Majah I: 223 no: 682). 


9. DOS A ORANG YANG MENINGGALKAN SHALAT ASHAR 


✓ ^ o x 0 j ^ ^ :S / / s ' o J ' * £ As / / J o ✓ 

LJlS" ^ yiu I aJJI J j j 

✓ ✓ s’ s’ 


Dari Ibnu Umar ti&>, bahwa Rasulullah ^g bersabda: "Orang yang tidak 
mengerjakan shalat ashar adalah seperti yang dikurangi (anggota) keluarganya 
dan harta bendanya. ” (Muttafaqun 'alaih: Muslim 1:435 no: 626, Fathul Bari 


140 HH al-Wajiz; F iqh Sunnah 


II: 30 no:552. 'Aunul Ma'bud II: 84 no: 410. Tirmidzi I: 113 no: 175, Nasa'i 
1:238). 


.<dU*P JaO- JJ a£ li py I JlS v|j| Ot jJ 


Dari Buraidah bahwa Nabi H bersabda "Barangsiapa, meninggalkan 
shdat ashar, makagugurlah seluruh amalannya." (Shahih: Shahih Nasa'i no: 
497 Fathul Bari II: 31 no: 553, dan Nasa'i I: 236). 


10. DOSA ORANG YANG MENGAKHIRKAN SHALAT ASHAR 
SAMPAIMATAHARIMENGUNING 


o % A 


tdJdj I(Jl5 

*/% y lost fsi J>. Liy 


*>05 VI li-i 01 


Dari Anas 4fe, ia berkata, Saya mendengar Rasulullah bersabda, ”ltu 
adalah shalat orang munafik, ia duduk-duduk, dan mengamati matahari hingga 
apabila matahari berada di antara dua ujung tanduk syaitan. la mengerjakannya 
ernpat raka’at dengan cepat, ddakmenyebut (noma) Allah kecuali sedikit. ” (Shahih: 
Shahih Abu Daud no: 399, Muslim XXI: 434 no: 622 dan lafadz ini baginya. 
’Aunul Ma'bud II: 83 no: 409, Tirmidzi I: 107 no. 160, dan Nasa'i I: 254). 

11. DIANJURKAN MENYEGERAKAN SHALAT MAGHRIB DAN 
DIBENCIMENGAKHIRKANNYA 


•jfcjH J* jl y, Jtjf ip Ol^fc 

^ / I o ^ * A'2*'fOt.s 


"Dari Uqbah bin Amir bahwa Nabi ^ bersabda, “Senantiasa umatku 
berada dalam kebaikan atau dalam keadaan fitrah, selama mereka tidak 
mengakhirkan shalat maghrib hingga bintang bertaburan.” (Hasan Shahih: 
Shahih Abu Daud no: 403 dan 'Aunul Ma'bud II: 87 no. 414). 


Kitab ash-Shalah 


141 






ISi ytUi OUT* a]—S i jt &$se> f Cd if' 

/- ✓ ** ' ^ 

0 0 / ^ ^ e jj 

. c r >b?*J>iJlj O ji jJj ^JLjiJl CU>^P 


Dari Salamah bin al-Akwa ' ba/uaa Rasulullah % biasa shalat maghrib 
bila matahari (baru) terbenam dan tertutup oleh tabir gelap. ” (Muttafaqun 'alaih: 
Muslim I: 441 no: 636. Tirmidzi I: 108 no: 164 Fathul Bari II: 41 no: 561 
tanpa lafadz “Bila matahari (baru) terbenam” 'Aunul Ma'bud II: 87 no: 413 
dengan lafadz semakna dan Ibnu Majah I: 225 no: 688 dengan lafadz 
semakna). 


12. DIANJURKAN MENGAKHIRKAN SHALAT ISYA SELAMA 
TIDAK SULIT 

JZ >-j cJlSi a!*Ip LJ*o LS xs- sllS oii ^—Si j*ipi: cJii aOOIp ^p 

>LS >i Jlp ji-i 0?S/y 4^^ Aji : Jui c c~U*l~ii Jil fli 


Dari Aisyah ia berkata: "Pada suatu malam Nabi M melewatkan shalat 
isya hingga mayoritas (waktu) malam telah lewat dan sampai jamaah di masjid 
pada tidur. Kemudian Beliau keluar (dari rumahnya), lalu shalat (di masjid). 
LAu Beliau bersabda, “Sesungguhnya, andaikata aku tidak khawatirmemberatkan 
umatku inilah waktu shalat isya (yangafdhal).” (Shahih: Mukhtashar Muslim 
no:223 dan Muslim I: 442 no: 219 dan 638). 


13. DIBENCI TIDUR SEBELUM SHALAT ISYA’ DAN BERCAKAP-CAKAP 
SESUDAHNYAKECUAHMENGANDLINGMASHLAHAT 

cJ^^S j f-CisjJi JJj ^^ISi $jj| aIjS j oi *jji (_^S ^jP 

. i_& J-JU 


“Dari Abu Barzah adalah Rasulullah % membenci tidur sebelum shalat 
isya dan ngobrol sesudahnya.” (Muttafaqun 'alaih: Fathul Bari II: 49 no: 568, 
Muslim 1:447 no:237/647. 'Aunul Ma'bud II: 69 no: 394 danNasa'i I: 246) 


4 JLC 7 jllSi jlT Jp- Alls oii $H$ ^^i U JaOi i : Jli 4 ^> <jA )i 


142 HI al-Wajiz; Fiqh Sunnah 


p ijiij ‘J P i3 ju iuJ 

. j*J^isLdl t3« ajCs J5 IjJl 


Dari Anas d&» katanya: "Pada suatu malam kamt pemah menunggu Nabi 
-H hingga sampai separuh malam lalu Beliau datang kemudian shalat mengimami 
kami, setelah itu Rasulullah berkhutbah (di hadapan) kami. “Ketahuilah 
sesungguhnya orang-orang sudah shalat lalu tidur dan sesungguhnya kalian 
senantiasa dalam shalat selama kalian menunggu (pelaksanaan) shalat (jama!ah)! ” 
(Muttafaqun 'alaih: Fathul Bari II: 73. no: 600, dan ini lafadz baginya, Mus¬ 
lim I: 443 no:640 danNasa’i I: 268). 


14. DIAJURKAN SHALAT SHUBUH DI AWAL WAKTU 


s- o A ° ' o'' 9 A ^ ^ 

(JA-* jA^-Oq IcI—SlS Lg-ZP Aiil j ao«jLp ^p 

/ ^ ^ ** 

uif cJl a jC? <3-Jl 


^ A>-t V ojCail 


Dari Aisyah ia berkata, “Adakah para wanita mukminah menghadiri 
shalat (jama’ah) shubuh bersama Rasulullah berselubung dengan selimutnya, 
kemudian mereka kembali ke rumah mereka (masing-masing) ketika selesai 
mengerjakan shalat (shubuh), tak seorang lelaki pun mengenal mereka karena 
(suasanamasih) gelap.’’ (Muttafaqun 'alaih: Fathul Bari' I: 54 no: 578, Mus¬ 
lim I: 445 no: 645, 'Aunul Ma'bud II: 91 no: 419, Nasa'I I: 271, Tirmidzi 
1:103 no: 153, Ibnu Majah I: 220 no: 669). 


15. KAPAN SESEORANG D1ANGGAP MAS1H MENDAPATKAN 
WAKTU SHALAT? 


/ ? Q S 


JJ j 23j.il ^ : Jli $|§ dlil j ji a jij* jp 

j! J-a j+olx}\ (S 'j 23 3l 2ij.il Aia jl 


Kitab ash-Shalah fQ§ 143 





Dari Abi Hurairah 4b bahwa Rasulullah M bersabda, "Barangsiapa yang 
mendapatkan satu rakaat dari shalat shubuh sebelum terbitnya matahari maka 
sesungguhnya dia telah mendapatkan shalat shubuh dan barangsiapa yang 
mendapatkan satu rakaat dari shalat ashar sebelum terbenamnya matahari, maka 
sungguh ia telah mendapatkan shalat ashar.’’ (Muttafaqun 'alaih: Fathul Bari I: 
56 no:579, Muslim I: 424 no:608, dan Nasa’i 1:273 dengan redaksi yang 
semakna) 

Ketetapan ini bukan khusus untuk shalat shubuh dan ashar, namun 
berlaku untuk setiap shalat. 


Jdai ^IJl Jj*' - J ® ji^ pjt' 

. “ /■ 

✓ X ^ ' 0 c 

. 0 '%*2LS\ iijil 


Dari Abu Hurairah 4b beliau Rasulullah $£ bersabda. “Barangsiapa yang 
mendapatkan satu raka!at dari shalat (apapun), berarti ia mendapatkan shalat 
itu.” (Muttafaqun 'alaih: Fathul Bari 1:57 no: 580, Muslim I: 423 no: 607, 
'AunulMa'budIII: 471no: 1108,Tirmidzill: 19no: 523 danNasa'iI: 274). 


16. SHALAT YANG TERLUPAKAN 


^ IS ✓ / ^ /■ O ^ ^ SOS 

jliSo 1 $Ip {j* 


4&I Jli : 

.L*^5o \i\ IfcbiJ 0) 


Dari Anas 4b bahwa Rasulullah $$ bersabda, “Barangsiapa yang lupa dari 
shalatnya atau tertidur darinya, maka kaffarahnya ialah hendaknya ia mengerjakan 
ketika ingat.” (Shahih: Mukhtashar Muslim no:229 dan Muslim I: 477 no: 
315dan 684). 

17. APAKAHORANG YANG, SENGAJA MENINGGALKAN 
SHALAT HINGGA HABIS WAKTUNYA BOLEH 
MENGQADHA’NYA 

Dalam kitab al-Muhalla II: 235, Ibnu Hazm rahimahullah menulis 
sebagai berikut, "Sesungguhnya Allah Ta'ala, mengalokasikan waktu tertentu 
untuk shalat fardhu yang diapit oleh waktu permulaan dan waktu 


144 §§f al'Wajiz; Fiqh Sunnah 


penghabisan. Shalat dikerjakan dalam kesempatan yang sudah tertentu dan 
akan batal bila dilaksanakan dalam waktu tertentu yang lain. Oleh sebab 
itu, tiada perbedaan berarti antara orang yang mengerjakan shalat sebelum 
masuk waktunya dengan orang lain yang sesudah habis waktunya; karena 
kedua orang termaksud mengerjakannya di luar waktu yang sebenamya. Lain 
dari itu, bahwasanya, mengqadha' shalat adalah kewajiban dari syara', 
sedangkan syara' tidak boleh ditentukan oleh selain Allah Ta'ala melalui 
lisan RasuLNya Andai kata qadha' shalat harus dilakukan oleh orang 
yang meninggalkan shalat dengan sengaja hingga habis waktunya, niscaya 
Allah Ta'ala dan RasuLNya ^ tidak akan lupa mensyariatkannya dan tidak 
mungkin lalai darinya, dan mustahil Allah dan RasuLNya sengaja 
menyulitkan kita dengan tidak menerangkannya. Padahal Allah berfirman: 

tdJbj o\S~ L»j 

“Dan ddaklah Rabbmu itu lupa. ” (Maryam: 64) 


Dan semua ibadah yang tidak didukung dengan argumentasi dari ah 
Qur'an dan sunnah yang shahih, maka bathil hukumnya. Selesai. 

18. WAKTU-WAKTU YANG TERLARANG MENGERJAKAN 
SHALAT PADANYA 


fi A . / / / 


* s s s s 


tot tl J 


J^ U-jlf fa Oir y jf cM 'J& 

✓ / /■ 

y , * m s * y ° ti i ~ t« it ** «i - / •" ' 

J —& Aw aJ ' f yt Qir j ^ y 

•'“r <*•' ■*•??( -* 8 i, 

• < ~r l j-*-* 


“Dari Uqbah bin Amir ia berkata, "A da tiga waktu yang Rasulullah jg 
melarang kita shalat dan menguburjanazah kita padanya: (Pertama) ketikamatahari 
sedang terbit hingga benar-benar tampak, (kedua) ketika matahari pas berada di 
tengah sampai bergeser (he arah barat), dan (ketiga) pada waktu matahari condong 
menjelang terbenam hingga terbenam.” (Shahih: Shahih Ibnu Majah no: 1233, 
Muslim 1:568 no:831, ’Aunul Ma'bud VIII: 481 no:3176, Tirmidzi II: 247 
no: 1035 Nasa’i I: 275, Ibnu Majah I: 486 no:1519). 


Kitab ash-Shalah §|| 145 


Nabi M pemah menjelaskan Mat (alasan) dilarangnya kita shalat pada 
waktU'waktu tersebut dengan sabdanya kepada Amr bin Abasah 4k,: 


yr; J*. J*- jp °jJ\ p 'VC* 


1 j jUSCil I 4 J OiL ^-j oUa-O* y jS yrf Oif- 

* ~ " 

.0 oi „ *,?. I, ' 6- ». . ^ ^ ' -Ci s II "• r 

yp —'u yaJ' y£o~J y^ 1- ojyOa>«-* o^waJi Ob 

o^Ca—3i OU JU» *yiJl J?f ^ jUpr y*c~J Oil—-s- OU o'iCa—Jl 

x ** * x ^ 

✓ /- 0 ✓ - / 0 ^ . 

> o ^ i/ , #, ^0 fi./o "tl''!'' - ^ 0 " *• ^ ^ 

<_Jyu y>- 0 OW 2 -31 yP 0 0-iyg-*~» 

^ ^ \' \ * * o * . * ' , ,j 0/ o J-O ^ ^ o-' ° £ i ^ ?t • > • tf. I, 

. jLaSJt LgJ 0^*t~o Jl£U?- j OUs^O- y y yj uyJ '-g_>U9 ^y^o-OJ 1 


“Shalat skubuhlah, kemudian janganlah kamu shalat (lagi), sampaimatahari 
terbit dan meninggi, karena sesungguhnya matahari itu ketika terbit, ia terbit di 
antara dua tanduk syaitan, dan ketika itu kaum kuffar sujud kepadanya. Kemudian 
shalatlah, karena sesungguhnya shalat yang disaksikan dan dihadiri (para malaikat) 
sampai bayangan tombakpas dengan tombaknya (tegak lurus), kemudian (pada 
saat itu) janganlah kamu shalat. karena sesunggahnya ketika itu (api) Jnhannam 
sedang dinyalakan. Apabila matahari telah tergelincir, maka shalatlah, karena shalat 
(ketika itu) disaksikan dan dihadiri (para malaikat) hingga kamu shalat ’ashar. 
Kemudian, janganlah kamu shalat sebelum matahari terbenam karena 
sesungguhnya ia terbenam di antara, dua tanduk syaitan dan pada ivaktu itu 
kaum kuffar sedang bersujud kepadanya." (Shahih: al-Misykah no: 1042 dan 
Muslim I: 570 no: 832). 

19. DIKECUALIAN DARI LARANGAN INI SATU WAKTU 
TERTENTU DAN SATU TEMPAT TERTENTU. 


. . ^ / . . o ^ # s f 

** * ** * r, 0 ^ \* 


>r. !*'>*: ^ >* ,• * "°f 

AJ i^oS U y-v2J yid y tijAi Ob p-> $*£ O* CT^- J’ 

' e l u ' * * \U I^Ml "" \^- I * I * o*6 k 


146 H§ abWajiz; F iqh Sunnah 


“Tidaklah seseorang mandi pada harijum'at, lalu bersuci dengan sungguh - 
sungguh, memakai minyak atau wangi-wangian di rumahnya, kemudian keluar 
(dari rumahnya menuju masjid) dan dia tidak memisahkan di antara dm orang 
(yang duduk), kemudian shalat semampunya, lalu dia diam kedka khathib (Imam) 
berkhutbah, melainkan pasti diampuni dosa-dosanya yang dilakukan antaraJum'at 
itu dengan Jum'at berikutnya." (Shahih: at-Targhib no: 689 dan Fathul Bari II: 
370 no: 883). 

Orang tersebut dianjurkan menunaikan shalat sunnah semampunya dan 
tiada yang menghalanginya kecuali pada waktu datangnya khathib. Oleh 
karena itu, bukan hanya satu orang dari kalangan ulama' salaf di antara mereka 
ialah Umar bin Khaththab radhiyallau 'anhu dan diikuti oleh Imam Ahmad 
bin Hanbal yang mengatakan 'Datangnya khatib melarang kita mengerjakan 
shalat, sedangkan khutbahnya melarang (jama'ah) berbicara." Jadi, mereka 
menjadikan datangnya khathib sebagai pencegah dari mengerjakan shalat, 
dan bukan pertengahan siang (yang mereka jadikan sebagai pencegahan). 

Adapun yang dimaksud satu tempat tertentu, ialah Mekkah. Semoga 
Allah Ta'ala menambah kemuliaan dan keagungan kepadanya karena itu 
tidak dibenci di sana pada waktu-waktu terlarang ini berdasarkan sabda Nabi 

M: 




■J& j' 


Wahai Bani Abdi M anaf janganlah kalian melarang seseorang thauiaf di 
Baitullah ini dan shalat kapan saja, baik malam ataupun siang. ” (Shahih: Shahih 
IbnuMajahno: 1036. Ibnu Majah I: 398 no: 1254. Tirmidzill: 178 no: 869. 
danNasa’i V: 223). 


Shalat yang terlarang dilaksanakannya pada waktu-waktu ini ialah shalat 
sunnah mutlaq, yang dilakukan tanpa sebab. Karenanya pada waktu-waktu 
terlarang ini, boleh mengqadha’ shalat yang terlupakan, baik shalat fardhu 
maupun sunnah berdasarkan sabda Nabi gg: 


Kitab ash-Shalah §|| 147 







Barangsiapa yang lupa shalat, maka hendaklah ia shalat di waktu ingat; 
tiada kaffarah, melainkan itu. (Muttafaqun ‘alaih: Fathul Bari II: 70 no: 597, 
Muslim I: 477 no: 684, ‘Aunul Ma’bud II: 113 no.: 438 dan yang 
meriwayatkan tanpa lafadz, “LAA KAFFAARATA LAHAA ILAA 
DZAALIKA”, Nasa'i I: 293, Tirmidzi 1:114 no: 187 dan Ibnu Majah 1:227 
no: 696) 


Sebagaimana juga boleh shalat sehabis wudhu 1 pada waktu kapan saja, 
karena hadits Abu Hurairah 

Jjf *& V' i!? JsU Jii M of 

✓ ✓ ^ o $ ' ^ ' 9 s s ' o ° 9 ^ 

^(jii ijti ^ cj -cU-p 

/ ✓ ✓✓*'’ 

jf J3 ^ ^ cj Gj& P Jf ^ ^ 

* * ' M 

. c _ 5 JU<sd ji j 


Bahwa Nabi M bersabda kepada Bilal seusai shalat shubuh, “Ya, Bilal, 
jelaskan kepadaku yang paling engkau cintai dalam Islam. Karena aku telah 
mendengar suara hentakan kedua sandalmu di hadapanku di syurga! "Jawabnya, 
“Aku tidak mengamalkan sesuatu amalan yang paling menjadi harapan bagiku, 
(kecuali) bahwa Aku tidak bersuci dengan sempuma baik di waktu malam maupun 
siang, melainkan sehabis bersuci tersebut aku pasti shalat semampuku.’’ 
(Muttafaqun ‘alaih: Fathul Bari III: 34 no: 1149 dan Muslim IV: 1910 no: 
2458). 

Pada waktu waktu terlarang ini, boleh juga mengerjakan shalat 
tahiyyatul masjid karena ada sabda Nabi: 


.jss-j w 


“A pabila seseorangdi antara kamu masuk ke dalam masjid, makajanganlah 
ia duduk sebelum shalat dua raka'at.” (Muttafaqun ‘alaih: Fatthul Bari III: 48 
no: 1163, Muslim I: 495 no: 714, Aunul Ma'bud II: 133 no: 463, Tirmidzi I: 


148 


| aUWajiz; Fiqh Sunnah 


198, no. 315, Ibnu Majah I: 324 no: 1013. Dan Nasa'i II: 53) 


20. DILARANG SHALAT SUNNAH SESUDAH TERBITNYA 
FAJAR DAN SEBELUM SHALAT SHUBUH 


O o,. ✓ 0 ^ O 1 x s xf s s J f O O — t . .. «" •** * o. »0 ✓ . s s O s 

Aaj W?l blj y*s- lj : Jli y>s- y> jL-o ^ 
ca*)L^l oAa L*Lp ^^ Aiii Jc)[ cjC-ob 

.^jkk vi jkiii ik i^k/v jb'k.ii ^:jul 


4 0, »0 


“Dari Yasar, bekas budak Ibnu Umar ia berkata, "Ibnu Umar pemah 
melihatku shalat (sunnah) setelah terbitnya fajar, lain ia berkata: Ya, Yasar, 
sesungguhnya Rasulullah ^ pemah keluar menemui kami ketika kami 
mengerjakan shalat ini, lalu Beliau bersabda, 'Hendaklah orang yang hadir di 
antara kamu menyampaikan kepada yaig tidak hadir di antara kamu. Janganlah 
kamu shalat (sunnah) setelah terbitnya fajar, kecualiduarakaat (sunnatul fajri) 
(Shahih: Shahihul Jami'us Shaghir no: 5353, 'Aunul Ma'bud IV: 158 no: 
1264 dan Timiidzi meriwayatkannya dengan ringkas, "LAA SHALAATA 
BA'DAL FAJRI ILLAA SAJDATAIN (Tiada shalat sesudah fajar, kecuali 
dua raka'at (sunnatul Fajar), I: 262 no: 417). 

21. DILARANG SHALAT SUNNAH BILA IQAMAH 
DIKUMANDANGKAN 


^10*50? *Ai o*>Ci2_51 


s ** / ** ✓ 


Dari Abu Hurairah bahwa Nabi ^ bersabda “Apabila iqamah sudah 
dikumandangkan, maka sama sekali tiada shalat kecuali shalat wajib. ” (Shahih 
Ibnu Majah no:945, Muslim 1:493 no:710, Tirmidzi 1:264 no:419, 'Aunul 
Ma'bud IV:142 no: 1252. Nasa'i II: 116. dan Ibnu Majah I: 364 no; 1151). 

22. TEMPAT-TEMPAT YANG KITA DILARANG SHALAT 
PADANYA 

^ ' 0 f , - | s' J p , r ( „ .J k I 0 ^ , f i 0 ^ 0 £ 0 s 

f.LJ y\ i ‘.Jli jl 4 esS> o yjA \ 

S S S S ✓ ** X 

Kitab ash-Shalah III I 149 




^ (Jl c~U-lj s-~ p jSh ^j* 4 ^^ y c.. >)?p( 

.0_^J]I ^ JV^-J ji^“t (_Ji C-L-jlj lwb>s^»j 1 J yL 


Dari Abu Hurairah *^> bahwa Rasulullah Sjg; bersabda. "Aku diberi kelebihan 
atas Nabi'Nabi (sebelumku) dengan enam perkara: (pertama) aku diberi kata- 
kata yang sedikit namun padat maknanya, (kedua) aku diberi kemenangan berupa 
rasa takut pada diri musuh, (ketiga) telah dihalalkan untukku rampasan perang, 
(keempat) bumi dijadikan sebagai pembersih dan tempat sujud untukku dan 
(kelima) aku diutus kepada segenap umat manusia dan sebagai penutup para 
Nabi.” (Shahih: Mukhtashar Muslim no:257 dan Muslim I: 371 no: 523). 


Maka bumi ini secara keseluruhan adalah tempat sujud, kecuali beberapa 
daerah yang dikecualikan dalam beberapa hadits ini: 


0 ^ 1 J Jl Jls All Sy j : Jli _'' aUI ~Lp 

✓ /• 

0 | y ?f A* • ^ . A O i O ^ # © ✓ 4 . . . * I y ^ Os 

j*^jLJI jI jjlS j«3sJLa jlS jjj* jl j y\ '.jya yj 

S S y # s 

0 S Q * S O* 2 S S S ' / 0 ^ &S ' ' ' ^ S S S O s' 

y- p_S^Lgil ^>\ -brll^ j j*a 5I V' c 

.dili 


Darijundub bin Abdullah al-Bajali, ia berkata: Aku mendengar Rasulullah 
lima hari sebelum wafatnya, bersabda "Ketahuilah sesungguhnya umat-umat 
sebelum kamu biasa menjadikan kuburan para nabinya dan orang-orangshalihnya 
sebagai tempat sujud; ketahuilah, janganlah kamu menjadikan kubur-kubur itu, 
sebngai tempat sujud, karena sesungguhnya aku mencegah kalian dari berbuat 
yang demikian itu.” (Shahih: Irwa-ul Ghalil no: 286, dan Muslim 1:377 
no:532). 


VJ iAi li i<r yjs\ : g it SA'j Ju :JV5 'isA t y. ‘J 'j. 

S s s s / 


Dari Abu Sa’id al-Khudri bahwa Rasulullah 


bersabda: “Seluruh bumi 


150 fH al-Wajiz; Fiqh Sunnah 


adalah tempat sujud, kecuali pekuburan dan kamar mandi." (Shahih: Shahih 
Ibnu Majah no: 606, Aunul Ma'bud II: 158 no: 488, Ibnu Majah I: 246 no: 
745, Tirmidzi I: 199 no: 316). 


: Jlii iJ j\Z> <j <asl J: JlS 

''S' ' ' ' t , - - 

J&. Lr 4 <j ^ pj* J~-J ^ '4 J V J^V' ^V 

. 55 ^ 


Dari al-Bara’ bin Azib bahwa Rasulullah pemah ditanya perihal shalat di 
tempat menderumnya unta, maka Beliau menjawab, “Janganlah kamu shalat di 
tempat menderumnya unta, karena sesungguhnya ia termasuk syaitan. ” Dan, 
Beliau ditanya tentang shalat di kandang kambing maka jawab Beliau “Shalatlah 
di dalamnya karena sesungguhnya ia mengandung barakah. ” (Shahih: Shahihul 
Jami'us Shaghir no: 7351 dan 'Aunul Ma'bud II: 159 no: 489) 


BAB ADZAN 


1. HUKUM ADZAN 


Adzan ialah pemberitahuan tentang masuknya waktu shalat dengan 
lafadz tertentu (Fiqhus Sunnah 1:94), dan hukumnya wajib. 


0 * % 


03jli cj 


** y S 


Dari Malik bin al-Huwairits bahwa Nabi bersabda, "A pabila (waktu) 
shalat tiba, maka hendaklah salah seorang di antara kamu, mengumandangkan 
adzan untuk kamu dan hendaklah yang paling tua di antara kamu yang menjadi 
imam kamu!" (Muttafaqun ‘alaih: Fathul Bari II: 111 no: 631 dan Muslim I: 
465 no: 674). 


Rasulullah telah memerintahkan Malik bin abHuwairits menguman- 
dangkan adzan dan sudah kita ma’lumi bahwa sebuah perintah nilainya untuk 
mewajibkan. 


Kitab ash-Shalah 


151 





^ J J o S 0 V" ^ Q ~ t x' \ ^ , O' jTj Kj £ £ » ^ f t . /to/ 

"*! ^ L 5 ^—" 0 » :< 4fe& ^p 

.^0 >! m £LJ jj Olj J4 Ip LaT libf ^ ou t>£ 


Dari Anas bahwa Nabi $$ apabila memerangi suatu kaum bersama kami, 
Beliau tidak terns menyerang bersama kami hingga shubuh, dan memperhatikan 
jika beliau mendengar suara adzan maka Beliau menahan diri dari menyerang 
mereka, dan jika tidak mendengar adzan maka Beliau terns menyerbu mereka. 
(Muttafaqun ‘alaih: Fathul Bari II: 89 no: 610 dan ini lafadznya, dan Muslim 
I: 288 no: 382 sema’na). 

2. KEUTAMAAN ADZAN 


fji li&f jl d\4& 


.^03' 

/ ••/ 

Dari Mu'awiyah<&> bahwa Nabiige bersabda, “Sesungguhnya para muadzin 
adalah orang yang paling panjang lehemya pada hari kiamat. ” (Shahih: Shahihul 
Jami’us Shaghir no: 6645 dan Muslim I: 290 no: 387). 

-yh °" i °i ' 0 41 U ° th ° t ii » - 

(JpjXoj y) Xs- ^ aDi Xs- ^ yl Xs- ^jS- 

* “ / / / X / / 

^ ?« -* I \ , - °'*(l l ''f • f ' 'O f f 0 s' £ S’ ?. 

iiljl ^_yl) 4 j Jli LI jl o 4jI 4^1 

/ / / " // 

jli ojC/j-5 V-j cJiti jJbolT jl iUop j cJS" bla AjoGl j lSk)\ 

^ VJ lrl[ Si j ^ o> ill*' Sf $ AlaSli 

aUI (J( A-*LjJl aJ JLgJj *yi 


Dari Abdurrahman bin Abdillah bin Abdurrahman bin Abi Sha’sha’ah ah 
Anshari al-Mazini dari bapaknya, bahwa dia mengkhabarkan kepadanya bahwa 
Abu Sa’id al-khudri berkata kepadanya (yaitu Abdullah), “Sesungguhnya aku 
melihatmu senang kepada kawanan kambingdan (hidup di) tengah padang pasir. 
Oleh karena itu, apabila kamu berada di tengah-tengah kawanan kambingmu 
atau di kampungmu, lalu kamu adzan untuk shalat, maka keraskanlah suaramu, 


152 


| al-Wajiz; F iqh Sunnah 



ka-rem sesungguhnya tidak mendengar kerasnya suara muadzin, baikjin, manusia 
dan sesuatu apapun, melainkan mereka ahm menjadi saksi baginya pada hari 
kiamat. Abu Sa’id berkata, “Aku mendengar riwayat ini dari Rasulullah igg. ” 
(Sahih: Shahih Nasa’i no: 625, Fathul Bari II: 87 no: 609 dan Nasa’i II: 12.) 

3. SIFATADZAN 


H JJlJill: Jli ^j olp J, Xj J, 43i XX Vp 

** * a - '' 


U1 J J 5 ' J jCai-Jl O^lJj IjlT <J 


Oy- y > / / / 1* J ^ ^ 

•A^plj . Jli yjiX iX (jj 01 jdasA jL y Jp ji-j ,^J\j 
. Jli oVCaJl Ji AJ °jXX C-ii : Jls £-^2 j" Xj Jli ^^Jyljl ^1 


<.Jk\ aL 1 ^Tl <dll J^i; : Jli . J, oiii ?diJi J^ JJtlJ 

of vi Ji v of iLi vi 4 v of o^if c^rf ilii Jrf & 

1 * 5 ^ o*>C 2 —)l Jp c4Jl Jj^.j la^J^ 01 o^-if <Ul JJ»j lOJOxi 

^ c ^r3"f 4^' <Ul C£- viii Jp ^ Jp co^Cajl Jp 

<I-Jl :«*>CUJi cJjl lit J^i; : Jli XX > J^-fxJl JJ Jli .il)| VI 
cr" 4 ^’ iHJcy of *4^' Vi Ji v of o^f t^irf ilii JH 
4^f a oVCaii O^li Ji oOCaJl oJli 05 ?-Vlill (Ji J- coVCail Jp 

yy ^ ^ y' 

\" *i° ''“ f • MZ, * , l« * ' * tA * »+*($*'•',' %* * ' - .Of.* 

• M AUi J j**j c~Jl o>*-v>l ills Jli <Ul VI Jl V JTl <111 
yf J 01 j>- \S jJJl oXa 01 4»l J J-j Jlii cjj 

^ y y y 

/ ^ ^ ^ ^ 0 / / y S S S 

.OJJjj 05 Jj (_^l J_j-« JVj 0154 




Dari Abdullah bin laid bin Abdi Rabbih, ia berkata: Tatkala Rasulullah & 
teWi mengambil keputusan hendak memukul naqus (lonceng), namun sebenamya 


Kitab ash'Shalah jjjj 153 


Beliau tidak suka karena menyerupai kaum Nashara, maka pada ivaktu tidur 
malam aku bermimpi ada yangmengelilingiku, seorang laki-laki mengenakan dua 
pakaian hijau memegang lonceng lalu aku bertanya kepadanya, “Wahai hamba 
Allah, apakah engkau menjual lonceng itu?” Jawabnya, “Apa yang akan kamu 
perbuat dengan lonceng ini?" Maka sayajawab, “Dengannya aku mengajak (or- 
ang'Orang) untuk shalat (jama’ah).” Kemudian lakidaki itu bertanya, “Maukah 
aku tunjukkan kepadamu sesuatu yang lebih baik daripada itu?” Sayajawab, 
“Ya, tentu” Kata lakidaki itu, “Ucapkanlah: ALLAAHU AKBAR ALLAAHU 
AKBAR. ALLAAHU AKBAR ALLAAHU AKBAR, ASYHADU ALLAA 
ILAAHA 1LLALLAAH ASYHADU ALLAA ILAAHA ILLALLAAH, 
ASYHADU ANNA MUHAMMADAR RASULULLAAH ASYHADU 
ANNAMUHAMMADAR RASULUL-LAAH, HAYYA ‘ALASHSHALAAH 
HAYYA ALASHSHALAAH, HAYYA ALAL FALAAH HAYYA ALAL 
FALAAH, ALLAAHU AKBAR ALLAAHU AKBAR, LAA ILAAHA 
ILLALLAAH. (Allah Maha Besar. Allah M aha Besar, Allah Maha Besar. Allah 
Maha Besar. Aku bersaksi bahwa tiada llah (yangpatut diibadahi) kecuali Allah, 
Aku bersaksi bahwa tiada llah (yangpatut diibadahi) kecuali Allah, Aku bersaksi 
bahwa Muhammad adalah Rasul Allah, Aku bersaksi bahwa Muhammad adalah 
Rasul Allah. Mari mengerjakan shalat (berjama’ah), mari mengerjakan shalat 
( berjama’ah). Mari menuju kemenangan, mari menuju kemenangan, Allah Maha 
Besar. Allah Maha Besar, tiada llah (yangpatut diibadahi) selain Allah." 

Abdullah bin Zaid melanjutkan ceritanya: Kemudian ia mundur tidak 
seberapa jauh, lalu berkata lagi, “Kemudian apabila engkau akan memulai 
mendirikan shalat, ucapkanlah ALLAAHU AKBAR ALLAAHU AKBAR, 
ASYHADU ALLAA ILAAHA ILLALLAAH, ASYHADU ANNA 
MUHAMMADAR RASULULLAAH, HAYYA ALASHSHALAAH, 
HAYYA ALAL FALAAH, QADQAMATISH SHALAAH 
QADQAMATISH SHALAAH, ALLAAHU AKBAR ALLAAHU 
AKBAR, LAA ILAAHA ILLALLAAH. (Allah Maha Besar. Allah Maha 
Besar, aku bersaksi bahwa tiada llah (yang patut diibadahi) kecuali Allah, 
aku bersaksi bahwa Muhammad adalah Rasul Allah, mari mengerjakan shalat 
(berjama’ah), mari menuju kemenangan. Sesungguhnya shalat akan segera 
ditegakkan, sesungguhnya shalat akan segera ditegakkan. Allah Maha Besar, 


154 


al-Wajiz; Fiqh Sunnah 



Allah Maha Besar, tiada Ilah (yang layak diibadahi) kecuali Allah). 


Kata Abdullah bin Z aid lagi: Tatkala (waktu) shubuh tiba soya datang kepada 
Rasulullah $j$, lalu kukabarkan kepadanya mimpiku semalam itu. Kemudian 
Rasulullah bersabda, “Sesungguhnya mimpi ini adalah benar, insya Allah.” Lalu 
beliau menyuruh (kami) mengumandangkan adzan, maka Bilal bekas budak Abu 
Bakar mengumandangkan adzan dengan redaksi adzan itu"’ (Hasan Shahih: 
Shahih Abu Daud no:469, al-Fathur Rabbani III: 14 no: 244, Aunul Ma’bud 
II: 169 no: 495, Tirmidzi I: 122 no: 189 secara ringkas, dan Ibnu Majah I: 
232 no: 706) 

4. D1 ANJURKAN MUADZIN MENGUCAPKAN, DUA KALI 
TAKBIR DALAM SEKALINAFAS 


* * > 


y\ ilii : 03)11 1 31 jg 4*1 

A N! d\ v of ijif : ju p ’Jd dii ’pA iht : jj-k-f jui ,’jk\ 




Dari Umar bin Khatathab bahwa Rasulullah bersabda, “Apabila 
muadzin mengucapkan ALLAAHU AKBAR ALLAAHU AKBAR, kemudian 
muadzin mengucapkan, ASYHADU ALLAAILAAHAILLALLAAH, lalu ia 
mengucapkan (juga), ASYHADU ALLAA ILAAHA ILLALLAAH...., (Shahih: 
Shahih Abu Daud, no: 527, Muslim 1: 289 no: 385 dan Aunul Ma’bud 11: 
228 no: 523). 


Dalam hadits di atas terkandung isyarat yang jelas bahwa muadzin 
mengucapkan setiap dua takbir dalam sekali nafas, dan orang yang mendengar 
pun menjawabnya seperti itu. (Lihat Syarhu Muslim III: 79). 

5. DIANJURKAN MELAKUKAN TARJF 

Tarji’ ialah mengulangi bacaan syahadatain, dua kali pertama dengan 
suara pelan dan dua kali kedua dengan suara keras. (Lihat Syarhu Nawawi 
Muslim III: 81). 



/ /• o 


4JUt IxLk* 01 40 .I caUI Vi 4 V 01 40.1 aJUI VI 4 V 01 40-1 

/ ✓ / / 

4-Qi 4JU1 Vi 4 V 014-0i j 4 c 4^ lo-o-^*- 4 01 jl^oi 

j4 j ia 44 of 4M4-ji j144: of 4 of tin Vi 4 v of 


#14i ^Ti 4i tj?> Ji> *J- lJs sv4ii ^ c<iii 

.iiiviii v 


Dari Abu M ahdzurah &• bahiua Rasulullah ijje pemah mengajarmya adzan 
ini: ALLAAHU AKBAR ALLAAHU AKBAR. ASYHADU ALLAA 
1LAAHA ILLALLAAH ASYHADU ALLAA ILAAHA ILLALLAAH, 
ASYHADU ANNA MUHAMMADAR RASULULLAAH ASYHADU 
ANNA MUHAMMADAR RASULULLAAH, Kemudian beliau mengulangi 
dengan mengucapkan (lagi): ASYHADU ALLAA ILAAHA ILLALLAAH, 
ASYHADU ANNA MUHAMMADAR RASULULLAAH ASYHADU 
ANNA MUHAMMADAR RASULULLAAH, HAYYA ALASHSHALAAH 
HAYYA ALASHSHALAAH, HAYYA ALAL FALAAH HAYYA ALAL 
FALAAH, ALLAAHU AKBAR ALLAAHU AKBAR, LAA ILAAHA 
ILLALLAAH. (Shahih: Mukhtashar Muslim no: 191 dan Muslim I: 287 
no: 379) 


6. TASTWIIB 2 PADA ADZAN PERTAMA SHALAT SHUBUH 


;> £U\ Jp ^ : 01 iSfl 4 J£ 


* s ss % 


01 (^1 Jp 


at t3 jF' —^ £rt «*4ail ^ j^ a*4ail r-*>UJl ^4 


& S’ S * 






Dari Abu Mahdzurah ^ bahwa Nabi pemah mengajarinya adzan yang 
di dalamnya ada ucapan: HAYYA ‘ALAL FALAAH HAYYA ‘ALAL FALAAH, 
ASHSHALAATU KHAIRUN MINANNAUM ASH'SHALAATU 


2 Bacaan “ASHSHALAATU KHAIRUN MINANNAUM Shalat itu lebih baik daripada tidur” (pent.) 

156 j al-Wajiz; Fiqh Sunnah 



KHAIRUN MINANNAUM, pada azdan shubuh pertama, ALLAAHU AKBAR 
ALLAAHUAKBAR, LAA ILAAHAILLALLAAH. (Shahih: ShahihNasa’i 
no: 628 dan Nasa’i II: 7) 

Al-Amir ash-Shan’ani dalam kitab Subulus Salam 1:120 menulis bahwa 
Ibnu Ruslan berkata, “Tatswib hanya disyari’atkan pada adzan pertama pada 
waktu menjelang shubuh, karena adzan ini untuk membangunkan orang 
yang masih tidur nyenyak. Sedangkan adzan kedua adalah untuk 
memberitahu masuknya shalat shubuh dan mengajak kaum Muslimin untuk 
shalat jama’ah shubuh.” 

7. DIANJURKAN ADZAN PADA AWAL MASUKNYA WAKTU 
SHALAT DAN MENDAHULUKAN PADA WAKTU SHUBUH 
KHUSUSNYA. 


f C-Jlj 015”* ijli ® y*** y^ 


•G c* r r u! £ > ^ rn a js- 'fg V p 




Dari Jabir bin Samurah berkata, “Adalah Bilal biasa adzan dengan 
sempuma bila matahari bergeser ke barat, kemudian ia tidak mengumandangkan 
iqamah hingga Nabi keluar kepadanya, maka ketika Beliau telah keluar ia 
mengumandangkan iqamah ketika ia melihatnya. ” (Shahih: Shahih Abu Daud 
no: 503, al-Fathur Rabbani III: 35 no: 283 dan ini lafadz baginya, Muslim I: 
423 no: 606, Aunul Ma’bud II: 241 no: 533 sema’na). 3 


} * * s a 


Sk y* 0 ! :JU 

o A* s * $ a o. ^ ^ 

f 1 CH 1 Ur*- 


Dari Ibnu Umar t#>, bahwa Nabi ijg bersabda. “Sesungguhnya Bilal biasa 
adzan di waktu malam, maka hendaklah kamu makan dan minum hingga Ibnu 
Ummi Maktum mengumandangkan adzan." (Muttafaqun ‘alaih: Fathul Bari 
II: 104 no: 622 dan Muslim II: 768 no: 38 dan 1092.) 


3 Makna LAA YAKHRUMU ialah mengucapkan lafadz-lafadz adzan dengan sempuma tidak ada yang 
ketinggalan. Demikian menurut Imam Syaukani dalam NaUul Author II: 31. 


Kitab ash'Shalah ||| 


157 


Nabi iH sudah menerangkan hikmah didahulukannya adzan shubuh 
sebelum waktunya dengan sabdanya: 

jlL (js Uj jt <. Oijj AjU a y Otit V 

“Janganlah sekali-kali adzan Bilal mencegah salah seorang di antara kamu. 
dari sahumya, karena sesungguhnya ia m emberitahu -atau Beliau bersabda- ia 
berseru di waktu malam agar orang yang biasa bangun malam di antara kamu 
kembali pulang (ke rumahnya) dan untuk membangunkan orang yang sedang 
tidur nyenyak di antara kamu.” (Muttafaqun ‘alaih: Fathul Bari II: 103 no: 
621, Muslim II: 768 no: 1093 dan Aunul Ma’bud VI: 472 no: 2330). 

8. BACAAN KETIKA MENDENGAR ADZAN DAN IQ AMAH 

Dianjurkan bagi orang yang mendengar suara adzan dan iqamah agar 
mengucapkan seperti yang diucapkan muadzin: 


0 > *. 


Jlx Ji* IjJlit I Jli ^uil 01 4 %$£> 

* * I ° 

.Oij-Jt 

Dari Abu Sa’id bahwa Nabi M bersabda, Apabila kamu mendengar 
panggilan (adzan). Maka ucapkanlah seperti yang diucapkan muadzin!” 
(Muttafaqun ‘alaih: Fathul Bari II: 90 no: 611, Muslim 1:288 no: 383, ‘Aunul 
Ma’bud II: 224 no: 518, Tirmidzi 1:134 no: 208, Ibnu Majah I: 238 no: 720 
danNasa’i II: 23). 

aJ—I t OijiJl Jli lit $§| aUI J jLj Jli : Jli jj JIp 

X X X 

Jt V of : Jli p ^sTl &JI y\&\ ^Tj^I : Jlii ^Tl At ^sTl 

a!—I t J jL'j \xSJ* of l^if: Jli p $}\ vt J| V of xy\ Jli At VI 

X X X 

J y~ V I Jli ivCaJt Py y~ Jli y aJJI J twUi>*x 01 Xy\ : Jli 
j*J aUU V| oji Vj V Jli ^tAiJt p y- Jli y aJJIj VI ®ji Vj 


158 §|| al-Wajiz; Fiqh Sunnah 



. _ S' t -» A-f -* 11. * * I 


X O $ 0 s & 

.. *,u 


:Jli<L3l rjli^j JS\ <13! J?\ <13! :JU J^\ <13!^1 <13i :Jl5 


Dari Umar bin Khatthab *&> bahwa Rasulullah bersabda, "Apabila 
muadzin mengucapkan ALLAAHU AKBAR ALLAAHU AKBAR, lalu seorang 
di antara kamu mengucapkan (juga) ALLAAHU AKBAR ALLAH U AKBAR 
kemudian muadzin mengucapkan AYSHADU ALLAAILAAHA ILLALLAAH, ’ 
ia mengucapkan (juga), AYSHADU ALLAA ILAA HA ILLALLAAH” 
kemudian muadzin mengucapkan, ASYHADU ANNA M UHAMMADAR 
RASULULLAAH ia mengucapkan (juga) ‘ASYHADU ANNA 
MUHAMMADAR RASUULULLAH" kemudian muadzin mengucapkan 
“HAYYA ALASH SHALAAH" maka ia mengucapkan, LAA HAULAA 
WALAA QUWWATAILLAA BILLAAH (tiada daya dan upaya. kecuali dengan 
pertolongan Allah).” Kemudian muadzidzin mengucapkan “HAYYA ALAL 
FALAAH” ia mengucapkan, LAA HAULAA WALAA QUWWATA ILLAA 
BILLA” kemudian muadzin mengucapkan “ALLAAHU AKBAR ALLAAHU 
AKBAR” ia mengucapkan (juga) “ALLAAHU AKBAR ALLAAHU AKBAR” 
kemudian muadzin mengucapkan “LAA ILAAHA ILLALLAH” ia mengucapkan 
(juga) “LAA ILAAHA ILLALLAH” dari lubuk hatinya. maka pasti ia masuk 
syurga.” (Shahih: Shahih Abu Daud no: 527. Muslim I: 289 no: 385, dan 
‘Aunul Ma’bud. II: 228 no: 523.) 

Jadi, barangsiapa yang mengucapkan seperti apa yang di ucapkan 
muadzin, atau ketika mendengar baacaan hai’aiatain 4 ia mengucapkan “LAA 
HAULAA WALAA QUWWATA ILLAA BILLAH.” Atau memadukan 
antara hai’aiatain dengan hauqalah bacaan (LAA HAULA WALA 
QUWWATA ILLA BILLAH) maka insya Allah ia benar. 5 

Manakala muadzin selesai dari mengumandangkan adzan atau iqamah 
dan jama’ah yang mendengarkannya sudah menjawabnya, maka sesudah 


4 Yaitu ucapan, “HAYYA ALASH SHALAAHDAN HAYYA ALAL FALAAH (pent). 

5 Maksud memadukan antara keduanya: “ketika ia mendengar mudzdzin mengucapkan “Hayya ‘ala 
shalaah/Hayya alal falaah” ia mengucapkan “Hayya ‘ala shalaah”, Lahaula walaa quwwata ilia billaah, 
“Hayya alal falaah” Lahaula walaa quwwata ilia billaah (edt.). 


Kitab ash'Shalah ||1 


159 



itu dianjurkan mengucapkan apa yang tertuang dalam dua hadits berikut 
ini: 


OijlJl 'M *. J ja. «St ^5' cy. ^ 

il—Jl tZjCa 4jli c^Jp ljl^» t JjA! J^f Ij^j*® 

** /" ** 

VI V c aI^-sJ\ (3 ^ Q-? 

✓ ** s S S’ " ' 

a! cJl>- aL~»^I JC. jIj lil jjS^l 01 jlj c aJJ\ illp- -A-xi 

.ipliiJt 


Dari Abdullah bin Amr 4® bahwa ia mendengar Nabi bersabda, “Apabila 
kamu mendengar muadzin, maka ucapkanlah seperti yang diucapkannya. kemudian 
bershalawatlah kepadaku, karena barang siapa yang bershalawat sekali kepadaku, 
maka Allah membalasnya sepuluh kali kepadanya, kemudian mintalah kepada 
Allah untukkua wasilah, karena sungguh ia adalah kedudukan yang tinggi di 
syurga yang tidak patut (diraih) kecuali oleh seorang hamba dari kalangan hamba - 
hamba Allah. Dan aku berharap akulah. Maka barang siapa yang memohon 
wasilah kepada Allah untukku, niscaya ia berhak mendapatkan syafa’at. ” (Shahih: 
Mukhtasharu Muslim no: 198, Muslim I: 288 no: 384. ‘Aunul Ma’bud II: 
225 no: 519. Tirmidzi V: 247 no: 3694, Nasa’i II: 25). 


fit .S' * 


Vj p_gJdl c-UUl a Jo- IiH ^ J y*j 01 j>S*r J^ 

4i*jlj 2l. .>»fll lj 2 , 1 .,.,n jJl 1 oT <U»jIa 31 SVWsilj s^plvJl dO-ft 

S’ S ' ' 

.2l*LaS1 ^ jj VI ,4jAPj L^dJl L»VX» 


DariJabir 4b bahwa Rasulullah bersabda, ‘Barangsiapa yang ketika (usai) 
mendengar panggilan (adzan) mengucapkan, ‘ALLAAHUM-MA RABBA 
HAADZIHID DAWATIT TAMMAH, WASHSHALAATIL QAAdMAH 
AATI MUHAMMADANIL WASIILATA WAL FADHIILAH 
WABATSHU MAQAMAM MAHMUDANIL LADZII WAADTAH (Ya 
Allah, Rabb pemilik panggilan yang sempuma dan shalat yang akan dilaksanakan 


160 


fUf al-Wajiz; Fiqh Sunnah 



ini berikan kepada Muhammad wasilah dan keutamaan, dan bangkitkanlah Beliau 
pada kedudukan yang terpuji yang engkau janjikan padanya). Maka ia berhak 
mendapatkan syafa’atku pada hari kiamat.” (Shahih: Irwa-ul Ghalil no: 243, 
Fathul ban II: 94 no: 614, Aunul Ma’bud II: 231 no: 525, Tirmidzi 1:136 no: 
211, Nasa’i II: 27, Ibnu Majah I: 239 no: 722). 


Suatu hal yang perlu diketahui: Dianjurkan bagi setiap muslim untuk 
memperbanyak do’a antara adzan dengan iqamah, karena do’a pada waktu 
itumustajab (terkabul): 


4U1 


Dari Anas bahwa Rasulullah bersabda, “Tidak ditolak do’a (yang 
dipanjatkan) antara adzan dan iqamah. ” (Shahih Sunnah: Abu Daud no: 489, 
Tirmidzi I: 137 no: 212 dan Aunul Ma’bud II: 224 no: 517). 


9. HAL-HAL YANG DIANJURKAN BAGI MUADZIN (Fiqhus 
Sunnah I: 99) 


Dianjurkan bagi muadzin untuk memiliki beberapa sifat berikut ini: 


1. Hendaknya muadzin meniatkan adzannya demi mendambakan 
ridha Allah. Maka dari itu, ia tidak mengambil upah dari profesinya 
sebagai tukang adzan. 


y C4J4I JC-iS I Jli \ ^ jllip ^ 

.* o f f *• * ?- . , , f. - f '• - o o f o f >. - , - »f i,» 

.1 j>r I J^-u y bzy c-jI : Jii 


Dari Utsman bin Abil ‘Ash berkata, "Ya Rasulullah, angkatlah aku 
sebagai imam kaumku!” M akajawab beliau, “Engkau adalah imam mereka; 
dan jadikanlah yang paling lemah di antara mereka sebagai ukuran, dan 
angkatlah muadzin yang tidak mengambil upah dari adzannya." (Shahih: 
Shahih Abu Daud no: 497, Aunul Ma’bud II: 234 no: 527, Nasa’i II: 
23, dan Ibnu Majah : 236 no: 714 kalimat terakhir berasal dari Ibnu 
Majah). 


2. Hendaklah muadzin suci dari hadast besar dan kecil. Sebagaimana 
yang telah dijelaskan dalam pembahasan hal-hal yang dianjurkan 


Kitab ash-Shalah ^ 


161 


baginya berwudhu'. 

3. Hendaklah ia berdiri menghadap kiblat. Ibnu Mundzir berkata: 
sesuatu yang telah menjadi ijma’ (kesepakatan para ulama’) bahwa 
berdiri ketika adzan termasuk sunnah Nabi karena suara bisa 
lebih keras, dan termasuk sunnah juga ketika adzan menghadap 
ke arah kiblat, sebab para muadzin Rasulullah % 
mengumandangkan adzan sambil menghadap kearah kiblat. 

4. Menghadapkan wajah dan lehemya ke sebelah kanan ketika 
mengucapkan ‘Hayya alashshalaati dan ke sebelah kiri ketika 
mengucapkan, ‘Hayya ‘alal falati, sebagaimana yang telah 
dijelaskan sebagai berikut: 


llgjts ali C-J johJ I<_3IS c jjjj 




Dari Abujuhaifah bahwa ia pemah melihat Bilal beradzan, ia berkata, 
“Kemudian soya ikuti mulutnya ketika ke arah sini dan sini dengan adzan 
tersebut." (Muttafaqun ‘alaih: Fathul Bari II: 114 no: 634, Muslim I.: 
360 no: 503, ‘Aunul Ma’bud II: 219 no: 516, Timidzi I: 126 no: 197, 
dan Nasa’I II: 12). 6 


5. 


Memasukkan dua jari ke dalam telinganya, karena ada pemyataan 
Abujuhaifah: 




. AJil (J j oli <j3jj 


i'J 


“Saya melihat bilal adzan dan berputar serta mengarahkan mulutnya 
ke sini dan ke sini, sedangkan dua jarinya berada ditelinganya." (Shahih: 
Shahih Tirmidzi no: 164 dan Sunan Tirmidzi I: 126 no: 197). 


6. Mengeraskan suaranya ketika adzan, sebagaimana yang dijelaskan 
dalam sabda Nabi 


6 Adapun memalingkan dada ke kanan dan ke kiri ketika adzan, maka sama sekali tidak dijelaskan 
dalam sunnah Nabi dan tidak pula disebutkan dalam hadits-hadits yang menerangkan 
menghadapkan leher ke sebelah kanan dan kesebelah kiri. Selesai. Berasal dari kitab Tamamul 
Minnahhal. 150. 


162 


fH| al-Wajiz; F iqh Sunnah 


f jj V}'yj (j~>! *b/jjijxJl Cjyfi is'x* f-y~->, V “Ob 

✓ X * / / / x- ^ X- 

. AxUiJl 


“f (arena sesungguhnya tidaklah akan mendengar sejauh suara muadzin, 
baikjin, manusia, adapun sesnatu yang lain, melamkan mereka akan menjadi 
saksi baginyapada hari kiamat." (Shahih: ShahihNasa’I no: 625, Fathul 
Bari II: 87: 609 dan Nasa’i II: 12). 7 

10. BERAPA MENIT JARAK ANTARA ADZAN DENGAN 
IQAMAH 

Sebaiknya rentang waktu antara adzan dan iqamah disediakan 
kesempatan yang cukup untuk bersiap-siap shalat dan menghadirinya, karena 
adzan disyari’atkan untuk waktu ini. Jika tidak demikian, maka hilanglah 
faidah adzan. Al-Hafizh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari II: 106 menyebutkan, 
bahwa Ibnu Baththal menegaskan, tentang rentang waktu itu tidak didapati 
batasan jelasnya, yang penting, adzan dimaksudkan untuk memastikan telah 
masuknya waktu shalat dan agar masyarakat berkumpul di masjid. 

11. DILARANG KELUAR DARI MASJID SESUDAH ADZAN DI 
KUMANDANGKAN. 


* •» . o x 0 > . 


* .* -* 


jSjlJl oils b115" : Jli 

x x ' fix X X X ^x x xof' . • X Ox? x * \ 

u* °S-j* y- o* 

jv-x-UJl LI Aii Ulft L«l Jjl JIa$ 


Dari Abisy Sya’tsa, ia berkata, "Kami duduk di masjid bersamaAbu Hurairah 
lalu muadzin mengumandangkan adzan, kemudian berdirilah seorang laki- 
laki di dalam masjid, lalu berjalan, kemudian diperhatikan oleh Abu Hurairah 
sampai ia keluar dari masjid kemudian Abu Hurairah menyatakan: Adapun or - 
ang itu, sungguh ia telah berbuat durhaka kepada Abul Qasim gjjg.” (Shahih 
Mukhtashar Muslim no: 249, Muslim I: 453 no: 655, Nasa’i II: 29, ‘Aunul 


7 


Imam Tirmidzi berkata, “Hadis ini Hasan Shahih dan sudah diamalkan oleh para ulama’ mereka 
menganjurkan muadzin memasukkan dua jari ke dalam dua telinganya ketika adzan.” Selesai. 


Kitab ash'Shalah 


163 


Ma’bud II: 240 no: 532, Tirmidzi I: 131 no: 204). 8 

12. ADZAN DAN IQ AMAH BAGISHALAT YANG TERTINGGAL 


Orang yang tertidur atau lupa dari shalatnya disyari’atkan juga adzan 
dan iqamah ketika akan shalat: 


yj-~Jt j ^ AjbtJysl j 2g§ ^y jlyai j jj\ o\jj LJ 

/ ✓ x / " /* / < 

/ /// tf // ^ ^ ^ ✓ y ^ ^ 

.fl®tj jit® jlj 


Berdasarkan riwayat Abu Daud tentang kisah tidumya Nabi dan para 
sahabatnya (hingga) terlambat shalat shubuh dalam sebuah shafar, dan Nabi 
memerintah Bilal (yangmengumandangkan adzan), kemudian ia adzan dan (lalu) 
iqamah. ” (Shahih: Shahih Abu Daud no: 420 dan ‘Aunul Ma’bud II: 106 no: 
432). 


Jika shalat yang terlalaikan lebih dari satu shalat, maka hendaklah orang 
yang bersangkutan adzan sekali dan iqamah untuk masing-masing shalat, 
karena ada riwayat berikut ini: 


/ / / 


—it t i jS' ^2LoJl jl Jti : Jli(^t t j> 

y y S y 

^>*1® a 1_St s-Li \1» ^JJlil ^ t ai tS^~ oljJ 

1*3 t_y ju .Jl ^^Ca® ^ lit ftit j*3 ls^ 2 ^ Oil® 

y 0 y y y/ 

.^ldo«jl ^,lya® ^l®t 


Dari Ibnu Mas’ud ia berkata, “Sesungguhnya kaum musyrikin pemah 
membuat sibuk Rasulullah dari empat shalat ketika perang Khandaq hingga 
sebagian malam berlalu sesuai dengan kehendak Allah. Kemudian Beliau 
menyuruh Bilal (adzan), lalu ia adzan kemudian iqamah, lantas Beliau shalat 
dzuhur kemudian iqamah lalu shalat ‘ashar, kemudian iqamah, lalu shalat maghrib, 
kemudian iqamah lantas shalat isya .” (Shahih: Shahih Nasa’i no: 638, Tirmidzi 
I: 115 no: 179 dan Nasa’i I no: 279) 


Menurut Imam Tirmidzi dan Imam Abu Daud bahwa kisah ini terjadi pada waktu shalat ashar. 


164 Hf aUWajiz; Fiqh Sunnah 





13. SYARAT-SYARAT SAHNYA SHALAT 


Ada beberapa persyaratan yang ditetapkan bagi sahnya shalat, sebagai 
berikut: 

1. Mengetahui masuknya waktu shalat. Berdasarkan firman Allah 

m-. 


(\ • r :A~Jl) \j\s^Js- cJlS"jl 


Sesungguhnya shalat itu adalah keivajiban yang ditentukan waktunya 
atas orang-orangyangberiman. (QS. an-Nisa’: 103) 


Oleh karena itu tidak sahnya shalat yang dikerjakan sebelum 
waktunya dan tidak pula yang dilaksanakan sesudah waktunya 
habis, kecuali karena ada ‘udzur/alasan. 

2. Suci dari hadas besar dan kecil. Allah M berfirman: 


j -!l ^!l jtJLoJ 131 1 1 ^dJl L^jllj 

iX jcj&h * jisMj jiW 

(3 :oOjlil) .lj^i?li 


Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan 
shalat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu, sampai dengan siku, dan 
sapulah kepalamu dan (basuh) kakimu sampai kedua mata kaki, dan jika 
kamujunub, makamandilah. (QS. al-Ma'idah: 6) 

Dan berdasarkan hadits berikut ini: 


• jJV : Jli of ^1 


Dari Ibnu Umar bahwa Nabi $g bersabda, “Allah tidak menerima shalat 
(yang dikerjakan) tanpa bersuci (sebelumnya) (Shahih: Mukhtasharu 
Muslim no: 104, Muslim I: 204 no: 224, dan Tirmidzi I: 3 no: 1) 


3 • Suci pakaian, badan, dan tempat shalat. Adapun sucinya pakaian, 
didasarkan pada firman Allah M • 


Kitab ash'Shalah |Qf 


165 



yt ' * * 

(i : yjtll) .J$ Ja9 JLJjCjj 


Danpakaianmu bersihkanlah! (QS. al-Muddatstsir: 4) 
Dan sabda Nabi $§ : 


j ju >13 j .xi Lin* ^ bi 

✓ x x 


“Apabila seorang di antara kamu datang ke masjid, maka baliklah kedua 
sandalnya dm perhadkan kedumya. Jikaia melihat kotoran (pada sandalnya), 
maka gosokkanlah pada tanah (yang bersih), kemudian shalatlah dengan 
keduanya!" ( Shahih:Shahih Abu Daud no: 605 dan ‘Aunul Ma’bud I: 
353 no: 636) 

Adapun tentang kesucian badan, didasarkan pada sabda Nabi $£ 
kepada Ali ^ yang pemah bertanya kepada beliau perihal madzi: 


X x X O Ox Oy 

X 

“Berwudhulahdm bersihkanlahdzakarmu!” (Muttafaqun‘alaih: Mus¬ 
lim I: 247 no: 303 dan Fathul Bari I: 230 no: 132 secara ringkas) 


. f !U! ULli 

X 

Dan Nabi bersabda, kepada perempuan yang istihadhah, 
“Bersihkanlah darah itu itu darimu (dan) kemudian shalatlah kamu!" 
(Muttafaqun ‘alaih: Fathul Bari 1: 42 no: 428 dan No: 331, Muslim I: 
261 no: 333, Tirmidzi I: 82 no: 125, Ibnu Majah I: 203 no: 621 dan 
Nasa’il: 184) 


I / / // 

y3JU, 


Adapun kesucian tempat shalat didasarkan pada sabda Beliau M 
kepada para sahabatnya pada waktu ada seorang badwi kencing di pojok 
masjid: 


0 to f 




166 HI al-Wajiz; Fiqh Sunnah 




“Tuangkanlah di atas kencingnya setimba air!" (Muttafaqun ‘alaih: 
Irwa-ul Ghalil no: 171, Fathul Bari 1:323 no: 220, Nasa’11:48 dan 
49 dengan panjang lebar, ‘Aunul Ma’bud II: 39 no: 376 dan Tirmidzi 
I: 99 no: 147). 

Faidah (sesuatu yang perlu diketahui): Barang siapa shalat dan tidak 
tahu bahwa pada badan, atau pakaian, atau tempat shalatnya ada barang 
najis, maka shalatnya tetap sah dan tidak perlu mengulanginya. Jika ia 
mengetahuinya pada saat shalat, maka bila memungkinkannya untuk 
membersihkan ketika itu juga, misalnya najis yang menempel pada kedua 
sandal atau pakaian luar yang mana tanpa pakaian tersebut auratnya 
tetap tertutup, maka hendaklah ia bersihkan dan shalatnya tetap 
dilanjutkan. Jika tidak mungkin membersihkannya ketika itu, maka 
tetap lanjutkanlah, dan tidak usah untuk mengulanginya, berdasarkan 
hadits berikut ini: 


j* su! Uii ^ 

tJ j jl :JUi j : 1^)15 jiJ :JU 

>13 j L 

/ * X X * / X 


Dari Abu Sa’id ^ bahwa Nabi M shalat lalu (ketika itu) melepas 
kedua sandalnya, maka para sahabat pun melepas sandal-sandal mereka. 
Kemudian tatkala Beliau beranjak (dari shalatnya), Beliau bertanya, 
“Mengapa kalian melepas (sandalmu)?”Jawab mereka, “Kamimelihatengkau 
melepas (sandal), maka kami pun melepasnya.” Lalu beliau bersabda, 
“Sesungguhnya (Malaikat) Jibril datang kepadaku, lalu mengabarkan 
kepadaku bahwa pada kedua sandalku ada kotoran. Oleh karena itu, bila 
seseorang di antara kamu datang ke masjid, maka baliklah kedua sandalnya 
dan perhatikanlah keduanya! Jika ia melihat kotoran (pada keduanya), maka 
gosoklahpada tanah (yang bersih), kemudian shalatlah dengan keduanya!” 
(‘Aunul Ma’bud II: 353 no: 636). 


Kitab ash-Shalah ||§ 


167 







4. Menutup aurat, karena ada firman Allah yang berbunyi: 

* * o ^ ^ _ 

(T ) :e3i^|S"* <\*£' 

Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah pada setiap memasuki 
masjid. (al-A’raf: 31) 

Maknanya: tutuplah auratmu, karena mereka (orang-orang 
jahiliyah) berkeliling di Ka’bah dengan telanjang bulat. 

Dan sabda Nabi $$'■ 

. ( yOj\j>- 0>O’ 4))l 

¥ " " ¥ 

“Allah tidak (akan) menerima shalat shalat perempuan yang sudah 
(pemah) haidh, kecuali mengenakan kerudung.” (Shahih: Shahih Ibnu 
Majah no: 534, Aunul Ma’bud II: 345 no: 627, Tirmidzi 1:234 no: 375, 
dan Ibnu Majah I: 215 no: 655). 


Aurat laki-laki antara pusar sampai dengan lutut, sebagaimana yang 
dijelaskan dalam hadits: 

t' O ' I. - , * « % ' * ' * ' O i 0 S t- i o° * 0 - a , 

.ojjPO v-yyO'k* jpa-j! jjjytS'jc- 


Dari Amr bin Syu’atb dari bapaknya dari datuknya secara marfu’ (bahwa 
Nabi bersabda) 9 “Antara pusar dan lutut adalah aurat (bagi laki-laki)." 
(Hasan: Irwa’ul Ghalil no: 271 dan Daraquthni, Ahmad serta Abu 
Daud). 


‘Jj i>J ‘Ji j Sil SA'j r : Ju ‘Js- 


1 */ ✓ / / X / y tfi } s * * ✓ 

■ ® J Oli JaP I jLflJ 


Darijarhad al-Aslami ia berkata, Rasulullah pemah meleivatiku 
dan ketika itu aku mengenakan kain burdah 10 sedangpahaku terlihat. Maka 


9 Hadis marfu’ ialah perkataan, atau perbuatan atau sifat yang dinisbatkan kepada Nabi baik 
sanadnya sampai kepada beliau ataupun tidak. Lihat Taisir Musthalahul Hadis hal. 129 (pent.) 

10 Kain bergaris untuk diperselimutkan pada badan. Lihat kamus al-Munawwir hal. 78 (pent.). 


168 HI al-Wajiz; Fiqh Sunnah 



kemudian beliaubersabda (kepadaku), tutuplahpahamu, karenasesungguhnya 
paha itu (termasuk) aurat” (Shahih Lighairi: Irwa-ul Ghalil no: 269, 
Tirmidzi IV: 197, no: 2948, ‘Aunul Ma’bud XI: 52 no 3995). 11 

Sedangkan orang perempuan, sekujur tubuhnya adalah aurat, 
kecuali wajah dan telapak tangannya dalam shalat, sebagaimana yang 
Rasulullah tegaskan: 


“Perempuan (seluruhnya) adalah aurat.” (Shahih: Shahihuljami’us 
Shaghir no: 6690 dan Tirmidzi II: 319 no: 1183) 

Dan sabda Beliau yang lain: 

“Allah tidak (akan) menerima shalat wanita yang sudah (pemah) haidh, 
kecuali mengenakan kerudung.” (Shahih: Shahih Ibnu Majah no: 534, 
Aunul Ma’bud II: 345 no: 627, Tirmidzi 1:234 no: 375 dan Ibnu Majah 
I: 215 no: 655). 


5. Menghadap kiblat. Allah berfirman: 


> i 


* * 

J 0 

( \ o • :#.o Jk*** 


Makapalmgkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Dan dimana saja 
kamu (sekalian) berada, maka palingkanlah wajahmu ke arahnya. (QS. al- 
Baqarah: 150). 


Disamping itu, ada sabda Nabi kepada orang yang shalatnya 
tidak beres: 




Untuk lebih jelasnya, masalah ini periksalah penjelasan Ibnul Qayyim rahimahullah dalam kitab 
Tahdzibu Sunan XVII: 6. 


Kitab ash-Shalah ||| 169 


“Apabila engkau berdiri hendak mengerjakan shalat, maka 
sempumakanlah wudhu'mu kemudian menghadaplah ke (arah) Kiblat...” 
(Muttafaqun ‘alaih: Fathul Bari XI: 36 no: 6251 dan Muslim I: 298 no: 
397). 

Boleh shalat tidak menghadap ke arah kiblat bila dalam situasi 
dan kondisi ketakutan dan dalam shalat nafilah (shalat sunnah) di atas 
kendaraan dalam shafar. Allah $£ berfirman: 

(YT^ :iyi J») b f CS"jj! Vli-jli 

✓ /■ 

“Jika kamu dalam keadaan takut. Maka shalatlah sambil berjalan atau 
kendaraan." (al-Baqarah: 239) 


iSjW Jli c —\\ 





Ibnu Umar berkata, "M ereka menghadap ke arah kiblat dan (kadang' 
kadang) tidak menghadap kesana." Na.fi’ berkata “Afeu tidak melihat Ibnu 
Umar menyebutkan hal tersebut, kecuali (bersumber) dari Nabi (Shahih: 
Muwaththa’ Imam Malik hal. 126 no: 442 dan Fathul Bari VIII: 199 
no: 4535) 




Dari Ibnu Umar ia berkata, “Adalah Nabi M mengerjakan shalat 
sunnah diatas untanya sesuai dengan arah kendaraannya dan mengerjakan 
shalat witir di atasnya (juga), namun Beliau tidak pemah shalat wajib 
diatasnya. ” (Muttafaqun ‘alaih: Muslim 1:487 no: 39dan 700 dan Fathul 
Bari secara Mu’allaq II: 575 no: 1098). 


Kesimpulan: Barangsiapa yang sudah berusaha menghadap ke arah 
Kiblat, lalu ia shalat menghadap ke arah yang diyakininya, kemudian 
ternyata keliru arah, maka ia tidak usah mengulanginya: 


170 §yf al-Wajiz ; Fiqh Sunnah 




jJj |vi# ^ <3 ti "H r }. _^Lc- °sp 

'Sr). tC^i lioUiiu <JG- ji it jij jr ilujt -J 

.(aIH 4a-j j»-t9 I J ijJ 4ill 


Dari Amir bin Rabi’ah, ia berkata, “Kami pemah bersama Nabi 
dalam satu perjalanan di malam yang gelap gulita, kemudian kami tidak 
tahu dimana arah kibat, maka masing-masing di antara kami shalat sesuai 
denganarah (yang diyakmi masing-masing ). 7 atkalapagihari, kami ceritakan 
hal itu kepada Rasulullah $§, kemudian turunlah ayat: FA AINAMAA 
TUWALLUU FATSAMMA WAJHULLAH (kemana saja kamu 
menghadap, maka disitu Allah).” (Hasan: Shahih Ibnu Majah no: 835, 
Tirmidzi 1:216 no: 343, Ibnu Majah 1:326 no: 1020 sema’na dan Baihaqi 
II: 11). 

6. Niat, yaitu mushalli ‘orang yang shalat’ hendaklah menentukan 
niat shalat yang hendak dilasanakannya dalam hatinya, misalnya 
niat shalat fardhu zhuhur, ashar, atau niat shalat sunnah rawatib 
misalnya (Talkhish Shifatish Shalah oleh Syaikh al-Albani hal. 
12) dan tidak disyari’atkan melafazkan niat, karena Nabi (dan 
para sahabatnya) tidak pemah melafadzkannya. Apabila Nabi 
hendak memulai shalatnya, Beliau hanya mengucapkan “ALLA.HU 
AKBAR” tidak mengucapkan seuatu apapun sebelumnya dan tidak 
melafadzkan niat sama sekali, tidak pula mengatakan “USHALLI 
LILLAAHI, SHALAATA KADZAA, MUSTAQBILAL 
QIBLATI, ARBA’A RAKA’AATIN IMAAMAN, AU 
MAKMUMAN (Saya shalat karena Allah, shalat..., menghadap 
kiblat, empat rakaat sebagai imam atau sebagai makmum),” dan 
tidak pula mengucapkan “ADAA-AN (pada waktu yang 
semestinya),” dan tidak juga mengucapkan, “QADHAA-AN” dan 
tidak pula mengucapkan, “FARDHAL WAQTI (fardhu pada hari 
itu). Dan ini adalah ‘ asyru bida’ (sepuluh bid’ah). Tidak pernah 
diriwayatkan dari Nabi % dengan sanad yang shahih, tidak pula 


Kitab ash-Shalah ||| 171 


dengan sanad yang dhaif, tidak pula dengan sanad yang musnad 12 
dan tidak juga mursal 13 satu lafadzpun dari kalimat ushalliini, dan 
tidak pemah juga diriwayatkan dari salah seorang sahabat beliau 
Sjg, tidak pula seorang pun dari kalangan imam mazhab yang empat 
menganggap bacaan tersebut sebagai kebaikan. Selesai. (Zaadul 
Ma’ad 1:51) 


BAB SBFAT SHALAT 14 


Rasulullah apabila berdiri hendak mengerjakan shalat Beliau 
menghadap Ka’bah berdiri dekat sutrah 15 , dan beliau :$g pemah bersabda: 




.(Sy&iS y*' J&Qj oLUb 0 

^ X S S s' / 

Sesungguhnya segala canal hanya bergantungpada niatnya, dan sesungguhnya 
bagi setiap orang hanya akan mendapatkan apa yang diniatkannya. 


Kemudian Rasulullah memulai shalatnya dengan ucapan “ALLAHU 
AKBAR” sambil mengangkat kedua tangannya, kemudian meletakkan 
tangan kanannya diatas tangan kirinya dan diletakkannya pada dadanya, 
kemudian mengarahkan pandangan matanya ke lantai. Kemudian memulai 
bacaannya dengan do’a iftitah (Do’a iftitah banyak macamnya). Dalam do’a 
ini Beliau memuji, mengagungkan dan menyanjung Allah. Kemudian 
membaca ta’awudz, berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang 
terkutuk. Kemudian membaca BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIIM 
dengan lirih (tidak mengeraskan), lalu membaca surah al Fatihah, ayat demi 
ayat. Kemudia apabila selesai membaca al-Fatihah Rasulullah mengucapkan 
AAAMIIIN dengan suara lantang dan panjang. Setelah itu membaca surah 
yang lain, kadang-kadang Rasulullah membaca surat yang panjang dan 
kadang-kadang surah yang pendek. 


12 Satu hadits yang sanadnya dari awal hingga akhir bersambung sampai kepada Nabi i|g. Lihat Taisir 
Mushthalahul hadits hal. 135 (pent.). 

13 Satu hadits, yang sanadnya tidak menyebutkan nama sahabat, jadi dari tabi’in langsung kepada 
Nabi Lihat Taisir Mushthalahii hadits hal. 71 (pent.). 

14 Diringkas dari kitab Shifatus Shalatin Nabi ^ oleh Syaikh al-Albani. 

13 Sutrah ialah sesuatu yang dijadikan sebagai pembatas yang berada didepan orang yang sedang 
shalat, seperti dinding raasjid, tiang dst. 


172 


al-Wajiz; Fiqh Sunnah 




Rasulullah |g mengeraskan bacaan ayat pada waktu shalat shubuh, dua 
raka’at pertama shalat maghrib dan isya’; dan beliau membaca ayat al-Qur’an 
dengan lirih (tidak mengeraskan suaranya) waktu shalat zhuhur, ashar, raka’at 
ketiga dan shalat maghrib dan dua raka’at terakhir dari shalat isya. 

Beliau juga mengeraskan bacaan ayat al-Qur’an pada shalat jum’ah, 
Idul Fitri, Idhul Adha, istisqa (shalat minta hujan), dan shalat gerhana. 

Nabi menjadikan dua raka’at terakhir lebih pendek daripada dua 
raka’at pertama, kira-kira separuhnya, atau kira-kira membaca lima belas ayat, 
atau kadang-kadang pada dua raka’at terakhir tersebut hanya membaca surat 
ahFatihah saja. 

Kemudian apabila selesai membaca surah selain ahFatihah, Rasulullah 
M melakukan saktah (diam sejenak) lalu mengangkat kedua tangannya, 
bertakbir dan kemudian ruku’. Ketika ruku’ Rasulullah meletakkan kedua 
telapak tangannya pada kedua lututnya dengan merenggangkan jari-jari dan 
menekankan kedua tangannya pada kedua lututnya seakan-akan Beliau 
menggenggam kedua lututnya. 

Rasulullah merenggangkan kedua sikunya dari kedua lambungnya, 
dan meluruskan tulang punggungnya dan meratakannya hingga andaikata 
dituangkan air di atasnya, niscaya air tersebut tidak jatuh dari punggungnya. 

Beliau ruku’ dengan tuma’ninah sambil membaca “SUBHAANA 
RABBIYAL AZHIIMI,” 3x. dan kadang-kadang Beliau membaca dzikir yang 
lain. Pada waktu ruku’ dan sujud dilarang oleh Beliau membaca ayat ah 
Qur’an. 

Kemudian Nabi H mengangkat tulang shulbinya (punggungnya) dari 
ruku’ sambil mengucapkan “SAMI ALLAAHU LIMAN HAMIDAH” 16 
Beliau mengangkat kedua tangannya ketika berdiri I’tidal dan mengucapkan 
“RABBANAA WALAKAL HAMDU,” 17 dan terkadang Beliau membaca 
lebih sempuma daripada bacaan ini. 

Setelah itu, Beliau Rasulullah H bertakbir sambil turun untuk sujud, 
dan meletakkan kedua tangannya sebelum kedua lututnya. Rasulullah 


17 


Artinya: Semoga Allah mendengar bagi orang yang memujinya. 
Artinya: Ya Rabb kami, segala puji hanya milik-Mu. 


Kitab ash'Shalah g| 


173 


bertumpu pada kedua telapak tangannya yang terbuka dan merapatkan jari- 
jarinya serta diarahkan ke arah Kiblat. Beliau if menempatkan kedua 
tangannya sejajar dengan kedua bahunya dan kadang-kadang sejajar dengan 
kedua telinganya. Beliau menekankan hidung dan dahinya pada lantai dan 
Rasulullah if bersabda: 


j Ailt i Js* j\J^\j Jap' 3^“ LS ^ O ‘j* 

' ' ' * 

.jz&\ 


"Aku diperintah sujud di atas tujuh tulang: di atas dahi dan beliau menunjuk 
dengan tangannya pada hidungnya, kedua tangan, kedua lutut, dan ujung-ujung 
jari kedua kaki. ” 


Dalam haditsnya yang lain. Nabi if bersabda: 


ut ^ o*>CaV 


“Sama sekali tiada shalat bagi orang (yang shalatnya) tidak menempelkan 
hidungnya pada lantai sebagaimana ia menempelkan keningnya. ” 


Beliau if sujud dengan tuma’ninah sambil mengucapkan “SUBHAANA 
RABBIYAL A’LAA” 3x. Dan kadang-kadang Beliau membaca do’a dan dzikir 
yang lain. Nabi if menyuruh kita bersungguh-sungguh dan serius 
memperbanyak do’a dalam sujud (setelah selesai membaca do’a dan dzikir 
sujud, pent.) 

Kemudian Nabi if mengangkat kepalanya sambil bertakbir, lalu duduk 
iftirasyi, yaitu duduk di atas kaki kiri dengan tuma’ninah, sedangkan (telapak) 
kakinya yang kanan ditegakkan dan jari-jemarinya dihadapkan ke arah 
Kiblat. Dalam duduk di antara dua sujud ini beliau mengucapkan 
“ALLAAHUMMAGHFIRLIIWARHAMNI1, WAJBURNII WARFA’NII, 
WAHDINII, WA’AAFINII WARZUQNII (Ya Allah ampunilah (dosa- 
dosaku) dan rahmatilah aku, cukupilah aku dan tinggikanlah (derajat)ku, 
tunjukilah aku, berilah aku kesehatan, dan berilah aku rizki.” Setelah itu, 
Beliau bertakbir dan sujud kedua seperti pertama. 

Selesai sujud kedua, Rasulullah if mengangkat kepalanya untuk duduk 


174 al-Wajiz; Fiqh Sunnah 


dengan sempuma di atas kaki kirinya (duduk istirahat) hingga masing-masing 
kembali ke tempatnya masing-masing, kemudian bangkit dengan bertekan 
pada lantai untuk masuk kepada raka’at kedua. 

Pada raka’at kedua ini, Nabi mengerjakan seperti yang dikerjakan 
pada raka’at pertama, namun raka’at kedua ini dijadikan lebih pendek dari 
raka’at pertama. 

Kemudian Rasulullah H setelah selesai dari raka’at kedua, duduk untuk 
tasyahhud. Manakala shalat yang Beliau kerjakan shalat yang dua raka’at, 
maka Beliau duduk iftirasy, seperti duduk di antara dua sujud. Demikian 
pula cara duduk Beliau pada tasyahhud awal pada shalat yang tiga raka’at 
dan yang empat raka’at. Apabila duduk tasyahhud beliau meletakkan telapak 
tangan yang kanan di atas pahanya yang kanan dan telapak tangan yang 
kiri di atas pahanya yang kiri. Beliau menghamparkan tangannya yang kiri 
dan menggenggam yang kanan, lalu berisyarat dengan jari telunjuk yang 
kanan dan mengarahkan pandangan matanya kepadanya dan menggerak- 
gerakkan jari telunjuknya sambil berdo’a. Dan Beliau pemah bersabda: 



/ ✓ " ✓ 


"la, jari telunjuk benar-benar lebih keras bagi syaitan dari pada besi." 


Kemudian Rasulullah M pada setiap dua raka’at mengucapkan tahhiyat, 
kemudian membaca shalawat atas dirinya sendiri, baik pada tasyahhud awal 
maupun tasyahhud akhir. Shalawat ini disyari’atkannya juga kepada umatnya. 
Setelah itu, Beliau membaca do’a-do’a yang bermacam-macam. 

Kemudian, usai memanjatkan do’a-do’a, Rasulullah mengucapkan, 
ASSALAAMU’ALAIKUM WARAHMATULLAAHI” sambil menoleh ke 
sebelah kanannya dan begitu juga ke sebelah kirinya. Dan terkadang pada 
ucapan salam pertama ditambah dengan WA BARAKAATUH. 

1. RUKUN-RUKUN SHALAT 


Ibadah shalat memiliki fardhu-fardhu dan rukun-rukun shalat, yang 
keduanya terwujudlah hakikat shalat, sehingga manakala satu fardhu darinya 
tidak terlaksana, maka hakikat shalat tidak terealisasi dan shalat tersebut 


Kitab ash'Shalah 


175 






tidak sah menurut syara’. Dan berikut ini adalah rukun-rukunnya: 

1. Takbiratul ihram, sebagaimana yang dijelaskan dalam riwayat 
berikut ini: 

—Si a^CaJ' ‘ Jli ^ s-Sj-k* df- °U^ 

* " ✓ /• / “ ^ z' 


Dari Ali bin Abi Thalib dari Nabi Beliau bersabda, "Kunci 
shalat adalah bersuci, pengharamannya adalah takbiratul ihram, dan 
penghalalnya adalah ucapan salam. ” (Hasan Shahih: Shahih Ibnu Majah 
no: 222, Tirmidzi 1:5 no: 3 ‘Aunul Ma’bud 1:88 no: 61 dan Ibnu Majah 
I: 101 no: 275). 


siC*J! Ji 'cjJ lit /-Jb Jii fjl of 4 * °J ‘o* 

S' ✓ / / ^ 


Dari Abu Hurairah 4® bahtua Nabi pemah bersabda kepada orang 
yang tidak beres shalatnya, "Apabila kamu berdiri hendak shalat, maka 
bertakbirlah! ” (Muttafaqun ‘alaih: Fathul Bari XI: 36 no: 6251 dan Mus- 
liml: 298 no: 397). 


2. Qiyam berdiri dalam shalat fardhu, bila mampu. Allah berfirman: 

* 0 

(XT’A :i. aJL 3 Iyj 

Berdirilah karena Allah (dalam shalatmu) dengan khusyu! (QS. al- 
Baqarah: 238) 

Rasulullah $$ biasa shalat dengan berdiri, dan hal ini Beliau 
perintahkan kepada Imran bin Hushain. Beliau bersabda kepadanya: 


. JsS jj OU cIJ lpuI fi Oli ll5li 


“Shalatlah dengan berdiri, kemudian jika kamu tidak mampu, maka 
dengan duduk, lalujika kamu tidak mampu (lagi), maka dengan berbaring!” 
(Shahih: Shahihul Jami’us Shaghir no: 3778, Fathul Bari II: 587 no: 


176 HI al'Wajiz; Fiqh Sunnah 




1117, ‘Aunul Ma’bud III: 233 no: 939 danTirmidzi I: 231 no: 369). 
3. Membaca surah al-Fatihah pada setiap raka’at: 
s 


I Ju : Jli jf c~fCaJ! 'jj a-sllp ° i yp 


Dari Ubaidah bin ash-Shamit ^ bahwaNabi ^ bersabda, “Sama sekcdi 
tidal c sail shalat bagi orang yang tidal c membaca surah al-Fatihah” 
(Muttafaqun ‘alaih: Fathul Bari II: 236 no: 756, Muslim 1:295 no: 394, 
Tirmidzi I: 156 no: 247, Nasa’i II: 137, Ibnu Majah I: 273 no: 837, 
‘Aunul Ma’bud III: 42 no: 807 dengan tambahan “Dan seterusnya,” 
tidak lebih sedang yang lainnya tidak meriwayatkan tambahan tersebut). 

Rasulullah telah memerintah orang yang shalatnya tidak beres 
agar membaca al-Fatihah, lalu Beliau bersabda: 


“Kemudian kerjakanlah itu pada seluruh shalatmu! (Muttafaqun ‘alaih: 
Fathul Bari XI: 36 no: 6251 dan Muslim I: 298 no: 397) 

4. dan 5. Ruku’ dan Thuma’ninah padanya, Allah M berfirman: 


Hai orang-orang yang beriman ruku’lah kamu dan sujudlah" (QS. al- 
Hajj: 77) 


Dan sabda Nabi kepada orang yang shalatnya kurang tepat: 




“Kemudian ruku’lah sampai sempuma (thumakninah dalam) ruku’mu !” 
(Muttafaqun ‘alaih: Fathul Bari XI: 36 no: 2561 dan Muslim I: 298 no: 
397). 

6. dan 7. Berdiri I’tidal dengan Thuma’ninah setelah ruku’: 


Kitab ash-Shalah |g§ 


177 




o*^Sa 4JJI t£ jCaiS/I Sj*~~j* 


u 


> J*L±\j ^ ^r> 4 ^ 1^ J^> ^ 


Dari Abi Mas’ud aUAnshari ^ bahwa Rasulullah $$ bersabda, “Tidak 
sempuma shalat yang pelaksanaannya tidak. meluruskan tulang shulbinya 
ketika ruku’ dan sujud." (Shahih Ibnu Majah no: 710, Nasa’i II: 183, 
Tirmidzi I: 165 no: 264 dan Ibnu Majah I: 282 no: 870 dan ‘Aunul 
Ma’bud III: 93 no: 840). 

Dan, kepada orang yang shalatnya tidak benar, Nabi M bersabda: 

* ' ' 1 2 O i i 

. uili J (»-> 

“Kemudian angkatlah (kepalamu) hingga berdiri tegak lurus.” 
(Muttafaqun ‘alaih: Fathul Bari XI: 36 no: 6251 dan Muslim 1:298 no: 
397) 

8. dan 9 Sujud dan Tuma’ninah padanya, Allah berfirman: 

(YY:^!) .. .1 I j\ 1 yjt T 4jIIj 

Hai orang'orang beriman, ruku’lah kamu dan sujudlah kamu (QS. ah 
Hajj: 77) 

Dan sabda Nabi M kepada orang yang shalat dengan sembarangan: 

_ J . O . SO , ^ -O / . / } 

o * 0 . & u u' ** ' \ C. ^ 9 • t + u 1 * I *" * ' \ C *■' 

Jb«w<l £*j> (*-> 'Ass-L* j*-> 

.1 

“Kemudian sujudlah hingga tenang kemudian angkatlah (kepalamu) 
hingga duduk (di antara dua sujud) dengan tenang kemudian sujudlah (lagi) 
sampai sujud dengan tenang." (Muttafaqun ‘alaih: Fathul Bari XI: 36 no: 
6251 dan Muslim I: 298 no: 397). 

10. dan 11. Duduk di antara dua sujud dan Thuma’ninah padanya 
Rasulullah bersabda yang artinya: 


178 §8f aUWajiz; Fiqh Sunnah 


Tidak sempuma shalat yang pelaksanaannya tidak meluruskan tulang 
shulbinya ketika ruku dan sujud. ” (Shahih: Shahih Ibnu Majah no: 710, 
Nasa’i II: 183, Tirmidzi I: 165 no: 264, ‘Aunul Ma’bud III: 93 no: 840 
dan Ibnu Majah I: 282 no: 870) 

Di samping itu, ada perintah Nabi $| kepada seorang sahabat yang 
shalat tidak benar, agar sujud dengan sempuma, sebagaimana yang telah 
dimuat pada masalah sujud dan Thuma’ninah. 

12. Tasyahhud akhir: 


o o ✓ /• ^ i J 


—!l Lip jA> of J yd US’": Jli sy^» 

I jiyj ^ ^ <1-!l JJlai jJj y>? ^*>L*Jl caIII 


Dari Ibnu Mas’ud ia berkata, “Kami biasa mengucapkan sebelum 
difardhukan tasyahud atas kami dengan ucapan ASSALAMU ALALLAAH, 
ASSALAAMU ‘ALAA J1BRIILA WA MIIKAA-llL (Mudah-mudahan 
kesejahteraan terlimpahkan kepada Allah, mudah-mudahan kesejahteraan 
dicurahkan kepada (malaikat) Jibril dm Mikail). ” Maka kemudian Rasulullah 
M bersabda, “Janganlah kamu mengucapkan seperti ini, namun ucapkanlah 
“ATTAHIYYAATU LILLAAHl...” (Shahih: Irwa-ul Ghalil no: 319, 
Nasa’i III: 40, Daruquthni I: 350 no: 4 dan Baihaqi II: 138 


(Ilmu yang perlu diketahui): redaksi yang paling shahih ialah yang 
diriwayatkan oleh Ibnu Mas’ud: 






co C^ iij oi<1! 0^jiil oj id"” 

s “ / 

Jji jd, ud f f£s\ ifi *Js\ i^f oid ^aLm 

. ifdJ J of od-fj ^ 4 Si 01 d^l ‘OifOdJl 

Dari Ibnu Mas’ud w berkata, “Rasulullah mengajarku tasyahhud 

sedang kedua telapak tanganku berada di antara kedua telapak tangannya, 


Kitab ash'Shalah jg 


179 





sebagaimana mengajarku surah aLQur’an. (Beliau berkata) ATT A' 
H1YYATU LILLAAHI, WASHSHALAWAATU WATHTHAY- 
Y1BAAT, ASSALAAMU ‘ALAIKA AYYUHAN NABIYYU WA RAH- 
MATULLAHI WABARAKAATUH, ASSALAAMU ‘ALAINAA WA 
ALAA ‘1BAADILLAAHISH SHAAL1HIIN. ASYHADU ALLAA 
1LAAHA ILLALLAAH, WA ASYHADU ANNA MUHAMMADAN 
ABDUHUU WA RASUULUH (Segala ucapan penghormatan, segala 
shalawat (do’a dan kekhusyuan) segala ucapan baik, hanya untuk Allah. 
Mudah-mudahankesejahteraan tercurahkan kepadamu, haiNabi! Dan (juga) 
rahmat Allah karunia-Nya. Mudah-mudahan kesejahteraan pula kepada kami 
dan kepada hamba-hamba Allah yang shalih. Aku bersaksi bahwasanya tiada 
Tuhan (yang patut diibadahi) kecuali Allah, dan aku bersaksi (juga) bahwa 
Muhammad adalah hamba dan RasuUNya) (Muttafaqun ‘alaih: Fathul 
Bari XI: 56 no: 6265 dan Muslim I: 301 no: 402) 

Kesimpulan: Tentang “ASSALAAMU ‘ALAIKA AYYUHAN 
NABIYYU WARAHMATULLAAHI WA BARAKAATUH”, dalam 
Fathul Bari II: 324 Al-Hafizh Ibnu Hajar menulis sebagai berikut: 

Dalam sebagian sanad yang bersumber dari hadits Ibnu Mas’ud 
ini, ada riwayat yang membedakan antara tahiyyat yang diucapkan pada 
zaman Nabi 3S dengan lafadz Khithab ‘kedua tunggal’ yaitu 
“ASSALAAMU ‘ALAIKA” dengan tahiyyat yang diucapkan sesudah 
Beliau wafat dengan memakai lafadz ghaibiyah ‘ketiga tunggal’ yaitu 
“ASSALAMU ‘ALAN NABIYY”. 

Dalam kitab i sti’dzan 18 (Bab Tasyahhud Akhir) dalam Shahih 
Bukhari, melalui jalur Abu Ma’mar dari Ibnu Mas’ud, setelah 
menampilkan hadits tentang tasyahhud, berkata: 



'Jss ^ di lifi 


Yaitu ketika Beliau ^ masih berada di tengahaengah kami. Kemudian 
tatkala Beliau wafat, maka kami mengucapkan ‘ASSALAAMU’ ya’ni 


18 Yang benar adalah kitab adzan, bukan kitab isti'dzan. Lihat Fathul Bari II: 312 (pent.)- 

180 | HI aUWajiz; Fiqh Sunnah 


“ALAN NABIYY" (^ 

Demikian yang termaktub dalam Shahihul Bukhari. Diriwayatkan 
juga oleh Abu Awanah dalam shahihnya, As-Siraj, Al-Jauzafi, Abu 
Nu’aim al-Ashbahani, dan Baihaqi dari banyak sanad sampai ke Abu 
Nu’aim, guru Imam Bukhari. Di dalamnya ada kalimat: 


Tatkala Beliau telah meninggal dunia, maka kami (para sahabat) 
mengucapkan, ASSALAAMU ALAN NABIYY’ tanpa kata ya’ni. 

Demikian pula yang diriwayatkan Abu Bakar bin Abi Syaibah dari 
Abu Nu’aim. 

Imam as-Subki dalam kitab Syarhul Minhaj, setelah menyebutkan 
riwayat ini dari Abu Awanah saja, menegaskan “Jika ini shahih dari 
para sahabat, maka menunjukkan bahwa pasca wafatnya Nabi tidak 
wajib memakai redaksi “ASSALAAMU ALAIKA’ namun sah juga 
dengan redaksi “ASSALAAMU ALANNABIYY.” 

Menurut hemat saya (al-Hafizh Ibnu Hajar), hal ini sah tanpa 
diragukan lagi dan saya sudah mendapati riwayat lain yang mengatakan 
riwayat Abu Awanah itu, dimana Abdur Razzaq menyatakan, telah 
menyampaikan kepadaku Ibnu Juraij dari Atha, ia berkata: 




llii 'jo .J llii 


j / ^ ^ J * . ^ / a* s 

' 'U I" •' hs* -'i' ' 


Uii \g\ dm r !>CJl d O' 

.yil 


Bahwasanya para sahabat di kola Nabi masih hidup mengucapkan 
ASSALAMU ‘ALAIKA AYYUHAN NABIYY, kemudian tatkala Beliau 
meninggal dunia, mereka mengucapkan ASSALAMU ALAN NABIYY” 
Sanad riwayat ini shahih” Selesai. 


Syaikh Nashiruddin al-Albani dalam Shifatus Shalah hal 126 
mengatakan: "Dalam masalah ini pasti ada ketetapan dari Nabi $g. 
Riwayat di atas diperkuat oleh riwayat Aisyah yang mengajari para 
sahabat tasyahhud dalam shalat. Ia berkata, ASSALAAMU ALAN 


Kitab ash'Shalah 


181 




NABIYY.” Diriwayatkan oleh as-Siraj dalam musnadnya II: 1 no: 9 dan 
al-Mukhlash dalam kitab al-Fawa-id 1:54 no: 11. Kedua sanad ini shahih 
dari Aisyah Selesai. 

13. Mengucapkan shalawat kepada Nabi H sesudab tasyahhud akhir: 


jj <J\j M ^ of : (S'iCai 

JJlii I—j^ ^JJUu jJj ta-brcAJ 4$St 
Culi ^5" Lg lU> iil Jl5j olc-lii "Ula i|i aW' 

a o * o S 6 f 2 6. 4^ •J"' - I -' i0 ( A 4' 0 0^ 

.f.Uio L«J _^P-b jvJ ^Ojl (_S*^ ( _j-v gL y_j lA-jlP 5-k^J ’J Ajj 


Dari Fudhalah bin Ubaid al-Anshari bahwa Rasulullah pern ah 

melihat seorang sahabat shalat, tanpamemuji Allah, tampa mengagungkannya 
dan tidak bershalawat kepada Nabi lalu keluar. Kemudian Rasulullah 
bersabda, “Orang itu tergesa-gesa.” Kemudian beliau memanggilnya,lalu 
bersabda kepadanya dan kepada yang lain (juga) ‘Apabila salah seorang di 
antara kamu shalat, maka mulailah dengan mengagungkan Rabbnya dan 
menyanjung-Nya dan bershalawatlah kepada Nabi bdu berdo’dah sesuai 

dengankeinginannya.” (ShahihulIsnad: ShifatushShalathal. 182 terbitan 
Maktabatul Ma’rifat, Tirmidzi V: 180 no: 3546 Aunul Ma’bud IV: 354 
1468). 


& ^ ‘ :d > '■* a * &^ 


: JlS Aiil cUjI< j ddjtp Udy? Cf **- 3 OdJLp 

: I '<J& J^f bj: Jli p jj j£-> 01 £Uf J- 

^ JT y^ J ^ 3 


Dari Abu Mas 'ud <&>, ia berkata: “Telah datang seorang sahabat sampai 
duduk di hadapan Rasulullah sedangkan kami berada di dekat beliau, 
lalu ia berujar, “Ya Rasulullah, adapun tentang memberi salam kepadamu, 


182 


H| al'Wajiz; Fiqh Sunnah 


kami sudah mengerti, kemudian bagaimana extra kami bershalawat kepadamu, 
bila kami ingin bershalawat kepadamu dalam shalat'shalat kami, mudah - 
mudahan Allah melimpahkan rahmat-Nya kepadamu?” Maka kemudian 
Beliau diam sampai mengmginkan kiranya sahabat itu tidak bertanya kepada 
Beliau (tentang masalah ini) Kemudian Beliau bersabda A pabila kamu 
hendak bershalawat kepadaku, maka ucapakanlah ALLAAHUMMA 
SHALLII ALAA MUHAM-MADININ NABIYYIL UMMIYY1 WA 
‘ALAA AALI MUHAMMAD...” (Hasan: Shahih Ibnu Khuzaimah I: 
351-352 no: 711) 


Sesuatu yang perlu diketahui: Bahwa redaksi shalawat yang paling 
afdhal ialah yang diriwayatkan: 


j! Ji 4ll SJ* jC ; Jli Jt J& 

Ji-'i Xxe. j£ pfa -sjji jii fSdJi 

l»; V- Jf Jkj iir jdki jt 

/ / ✓ / / x 

Jp, nr oiki jt Jn, 4,1; 

x / / 

. JLsw* JL^J- ddil 


Dari Ka’ab bin ‘Ujrah ia berkata, bahwa kami pemah bertanya: 
“Ya Rasulullah, sungguh kami telah mengetahui cara mengucapkan salam 
kepadamu, lalu bagaimana cara mengucapkan shalawat (kepadamu) ? Maka 
jawab Beliau, “Ucapkanlah ALLAAHUMMA SHALLI ALAA 
MUHAMMAD WA ALAA 'AALI MUHAMMAD KAMAA 
SHALLAITA ALAA IBRAHIM WA ALAA AALI IBRAAHIM, 
INNAKA HAMIDUM MAJIID. ALLAAHUMMA BAAR1K ALAA 
MUHAMMAD WA ALAA AALI MUHAMMAD KAMA 
BAARAKTA ALAA IBRAHIM WA ALAA AALI IBRAAHIIM, 
INNAKA HAMI1DUM MAJID (YA Allah limpahkanlah rahmat(Mu) 
kepada (Nabi) Muhammad dan kepada keluarganya sebagaimana engkau 
mencurahkan rahmat(Mu) kepada (Nabi) Ibrahim dan keluarganya: karena 
sesungguhnya engkau Maha Terpuji lagi Maha Mulia. Ya Allah limpahkanlah 


Kitab ash-Shalah 


183 




barakah kepada (Nabi) Muhammad dan kepada keluarganya sebagaimana 
Engkau telah melimpahkan barakah (Mu) kepada keluarganya. Karena 
sesungguhnya Engkau adalah Maha Terpuji lagi Maha Mulia...” 
(Muttafaqun ‘alaih Fathul Bari XI: 152 no: 6357, Muslim I: 305 no: 
406, ‘Aunul Ma’bud III: 264 no: 963, Tirmidzi I: 301 no: 482, Ibnu 
Majah 1:904 no: 293 dan Nasa’i III: 47). 


14. Mengucapkan salam berdasarkan sabda Nabi M : 




“Kunci shalat adalah bersuci dan pengharamnya adalah takbiratul ihram 
serta penghalalnya adalah ucapan salam.” (Hasan Shahih: Shahih Ibnu 
Majah no: 222, Tirmidzi I: 5 no: 3 Aunul Ma’bud I: 88 no: 61, dan 
Ibnu Majah I: 101 no: 275). 


2 . 


KEWAJIBAN-KEWAJIBAN DALAM SHALAT 

1. Mengucapkan takbiratul ihram ‘takbir perpindahan dari gerakan- 
kegerakan berikutnya dan mengucapkan “SAMI ALLAAHU 
LIMAN HAMIDAH, RABBANAA LAKAL HAMMDU: 


s s s 


J&j ~a%& —i! i 131 ^ aJL 31 Jjiff: Jli 

* A* * + * * - • / • f i L ^ ^ .. * 't's' > 

0 Aut OjAl j»-J ji <ji>- _/P\! j*-* 

& t o " ** & t % to * ti^ ill ^ ** ' *t .. ^ 

(*-> (jjii u£- (*-* dD |*jU y>_j Jyu 4*5 J] j* 

*l>' V *'»" y >" *i >*>> 

jvJ J p_i £3 jj a)?~ 

Aaj ,^^1 yya A l^S”" aUL^dl (j JjuL 

Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah $$ apabila berdiri akan shalat, 
bertakbir ketika berdiri, kemudian bertakbir ketika akan ruku’, kemudian 


mengucapkan SAMI ALLAHU LIMAN HAMIDAH” ketika mengangkat 
tulang punggungnya dari ruku’, kemudian mengucapkan ketika telah berdiri, 
RABBANA LAKAL HAMDU (Ya Rabb kami, segala puji hanya untuD 


184 Hi al-Wajiz; Fiqh Sunnah 




Mu) atau RABBANAA WA LAKAL HAMDU (Ya Rabb kami, segala 
puji hanya untuk-Mu). Kemudian bertakbir ketika turun (akan sujud) 
kemudian bertakbir ketika mengangkat kepalanya (dari sujud pertama), lalu 
bertakbir ketika akan sujud (kedua), kemudian bertakbir ketika mengangkat 
kepalanya (dari sujud kedua), kemudian Beliau melakukan seperti itu 
dalam shalat seluruhnya sampai selesai, dan bertakbir ketika akan bangun 
dari dua raka'at ( pertama) setelah duduk (tasyahhud awival) (Muttafaqun 
‘alaih: Fathul Bari II: 272 no: 289, Muslim I: 293 no: 28 dan 392 dan 
Nasa’ill: 233) 


Dalam haditsnya yang lain, Rasulullah bersabda: 

• I" f • .• * *>? 

“Shaladah kamu sebagairruma kamu melihat aku shalat! ” (Shahih: Irwa- 
ul Ghalil 262 dan Fathul Bari II: 111 no: 631). 


US" I °J 4 


Masalah ini pemah Rasulullah ^ perintahkan kepada seorang 
sahabat yang shalatnya tidak benar dengan sabdanya: 


'^ 4 & 4 -k be* y Si Z\ 

, } } o / / # / / Ox# X- &> /• ^ s % 

jV-> 0 >yaJi ^ Uj lyJj j 4-lP J js *j JP aJ-II ^ 

/ ,*-•<** * * 
--o s * 




vj iJLj i ^ p ^ u; ^ jr; p Ijlji j ^ 


51 s \ c % * 9 ' * * * ** 


* * s * ^ > 

+ ' \ C *' + u > I U \ -' * u i* e\~ ' 


> * s > 


a! -il J yd lApli (_<U-lj I Alll Jji j*-i e» 

& t ' \ > * a S Z l t 

(J* 5 Gls jyy? A—xij p-* A-U^uL* j-S I 


• f * .» 


* * I ^ 0 ^ C ° 

.AjOw^ JLaa 


“Sesungguhnya shalat bagi seseorang dari kalangan umat manusia 
tidak akan sempuma sebelum berwudhu’ dengan sempuma, kemudian 
mengucapkan takbiratul ihram, lalu memuji Allah dan menyanjungnya 
(yaitu do’a iftitah) dan (lantas) membaca ayat-ayat al-Qur'an yangmudah 
baginya, kemudian mengucapkan ALLAHU AKBAR, lalu ruku sampai 


Kitab ash-Shalah g| 


185 



persendiannya tenang, lalu mengucapkan SAMI ALLA HU LIMAN 
HAMIDAH sampai berdiri dengan sempurna, lalu menguccapkan 
ALLAHU AKBAR, lalu sujud sampai persendiannya tenang kemudian 
mengucapkan ALLLAHLi AKBAR sambil mengangkaat kepalanya (dari 
sujud pertama) hinggaduduk sempurna, kemudian mengucapkan ALLAHU 
AKBAR, lalu sujud (lagi) hingga persendiannya tenang, kemudian 
mengangkat kepalanya (dari sujud terakhir) sambil bertakbir. Maka apabila 
dia mengerjakan seperti itu, maka sempumalah shalatnya. ” (Shahih: Shahih 
Abu Daud no: 763 Aunul Ma’bud III: 99-100 no: 842) 


2. Tasyahhud awal: 


J&Tj J5” j '3) : JB “it 0) : Jli 4§e> ^ 

j l liJLip _!l toLlia— \\j oi aB oL?xBl 

** -- 

y of aBi j bjlp cajis^j aBi 


. / i I, / o s t q ss°. i i ^ ^ * . f •* x °* f * I tl Ml " ti 

^.IpjJI |p cjy ^ caj dJ-jp ol aUI j/I ajI 


jp ajj aj caJJ. A-j^xPi 


Dari Ibnu Mas’ud bahwa Rasulullah H bersabda, “Apabila kamu 
duduk pada setiap dua raka’at, maka ucapkanlah, ATTAHIYYAATN 
LILLAAHI, WASHSHALAWAATU WATHTHAYY1BAT. 
ASSALAAMU ALAIKA AYYUHAN NAB1YYU WARAHMA- 
TULLAAHI WABARA'KAATUH, ASSALAAMU ‘ALAINAA WA 
ALAA ‘IBAADILLAAHISH SHAALIHIN, ASYHADU ALLAA ILAA 
HA ILLALLAAH WA ASYHADU ANNA MUHAMMADAN 
ABDUHUU WA RAS UULUH 19 . ” Kemudian hendaklah seorang di antara 
kamu memilih do’a yang paling disenangi, lalu panjatkanlah kepada Rablmya 
iSis|.” (Shahih: Irwa-ul Ghalil no: 336 dan Nasa’i II: 238) 


Nabi M pernah memerintahkan seorang sahabat yang tidak beres 
shalatnya agar membaca do’a tasyahhud dengan sabdanya: 


19 Dzikir ini sudah pernah diterjemahkan pada halaman sebelumnya (pent.) 


186 


al-Wajiz; Fiqh Sunnah 



O £ ^ S * Q f ' 0 0 ' S O / / X ^ ^ ^ 

. J*~J\ 2iJ^s JuJi\j ( jili?li ol^LvaJi Jal- j (J ISli 


“Maka apabila engkau duduk pada pertengahan shalat (yaitu akhir 
raka’at kedua), maka duduk iftirasylah duduk dengan bertekan pada pahamu 
yang kiri dengan tenang, kemudian bacalah tasyahhud!” (Shahih: Shahih 
Abu Daud no: 766, Aunul Ma’bud III: 102 no: 845). 


3. Seorang yang akan shalat harus meletakkan sutrah (pembatas) di 
hadapannya agar orang tidak berjalan di hadapannya dan untuk 
menahan penglihatan agar tidak melebihisutrah (pembatas): 


15) i-H <u)l Jj—j Jli : Jli ^>\ ^ 

. aJp jlja-IiJl ai V c jJQi oJl JJjiJi 


Dari Sahl bin Abi Hatsmah bahwa Rasulullah $je pemah bersabda, 
‘Apabila seorang di antara kamu shalat, maka shalatlah menghadap sutrah 
dan mendekatlah kepadanya maka syaitan tidak akan bisa membatalkan 
(mengganggu khusyu’nya) shalatnya.” (Shahih: Shahih Nasa’i no: 722, 
Mustadrak Hakim I: 251 dan lafadz ini baginya, ‘Aunul Ma’bud II: 388 
no: 681, Nasa’i II: 62 dengan lafadz, IDZAA SHALLAA AHADUKUM 
ILAA SUTRAH (Apabila seorang di antara kamu shalat menghadap 
sutrah...)” 


0 s % Ji V! juf v M ii SAj : Ju ^ ^ 

•JJjilt a^ jl* aIj Uxli jU . JJJjJ 


Dari Ibnu Umar 4® bahwa Rasulullah bersabda, “Janganlah kamu 
shalat, kecuali di depannya ada sutrah dan jangan kamu biarkan seseorang 
pun berlalu di hadapmu; jika ia membangkang, maka pukullah; karena 
sesunggungnya bersamanya adalah teman (syaitan).’’ (Shahih: Shifatush 
Shalah hal 62 dan Shahih Ibnu Khuzaimah II: 9 no: 800). 

Sutrah biasa terwujud berupa dinding, tiang, tongkat yang 
tertancap dan kendaraan yang melintang di hadapan orang yang shalat. 


Kitab ash'Shalah ff|| 187 



Minimal sutrah besarnya seperti kayu penyanggah di belakang 
penunggang unta. 


'31 r|§ ^ — W Jj-wj Jli :Jli &>xlb ji' Jz- 

■ ^ V, ^ 


Dari Musa bin Thalhah dari ayahnya bahiva Rasulullah bersabda, 
“Apabila seorangdi antara kamu meletakkan dihadapannya (sutrah) seperti 
(besarnya) kayu penyanggah dibelakangpenunggang unta 20 , maka shalatlah; 
dan jangan peduli terhadap orang yang berlalu dibelakang (sutrah) itu.” 
(Shahih: Muktasharu Muslim no: 339, Muslim 1:358 no: 449, Tirmidzi 
I: 210 no: 334, ‘Aunul Ma’bud II: 380 no: 671 sema’na). 


4. 


Mushalli (Seorang yang melaksanakan shalat) harus dekat kepada 
sutrah: 




J 


31 && jiIbM igj 






Dari Bilal (ia berkata), "Bahwasanya Rasulullah $g shalat, 
sedangkan jarak antara beliau dengan tembok sekitar tiga hasta." (Shahih: 
Shifatush shalah hal 62, Fathul Bari I: 579 no: 506) 




.5li!l 


Dari Sahl bin Sa’ad &>, ia berkata, "Antara tempat shalat sujud 
Rasulullah dengan dinding sekedar bisa dilalui seekor kambing.” 
(Muttafaqun ‘alaih: Fathul Bari I: 574 no: 496, Muslim I: 364 no: 508 
dan Aunul Ma’bud II: 389 no: 682 semakna). 

Manakala Mushalli sudah meletakkan sutrah di hadapannya, maka 
jangan biarkan sesuatu berlalu di hadapannya, di antara tempat 
berdirinya dengan sutrah: 


B Tingginya kira-kira delapan jari (pent.). 

188 | §§f al-Wajiz; Fiqh Sunnah 




j\ uiaii 31; sii o^ii iir g§ if ji ^ 

“Dari Ibnu Abbas d§? bahwa Nabi £ shalat, lalu (tiba-tiba) ada seekor 
kambing berlalu di hadapannya, maka Beliau mendorongnya ke arah Kiblat 
sampai Beliau melekatkan perutnya pada (sutrah yang ada) di arah Kiblat. ” 

(Shahih: Shifatush Shalah hal. 64 dan Shahih Ibnu Khuzaimah II- 20 
no: 827) 

'A*- 1 ^ b | liA'j of Ifj&it j-xi 

Si cjy, ituS j op ^ik-i c. ^ ^ tg 

Dan Ain Sa’id alKhudri & bahwa Rasulullah M bersabda, “Apabila 
seorang di antara kamu shalat, maka janganlah membiarkan seorangpun 
berjalan di hadapannya dan tolaklah ia semampunya. Jika ia memaksa, maka 
pukullah, karena sesungguhnya ia laksana syaitan. ” (Shahih: Muktasharu 
Muslim no: 338 dan Muslim I: 362 no: 505). 

Apabila Mushalli tidak memasang sutrah maka shalatnya batal 
karena ada keledai, perempuan, dan anjing hitam yang lewat 
dihadapannya: 

fli bj M JJli:JU j5 y ill ^ 


° f.t.r . 


ij jilfi -II 5^,1 jl AjdS'Jd 

& O? fjrtt Jk C. \j& fc 7 ^; 

: jul ur it Jji j^, Lit- 1; jii JsJi 

. jljalj- 


Kitab ash-Shalah fg| j 139 




Dari Abdullah bin ash-Shamit dari Abi Dzar 4*> bahwa Rasulullah 
bersabda, “Apabila seorang di antara kamu shalat, maka berarti ia telah 
bersutrah, bila di hadapannya ada seperti kayu penyangga di belakang 
penunggang unta. Apabila di depannya tidak ada seperti kayu penyangga di 
belakang penunggang unta, maka shalamya bisa dibatalkan oleh keledai, 
perempuan dan anjing hitam (yang lewat dihadapannya)Abdullah bin 
ash'Shamit berkata, “Ya Abu Dzar, mengapa anjing hitam (yang disebut) 
sedangkan anjing merah dan anjing kuning tidak?” Jawabnya, “Wahai 
keponakanku, saya pemah bertanya kepada Rasulullah seperti yang kamu 
tanyakan kepadaku ini, lalujawab beliau, “Anjing hitam itu adalah syaitan. ” 
(Shahih: Shahihul Jami’us Shaghir no: 719, Muslim I: 365 no: 510, 
Nasa’i II: 63, Tirmidzi I: 212 no: 337 dan ‘Aunul Ma’bud II: 394 no: 
688 ) 

5. Haram Lewat di Depan Orang yang Sedang Shalat: 


. AjJu jZj jf i) jf LifJ ot Olp bL* Jl 


Dari Abijuhaim A& bahwa Rasulullah Sjg bersabda, “Andaikata orang 
yang lewat di hadapan orang yang sedang shalat mengetahui dosa yang akan 
diterimanya, sudah barang tentu ia berdiri empat puluh tahun lebih bail c 
daripada berlalu di hadapannya.” (Muttafaqun ‘alaih Fathul Bari I: 584 
no: 510, Muslim 1:363 no: 507, ‘Aunul Ma’bud II: 393 no: 687, Tirmidzi 
I: 210 no: 235, Nasa’i II: 66 dan Ibnu Majah I: 304 no: 945). 


6. Sutrah Imam adalah Sutrah Makmum: 


J 


S /- 


^lb tflj JIjI jlHo- j ollii :Jb 

* * 0 ' 

d-vfi—)l iSA. (jti j ■«-* J 

* S t i s'** “ * . * i, . * °\' " * 'O ' , '£ U * ° V * °\' 

. Jj>-! j*-»i i aJi J Jl OtJ jij oJ ys 

Dari Ibnu Abbas ia berkata, “Saya datang dengan menunggang 
kuda keledai betina. Rada waktu itu usiaku hampir mendekati ihtilam (masa 


190 f§§ al-Wajiz; Fiqh Sunnah 


puber), sedangkan Rasulullah sedang shalat di Mina bersama para sahabat 
tidal c menghadap ke dinding. Kemudian aku lewat di depan shaf, kemudian 
aku turun (dari atas keledai) lalu kulepaskan keledai tersebut agar mencari 
makan. Aku masuk ke dalam shaf namun tak seorangpun yang menegurku 
(karena perbuatan) itu" (Muttafaqun ‘alaih: Muslim I: 361 no: 504, 
‘Aunul Ma’bud II: 402 no: 701, Fathul Bari I: 571 no: 493). 21 

3. SUNNAH-SUNNAH SHALAT: QAULIYAH DAN FI’LIYAH 

1. Sunnah-Sunnah Qauliyah 

a. Doa Iftitah, yang paling baik Afdhal adalah: 


ebfws —Si (j ^ <lJi J j dlt : Jli o ji'j& 

Li'j < ^ ^ 3:cJ&• sji\ 

" “ ✓ / x* 

J Ap\j jv^-SJS c J: Jl5 b* a s-l^iSl J j>-SoSl 

ld>^ IjUaiJl -Si i_->(3O ApIj bLS^ 

/ / x / /> 

^sliSlj s.l5Jlj (^IjlJai- j*-giJl i_->^ iSl 


Dari A bi Hurairah *£,, ia berkata: Adalah Rasulullah ijjg apabila selesai 
takbir dalam shalat, diam sebentar sebelum membaca (al-Fatihah), maka 
aku bertanya, ya Rasulullah engkau kutebus dengan ayah dan ibuku, kulihat 
engkau berada di antara takbiratul ihram dengan membaca ( al-Fatihah) apa 
yang engkau bocal Sabda beliau, “Aku membaca, ALLAAHUMMA BAA’ID 
BAINI WA BAIN A KHATHAAYAAYA KAMAA BAA’ADTA BAINAL 
MASYRIQI WAL MAGHRIBl. ALLAAHUMMA NAQQINI1 MIN 
KHATHAAYAAYA KAMAA YUNAQQATS TSAUBULABYADHU 
MIN AD DANAS. ALLAHUMMAGH SILNI MIN KHATAAYAAYA 
BITSTSALJIWAL MAAT WAL BARAD (Ya Allah, jauhkanlah antara 


21 Dalam riwayat Imam Bukhari ada tambahan BI MINAA ILAA GHAIRIjIDAAR (Di Mina tidak 
menghadap ke dinding). Namun ini tidak mcnafikan selain dinding, sebab sudah dimaklumi dari 
kebiasaan Rasulullah 5j!g bahwa Beliau tidak shalat di tempat terbuka luas, kecuali di depannya 
sudah di tancapkan tongkat. 


Kitab ash-Shalah 


191 




kami dengan dosa-dosaku sebagaimana engkau telah menjauhkan antara timur 
dan bar at. Ya Allah bersihkanlah aku dari dosa-dosaku sebagaimana telah 
dibersihkan pakaian yang putih dari segala kotoran. Ya Allah, cucilah aku 
dari segala dosa-dosa dengan salju, air dan embun).” (Muttafaqun ‘alaih: 
Fathul Bari II: 227 no: 744, Muslim I: 419 no: 594, Ibnu Majah I: 264 
no: 805 dan Aunul Ma’bud II: 485 no: 766) 

b. Ta’amuudz, sebagaimana yang ditegaskan Allah M- 

^ ^'jA ASiU jT ydh ol ^ bis 

✓ / / * ✓ / 

Apabila kamu hendak membaca al- Qur'an, maka berlindunglah kepada 
Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. (an-Nahl: 98). 


A A „ A o 


J (*-> I o*>UaJl fb bl £§| ^ ^ 

.Aiaj j j oy*Jb y Ji\ 4jUlj 5j£-t 

// !» /■ / J* V' ^ 


Dari Abu Said al-Khudri dari Nabi bah<wa apabila Beliau berdiri 
hendak mengerjakan shalat (setelah takbiratul ihram) membaca do’a iftitah, 
lalu mengucapkan A'VUDZU BILLAAHIS SAMII’IL ALIIM 
M1NASYSYA1THAANIRRAJUM MIN HAMZIHI WA NAFKH1H1 
WA NAFTSIHI (Aku berlindung kepada Allah yang Maha Mendengar 
lagi Maha Mengetahui dari godaan syaitan yang terkutuk, dari kegilaan 
syaitan, dari kesombongannya, dan dari kejahatannya ).” (Shahih: Irwa-ul 
Ghalil no: 342, Aunul Ma’bud II: 476 no: 760, Tirmidzi 1:153 no: 242) 

c. Mengucapkan aamiin: 


s / /• 


Jli yidaJlNJ f> 131 :M jir : Jb JJ>.y JJ1 J y 

s * ^ / / 


Dari Wail bin Hujr ia berkata, ‘ Adalah Rasulullah apabila selesai 
membaca WALADHAALllN mengucapkan AAAMIIIN dengan suara 
keras.” (Shahih: Shifatush Shalah hal 82, Aunul Ma’bud III: 205 no: 
920, dan Tirmidzi I: 157 no: 248). 


192 Hff al-Wajiz; Fiqh Sunnah 



'W' 


o.o ; 


'JLOJ 


Dari Abu Hurairah ^ bahiva Rasulullah bersabda, “Apabila imam 
sudah mengucapkaa amin, maka hendaklah kamu mengucapkan amin (juga); 
karena barangsiapa yang ucapan aminnya berbarengan dengan ucapan 
aminnya para malaikat, niscaya diampunilah dosa-dosanya yang telah lain. ” 
(Muttafaqun ‘alaih: Muslim 1:307 no: 410, Fathul Bari II: 262 no: 780, 
Nasa’i II: 144, ‘Aunul Ma’bud III: 211 no: 924, Tirmidzi I: 158 no: 250, 
dan Ibnu Majah I: 277 no: 851). 

d. Membaca ayat-ayat setelah membaca surah al-Fatihah: 


Cr! J —j ^ ^ ^ : Jli 4$ oJslii (jd 

■’*’ * * * " X 

* ^ 2 X s £o * + ' > Q ' 0 ' ' & ' 

juili—Si j j JJ t_-*l£5vSl 4s-u\Ju ^gJaJl 0*>J? 

J 3^jS-4j \jjb jlij UjJ 4 j^1 £_JJj 

<j ^vaSS o!>C» 4*5"^Si <j JjW 


Dari Abu Qatadah Afa, id berkata, “Adalah Nabi biasa membaca 
pada dua raka’at pertama, dari shalat zhuhur surah al-Fatihah dan dua surah 
yang lain, Rasulullah memanjangkan dua raka’at pertama dan memendekkan 
dua raka’at terakhir dan kadang-kadang Beliau memperdengarkan (kepada 
kami) bacaan ay at. Dan pada shalat ashar Beliau membaca surah al-Faatihah 
dan dm surah lainnya dan memanjangkan raka’at pertama dari shalat shubuh 
dan memendekkan raka’at kedm” (Shahih: Shahih Nasa’i no: 932 dan 
Fathul Bari II: 243 no: 759) 


jr** — a? 3 iit A'k : Jli aIpj 


0 

JAj>- 


^ ^Jl (j lyLj UL>-1 4jV! UjCO JJ~*j 4s *Jlij 

. t_A 5 »*J|jSJ 


Kitab ash-Shalah HH 193 




Dan dari (Abu Qatadah) 4b, ia berkata, “Adalah Nabi M biasa membaca 
pada dm raka’at pertama, dari shalat zhuhur dan ashar surah al-Fatihah dan 
dm surah yang lain; terkadangBeliaumeperdengarkan (bacaan) ayat kepada 
kami, dan pada dm raka’at terakhir Beliau membaca surah al-Fatihah.” 
(Shahih: Muktashar Muslim no: 286 dan Muslim I: 333 no: 155 dan 
421). 


Dianjurkan juga kadang-kadang untuk membaca surah yang lain 
setelah membaca surah al-Fatihah pada dua raka’at terakhir. 

—S' (3 j ' Jto ^ O' jyy* 

aj' o y4s- jOi yjy^-Sl^ <jj aj ' j 

/ / ' / 

jlti JT j j—S' j ^2^5' j j diSi Jli j' 

o « in ■ _ -t - - ® - - i- - 

.dhta y>-y\ aj' oj-dP 


Dari Abu Sa’id 4*, ia berkata, “Bahwa sesungguhnya Nabi $$ biasa 
membaca pada dm raka’at pertama dari shalat zhuhur, pada setiap raka’at 
(dari dm raka’at yang pertama itu) kira-kira tiga puluh ayat, dan pada dm 
raka’at terakhir kira-kira lima belas ayat, atau separohnya, dan pada setiap 
raka’at dari dm raka’at pertama dari shalat ashar kira-kira (beliau) membaca 
lima belas ayat dan pada dm raka’at terakhir (darinya membaca) kira-kira 
separuhnya.” (Shahih: Mukhtashar Muslim no: 287 dan Muslim I: 334 
no: 157 dan 452) 


Dianjurkan mengeraskan bacaan ayat al-Qur’an pada waktu shalat 
shubuh, pada dua raka’at pertama dari shalat maghrib dan isya’. 
Sebaliknya, disunnahkan melirihkannya pada waktu shalat zhuhur dan 
ashar serta raka’at ketika dari shalat maghrib dan dua raka’at terakhir 
dari shalat isya. 

e. Membaca tasbih pada ruku’ dan sujud: 


* * * * 


J AP ^J <j J jJL) jlixi : Jli Aj sjSs- Js- 

a id' < 5 •* * * ■' \.'°u 

y.j ay*-** Jj 


194 |g| al-Wajiz; Fiqh Sunnah 


Dari Huzhaifah ia berkata, “Soya shalat bersama Nabi M, rnaka 
pada ruku'nya beliau mengucapkan, SVBHAANA RABBIYAL ‘AZHIIM 
(M aha Suci Rabbku yang Maha Agung) dan pada sujudnya, SUBHAANA 
RABBIYAL A’LAA (Maha Suci Rabbku yang Maha Tinggi).” (Shahih: 
Nasa’i no: 1001, Nasa’i II: 190, ‘Aunul Ma’bud III: 123 no: 857, Tirmidzi 
I: 164 no: 261). 




: J Ss'fk j 151 LSSL : <jli jAs- J> As- °Js> 


j ^Ip^I ^j>j ;<Jli Jlsw 151 j (j^Aj ■» Lit 




Dari Utbah bin Amir ia berkata, “Adalah Rasulullah apabila 
ruku’ mengucapkan, SVBHAANA RABBIYAL AZHIIM WABIHAMDIH 
(Maha Suci Rabbku yang Maha Agung dan dengan memuji-Nya (aku 
bersyukur)) 3X, dan apabila sujud Beliau mengucapkan, SUBHAANA 
RABBIYAL A’LAA WA BIHAMDIH (Maha Suci Rabbku yang Maha 
Tinggi, dan dengan memuji-Nya (aku bersyukur)) 3X.” (Shahih: Shifatush 
Shalah hal. 127, ‘Aunul Ma’bud III: 121 no: 856 dan Baihaqi II: 86) 


f. Setelah mengucapkan RABBANAA WA LAKAL HAM DU 
ketika berdiri i’tidal setelah ruku’, dianjurkan membaca salah satu 
tambahan bacaan berikut ini: 


0 



C* {. Jaj cla^ j Jp jV' OljUlJl f-J* 


“Sepenuh langit, sepenuh bumi, dan sepenuh antara keduanya seta 
sepenuh apa yang Engkau kehendaki dari sesuatu sesudah itu. ” (Shahih: 
Muktasharu Muslim no: 296, Muslim 1:347 no: 477-478, Aunul Ma’bud 
III: 82 no: 832 dan Nasa’i II: 199) 


Jika mau, tambahan di atas sudah cukup, dan jika mau lagi 
sempumakanlah dengan tambahan berikut ini: 

V _Jl tJL p dU ill-L*jl Jli C» jp-1 jlliJl 

. Ui dll? !bji 15 jiL: Sf J HJ Vj-J&s 


Kitab ash-Shalah ||§ 195 




“Engkau adalah yang berhak mendapat pujian dan keagungan, sebaik - 
baik apa yang diucapkan oleh seorang hamba, dan kita semua ini adalah 
hamba-Mu. Tiada yang dapat menghalang apa yang telah Engkau berikan, 
dan tiada yang dapat memberi apa yang Engkau halangi, dan tiada lagi 
bermanfa’at semua kekayaan (untuk menolak siksaan) dari'Mu" (Shahih: 
Muktashar Muslim no: 296, Muslim 1:347 no: 477-478, ‘Aunul Ma’bud 
III: 82 no: 832, danNasa’ill: 199) 


✓ o s . 


tJ LaS~ [S'jLL> Llls 1JLoi-l idJJj 


“Ya Rabb kami, dan bagi-Mu segala puji (Aku memuji-Mu) dengan 
pujian yang banyak lagi baik dan berbarakah, sebagaimana yang Rabb kami 
senangi dan ridhai." (Shahih: Shifatush Shalahhal. 119). 

g. Do’a pada duduk antara dua sujud: 




Oss O * 


oir ® oi iilii- 


f 0 . % Os 


“Dari Hudzaifah ^ bahwa Nabi $£ seringmengucapkan, ketika duduk 
antara dua sujud RAB BIGHFIRLI1 RABBIGHFIRLII. .. ” (Shahih: 
Shahih Ibnu Majah no: 731 dan Ibnu Majah I: 289 no: 897) 






Dari Ibnu Abbas bahwa Nabi M di antara dua sujudnya membaca 
“ALLAAHUMMAGHF1RLIIWARHAMNIIWAJBURN1 WAHDINll 
WARZUQNII (Ya Allah, ampunilah aku, berilah aku rahmat, cukupkan 
aku dan tunjukilah aku, dan berilah aku rizki)." (Shahih: Shahih Ibnu 
Majah no: 732,TirmidziI: 175 no: 283, ‘Aunul Ma”bud 111:87 no: 835, 
dan Ibnu Majah I: 290 no: 898). 22 


-- Peringatan: Dalam riwayat Abu Daud WA ‘AAFINII sebagai ganti dari WAJBURNII, dalam riwayat 
Ibnu Majah WARFA’NII sebagai ganti dari WAHDINll, dan dianjurkan menghimpun semuanya, 
sehingga bacaan di atas ditambah dengan kalimat WA AAFINII WARFA’NII. 


196 fUf al-Wajiz; Fiqh Sunnah 




h. Membaca shalawat kepada Nabi H usai tasyahhud awwal, hal ini 
pernah dicontohkan oleh Nabi H: 

<Uil J A*j & cJli <0Jl aJJLp ^P 

*>' * l' ' f ' -a , o ,, at 

£~o ^ iJ^£i J 3 _ Jl jl 5 . Li <dJ! 4i*-Li 

s ^ tit ^ s 33 a) 

^ !• ■*■''' i'"' | ^ * <** o * o s* ^ ✓ | / o ^ y .os * ^ 

J *- 1 cs" "9 J C iA?^ V} y obo j 

\' 1' *'*(? t .6 It t\S ' m , i * ti, * ,* ,' ' , , 

tS^-d (*-> AslAjj t4^u-!l Vj 


o^pJj j: 


4»caJ 


Dari A isyah <*&>, ia berkata, “Kami biasa mempersiapkan untuk 
Rasulullah |§ siwaknya dan air wudhu'nya, kemudian Allah 
membangunkannya padamalam hari sesuai kehendak-Nya, kemudian Beliau 


membersihkan gigi dan berwudhu', kemudian shalat sembilan raka’at tanpa 
diselingi duduk tahiyyat awwal kecuali pada raka’at ke delapan, maka (pada 
raka’at ini) Beliau berdo’a kepada Rabbnya, lalu membaca shalawat kepada 
Nabi-Nya H, kemudian bangkit tanpa mengucapkan salam. Setelah itu shalat 
untuk raka’at ke sembilan, kemudian duduk (tasyahhud akhir), lalu memuji 
Rabbnya dan bershalawat kepada Nabi-Nya, lalu berdo’a, kemudian memberi 
salam..." (Shahih: Muktashar Muslim no: 390 dan Muslim I: 512 no: 


746). 

i. Berdo’a setelah tasyahhud awal dan tasyahhud akhir: 

Adapun berdo’a seusai tasyahhud awal, dan dalilnya sebagai berikut: 


J <3 S3I •' JL* jl :Jt3 <4^£> 0jx^a ^1 -jP 

(_5^—Si ^*^1*.—Jl o Lila Si j ol jlyaSl j <dJ oL>tdl ;! ^J jii 

^ jf 4IS1 ^Lp ^Ip j Llip ^»MLji <d!l aU-jj 

1^4 it - ° s- 1 * - f 8 ^ t i* * ' * * o* , t 4 t j , 2 r t f. ^ 7 

^ jt -5 -t>-l SwLp IwLa^t^ jl jl ^ jl i^ *dj| ‘yi <dl 


Kitab ash-Shalah 


197 




Dari Ibnu Mas’ud ia berkata: Sesungguhnya Muhammad ijjg 
bersabda, “Apabila kamu duduk pada setiap dua raka’at, maka ucapkanlah, 
ATTAHIYAATU LILLAAH1, WASHSHALAWAATU WATH- 
THAYYIBAAT, ASSALAAMU ALA1KA AYYUHAN NABIYYU WA 
RAHMATULLAAHI WA BARAKAATUH, ASSALAAMU ALAINAA 
WA ALAA ‘1BAADILLAAHISH SHAAL1H1IN. ASYHADU ALLAA 
ILAAHA ILLALLAAH WA ASYHADU ANNA MUHAMMADAN 
ABDUHUU WA RASUULUH. Kemudian hendaklah seorang di antara 
kamu memilih do a yang paling ia senangi, lalu berdo’alah kepada Rabbnya 
Js|.” (Shahih: Irwa-ul Ghalil no: 336 danNasa’i II: 228) 

Adapun do’a sesudah tasyahhud kedua, didasarkan pada riwayat: 


'31 ^ 5 JJ 1 j J 15 : Jli 0 y_J* °y- 

2-y {jAj jLa .il <_-> \X& ^ fj* ^jJlj 3 ycL li 


Dari Abu Hurairah ^ bahwa Rasulullah bersabda, ‘Apabila seorang 
di antara kamu selesai membaca tasyahhud akhir, maka berlindunglah kepada 
Allah dariempatperkara; (pertama) dari adzab jahannam, (kedua) dariadzab 
kubur (ketiga) dari azabfitnah mad dan hidup, dan (keempat) dari kejahatan 
al-Masih Dajjal.’’ (Shahih: Muktashar Muslim no: 306, Shahih Ibnu 
Majah no: 741, Muslim I: 412 no: 588, ‘Aunul Ma’bud III: 273 no: 968 
dan Ibnu Majah I: 294 no: 909) 

j. Mengucapkan salam kedua, karena Nabi $g mengucapkan salam 
dua kali: 


. *» •. . y y 0 y y 0 y * \ ' " . . s* V 5«» . * 1 o f O y 0 . y 

y y y y f y y 

. J,C <sj. J >■ aIji J J Aili &>- J J °<Sz& 


Dari Ibnu Mas’ud bahwa Nabi biasa mengucapkan ke sebelah 
kanan dan ke sebelah kirinya, “ASSALAAMU ALAIKUM WAR AH- 
MATULLAAHI, WASSALAAMU ALAIKUM WARAHMA - 


198 jj§§ al-Wajiz; Fiqh Sunnah 



TULLAAHI” hingga terlihat putih pipinya. (Shahih: Shahih Abu Daud 
no: 878, ‘Aunul Ma’bud III: 288 no: 983, Nasa’i III: 62, Ibnu Majah I: 
296 no: 914, Tirmidzi I: 181 no: 294 tanpa kalimat terakhir). 

Terkadang Rasulullah M mencukupkan dengan sekali salam saja 
sebagaimana yang dijelaskan riwayat di bawah ini: 


4*>Ca—Si (j j*Jl1 J Dir o' 'X£s- aUI J aIzjIp ^p 

A^-sr-j oJi>-i J 


Dari Aisyah ^ bahwa Nabi sering mengucapkan salam sekali dalam 
shalat he arah depannya, ia condcmg ke sebelah kanan sedikit. (Shahih: 
Shahih Tirmidzi no: 242 dan Tirmidzi I: 182 no: 295) 


2. Sunnah-sunnah Fi’liyah 

a. Mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram, akan ruku’ mulai 
mengangkat kepala dari ruku’, dan ketika bangun dari tasyahhud 
pertama: 


IS) 4u3o» aDI Jj—<j 

iUiST' j —Si ja !3!j ^ J 'JS' 131 j 


.Uli 


Dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah biasa mengangkat kedua 
tangannya (sampai) sejajar dengan kedua bahunya, bila memulai shalat dan 
apabila takbir untuk ruku’, serta manakala mengangkat kepalanya dari ruku, 
makaBeliaujugamengangkat keduanya.” (Muttafaqun ‘alaih: Fathul Bari 
II: 218 no: 735, Muslim I: 292 no: 22 dan 390, Tirmidzi 1:161 no: 225, 
Nasa’i II: 122) 


AjJj £ijj —Si (j Jio 13! lip) ^1 p ^1 ji Jii 0C ^p 

X ^ ^ y ^ ^ ^ / ✓ y ✓ y y y y 

IS! j aj jJ aJ —Si ijti 131 j aj Ju ^ ' j 131 j 

•Si J 1 ^ Ji ^ 

Kitab ash-Shalah ^ I 199 


Dari Nafi’ ia berkata “Bahwa Ibnu Umar apabila memulai shalatnya, 
dia bertakbir sambil mengangkat kedua tangannya, apabila akan ruku 
mengangkat kedua tangannya, apabila mengucapkan SAMI ALLAAHU 
LIMAN HAMIDAH, mengangkat kedua tangannya, dan apabila bangun 
dari dua raka’at pertama Rasulullah mengangkat kedua tangannya (juga). 
Dan hal itu dia terima dari Nabi #j$.” (Shahih Abu Daud no: 663, Fathul 
Bari II: 222 no: 739, ‘Aunul Ma’bud II: 439 no: 727) 


Disunnahkan pula mengangkat kedua tangan, dan kadang-kadang 
pada setiap akan turun ada bangkit: 

"V . --r Jit; 4 « f u » IU' ° ' 

btj (j AjJj £3j Sgg -Si S'j I y OJJL* pj* 

o? b b b b j—^ j? b b 

O'*. f ^ **. 0 * & fi 

.4*0! f' jj> La_gj ^i 


“Dari Malik bin abHuwairits bahwa ia pemah melihat Rasulullah 
igg mengangkat kedua tangannya dalam shalatnya, yaitu apabila ruku, apabila 
akan mengangkat kepalanya dari ruku, dan apabila akan sujud, dan apabila 
sedang mengangkat kepalanya dari sujud hingga kedua tangannya sejajar 
dengan kedua daun telinganya.’’ (Shahih: Shahih Nasa’i no: 104, Nasa’i 
II: 206, al-Fathur Rabbani III: 167 no: 493) 


b. Meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri di dada: 


O ; . . 0 f / . , J 

i J f % s’ o % 


j 2 \ J^il ^ 01 Oj>ji ^131 

^1 ilipf V y\ Jli _S' j is'_r~h j i 

/- ^ /• /■ / 


Dari Sahl bin Sa’ad ia berkata, “Adalah para sahabat diperintahkan 
agar setiap orang meletakkan tangan kanannya di atas hastanya yang kiri 
dalam shalat. ” Abu Hatim berkomentar, “Aku tidak mengetahui Sahl bin 
Sa’d, melainkan menyandarkan riwayat ini kepada Rasulullah *jjg. ” (Shahih: 
Muktashar Bukhari no: 402, Fathul Bari II: 224 no: 740, dan Muwaththa’ 


200 


§g§ al'Wajiz; Fiqh Sunnah 



Imam Malik hal. Ill no: 376) 


^Js' “Hi Aill J y> j 




o A 





0 > . 0 " 

u 3 - Ji'j a* 


gJlc- «-Jl oJj 


Dari Whil bin Hujr, ia berkata, “A ku pemah shdat bersama Rasulullah 
%, danBeliaumeletakhan tangan kanannyadiatas tangan kirinyadidada." 
(Shahih: Irwa-ul Ghalil no: 352 dan Shahih Ibnu Khuzaimah I: 243 
no: 479) 


c. Melihat ke tempat suj ud: 

jli-C* i|| <u)l Sy^j & :oJlS <0)1 &d\s- °J& 

* 0 ' * * 9) 

. £ j>- oZ> y ayoj 


Dari Aisyah <*&>, berkata, “Tatkala Rasulullah jjg masuk ke dalam Ka’bah 
(lalu shalat), maka penglihatannya tidak pemah menyimpang dari tempat 
sujudnya sampai keluar darinya.” (Shahih: Shifatush Shalah hal. 69 dan 
Mustadrak Hakim 1:479) 


d. Ketika ruku’ dianjurkan melakukan hal-hal yang terkandung dalam 
hadits-hadits ini: 


131H 2tl SjL.J Oir : oils Lglp <0)1 ^ iiJlp 


. |. / 9 y* | J X? * J o | ^ ✓ ? 

■ ^ ^-**1 j 


Dari Aisyah G&, berkata, ‘Adalah Rasulullah apabila ruku, tidak 
mengangkat kepalanya dan tidak (pula) merendah-kannya, namun di antara 
keduanya." (Shahih: Shifatush Shalah hal. Ill, Muslim I: 357 no: 498 
dan Aunul Ma’bud II: 489 no: 768) 


J >^*1 j '^ij : ^ *i!Uj j _}! "Je- 

> / / ^ o J 

^ 0 I / ✓ / Si, 0 


Kitab ash'Shalah 


201 



Dari Abu Hamid tentang penjelasannya mengenai shalat Rasulul- 
lah $$, ia berkata, “A pabila Beliau ruku', Beliau menekankan kedua 
tangannya pada kedua lututnya, kemudian meluruskan tulangpunggungnya. ” 
(Shahih: Shifatush Shalah hal. 110, Fathul Bari II: 305 no: 828 dan 
Aunul Ma’bud II: 427 no: 717). 23 


/ / . ✓ ///’>■/ , > . ^ ^ . '' 

Is x f Z . s ["A <m *>•». f o / 0 i . o x 

• ^j bl OUT jjf jj Jj'j jp 


“Dari Wail bin Hujr 4e bahwa Nabi % apabila ruku’, Beliau mereng- 
gangkan jari-jari." (Shahih: Shifatus Shalah hal. 110, Shahih Ibnu 
Khuzaimah I: 301 no: 594) 


iffr J i ^r, * JLji j jL] of 

a , s > Z /. s* * sZ ' S 0,^4' 

4jJj y jj 


“Dari Abu Hamid 4&> bahwa Rasulullah (apabila) ruku, meletakkan 
kedua tangannya pada kedua lututnya, seolah-olah Beliau menggenggam 
keduanya, dan mengencangkan kedua tangannya, lalu menyingkirkan 
keduanya dari sisinya .” (Shahih: Shahih Tirmidzi no: 214, Aunul Ma’bud 
II: 429 no 720 dan Tirmidzi I: 163 no: 259) 


e. Mendahulukan kedua tangan daripada kedua lutut ketika akan 
sujud: 


CkS" Js>~\ S>xL» 131 Aiil J y-*j 1 

B J ✓ x «/ . ^ . 

#XX X |0„ 0 X 0 x^ x. ^ 0 X. 

• J [W 5 Aj Jj * •/!.) « ^xuJt -J 


Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah bersabda, "Apabila seorang 
di antara kamu akan sujud maka janganlah duduk seperti duduknya unta, 
namun letakkanlah kedua tangannya sebelum kedua lututnya!" (Shahih 
Abu Daud no: 746, Aunul Ma’bud III: 70 no: 825, Nasa’i II: 207 dan 
Al-Fathur Rabbani 111:276 no: 656) 


a A1 Hafizh Ibnu Hajar berkata, “Yang dtmaksud TSUMMA HASHARA ZHAHRAHU, hurufshad dan 
ha’ dibaca fathah. Demikian menurut al-Khathabi.” (Fathul Bari II: 308, terbitan Darul Ma’rifah). 


202 


§H al-Wajiz; Fiqh Sunnah 





£ Di waktu sujud dianjurkan melakukan gerakan yang terkandung 
dalam hadits-hadits di bawah ini: 


jS- ( *A?j iili : Jli —Jl (j ,jP 

.<Lij! aJjSt-j JliL-l J U. g ^2j li jg 


Dari Abu Humaid tentang penjelasan perihal shalat Nabi $$, ia 
berkata, “Apabila Beliau $j$ sujud beliau meletakkan kedua tangannya, tidak 
mekar dan tidak pula menggenggam keduanya, dan menghadap dengan ujung 
jari-jari kedua kakinya ke arah Kiblat." (Shahih Shahih Abu Daud no: 
672, Fathul Bari II: 305 no: 828 dan ‘Aunul Ma’bud II: 427 no: 718). 


-'B ✓ ^ 

O 0 . ✓ . O , ^ x ✓ 


^ * Q } ' ' ' ' ' // 

4\il (Jl# :Jl* f.1 il 



Dari al-Bara’ 4<= bahwa Rasulullah M bersabda, “Apabila kamu sujud, 
maka letakkanlah kedua telapak tanganmu dan angkatlah kedua sikumu!" 
(Shahih: Shifatush Shalah no: 126 dan Muslim I: 356 no: 494) 






Dari Abdullah bin Malik, Ibnu Buhainah bahwa Nabi $$ apabila 
shalat merenggangkan kedua tangannya (dari kedua lambungnya) hingga 
kelihatan putih ketiaknya. (Muttafaqun ‘alaih: Fathul Bari II: 294 no: 
807, Muslim 1:356 no: 495, dan Nasa’i II: 212) 


t/k* $!§ <&' JoJJi LiJli aI^oLp 


Dari Aisyah <*#>, ia berkata, ‘Aku pemah kehilangan Rasulullah ^g, 
padahal (tidur) bersamaku di atas ranjangku, kemudian kudapati Rasulullah 
dalam keadaan sujud dan merapatkan kedua tumitnya serta mendapatkan 


Kitab ash-Shalah f|| 203 




ujung jari-jari kakinya ke arah Kiblat." (Shahih: Shifatush Shalah hal 
126, Shahih Ibnu Khuzaimah I: 328 no: 654 dan Baihaqi II: 116) 


J: cJlas Sjjwiil c-wJt: Jl5 j >z ^~ Cf. j 

) X ^ ' ' ' & ^ // Q * Q 


Dari Wail bin Hujr 4®, ia bercerita: Aku datang ke Madinah, lain aku 
berkata, 'Aku akan benanbenar melihat shalat Rasulullah «$§.” Kemudian 
dia menyebutkan sebagian hadits dan berkata, “Kemudian Beliau menukik 
lagi sujud, sehingga kepalanya berada antara kedua telapak tangannya” 
(Shahihul Isnad: Shahih Ibnu Khuzaimah I: 323 no: 641) 


_ / , S S S I . » / 4 / 

* * f * * s s s . ^ ;j K* •*» i • f O > o i os 

.^juLvcI bl JD ^J! jl : ^ yjj < y£- 


Dari Wail bin Hujr 4® bahiva Nabi ^ apabila sujud, merapatkan jarb 
jari tangannya.” (Shahih: Shifatush Shalat hal. 123, Sahahih Ibnu 
Khuzaimah I: 324 no: 642 dan Baihaqi II: 112) 


y XpkX bl sH <usl (Jjir : Jli s-I^I)! jjp 

.iiJi 


Dari al-Bara 4®, ia berkata, “Adalah Rasulullah sgg apabila sujud, 
meletakkan kedua tangannya di tanah menghadapkan kedua telapak 
tangannya dan ujung jari-jarinya ke arah Kiblat." (Shahihul Isnad: 
Shifatush Shalah hal 123 dan Baihaqi II: 113) 

g. Disunnahkan cara duduk antara dua sujud seperti yang terkandung 
dalam hadits-hadits berikut ini: 


A s os so 

j tS j- 




li <1)15^« 1 j ~.c• 



Dari Aisyah ia berkata, “Adalah Beliau $$ duduk di atas kaki kirinya 
dan menegakkan telapak kaki kanannya. ” (Shahih: Muktashar Muslim 


204 


| al-Wajiz; Fiqh Sunnah 




no: 302, Muslim I: 357 no: 498, dan ‘Aunul Ma’bud II: 489 no: 768) 


f JuJl 01 StO aL # :Jli & 'JJ> J I ^ 

.<£ J~Ji\ ^Js- jJbirlJ <LiJl I^ajCsL 


/ O, 0 


Dari Ibnu Umar u§e>, ia berkata, “Termasuk sunnah shalat (Nabi 3gg) 
ialah menegakkan kaki kanannya, menghadapkanjari'jarinya ke arah Kiblat, 
dan dudukdiatas (kaki) yangkiri.” (Shahih: ShahihNasa’ino: 1109 dan 
Nasa’iH: 236) 


—H ^ ijLai ^Js- 1*3^1 (j ^1S • 

" " ^ ' O " ## 

•jUlOdlj U)4JllLad 


Dari Thawus, ia berkata, “Kami pemah menuturkan tentang duduk 
iq-’a! di atas kedua kaki kepada Ibnu Abbas 4i>” maka dia menjawab, “Itu 
sunnah (Nabi ^g).” Lalu kami berkata (lagi) kepadanya, “Sesungguhnya 
kami memandang car a duduk ini sebagai petanda orang yang bertabiat kasar. ” 
Jawab Ibnu Abbas, “(Tidak) bahkan itu adalah sunnah Nabimu $g.” 
(Shahih: Mukhtashar Muslim no: 303, Muslim I: 380 no: 536, ‘Aunul 
Ma’bud III: 79 no: 830 dan Tirmidzi I: 175 no: 282) 

h. Tidak bangun dari sujud sebelum duduk (istirahat) dengan 
sempuma: 


1 1 .* 


S X / 


^L_ll Jj 11 yjJl 'J, ilJC. : Jli J('5U 

.ij^u ^ j»j j>j d? 015" 1 ^^- 


Dari Abu Qilabah ia berkata, “Telah bercerita kepada kami Malik bin 
Huwairits aULaitsi bahwa ia pemah melihat Nabi M shalat, yaitu apabila 
Beliau selesai dari raka’at ganjil dalam shalatnya, tidak langsung bangun 
sebelum duduk (istirahat) dengan sempuma.’’ (Shahih: Mukhtashar Bukhari 
no: 437, Fathul Bari II: 302 no: 823, Aunul Ma’bud III: 78 no: 829) 


Kitab ash'Shalah §f|j 


205 









i. Bertekan pada lantai apabila bangkit dari raka’at: 


(j 11 Ojj^ diiC» id f-li- I Jii 2j*>Si ,jp t—’jjS ^ 

Liir, sjus ^t) Ciis Ljp 5 Jii Jc4 * ^-ii CX Us" j&J 

i ^ / /■ / e ^ ^ ^ ^ /» ^ o ' ' ' 

(Jli <La~L* ^jJ _)j-«-P (_5**i Sdi a^A-stf (J\i 4 j*)w9 

" /■ / 

^JL?r 2JI: Si S»b?il~JS ( jp 4-xlj ^ij lilj S udJi jl5"j 

(*-* 


Dari Ayyub dari Abu Qilabah, ia bercerita, “Telah datang kepada kami 
Malik, bin Huwarits, lalu shalat dengan kami di masjid kami ini.’’ Lalu di 
aberkata, “Sesungguhnya aku benar-benar akan shalat dengan kamu dan 
yang kuinginkan bukan shalat (fardhu atau sunnah), namun aku ingin 
memperlihatkan kepada kamu bagaimana aku melihat Nabi shalat. ” Ayyub 
bertanya kepada Abu Qilabah, “Dan bagaimana shalat beliau?” Jawabnya, 
“Seperti shalat syaikh kita ini, yaitu Amr bin Salmah“ Kata Ayyub, “Syaikh 
tersebut menyempumakan takbir, dan apabila mengangkat kepalanya dari 
sujud kedua, ia duduk sambil bertekan pada lantai, kemudian bangkit.” 
(Shahih: Muktashar Bukhari no: 437, Fathul Bari II: 303 no: 824, 
Baihaqi II: 123 dan asy-Syafi’i dalam al-Umm I: 116). 24 

j. Caradudukdua tasyahhud adalah sebagaimana yang di terangkan 
dalam hadits-hadits di bawah ini: 


^ (j { j^ ! - S3l» 5jji§ e*>C<9 (j ^P 

0 J ^-')}\ 2^5 *j Si (J S3|j ju .*Ji *k>rj ^1P 


24 Dalam al-Umm 1: 117, Imam Syafi’i berkata, “Kami mengamalkan riwayat ini. Olch karena itu, 
kami menyuruh orang yang bangun dari sujudnya atau dari duduknya dalam shalat, agar kedua 

tangannya bertekan pada lantai secara bersaniaan demi niengikuti sunnah Nabi ijfg ini. Cara 
bangkit seperti ini lebih mirip dengan tawadhu’ dan sangat membantu orang mengerjakan shalat 
dan supaya tidak terjungkir. Cara berdiri yang tidak seperti ini, tidak saya sukai, namun tidak harus 
mengulangi dan tidak pula harus sujud sahwi.” Selesai. 


206 HI al'Wajiz; Fiqh Sunnah 







->C 


> - 
JL3 


Dari Abu Humaid bahwa ia berkata ketika menerangkan sifat shalat 
Nabi djjf, "Yaitu apabila Beliau duduk pada raka’at kedua, Beliau duduk di 
atas kaki kirinya dan menancapkan yang kanan; apabila Beliau duduk pada 
raka’at terakhir, Beliau memajukan kaki kirinya dan menancapkan kaki 
kanannya serta duduk di atas lantai." (Shahih: Muktashar Muslim no; 
448 dan Fathul Bari II: 305 no: 828) 


j o^Ca—Jl <J ' (J Sd>r 1 51 jUf ^ *1—Si ijjLsj ji 'JS J> 1 ^p 

^ ^ /• ^ 

gj' J&'j 41T L5 Hii Jlp L5 Hii 

y o A° *" / / # ^8 y y y o 


Dari Ibnu Umar 4® bahwa Rasulullah apabila duduk dalam shalat, 
meletakkan telapak tangannya yang kanan diatas pahanya yang kanan dan 
memegang seluruh jari-jarinya dan (kemudian) berisyarat dengan jari yang 
mengirmgmya ibujari (yaitu jari telunjuk) dan meletakkan telapak tangannya 
yang kiri diatas pahanya yang kiri. ” (Shahih: Shahih Abu Daud no: 851, 
Muslim I: 408 no: 116 dan 580 dan Aunul Ma’bud II: 277 no: 972) 


aSjS o'yCa —Si j 151 J j> a3j! jlp jlsT : Jli °^p 

C 54 ^ iilt j Jlj ’ tJ l 5 ^ 

,<jC l»Jl .Ajui-1 dr? ‘0Sja i liJl JLil 


Dari Nafi’ ia berkata, ‘‘Adalah Abdullah bin Umar apabila duduk 
dalam shalat meletakkan kedua tangannya sebelum kedua lututnya, dan 
berisyarat dengan jari (telunjukjnya dan diiringi dengan penglihatannya (ke 
jari tersebut) ”, kemudian berkata, Bahwa Rasulullah |g bersabda, “jari 
telunjuk ini benar-benar lebih keros bagi syaitan dari pada besi.” (Hasan: 
Shifatush Shalah hal. 140, abFathur Rabbani IV: 15 no: 721). 


Kitab ash-Shalah ||| 207 


4. DOA DAN DZIKIR SEUSAISHALAT 


■yy y y 


>0 * 


jjjc*y\ Aj'“>C^ y* <—£^ 4i)l J yyj Jt£ jlj jJ <^P 

✓ / 

j <j^yJri iiU cjt 

y y y 

’jm£J : J>? Jvi fjULL^l Ur 'oili :^l JlS 


A 1 ■* .? f ■^1^.9''® f 

.Aiil jJ>jC+y I CAiSI 


Dari 7 sauban ia berkata, “Adalah Rasulullah $g apabila selesai shalat, 
membaca istighfar tiga kali dan mengucapkan ALLAAHUMMA ANTAS SA¬ 
LAAM WA MINKAS SALAAM TABAARAKTA YA DZALJALAALIWAL 
1KRAAM (Ya Allah Engkaulah yang mempunyai kesejahteraan dan dari 
Engkaulah kesejahteraan. M aha Suci Engkau, wahai Rabb kami yang mempunyai 
kebesaran dan kemuliaan) ", AUWalid bertanya kepada al-Auza’i, Bagaimana cara 
beristighfar? Javuabnya, “Hendaklah engkau mengucapkan, 
ASTAGHFIRULLAAH, ASTAGH FIRULLAAH, ASTAGHF1RULLAAH, 
(Aku mohon ampun kepada Allah, Aku mohon ampun kepada Allah, Aku mohon 
ampun kepada Allah).” (Shahih: Shahihlbnu Majahno: 756, Muslim I: 414 
no: 591, Tirmidzi I: 184 no: 299, Nasa’i III: 68, ‘Aunul Ma’bud IV: 377 no: 
1499, Ibnu Majah I: 300 no: 928). 


V o Jvy JS' jS j J^AJ y\ : Jli jay Jl jP 

0 s s s ' ' 

jr Ji yj iiiji Jjj iibii ‘<&~' } Jii vi sji 

’Sj Lulsi 1) Li vi ii; Yj Jlii vi ai v jliu vi iy if, v 

/ / / >* / / 

i jS" y'j ^_jjJl Jj ojylki it_J» VI SJi V _It Jij jUill 

✓ / / 


Dari Abi az-Zubair bahwa Ibnu Zubair mengucapkan pada setiap kali usai 
shalat ketiaka selesai mengucapkan salam "LAA ILAA 1LLALLAAH 


208 aFWajiz; Fiqh Sunnah 


WAHDAHUU LAA SYAR11KALAH, LAHUL MULKU WALAHUL 
HAMDU, WAHUWA ALAA KULLI1SYA1-IN QAD11R, LAA HAULAA 
WALAA QUWWATAILLAA BILLAAH, LAA ILAAHAILLALLAAH, WA 
LAA NA’BUDU ILLAA IYYAAHU, LA HUN NI’MATU WALAHUL 
FADHLU WALAHUTS TSANAA-UL HASANU LAA ILAAHA 
ILLALLAHU MUKHLISHI1NA LAHUDDIINA WALAU KARIHAL 
KAAFIRUUN (Tidak Illah (yang patut diibadahi) kecuali Allah semata, tiada 
sekutu bagi-Nya, bagiNnya segala kekuasaan dan bagiNya segala puji, dan 
Allah Maha berknasa atas segala sesuatu. Tak ada daya dan tak ada (pula) 
kekuatan, melainkan dengan izin Allah. Tiada lUah (yang layak diibadahi), kecuali 
Allah, dan kami tidak beribadah, kecuali kepada-Nya. Dialah yang mempunyai 
segala ni’mat dan segala keutamaan dan Dialah yang mempunyai pujian yang 
baik. Tiada Illah (yang patut diibadahi), kecuali Allah, kami ikhlaskan ta’at kepada- 
Nya, walaupun orang-orang kafir tidak suka). ” Dan lbnu Zubair berkata, “Adalah 
Rasulullah H mengucapkan kalimat tahlil ini pada setiap kali usai shalat (fardhu). ” 
(Shahih: Shahih Nasa’i no: 1272, Muslim I: 415 no: 594, ‘Aunul Ma’bud 
IV: 372 no: 1493, Nasa’i III: 70) 


✓ ✓ y 


^ Jl I'jdLd 1 Lir : Jtf *11 £ Jy ^ 

S-JI Vi A v: Jii jJLj sSC-J! ^ y bi iisr® Aiii 3q/, y 

v ^Iji juJi 6j iiitii tf if a, > u ^ 

* ' 

. JbJi ill. jbJt b S/j q ^ Vj £}££ 


Dari War ad, bekas budak al-Mughirah bin Syu’bah bahuiaAl-Mughirah bin 
Syu’bah pemah menulis surat kepada Muawiyah (yangbertuliskan), “Bahwa 
Rasulullah :jj§ apabila selesai dari shalat sesudah memberi salam, Beliau 
mengucapkan, LAA ILAAHA ILLALLAAH WAHDAHUU LAA 
SYARIIKALAH, LAHUL MULKU WALAHUL HAMDU WA HUWA 
‘ALAA KULLISYA-IN QADIIR. ALLAAHUMMA LAA MAANI’A L1MAA 
A’THAiTA, WA LAA MU’THIYA LIMAA MANA’TA WA LAAYANFA’U 
DZAL JADDI MINKAL JADD (Tiada Ilah (yang patut diibadahi) kecuali 


Kitab ash-Shalah f|f§ 


209 



Allah semata, tiada sekutu baginya, Dialah yang mempunyai segala kerajaan dan 
Dialah yang mempunyai segala puji dan Dialah yang Maha BerKuasa atas segala 
sesuatu. Allahumma, Ya Allah, tiada yang dapat menghalangi apa yang telah 
Engkau berikan dan tiada (pula) yang dapat memberi apa yang yang Engka halangi, 
dan tiada lagi bermanfa’at bagi yang memiliki kekayaan semua kekayaan (untuk 
menolak siksaan) dari-Mu, hai Dzat yang kaya).” (Muttafaqun ‘alaih: Fathul 
Bari II: 325 no: 844, Muslim I: 414 no: 593 dan ‘Aunul Ma’bud IV: 371 no: 
1491). 


o ✓ . . > /• . /• ■>* w y / ... - tfi . y y y 

^ | ^ / . , . y ^y 0 i . „ .t jK, »». • J o y „y O 0 o o ^ o y 

jl 2 ou a*-* I o'-* <13* u yy j o*' 0 & 

y }y yy ^ O / / )y yy y yy 1 * 

jj £jj \j oA*J>x5 j j j 

.o^OjS”" j}$ j} o juSsj 




* * 


Dari Ka’ab bin Ujrah dari Rasulullah $g, Beliau bersabda, ‘Ada beberapa 
wirid yang mana orang yang mengucapkannya atau melaku-kannya tidak akan 
kecewa (merugi); mengucapkan tasbih (subhanallah) tigapuluhtigakali, tahmid 
(alhamdulillah) tiga puluh tiga kali dan takbir (allahu akbar) tiga puluh empat 
kali, pada setiap selesai shalat.” (Shahih: Shahih Nasa’i no: 1278, Muslim I: 
418 no: 596, Tirmidzi V: 144 no: 3473 dan Nasa’i III: 75) 


<0 0 


(J <lJl <151 J yyj <$<&> oj{ J » 

ajwJ villis <1— 5' j (j’uSbj a! Jl Cja^°j 

J Sj iulJi iiiji v aJb-j iii v 2jui jiij o ijLjj 

y y y 

•bj C-315" Ojj oldl^- O jip j-j-ii 


Dari Abu Hurairah dari Rasulullah $$, Beliau bersabda, "Barang siapa 
membaca tasbih (Subhanallah) pada setiap kali usai shalat tiga puluh tiga kali, 
memuji Allah (Alhamdulillah) tiga puluh tiga kali dan mengagungkan Allah 
(Allahu Akbar) tiga puluh tiga kali, maka itu (beijumlah) sembilan puluh sembilan 


210 HI al-Wajiz; Fiqh Sunnah 




dan sebagai pelengkap seratus, hendaklah ia mengucapkan, LAA 1LAAHA 
ILLALLAAH WAHDAHUU LAA SYARIIKALAH, LAHUL MULKU WA 
LAHUL HAMDU, WAHUWA ALAA KULLI SYA-IN QAD11R,’ maka 
niscaya diampuni dosa-dosanya, walaupun sebayak buih di lautan). 25 (Shahih: 
Mukhtashar Muslim no: 314 dan Muslim I: 418 no: 597) 




ilxi 1 j :°Ji Jlii ijjli ^ <i]l J jLj j^-\ : JlS Jli- 

C :Jui .id-6 J\ ’JLj ci ^ :cJa id.6 J\ 

** / “ “ / / " / 

Ji f ^Li j jlf ;So jr j> ! of S ioV ^ ^ 

.tdJOSiLp ii 


Dari Mu'adz binjabal ia berkata, “Pada suatu hari Rasulullah $$ berjabat 
tangan denganku seraya bersabda, “Ya Mu’adz, Wallahi, Sesungguhnya aku benar- 
benar mencintaimu." Kujawab “ (Kujadikan bapakku dan ibuku sebagai 
penebusmu) demi Allah, sesungguhnya aku benar-benar mencintaimu (juga).” 
Sabda Rasulullah (lagi), “Ya, Mu adz, Sesungguhnya aku akan berwasiat 
kepadamu, janganlah sekali-sekali engkau tinggalkan membaca pada setiap usai 
shalat ALLAAHUMMA A’INNII ‘ALAA DZIKR1KA WA SYUKRIKA WA 
HUSNIIBAADATIK (Ya, Allah, tolong aku untuk menyebut nama-Mu dan 
bersyukur kepada-Mu serta membaguskan ibadah kepada-Mu." (Shahih: 
Shahihul Jami’us Shaghir no: 7969, ‘Aunul Ma’bud IV: 384 no: 1508 dan 
Nasa’i III: 53) 


JT Jjl t> ‘J. : JU % ^11oi Cd -J, s 

. of V! gtiSyZi# ZZ 4 p 


25 Peringatan dalam beberapa hadits disebutkan sejumlah biiangan dzikir, ada yang sepuluh sepuluh 
Fathul Bari XI: 132 no: 6329), ada yang sebelas sebelas (Muslim 1: 417 no: 143/595), ada yang dua 
puluh lima dua puluh lima dan ditambah dengan kalimat tahlil (laa ilaaha illallaah) (Nasa’i III: 76 
dan Shahih Nasa’i no: 1279), maka seorang yang shalat hendaknya dia mengamalkan pula biiangan- 
biiangan tersebut (sesekali biiangan 10,11 acau 25) 


Kitab ash-Shalah §§§ 211 


Dari Abu Umamah bahwa Nabi <jjjg bersabda, “Barangsiapa membaca 
ayat kursi pada setiap usai shalat wajib, maka tak ada yang bisa menghalanginya 
masuk surga, kecuali ia meninggal dunia.” (Shahih: Shahihul Jami’ no: 6464, 
Thabrani dalam abKabir VIII: 134 no: 7532) 


t \ ° kt' , s o s fi o & s J . 

. As-\ aU) ^ * a ZjAs- (JJ a) j 

s' ✓ 

Muhammad bin Ibrahim dalam haditsnya menambah, “Dan (kemudian) 
membaca, QUL HUWALLAAHU AHAD.’’ 


// S* " l , is ti f jJK, S s , *‘ 'i t, - Aw 0 0 "" 

jiS C-4.5j* 1U tAlii (J jssij J»\ ijls i$<£>yAt' A-Jlp 

s' S * ** / ^ / 


Dari Uqbah bin Amir bi berkata, “Rasulullah $$ pemah memerintahku 
membaca Muawwidzat (QUL HUWALLAHU AHAD, QUL A’UDZU 
BIRABBIL FALAQ dan QUL AUDZU BIRABBINNAS) di setiap selesai 
shalat.’’ (Shahih: Shahih Nasa’ino: 1268, ‘Aunul Ma’bud IV: 385 no: 1509, 
dan Nasa’i III: 68) 


% * 


'jl ,XJ 'jg. £Uii ja> tii SA & Acs, AA 

. *)V»,Pj lid? LoJLp 


Dari Ummu Salamah bahwa Nabibiasa mengucapkan bila selesai 
memberi salam dari shalat shubuh, ALLAAHUMMA INNII AS-ALUKA 
‘ILMAN NAAFI-AN, WA RIZQAN THAYYIBAN, WA AM ALAN 
MUTAQOBBALAN (Ya Allah, sesungguhnya aku mohon kepada-Mu ilmu yang 
bermanfa’at, rizki yang baik, dan amal yang dikabulkan) (Shahih: Shahih 
Ibnu Majah no: 753, Ibnu Majah I: 298 no: 925 dan al-Fathur Rabbani IV: 
55 no: 776) 

5. PERBUATAN YANG DIMAKRUHKAN DALAM SHALAT 

1. Melakukan gerakan pada pakaian dalam atau badan tanpa hajat. 


212 


al'Wajiz; Fiqh Sunnah 





.oA>-l ji *>U-li Oj : Jli 


Dari M u’aiqib <^> bahma Nabi ^ bersabda tentang seorang sahabat 
(yangpakaian) meratakan tanah (tempat sujudnya) ketikasujud, “Jikaengkau. 
(terpaksa) melakukannya, makacukupsatukalisaja.” (Muttafaqun‘alaih: 
Fathul Bari III: 79 no: 1207, Muslim I: 388 no: 49 dan 546, ‘Aunul 
Ma’bud III: 223 no: 934, Tirmidzi 1:235 no: 377 Ibnu Majah 1:327 no: 
1026, dan Nasa’i III: 7) 


2. Berkacak pinggang, yaitu mushalli meletakkan tangannya di 
pinggang (‘malangkerik’) 


O' : J^ iit Sj ^J O': Jli ^jf °Js> 


Dari Abu Hurairah bahtua Rasulullah bersabda, “Telah dilarang 
seseorang shalat dengan berkacak pinggang.’’ (Muttafaqun ‘alaih: Fathul 
Bari II: 88 no: 1220, Muslim 1:387 no: 545, ‘Aunul Ma’bud III: 223 no: 
94, Tirmidzi I: 237 no: 381, dan Nasa’i II: 127) 

3. Mengangkat pandangan ke langit 


• Ji* a! —" J^~-j of ^f 

• jl $.LpuJI JLp jjfcjCsJf 


Dari Abu Hurairah ^ bahwa Rasulullah $£$ bersabda, “Hendaklah 
benar-benar berhenti kaum-kaum yang sering mengarahkan penglihatan ketika 
berdo’a dalam shalat ke arah langit, atau (jika tidak berhenti) penglihatan 
mereka benar-benar akan disambar (petir ).” (Shahih: Muktashar Muslim 
no: 343, Muslim I: 321 no: 429, Nasa’i III: 39) 

4. Menoleh tanpa keperluan 


Kitab ash'Shalah i|| 213 


/ o , ji / } ' } s e ^ / x 9/> A ^ * s 

j5 £Ss§ aUI (J_j-““j ! dJti 1 g : p au! aJiuLp ^p- 

. jl*J( o'^Cs t j> jlja.It.lt a-JisAj ^^>^>-1 j-* I Jlai ot^C^dl 


Dari Aisyah <s&, ia berkata: Aku pemah bertanya kepada Rasulullah 
igg perihal menoleh dalam shalat, maka Beliau bersabda, “Itu adalah penipuan/ 
pencopetan yang dilakukan syaitan dari shalat seorang hamba.” (Shahih: 
Shahihul Jami’us Shaghir no: 7047, Fathul Bari II: 234 no: 751, ‘Aunul 
Ma’bud III: 178 no; 897, Dan Nasa’i III: 8) 

5. Melihat ke Sesuatu yang Melalaikan 


J&. :Jia pif g ^ Jj # a is#. 




✓ / 


Dari Aisyah <sfe> bahwa Nabi % pemah shalat dengan memakai pakaian 
bergariS'garis, lalu beliau berkata, “Gambar-gambar ini telah membuat 
(pikiran) ku terganggu. Hendaklah kalian bawa pergi pakaian ini kepada 
Abu Jahm dan datangkanlah untukku Anbi janiyah (jenis pakaian).” 
(Shahih: Shahih Ibnu Majah no: 2066, Fathul Bari II: 234 no: 752, 
Muslim I: 391 no: 556, ‘Aunul Ma’bud III: 182 no: 901, Nasa’i II: 72, 
dan Ibnu Majah II: 1172 no: 3550). 26 


6. Melabuhkan Pakaian dan Menutup Mulut 


JJi of, 601 'SAj Of 4b 'J & 

/ / /■ /• ✓ * ^ 

> / > , > 


"Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah ijt$ telah mencegah 
(ummatnya) mengulurkan pakaian hingga menyapu dari tanah dan melarang 
seseorang menutup mulutnya ketika shalat (dengan sesuatu)." (Hasan: 


26 Anbijaniyah adalah pakaian tebal yang ridak bergambar, polos. Orang Arab mengatakan “Kabsy anbija-i 
adalah kambing yang berbulu tebal, maka pakaian anbija-i juga demikian adalah pakaian yang tebal. 
Lihat Al-Fathur Rabbani 1:482. 


214 HI al-Wajiz; Fiqh Sunnah 



Shahih Ibnu Majah 966, ‘Aunul Ma’bud II: 347 no: 629 dan Tirmidzi I: 
234 no: 376 kalimat pertama saja, dan Ibnu Majah 1:310 no: 966 kalimat 
kedua saja) 


Dalam ‘Aunul Ma’bud Syamsul Haqq II: 347 menulis bahwa al- 
Khaththabi menegaskan, “as-Sadl” ialah mengulurkan pakaian hingga 
menyapu tanah.” 

Dalam Nailul authar asy-Syaukani mengatakan bahwa Abu 
Ubaidah dalam kitab Gharibnya berkata, as-Sadl ialah seorang lelaki 
yang melabuhkan pakaiannya tanpa menumpukkan kedua bagian 
sampingnya di hadapannya. Jika menumpukkan keduanya. Tidak 
disebut as-sadl.” Penulis An-Nihayah menegaskan “As-Sadl ialah 
seorang yang berselimut dengan jubahnya dengan memasukkan kedua 
tangannya dari dalam lalu ia ruku’ dan sujud dalam kondisi jubahnya 
dikenakan seperti itu. Dan ini biasanya dilakukan pada gamis dan 
lainnya yang termasuk jubah. Ada yang berpendapat, yaitu seseorang 
meletakkan bagian tengah dari kain di atas kepalanya dan mengulurkan 
dua ujungnya kesebelah kanannya dan ke sebelah kirinya tanpa 
meletakkan keduanya di atas bahunya.” Al-Jauhari berkata, “SADALA 
TSAUBAHU YASDULUHU BIDHAMMI SADLAN, yaitu 
menurunkan (mengulurkan) pakaian. Dan, tiada halangan untuk 
mengartikan hadits ini dengan seluruh arti-arti ini, karena kata as-Sadl 
memiliki beberapa arti tersebut, dan mengartikan lafadz musytarak 
(mempunyai lebih dari satu ma’na, edt.) dengan semua ma’na adalah 
pendapat yang kuat.” Selesai. 

7. Menguap 


lils j Ua .Ju. i l ^jA o*>L*aJl <j jl a jij* 

/ ^ ✓ /■ " X * X 


Dari Abu Hurairah ^ bahwa Nabi % bersabda, "Menguap dalam 
shalat dari syaitan; karena itu, bila seseorang di antara kamu menguap, maka 
tahanlah semampunya." (Shahih: Shahihul Jami’us Shaghir no: 3031, 
Tirmidzi I: 230 no: 368 dan Shahih Ibnu Khuzaimah II: 61 no: 920). 


Kitab ash-Shalah fgf 215 




8. Meludah ke arah Kiblat atau ke sebelah Kanan 


jli ^li IS) pS" d)l 4JJI (J j*sj Jli IJki 4^0 y}^>r 

S’ s' S' f * 

5 ; —tfi J3 ^ J3 ijl? 

' * ' ' 0 ' ° X 0 ✓ oJi°o 0 s o s 

*_i 1.4^-A Aj £j ^JJLii Sjilj 4 j cJlStP jli (_£j— aJUtj 

' / ✓ / / / ✓ /« / / 

0 ^ “T >■ *' *»i >* r 

jJLp <Wa*J Ajy (J jh> 


Dari Jabir bahwa Rasulullah ijfe bersabda, “Sesungguhnya apabila 
seseorang di antara kamu mengerjakan shalat, maka sejatinya Allah yang 
Maha Suci dan Maha Tinggi berada di hadapannya, karena itu janganlah 
sekali'kali meludah ke hadapannya danjangan (pula) ke sebelah kanannya. 
Dan hendaklah meludah ke sebelah kirinya. Kalau itu terjadi dengan 
mendadak, maka tahanlah dengan pakaiannya begini!” Kemudian beliau 
melipat pakaiannya sebagian atas sebagian yang lain. ” (Shahih: Muslim IV 
no: 2303 dan 3008 dan ‘Aunul Ma’bud II: 144 no: 477). 

9. Saling mencengkeram kedua tangan hingga menyatu: 

aoS j LS"aS 4 bI : 3 §g all J jLj Jli : Jli 4^, o'J'jk 

s' / s’ 

,4j»jlJal idJL-ij IaSCa JJjj *yhs (J jb"" 

Dari Abi Hurairah bahwa Rasulullah 3jjg bersabda, “Apabila 
seseorang di antara kamu bemrudhu di rumahnya, lalu datang ke masjid, 
maka ia dianggap dalam shalat hingga pulang (dari masjid). Oleh karena itu, 
janganlah ia berbuat begini. Dan, Beliau saling mencengkeram kedua jari' 
jari tangannya.” (Shahih: Shahihul Jami’us Shaghir no: 445 dan 
Mustadrak Hakim 1:206). 

10. Menyingkirkan Rambut dan Pakaian. 

^ . __ . _sas 'Is s A a t i * a $ ',^ s .is o, s 


- S' S’ ' f s s 

x e JYj \'j^ 

216 I f3f al-Wajiz; Fiqh Sunnah 






Dari Ibnu Abbas u§b, ia berkata, “Saya diperintah sujud di atas tujuh 
anggota (badan), dan saya dilarangmenyingkirkanrambut dan pakaian (dari 
dahi)." (Shahih: Fathul Bari II: 297 no: 812, Muslim I: 354 no: 230 dan 
490, dan Nasa’i II: 209) 


11. Mendahulukan kedua lutut daripada kedua tangan ketika hendak 
sujud. 


y. ^151 4111 JJl#: JlS oyy> 

. aJx dr 


Dari Abu Hurairah bahwa RasuluUah “Apabila seorangdi antara 
karnu sujud, maka janganlah ia menderum sepeiti menderumnya unta; namun 
letakkanlah kedua tangannya sebelum kedua lututnya!” (Shahih: Shahih 
Abu Daud no: 746, ‘Aunul Ma’bud III: 70 no: 825, Nasa’i II: 207, dan 
Al-Fathur Rabbani III: 276 no: 656). 


12. Merenggangkan kedua tangan dalam sujud. 


J ' o 

0 * f | f O/ 


^j \ :Jl5 ^ ^Jt 


Dari Anas dari Nabi $g, Beliau bersabda, “Bertindak tepadah dalam 
sujud dan janganlah seseorang di antara kamu menghamparkan 
(merenggangkan) kedua hastanya seperti yang dilakukan anjing.” 27 
(Muttafaqun ‘alaih: Fathul Bari II: 301 no 822, Muslim 1:355 no: 493, 
Tirmidzi I: 172 no: 275, Aunul Ma’bud III: 166 no: 883, Ibnu Majah I: 
288 no: 892 dan Nasa’i II: 212 sema’na) 


13. Shalat di dekat hidangan makanan, atau menahan kencing atau 
buang air besar: 


0 _ / vaj>o iyd y : ^—i! c-L>I* L$1p p d 


n Yaitu merapatkan kedua tangan ke kedua lambung (pent.). 


Kitab ashShahh ||§ 217 



Dari Aisyah «!&>, ia berkata saya mendengar Nabi bersabda, tidak 
(sempuma) shalat di dekat hidmgan makan dm tidak (pula sempuma shdat) 
orang yang didormg oleh ingin kencing dan ingin buang air besar. ” (Shahih: 
Shahihul Jami’us Shaghir no: 7509, Muslim I: 393 no: 560 dan ‘Aunul 
Ma’bud I: 160 no: 89) 

14. Mendahului gerakan Imam: 


j ^ Jt ^ # o / c ^ o ✓ . ✓ * I 0 ..''’ * ***. •»* t. as } o >- a s 

£3j tat ^J^-t L*t *jij* Cf* 

0JAjJj-/? a] -St Jisto j! (j-tj a 1- IJ AiSt jl ft JJ 


Dflri Abu Hurairah darz Nabi Beliau bersabda, “Tidakkah seorang 
di antara kamu merasa khawatir bila mengangkat kepalanya sebelum imam 
(mengangkatnya) Allah akan menjadikan kepalanya sebagai kepala keledai 
atau Allah membentuk raut wajahnya sebagai wajah keledai. ” (Muttafaqun 
‘alaih: Fathul Bari II: 182 no: 691 dan ini lafadz baginya, Muslim I: 320 
no: 427, Aunul Ma’bud II: 330 no: 609, Nasa’i II: 69 dan Ibnu Majah I: 
308 no: 961). 


6. HAL-HAL YANG MUB AH DILAKUKAN DALAM SHALAT 
1. Berjalankarenaadahajat: 


Jl j Jl+oJ aJII Sj^ J 015" :cJli 4 Ip AOll ^ J aOJIp °j* 




'o ' i J ’ / " * , > 

.aJljdt j ^Gt 01 C^4vs_jj co'^Wx* 


Dari A isyah ia berkata, “Rasulullah M biasa shalat (sunnah) di 

dalam rumah sedangkan pintunya ditutup, lain aku datang, kemudian saya 
minta dibukakan pintu, lalu beliau berjalan lantas membuka pintu untukku, 
kemudian kembali (lagi) ke tempat shalatnyaDan aku mengira bahwa 
pintu itu berada di arah kiblat. (Hasan: Shahih Nasa’i no: 1151, Tirmidzi 
II: 56 no: 598, Aunul Ma’bud III: 190 no: 910 dan Nasa’i III: 11) 


218 


abWajiz; Fiqh Sunnah 



2. Menggendong anak kecil: 


jLJj ^L»dl jAj 015T —ll J4^) a-ilii ^1 t -jP 

51j plS lit* £-—ii^ll ^ ^dJl <Ul J j~*j c~A j 

. LgJW»J 


“Dari Abu Qatadah Afe bahu/a Rasulullah pernah shalat 
menggendong Umamah bind Zainab bind Rasulullah S^g dan (bind) Abil 
‘Ash bin Rabi’. Maka apabila Rasulullah berdiri, Beliau menggendong dan 
apabila Beliau sujud, Beliau letakkan. ” (Muttafaqun ‘alaih: Fathul Bari I: 
590 no: 516, Muslim I: 385 no; 543, ‘Aunul Ma’bud III: 185 no: 904, 
dan Nasa’il II: 45) 


3. Membunuh makhluk yang berbahaya: 

at>C<2-ll <j jA ^ aJJI Jjf 4^ OjjJ* ^1 

S / ✓ / / * X 

A / /” /■ 0 

. OUj i»-> yudl 


“Dari Abu Hurairah A& bahwa Rasulullah pernah memerintah 
(kami) membunuh dua makhluk hitam ketika shalat, yaitu kalajengking dan 
ular." (Shahih: Shahihul Jami’us Shaghir no: 1174 dan Shahih Ibnu 
Khuzaimah II: 41 no: 869) 


4. Menoleh dan berisyarat karena dianggap sangat penting: 


A&\i jAj 4^.1 jj UjUas a] -ll J j ^SC^il: Jl5 4^sb jS?r 

* ' 

.ifjui di jiiU da ijiy di ciiii 


Dari Jabir A&, ia berkata, "Rasulullah pernah merasa sakit, lalu 
kami shalat di belakangnya, sedangkan Beliau dalam posisi duduk. Kemudian 
menoleh kepada kami lalu melihat kami dalam keadaaan berdiri, kemudian 
memberi isyarat kepada kami (agar duduk), maka kemudian kami duduk 
(juga)." Shahih: ShahihNasa’ino: 1145, Muslim 1:309 no: 413, Nasa’i 
III: 9 dan ‘Aunul Ma’bud II: 313 no: 588). 


Kitab ash'Shalah 


219 



5. Meludah pada pakaian atau mengeluarkan sapu tangannya yang 
ada di dalam sakunya. Ini sesuai dengan hadits Jabir yang melarang 
meludah ke arah Kiblat: 

Dari Jabir bahwa Rasulullah bersabda, “Sesungguhnya seorang 
di antara kamu apabila ia berdiri shalat, maka sejatinya Allah Tabaraka i ua 
Ta’ala berada di depannya. Maka dari itu, janganlah sekali-kali ia meludah 
ke hadapannya danjangan (pula) ke sebelah kanannya. Namun hendaknya 
meludah ke sebelah kirinya di bawah kaki kirinya. Jika mendadak, maka 
arahkanlah pada pakaiannya begini." Kemudian Rasulullah M melipat 
pakaiannya, sebagian di atas sebagian yang lain. (Shahih: Muslim IV: 
2303 no: 3008 dan ‘Aunul Ma’bud II: 144 no: 477). 28 

6. Menjawab salam dengan isyarat: 


4- J ^ J • J^* 4§S> fji Aiil Cj** 

(, JtLS' J*)lJ d~lis Jli jJfcJ dip 1 jlvajSll df.Jli 

ft * 

Jli Jw Jij dip \Jfc J 

s s S O / /■ ^ ^ ^ ' ' 4* * % % 

. .0 * -* S I X tSS * . . o /- % O A "OS . s s J , • s s . • S's » 

4«Jg) Lj*^ r .5 r? f j IwOs^ 


Dari Abdullah bin Umar ia bercerita: (Padasuatu hari), Rasulullah 
keluar pergi ke Quba dan shalat disana. Di saat Beliau shalat, datanglah 
kaum Anshar, lalu mengucapkan salam kepadanya. Kemudian aku bertanya 
kepada Bilal, "(wahai Bilal), bagaimana engkau melihat Rasulullah $g 
menjawab salam mereka ketika mereka mengucapkan salam kepada Beliau 
di saat Rasulullah shalat ?” Jawabnya, "Rasulullah berbuat begini.” Bilal 
membuka telapak tangannya dan Ja’far bin Awn membuka telapak tangannya. 
Bilal menjadikan bagian bawah telapak tangannya mengarah kebawah 
(kelantai) dan menjadikan punggung telapak tangannya mengarah ke atas.” 


Teks Arab hadits ini sudah termuat pada beberapa halaman sebelumnya (pent.). 


220 H! abWajiz; Fiqh Sunnah 






(Hasan Shahih: Shahih Abu Daud no: 820 dan ‘Aunul Ma’bud III: 195 
no: 915). 

7. Mengucapkan kalimat tasbih (Subhanallah) bagi laki-laki dan 
tepuk tangan bagi perempuan, bila terjadi sesuatu dalam shalat: 


cs-Sd'c?- 

4jli CoJi (j 

aUI *A>-I 4jtj caJJI (jL>u»« ^J_aZJLs 4j(j 

✓ /• 

v o & 


Dari Sahl bin sa’ad ^ bahwa Nabi i|g bersabda, “Wahai segenap 
sahabat, mengapa ketika terjadi sesuatu pada kalian dalam shalat, kalian 
bertepuk tangan, padahal tepuk tangan hanyalah untuk kaum perempuan. 
Barangsiapa yang menjumpai suatu kejadian dalam shalatnya, maka 
ucapkanlah ‘SUBHANALLAAH’, karena sesungguhnya tak seorangpun 
yang mendengarkan ucapan ‘SUBHANALLAAH’melainkan pasti 
menoleh.” (Muttafaqun ‘alaih: Fathul Bari III: 107 no: 1234, Muslim I: 
316 no: 421 dan Aunul Ma’bud III: 216 no: 928). 


8. Memberitahu imam yang bacaannya keliru: 


<_3 j+aj\ ills aJLp Is l^s I yd o^JL p ^ jl y£- \ ^ 

Hi Jis P: Jii \ZZ oiU j/ujii 


Dari Ibnu Umar bahwa Nabi M mengerjakan suatu shalat, lalu 
membaca (ayat al-Qur'an) padanya keliru. Tatkala selesai shalat Beliau 
bertanya kepada Ubay (bin Ka’ab), ‘Apakah engkau shalat berjamdah dengan 
kamil" jawabnya “Ya“ Beliau bertanya (lagi), “Gerangan apakah yang 
menghalangimu (untuk melarangbacaanku?)?” (Shahih: Shahih Abu Daud 
no: 803 dan Aunul Ma’bud III: 175 no: 894) 


9. Meraba kaki orang yang tidur: 


Kitab ash'Shalah JQg | 221 




$H ^JL —Si ilia <J j J-*l c-IiT: cJli 14^ <0)1 ls ^'-> O* 

** x ✓ ✓ 

^ ^ ^ ^ ^ stops' s s ' s s' s ' / 

.l^A* ^li 15U y A^s '5li (_£U2 j 


Dari Aisyah <«&, ia bertutur, ”Saya pemah menselonjorkan kakiku di 
arah Kiblat Nabi yangsedang shalat (malam). Apabila Beliau akan sujud, 
merabaku lalu kuangkat kakiku. Apabila Beliau berdiri, kuselonjorkan (lagi) 
kakiku." (Muttafaqun ‘alaih: Fathul Bari III: 80 no: 1209 dan lafadz ini 
baginya, dan Muslim I: 367 no: 272/512 sema’na). 


10. Memukul orang yang memaksa akan lewat di hadapan orang yang 
sedang shalat: 


pjf A>-\ 151 : J jij $ja§ ^—Si ! JlS *$$$> j* 

°.. r o ✓ . o r® A", «✓ x ✓ ox x , xo x^ x a 1 ^ ^ ^ o ^ 

Old 0 ^>tJ J .oOJLd AjOj jbw u> *-l>-1 jld 

/jlki llili ilii J\ 


Dari Abu Sa’id A&, ia berkata: Aku mendengar Nabi # bersabda, 
“Apabila seseorang diantara kamu sedang menghadap ke sesuatu agar 
terlindung dari orang'orang (yang akan lewat di depannya), kemudian ada 
seseorang hendak lewat di hadapannya, maka cegahlah di lehemya. Jika 
memaksa, makapukullah; karenasesungguhnyaiaadalahsyaitan." (Shahih: 
Shahihul Jami’us Shaghir no: 638, Muslim I: 326 no: 259 dan 505). 


11. Menangis: 


^ s’ ^ 0 ^ ^ ' 0 s * ' sb ' ' s ' ' 4 , > , 

Lud LlJj Ajiij c^OJili j£* ^\Sli jlS'C.: Jli { Js- 

A- ’jAi ^ ^ life vi <pe vi 


Dari Ali ia bertutur, “Tidak ada prajurit berkudapada perang badar 
selain abMiqdad. Sungguh soya melihat kami; dan tiada diantara kami 
melainkan semuanya tidur nyenyak kecuali Rasulullah % ia shalat (malam) 
di bawah pohon sambil menangis hingga shubuh." (Sanadnya Shahih: al- 
Fathur Rabbani XXI: 36 no: 225 dan Shahih Ibnu Khuzaimah II: 52 
no: 899). 

| §m al'Wajiz; F iqh Sunnah 


222 



7. HAL-HAL YANG MEMB ATALKAN SHALAT 


1. Yakin berhadas: 


Jdi jir^ Alii J jLj ^J\ iSw 4jt ^P ^P ^_w«J il!p ^P 

✓ ^ jS ' ' 

^j-vaJj Y ji *)/ .' Jlii skA^a. _il J$ Joro <Ji <uJl 

"° (l-° ' 

O j) U J -/5 


. ^ / / f ^0 ✓ 

.l^j Jjsto d Ij 


Dari Abu Abbad bin Tamim dan pamannya bahwa ia pemah mengadu 
kepada Rasulullah tentang seseorang yang menghhayal bahwa dirinya 
mendapatkan sesuatu dalam shalatnya, maka Rasulullah ^ bersabda, 
“Janganlah ia keluar-atau janganlah membatalkan shalatnya - sebelum 
mendengar suara (kentut ), atau mencium bau kentut. ” (Muttafaqun ‘alaih: 
Fathul Bari 1:237 no: 137, Muslim 1:276 no: 361, ‘Aunul Ma’bud I: 299 
no: 174 dan Nasa’i I: 99 serta Ibnu Majah I: 171 no: 513). 

2. Sengaj a meninggalkan salah satu rukun atau syarat tanpa ada udzur. 
Hal ini didasarkan pada sabda Nabi M kepada seorang sahabat 
yang shalatnya tidak benar: 

Kembalilah, lalu shalatlah (lagi); karena sesungguhnya engkau belum 
shalat (dengan benar). (Muttafaqun ‘alaih: Fathul Bari II: 276-277 no: 
793, Muslim I: 298 no: 397, ‘Aunul Ma’bud III: 93-96 no: 841, Timidzi 
I: 185-186 no: 301 dan Nasa’i II: 125). 

Dari Khalid bin Ma’dan <&> Nabi pemah melihat seorang sahabat 
shalat, sedangkan di punggung kakinya ada sebesar mata uang 
dirham yang tidak tersentuh air, maka Nabi H menyuruhnya 
mengulangi wudhu’ dan shalatnya.” (Shahih: Shahih Abu Daud 
no: 161 dan ‘Aunul Ma’bud I: 296 no: 173). 29 


B Tcks arabnya sudah pemah tcrmuat dalam pembahasan syarat-syarat sahnya wudhu’ (pent.). 


Kitab ash'Shalah §Q§ 223 




3. Makan dan Minum Dengan Sengaja: 

Ibnu Mundzir berkata, “Para Ulama’ telah sepakat, bahwa 
barangsiapa yang makan atau minum dengan sengaja dalam shalat 
fardhu, maka ia harus mengulanginya (Al-Ijma’ hal. 40) dan begitu 
pula dalam shalat tathawwu’ menurut jumhur ulama’, karena apa 
saja yang membatalkan shalat fardhu, juga membatalkan shalat 
sunnah. 

4. Sengaja berbicara tanpa ada kemaslahatan yang berkaitan dengan 
shalat. 


—Sl ca*>£ai' (J (*-* j' C/. 'H j J* 

/ / O ^ ^ 


Dari Zaid bin Arqam 4®, ia berkata, “Dahulu kami sering berbincang - 
bincang dalam shalat, seseorang di antara kami bercakap-cakap dengan 
rekannya yang ada di sebelahnya dalam shalat, sehingga turunlah ayat, WA 
QUUMU LILLAAHIQAANITIIN (berdiri karena Allah (dalam shalatmu) 
dengan khusyu’) 30 , maka kemudian kami perintahkan untuk dian dan 
melarang untuk berbicara." (Muttafaqun ‘alaih: Muslim I: 383 no: 539, 
Tirmidzi I: 252 no: 4003, ‘Aunul Ma’bud III: 227 no: 936, Fathul Bari 
III: 72 no: 1200, Nasa’i III: 18 dan untuk selain Nasa’i tidak ada kalimat, 
NUHIINA ‘ANIL KALAAM”), 

5. Tertawa 

Ibnu al-Mundzir meriwayatkan, bahwa para ulama’ telah sepakat 
bahwa shalat batal karena orang yang mengerjakan tertawa (ah 
Ijma’ hal. 40) 

6. Berlalunya perempuan yang sudah baligh, keledai, atau anjing hitam 
di hadapan orang yang sedang shalat (di antara tempat berdiri dan 
tempat sujudnya): 

30 Q.S. al-Baqarah: 238 


224 H al-Wajiz; Fiqh Sunnah 


* ^ o i 


1 Ji* 4jdj ^ jlS' 13) Ajli ^li IS) $js| lij5 

jCJi 16c, £& liu 3 >t jL <r ^ ^ p du. ju> 


Rasulullah bersabda, “Apabila seorang di antara karnu bediri shalat, 
maka (seharusnya) ia meletakkan sutrah di hadapannya seperti kayu 
penyanggah penunggang unta. Maka dari itu, jika di hadapannya tidak ada 
sutrah seperti kayu tersebut, maka shalat bisa batal karena keledai, perempuan 
(yang sudah baligh) dan anjing hitam (yang leiuat dihadapannya ). ” (Shahih: 
Shahihul Jami’ no: 719, Muslim I: 365 no: 510, Nasa’i II: 63, Timidzi I: 
212 no: 337, ‘Aunul Ma’bud II: 394 no: 688). 


BAB SHALAT TATHAWWU/SHALAT SUNNAH 


1. KEUTAMAAN SHALAT TATHAWWU 


& S tf> z' ^ 


4j C Jjl 0]: Jl5 jjjg ^S\ jl "oy'j* ^ 

x / */- “ / 

X X O ' ' ° s s ' ° ' s s oi' s * O ' ' O s * ° o 

.Lils OJ*xCa l))j \j ^lil JL 03 C—>tlyg ijls AJ'iC 5 aC_p 

6^./ Crf L / 3 ^ j—^j 

0" s’ s s 

Js> 41P y‘C O^o Ca—^ JC 


.C0J3 


Dari Abu Hurairah ^ bahu/a Nabi ijfe bersabda, “Sesungguhnya amalan 
seseorang yang pertama kali dihisab pada hari kiamat (kelak) adalah shalatnya, 
jika shalatnya sempuma, maka sungguh ia berbahagia dan berhasil; namun jika 
shalatnya tidak benar, maka sungguh ia menyesal dan rugi; jika amalan fardhunya 
kurang maka Rabb Tabarakta wa Ta’ala berfirman, “Lihatlah, adakah hamba-Ku 
(ini) memiliki amalan sunnah!’ Kemudian ia melengkapi kekurangan amalan 
fardhunya dengannya, kemudian diperlakukan seperti itu seluruh amalannya. ” 
(Shahih: Shahih Nasa’i no: 451 dan 452, Tirmidzi I: 258 no: 411 dan Nasa’i 
1:232). 


Kitab ash-Shalah j||§ 225 



2. DIANJURKAN DILAKSANAKAN DIRUMAH 


(j —Si ^Ss>-\ iii v§j| 5 ] —Si J JS-9: Jii ( j& 

S ^ ^ $ & s s' O'" O 0 0 °'' 0 s' 

4j*5Ly2 y* AJ^j <J 4jji Oli y» L-^aJ AllJ ( Jb*is-J3 

✓ ✓ s' s' 

\ ° # 
•bj" 


Dari Jabir bahiva Rasulullah #jg bersabda, “Apabila seorang di antara 
kamu selesai melaksanakan shalat di masjidnya, maka kerjahanlah sebagian dari 
shalatnya (yaitu shalat sunnah) di rumahnya; karena sesungguhnya Allah 
menjadikan sebagian shalatnya sebagai cahaya rumahnya. ” (Shahih Mukhtashar 
Muslim no: 375 dan Muslim I: 239 no: 778) 


3. KLASIFIKASI SHALAT TATHAWWU’ 


Secara garis besar shalat Tathawwu’ terbagi dua; pertama shalat Tathawwu 
muthlaqah (tidak terikat), dan kedua muqayyadah’ (terikat). 

Shalat Tathawwu’ muqayyadah ialah shalat sunnah yang dikenal dengan 
sebutan shalat sunnah rawatib, baik yang qabliyah maupun yang ba’diyah. 
Ia terbagi dua yaitu muakkadah (yang sangat ditekankan), dan ghairu 
muakkadah (tidak ditekankan). 

Adapun yang muakkadah, terdiri atas sepuluh raka’at: 


J-S ySxZ'j oU5 “J J^S- ^ y» I Jl3 4^ j <jji y* 

s ^ / s' s' 

0 O S' s' 0 b S' sS 0 s' s' i 5 

tl ' ° ^ ' ([ ' 0 ' 9 " .S s' o s' Os’s’ ^S 0 t 

Jbq c/kjXjO j j y> jks Jl Jjq y~*-> jJ jJ t J* 

✓ / s’ s' s' s' s' 

^ &s j? jf&j} 

Jt> '{SLj dijiil Oil lit ills' iff Li- 


Dan Ibnu Umar 4%,, ia berkata, "Saya hafal dari Nabi M sepuluh raka’at, 
dua raka’at qabliyah zuhur, dua raka’at ba’diyah zuhur, dua raka’at ba’diyah 
maghribydua raka’at ba’diyah isya’, dan dua raka’at qabliyah (sebelum) subuh. 
Dan ini adalah saat yang tidak seorang pun untuk ke(rumah) Nabi M, maka 
Hafsah bercerita kepadaku bahwasanya Beliau apabila muadzin sudah 


226 


abWajiz; Fiqh Sunnah 



mengumandangkan adzanfajar telah terbit, beliau shalat duaraka’at.” (Shahih: 
Irwaul Ghalil no: 440, Fathul Bari III: 58 no: 80 dan 1181 lafadz ini baginya, 
danTirmidzi I: 271 no: 431 semakna). 


—ji jls &jt jir ^ ^ 1 —Si ji ajji 

. a! Jill j j 


Dari Aisyah bahwa Nabi ^ tickk pemah meninggalkan empat raka’at 
qabliya zuhur dan dm raka'at qabliyah shubuh. (Shahih: Shahih Nasa’i no: 
1658, Fathul Bari III: 58 no: 1182, ‘Aunul Ma’bud IV: 134 no: 124, Nasa’i 
III: 251). 


Adapun yang qhairu muakkadah ialah dua raka’at sebelum ashar, dua 
raka’at sebelum maghrib, dan dua raka’at (lagi) sebelum isya’: 


* * i* 

O' 


jr ^ jr ^ : ju * oi <ui ^ 

/ *■ / ^ / 

i y*d 3idliSl (j Jli o*>0? ^Jbl 


Dari Abdullah bin Mughaffal bahwa Nabi bersabda, "Antara setiap adzan 
dan iqamah ada shalat, antara setiap adzan dan iqavnah ada shalat," Kemudian 
Beliau bersabda, “bagisiapasajayangmenghendaki." (Muttafaqun‘alaih: Fathul 
Bari II: 110 no: 627, Muslim I: 573 no: 838, Aunul Ma’bud IV: 162 no: 
1269, Tirmidzi 1:120 no: 185, Nasa’i II: 28 dan Ibnu Majah 1:368 no: 1162). 


4. DIANJURKAN MELAKUKAN SHALAT EMPAT RAKA’AT 
SEBELUM ASHAR 

J *jj\ ^axJl ^ I 015^ : JlS ^ip ^jP 

✓ .e y ?. ✓ o y s s o s' ' £ '^y ^ V x ?. "Tx o |o £ . £ / xox 

<0? oJ^LJI -IL 




Dari Ali ia berkata, ‘Adalah Nabi $£ biasa shalat empat raka’at sebelum 
ashar, Beliau membaginya menjadi dm dengan ucapan salam kepada para malaikat 
yang seialu dekat dengan Allah dan kepada orange orang yang mengikuti mereka 


Kitab ashShalah §Qf 227 


dari kalangan kaum muslimin dan muhminin.” (Hasan: Shahih Tirmidzi no: 
353 dan Tirmidzi I: 269 no: 427) 


.£jf 



Dari Ibnu Umar dari Nabi ^g, beliau bersabda, “M udah-mudahan Allah 
memberi rahmat kepada orangyang shalat empat raka’at sebelum ashar. ” (Hasan: 
Shahih Tirmidzi no: 354, Tirmidzi I: 270 no: 428 dan ‘Aunul Ma’bud IV: 
149 no: 1257) 


5. BACAAN AYAT AL-QUR’AN NABI $ PADA SEBAGIAN 
SHALAT INI 


\'jA> cJJo : SjA. J y*j : cJli iIlsLo ^ 

/ /■ / / 

. 0Al A ji ^ 


Dari A isyah ia berkata: Adalah Rasulullah H bersabda, “Dua surah 
yang terbaik yang dibaca pada dua raka’at qabliyah shubuh ialah QUL 
HUWALLAAHU AHAD dan QUL YAA-AYYUHAL KAAFIRUUN.” 
(Shahih: Shahih Ibnu Majah no: 944, Shahih Ibnu Khuzaimah II: 163 no: 
1114, al-Fathur Rabbani IV: 225 no: 987, dan Ibnu Majah 1:363 no: 1150). 


lj Ji (3 ^ i|jf Aiil j jl 




Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah ^ pada dua raka’at qabliyah 
shubuh membaca QULYAA AYYUHAL KAAFIRUUN dan QUL 
HUWALLAAHU AHAD. (Shahih: Mukhtashar Muslim no: 360, Muslim I: 
502 no: 726, Aunul Ma’bud IV: 135 no: 1243, Nasa’i II: 156, dan Ibnu 
Majah I: 363 no: 1148). 


jyyi j Jt ciit j ois" j|g J— si J oi ^-0=- ^s ^ 




o^1 (Jj 5jJLJl ^xSl aj*VI (bJl Jt* J ^^ S-^l Sjj^5) 


X /■ 


228 


fH aUWajiz; Fiqh Sunnah 





Dari lbnu Abbas v^>, bahwa Rasulullah pemah membaca pada dua raka’at 
qabliyah shubuh, pada raka’at pertama QUULUU AAMANNAA BILLAAHI 
WA MAA UNZILAILA1NAA yang terdapat dalam surah al-Baqarah, dan pada 
raka’at kedua membaca AAMANNAA BILLAAHI WASYAHAD BIANNAA 
MUSLIMUUN. (Shahih: Shahih Nasa’i no: 905, Muslim I 502 no: 727, 
Nasa’i II: 155 dan ‘Aunul Ma’bud IV: 137 no: 1246) 


S** t i . jjdYZo * I l 0 * 1 * 0 ^ 1 ^ ° •" ® f« ^ „ 0^0 ✓ > o ✓ 

^ ' -* ^ " 

il_Sl y J3j l*f u; Ji J J Vjll ly 


. Aj>-I 


Dari lbnu M as’ud y, ia berkata, “Tidak terhitung olehku berapa banyak 
kudengar Rasulullah selalu membaca pada dm raka’at ba’diyah maghrib dan dm 
raka’at qabliyah shubuh QUL YAA AYYUHAL KAAFIRUUN dan 
QULHUWALLAAHU AHAD." (Hasan Shahih: Shahih Tirmidzi no: 355 
dan Tirmidzi I: 270 no: 429). 

6. SHALATWITIR 

1. Hukum dan keutamaannya 

Shalat witir hukumnya sunnah muakkadah, Rasulullah $$ sangat 
menganjurkan dan amat mendorong untuk mengerjakannya: 


^ 2 ti ^ s Y . . i t,« jtits. * . i ° * > ' .so* > f 0 ' 

■ J Jr' A J : SlI ^ J Cf 6 y~tA Cf 

/ / z' /" /" " /* 

Dari Abu Hurairah 4® davi Rasulullah $|, Beliau bersabda, “ Sesung - 
guhnya Allah itu ganjil yangmencintai (shalat) yang ganjil." (Muttafaqun 
‘alaih: Fathul Bari XI: 214 no: 6410 dan Muslim IV: 2062 no: 2677). 


Lrf^j yiyCAZ }jJl jl: Jli y 


. J o >• 

' s ? ii! 


—yj a!—) l jli lyijl ^iJl ( Ja1 \d : JlS pd j jl *1—Sl J y^j 


Kitab ash-Shalah ||i 


229 






Dari Ali /£», ia bertutur: Sesungguhnya shalat with tidak harus 
dikerjakan dan tidak (pula) seperti shalat kamu yang wajib, namun 
Rasulullah Sjg melakukan shalat with, lalu bersabda, “Wahai orang'Orang 
yang cinta kepada al-Qur’an, shalat witirlah, karena sesungguhnya Allah 
itu ganjil yang menyenangi (shalat) ganjil.” (Shahih: Shahih Ibnu Majah 
no: 959, Ibnu Majah I: 370 no: 1169, Tirmidzi I: 282 no: 452, Nasa’i 
III: 228 dan 229 dalam dua hadits dan Aunul Ma’bud IV: 291 no: 1403 
secara marfu’ saja). 

2. Waktu shalat witir 

Shalat witir boleh dikerjakan dalam rentang waktu antara ba’da 
shalat isya' sampai dengan menjelang terbit fajar shubuh. Namun yang 
paling afdhal pada sepertiga malam yang akhir: 31 


■ J\ ‘Jj °Ai A- A ji" Jy 


Dari Aisyah ia berkata, “Rasulullah shalat witir setiap malam, 
dari awal malam, dari pertengahannya, dan dari akhir malam, lalu shalat 
witimya berakhir pada waktu menjelang shubuh.” (Muttafaqun ‘alaih: 
Muslim I: 512 no: 745 dan lafadz ini baginya, Fathul Bari II: 486 no: 
996 secara ringkas, Nasa’i III: 230, ‘Aunul Ma’bud IV: 312 no: 1422, 
Tirmidzi 1:284 no: 456 dan tambahan terakhir hanya ada pada Tirmidzi 
dan Abu Daud) 

Dianjurkan mengerjakan shalat witir di awal waktu bagi orang- 
orang yang khawatir tidak bangun di sepertiga malam yang akhir, 
sebagaimana sangat dianjurkannya shalat witir di sepertiga malam yang 
akhir bagi mereka yang merasa yakin bisa bangun pada waktu itu. 


31 Yaitu kira-kira pukul 02.00 W1B (pent.) 

230 | Hff al'Wajiz; Fiqh Sunnah 









Dari Abu Qatadah 4«, bahwa Nabi bertanya kepada Abu Bakar 
“Kapan engkau shalat witir?" Jawabnya, "Aku shalat witir sebelum tidur 
(malam).” Kepada Umar Beliaubertanya, “Kapan engkaushalat witir ”? 
Jawabnya “Saya tidur lebih dahulu, kemudian say a shalat witir. ” Kepada 
Abu Bakar Beliau bertanya, "Engkau telah melaksanakan dengan had. yang 
teguh atau dengan mantap.” Dan kepada Umar Beliau bersabda, “Engkau 
mengerjakannya dengan sekuat tenaga.’’ (Hasan Shahih: Shahih Ibnu 
Majah no: 988, Shahih Ibnu Khuzaimah II: 145 no: 1084, ‘Annul Ma’bud 
IV: 311 no: 1421, dan Ibnu Majah I: 379 no: 1202) 


* . * ' 4' * . * s ' ' ' ' A / " 

U ■«/?j JlS . i —) 13 i j A-JbO Ip 

) o o f . 0 t- ' ' t ' ' s ' s 

. 0 yjli jl iljl lilj 


Dari Aisyah S&, ia berkata, “Nabi ijg sering shalat (malam) sedangkan 
saya tidur melintang di tempat tidumya. Maka apabila Rasulullah hendak 
shalat witir, beliau membangunkan saya, kdu saya shalat witir" (Muttafaqun 
‘alaih: Fathul Bari II: 487 no: 997 dan Muslim I: 511 no: 744). 


3. J umlah raka’at dan sifat shalat witir: 

Minimal shalat witir satu raka’at, sebagaimana yang dijelaskan 
dalam riwayat berikut: 


✓ ✓ ^ ^ J*^ 0 0 & t % j, ' * Z j, o 

(Jli 4 JUI (J j Oi t2$> jjp 


Dari Ibnu Umar t^> bahwa Rasulullah $| bersabda, "Shalatul lail dua 
raka’at dua raka’at, lalu apabila seorang di antara kamu khawatir tiba waktu 
shubuh, (makahendaklah) ia shalat satu raka’at shalat witir sebagaipenutup 


Kitab ash'Shalah fj 


231 




shalat sebelumnya .” (Muttafaqun ‘alaih: Fathul Bari II: 477 no: 990, Mus¬ 
lim I: 516 no: 749, Nasa’i III: 227 dan Tirmidzi I: 273 no: 435 sema’na 
dan ada tambahan). 

Boleh juga shalat witir tiga, atau lima, atau tujuh, atau sembilan 
raka’at: 


" ^ f ^ s s s 0 '' s Os ' ' s s O s 

j ^5 j+s*j OtS*"" L® iO-Jli L^jlp a131 

0> os°io s' '^s°i * s } * s° ' ''so 0 's o' ' ' 

1*jjI yUi j e jS- j Vj 

• y^: p-* <j rf~^~ O* Wj' yr^ (*J J 


Dari Aisyah t^,, ia berkata, “Rasulullah $§ tidak pemah menambah 
baik di bidan Ramadhan maupun lainnya melebihi sebelas raka’at, Beliau 
shalat empat raka’at, makajangan kamu tony a tentang bagus dan panjangnya, 
lalu shalat empat raka’at (lagi), maka janganlah kamu tanya perihal bagus 
dan panjangnya, kemudian Beliau shalat (witir) tiga raka’at.’’ (Muttafaqun 
‘alaih: Fathul Bari III: 33 no: 1147, Muslim I: 509 no: 738, ‘Aunul 
Ma’bud IV: 218 no: 1327 dan Tirmidzi I: 274 no: 437). 


’££ 5>p 'cSti jiS 'ja JW M ^ Sj^'j OIT :°oJU l & 

. I a j>-~\ (J Vi S.^ j V iiii ^ 


Darinya (Aisyah) ia bertutur, ‘Adalah Rasulullah Jjgg biosa shalat 

malam tiga belas raka’at, Beliau shalat witir lima raka’at bagian darinya, 
Beliau tidak duduk (tahiyyat), kecuali pada raka’at terakhir.” (Shahih: 
Muktashar Muslim no; 382, Muslim I: 508 no: 737‘Aunul Ma’bud IV: 
216 no: 1324, dan Tirmidzi 1:285 no: 457 ada tambahan di akhir hadits). 


jjA O' \s <Jjl <&'\ys aJ Jbu L5f" ;oJli lg~-c- 

<* * ^ f Os' s' ' s 0 * s >' 1 $ s ss' J Z s ss' o* 

4j>lz—Jl (3 V| V ol*S”j j Uijijj ii ( JJL5l 

- - # - 

, * ' , * s> , > > . ' * . * a * a , 

a i . - . *i, ■*. + l * I - •* . - »- 4 J. * o - .» - » - ^ ^ 

<***uji !*-> pJl~q j j ayp-\j j a~L« j>oj <131 y> 


232 ||| al'Wajiz; Fiqh Sunnah 


<0 f, 0 f, Ji 

\" * Z u I'* 0 * \ * , o C * \' * Z u >o / J/e /' /j > * V. y, * 

^w2J p-J Ux^wvJ d^Pwij^J 0wL^>O^j AA )1 ‘Ajtflj 

vlli y L' <^1 'ddJj 0Pl5 JrJ C. jJJ 

,J^f tj yj( aJi-lj $H <JJl ^-^1 

^ /> t /■ i> a ^ t * £ »? 

u J jy 1 


Darinya (Aisyah) 5^>, ia bercerita, "Kami sering menyediakan untuk 
Beliau siwak dan air wudhu’nya, kemudian Allah membangunkannya sesuai 
dengan kehendak-Nya membangunkan beliau di malam hari. Kemudian 
(setelah bangun) Rasulullah bersiwak dan berurudhu’, lalu shalat sembilan 
raka’at tanpa duduk (tahiyyat), kecuali pada raka’at kedelapan. Lalu Beliau 
menyebut nama Allah, memujLNya dan berdoa kepada-Nya, kemudian 
bangkit tanpa memberi salam, berdiri untuk shalat raka’at ke sembilan, 
kemudian duduk (tahiyyat akhir), lalu menyebut (nama) Allah, memuji- 
Nya dan berdo’a kepada-Nya, kemudian mengucapkan salam sampai 
terdengar oleh kami. Kemudian setelah memberi salam, Beliau shalat (lagi) 
dengan duduk dua raka’at. Maka kesemua itu berjumlah ke sebelas raka’at, 
hai Ananda. Kemudian tatkala Nabiyullah sudah tua dan sangat gemuk, 
Beliau shalat witir tujuh raka’at kemudian shalat (lagi) dua raka’at seperti 
yang dikerjakan pertama itu, maka itu semua berjumlah sembilan, hai 
Ananda." (Shahih: Shahih Nasa’i no: 1510, Muslim I: 512 no: 746, 
‘Aunul Ma’bud IV: 219 no: 1328, dan Nasa’i III: 199). 

4. Jika shalat witir tiga raka’at, maka bacalah surat-surat sebagai 
berikut: 


s'#* * 0 Vs 0° / ° JK ' > o > ' ' ' '' A / 

jj!>\ Q \yu S|j| UlS” : Jti 

J J JSj o/j* lS5l 0 \d jij JsSl I 


Dari Ibnu Abbas ia berkata, "Adalah Rasulullah $j$ biasa membaca 
pada saat witir, SABBIH1SMA RABBIKAL A’LAA dan QUL YAA 
AYYUHAL KAAFIRUUN dan QUL HUWALLAAHU AHAD, dalam 
setiap raka’at.’’ (Shahih: Shahih Nasa’i no: 1607, Tirmidzi I: 288 no: 


Kitab ash-Shalah §|§ 233 






461, Nasa’i III: 236 ada tambahan pada awalnya). 
5. Doa qunut dalam shalat witir: 


<j J^ y^ - d^ dr*^' d/ - 

52 ✓ ^ ^ x 

✓ #1//# / . ✓ ✓ o. . ✓ O ✓ . ..X ✓ Os s 0 S' # ° I *** * I tl 

C-Jy dr'*—qyyj dr^-i? y? U J dr^a y^' r^' 

S/j dlili 0^*23 U y- yij O-jaPl U-J ^ il jIjj 

. yii^> i£ cir^a 'oi' j & Jy Sf W* 


Dari al-Hasan bin Ali <&&, ia berkata, “Rasulullah pernah 
mengajariku beberapa kali yang kubaca dalam shalat witir, 
‘ALLAHUMMAHDIN1I FIIMAN HADAID, WA ‘AAFIN1I F11MAN 
AAFAIT WA TAWALLANII FIIMAN TAWALLAIT, WA BARIKLI 
FIIMA ATHA1T, WAQ1NIISYARRA MAA QADHAIT, FA INN AKA 
TAQDHI WA LAA YUQDHAA ALAIK, WA JNNAHUU LAA 
YADZILLU MAN WAALAIT, TABAARAKTA RABBANAA WATA 
‘AALAIT (Ya Allah, tunjukilah aku di dalam golongan orang-orang yang 
telah Engkau beri petunjuk dan tunjukilah akan aku di dalam golongan mereka 
yang telah Engkau lindungi, danjadikanlah aku di dalam orang-orang yang 
telah Engkau beri kekuasaan, dan berilah barakah kepadaku pada apa yang 
telah Engkau anugerahkan dan periharalah aku kejahatan yang telah Engkau 
tentukan, karena sesungguhnya Engkaulah yang berwenangmenghukum dan 
Engkau tidak dapat dihukum, dan sesungguhnya tidak akan hina orang yang 
telah Engkau tolong, Maha Mulia Engkau, hai Rabb kami! dan Maha 
Tinggi). ” (Shahih: Shahih Nasa’i no: 1647, ‘Aunul Ma’bud IV: 300 no 
1412, Tirmidzi I: 289 no: 463, Ibnu Majah I: 372 no: 1178, Nasa’i III: 
248) 

Do’a qunut ini dianjurkan dibaca sebelum ruku’. Hal ini berdasar 
riwayat berikut: 


J c 




234 H al'Wajiz; Fiqh Sunnah 


“Dari Ubay bin Ka’ab bahwa Rasulullah membaca qunut dalam 
with sebelum ruku’.” (Shahih: Shahih Abu Daud no: 1266 dan ‘Aunul 
Ma’bud IV: 352 no: 1414). 

Tidak pemah disyari’atkan membaca do’a qunut dalam shalat 
fardhu, kecuali qunut nazilah, yang dikerjakan dalam semua shalat wajib, 
sesudah bangun dari ruku’. 


jl Jj >~I ^js- jl itjt 15 ] jir j|g 'Sy*j 01 °J* 

O ll ' O s' s' ^ s' J O s 

jS jJI Jju C.JL3 Jj>~U ^pJj 


“Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah apabila ingin mendo’akan 
keburukan untuk seseorang, atau hendak mendo’akan kebaikan untuk orang 
lain. Beliau qunut setelah bangun dari ruku’ (Shahih: Shahihul Jami’us 
Shaghir no: 4655 dan Fathul Bari VIII: 226 no: 4560). 

Adapun qunut dalam shalat shubuh secara terus menerus, maka 
perbuatan itu adalah bid’ah, sebagaimana yang dijelaskan pada para 
sahabat Rasulullah M’- 




* ' 


Ji vidil 1 j C-dj ;Jli (JjUs ^ ddJb» ( j£- 

llftli ^Lpj jUiPj jd-dl <J y*j 


Dari Abu Malik al-Asyja’i, Sa’ad bin Thariq, ia berkata: Saya pemah 
bertanya kepada ayahku (Thariq), “Wahai Ayahanda, sejatinya engkau benar- 
benar pemah shalat di belakang Rasulullah $$, Abu Bakar, Umar, ‘Utsman, 
dan di belakang Ali, di sini di Kufah kurang lebih lima tahun, apakah mereka 
itu berqunut pada waktu shalat shubuh?” Jawabnya, “Wahai Ananda, itu 
perkarayangdiada-adakan” (Shahih: Irwa-ul Ghalilno: 435, al-Fathur 
Rabbani III: 472 dan VI: 394, dan Ibnu Majah I: 393 no: 1241). 

Termasuk hal yang mustahil bahwa Rasulullah pada setiap 


Kitab ash'Shalah IQjj 235 









shubuh, ketika berdiri i’tidal, setelah bangun dari ruku’ mengucapkan 
ALLAAHUMMAH DINII FIIMAN HADAIT, WA TAWALLANII 
FIIMAN TAWALLAIT dst, dengan suara keras dan diaminkan oleh 
segenap sahabat hingga beliau meninggal dunia. Kemudian tidak 
diketahui oleh ummat, bahkan disia-siakan begitu saja oleh mayoritas 
ummatnya, oleh jumhur sahabatnya, bahkan oleh mereka semuanya, 
hingga seseorang diantara mereka manyatakan “Sesungguhnya qunut 
di waktu shubuh itu adalah bid’ah, sebagaimana yang telah ditegaskan 
Sa’ad bin Thariq al-Asyja’i,” tulis Ibnul Qayyim dalam Zadul Ma’ad I: 
271). 

7. QIYAMUL LAIL (SHALAT MALAM) 


Qiyamul lail adalah sunnah yang amat sangat dianjurkan Allah dan 
Rasul-Nya dan termasuk ciri khas orang-orang yang bertakwa kepada 
Allah. Dia menegaskan 


J 0 „ ^ o A V o A & 0 A . s' . -rs- s' . . AA .V* . * „*A .. , . 

-A Ijjlj p&l j j*-»LT ' t- f- obr (j OJ 

* & 0 * * 

0 0^4- £ J? ^ ^_-IS \y\£ 0 Ov—ki dli) 

/ ✓ /■ // 

-A o JSiLLjp- j j 0 


(n 

Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada di dalam taman-taman 
(surga) di mata air-mata air, sambil mengambil apa yang diberikan kepada mereka 
oleh Rabb mereka. Sesungguhnya mereka sebelum itu di dunia adalah orang-or¬ 
ang yang selalu berbuat baik; mereka sedikit sekali tidur di waktu malam; Dan di 
akhir malam mereka memohon ampun (kepada Allah). Dan pada harta-harta 
mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak 
mendapatbagian. (QS. adz-Dzaariyat: 15-19). 


<Sj. li j£- <j 01 :Jli —Si <_£OJJL* ^ 

✓ /• ✓ ✓ ✓ 

^ ^ y Q ' o ^ ^ ^ Ay s' 6 s' £ S ' s' / ^ q ^ ^ 

^LxJbJi ^ LaApI La y* Lgll?ljj L^_d?lj La yt>U? 

.^ll> JJU ^LL* 2 ^ O'iOj 

s' s' s' 

236 I |§f al-Wajiz; Fiqh Sunnah 


0 f O s' 



Dari Abu Malik al-Asy’ari dari Nabi ijjjg, bersabda, “Sesungguhnya di 
dalam surga terdapat banyak kamar yang bagian luamya dapat dilihat dari 
dalamnya dan bagian dalamnya dapat dilihat dari bagian luamya yang Allah 
Ta'ala persiapkan untuk orang yang memberi makan (orang miskin), yang bertutur 
kata dengan lemah lembut, yang tekun berpuasa (sunnah), dan yang rajin shalat 
malam di saat orang'orang pada tidur nyenyak.” (Hasan: Shahihul Jami’us 
Shaghir no: 2123). 


1. Tujuannya lebih ditekankan iagi bila dalam bulan Ramadhan: 

o ^ J * & * * * * s s s s 

£r! ^ ji rit ^^ J y *j 015" : Jli *$$> a ^1 ^ 

$ | ' * t ' . • t A ** ®. t ' i • t'. \ a ' *\ 1 ^ . .. , s * a i o' 

L» AJ lilC] jlja^j ^ii J jJLs AJ Ijjy A y> L> ji 


Dari Abu Hurairah 4®, ia berkata: Rasulullah $| sangat menganjurkan 
qiyamu ramadhan, tanpamemerintah dengan keras (tanpamewajibkannya), 
yaitu Beliau bersabda, “Barang siapa melaksanakan qiyamu ramadhan karena 
(dorongan) iman dan mengharapkan pahala di sisi Allah, niscaya diampuni 
dosa'dosanya yang telah lalu.’’ (Muttafaqun ‘alaih: Muslim I: 523 no: 
174 dan 759, Fathul Bari IV: 250 no: 2009 secara marfu’ saja, ‘Aunul 
Ma’bud IV: 245 no: 1358, Tirmidzi II: 151 no: 805, danNasa’i IV: 156). 

2. Jumlah raka’atnya: 

Minimal satu raka’at, dan maksimal sebelas raka’at, berdasarkan 
riwayat berikut: 


Dari Aisyah sfe, ia berkata, “Rasulullah tidak pemah menambah, 
baik di bulan Ramadhan maupun di bulan lainnya, atas sebelas raka’at.’’ 
(Muttafaqun ‘alaih: Fathul Bari: III: 33 no: 1147, Muslim I: 509 no: 
738, ‘Aunul Ma’bud IV: 218 no: 1327, Tirmidzi I: 274 no: 437). 32 

3. Qiyamu Ramadhan disyari’atkan dikerjakan secara berjama’ah: 




Tcks Arabnya sudah termaktub dalam pembahasan jumlah raka’at shalat witir. beberapa halaman 
sebelumnya (pent.). 


Kitab ash-Shalah 


237 




shit 'j* I1 J&s 2^^ Crf tj^ 5*^ OCaj 

c-o 'j Jus) Jli £tw»l l^ii $|§ 5DI Jp-fJ) ZL 3 %*^ 

Ja>y3 of c—~i^- *^1 j»^3i £ Or? (^^4 pJ l£^' 

✓ ^ //- > / 

~ oC^j (3 oJJij (j*^-^ 


Dari Aisyah «&, bahwa Rasulullah $g pada suatu malam shalat di 
masjid, lalu banyak sahabat yang meniru shalat Beliau, kemudian pada malam 
kedua Beliau shalat (lagi) dan sahabat semakin banyak, kemudian pada malam 
ketiga atau keempat para sahabat sudah berkumpul (di masjid), namun 
Rasulullah tidak sudi keluar menemui mereka (di masjid). Maka tatkala 
waktu shubuh tiba, Beliau bersabda, “Sungguh aku mengetahui apa yang 
kalian lakukan, tiada sesuatupun yang menghalangiku untuk keluar (shalat) 
kalian, melainkan aku khawatir shalat ini difardhukan atas kalian. ” Dan ini 
terjadipada bulan Ramadhan. (Muttafaqun ‘alaih: Muslim I: 524 no: 761, 
Fathul Bari III: 10 no: 1129 dan ‘Aunul Ma’bud IV: 247 no: 1360). 


. > if y 0 _ 

0 / x } y y } O y / » J 9+9*9+ », 9+ 9 y 

<y. J+S- £+ j>- : J15 <>1 <^jU5LLp j) j*?- j -JLUp 


' if'.,* * '•* * 


o y / 


O J&jklA f' \j jl (3 

/> /■ ✓ y y 

J *.P JUi JaV^i ApCsu 5 —OlJ 

** ~ y “ 

fj* l 5^ C ^^ >r <-£j' i^i 


% , y h * ^ /■ f ' m ' 

( * I. f .. i ® t ^ ^ ^ O y y + u 0 9 y y* •+ 9 J +++ . 

t£j *-1 *LJ a*x j*- ft s-JtS JJ ^jp f+M!* 

* j 

LgJP 0C—J 


^ * 


.aIj! 0 y>ya 01S”j J-iil j >-1 0 y»jH. J^ 25 ' 


Dari Abdurrahman bin Abdin al-Qari, bahwa ia berkata, “Pada suatu 
malam di bulan Ramadhan saya pemah keluar pergi bersama Umar bin 
Khatthab 4@ ke masjid, temyata orang-orang terbagi berkelompok-kelompok, 


238 §Qf aUWajiz; Fiqh Sunnah 




yaitu ada orang yang shalat sendirian ada (lagi) orang yang shalatnya diikuti 
oleh beberapa orang. Maka Umar berkata, ‘Aku fikir, kalau oka kumpulkan 
orang-orang ini di bawah satu imam, tentu lebih pantos. Kemudian ia bertekat 
mengumpulkan mereka dan mengangkat Ubay bin Ka’b sebagai imam mereka. 
Kemudian aku keluar (lagi) bersamanya pada malam berikutnya, di waktu 
itu orang-orang sedang shalat di bawah satu imam, kemudian Umar berkata, 
Sebaik-baik bid’ah ini, 33 dan orang-orang yang tertidur dari shalat ini di awal 
ivaktu (mengerjakan di akhir waktu), lebih afdhal daripada mereka yang 
mengerjakannya.’ Sedang orang-orang mengerjakannya di awal waktu.” 
(Shahih: Mukhtashar Bukhari no: 986, Muwaththa’ Malik hal. 85 no: 
247, Fathul Bari IV: 250 no: 2010). 


4. Pada selain bulan Ramadhan dianjurkan mengerjakan qiyamul lail 
bersama keluarganya: 

Jll_Si aIaI ji-^Sl JaJ5j! 151 <&! Sj~*j : Jli J^1 Jp 

I jjiS" a! ll j £ 1 Jdl ^ L^- \ju^>r J ^ — UL 

✓ X 


Dari Sa’ad bahwa Rasulullah bersabda, "Apabila seorang suami 
membangunkan keluarganya di malam hari, lalu mereka berdua shalat -atau 
shalat dua raka’at dengan berjama’ah-- niscaya dituliskan mereka ke dalam 
golongan laki-laki dan perempuan yang tekun berdzikir kepada Allah." 
(Shahih: Shahih Ibnu Majah no: 1089, ‘Aunul Ma’bud IV: 194 no: 
1295 dan Ibnu Majah I: 423 no: 1335). 

5. Mengqadha qiyamul lail: 


Jli—SI ot>CiSl 151 aISI J 015" :cJli ^ AliJlp Jp 

^ O > ^ O ^ s' 0 V ✓ 

. IjCds- jad Ijl^Iit JA jl 


33 Perkataan Umar ini bukan merupakan dalil adanya bid’ah hasanah karena Nabi ^ 

bersabda.(setiap bid'ah adalah kesesatan). Lagi pula bid’ah yang dimaksud Umar adalah 

maknanya secara bahasa, (pent.) 


Kitab ash-Shalah 


239 








Dari Aisyah ia berkata, "A dalah Rasulullah s|g apabila tidak shalat 
malam karena sakit atau lainnya, Beliau shalat dua belas raka’at di siang 
hari.” (Shahih: Shahihul Jami’us Shaghir no: 4756, Muslim I: 515 no: 
140 dan 746). 


.- ^ * * t ' ' ' ' ' * s ° a S S t O , 

4j y>- ^Vj ^ aUI JJl* ijli 

✓ J i ✓ ✓ sQ s * ' /y ^ ° S 

aJ _!l 5*>Cs , j U-S aiyi# <Uy ^ _}> ^pl 

y y / y j? ^ 

.j4l ^ a(>Hltsr 


Duri Umar bin Khatthab bahwa Rasulullah bersabda, “Barang 
siapa yang lupa dari wiridnya di malam hari, atau sebagian darinya, kemudian 
membacanya antara shalat shubuh dengan shalat zhuhur, maka ditulislah 
(pahala) baginya seolah-olah ia membacanya di malam hari." (Shahih: 
Shahih Ibnu Majah no: 1104, Muslim I: 515 no: 747, Tirmidzi II: 47 
no: 578, Aunul Ma’bud IV: 197 no: 1299, Nasa’i III: 259, dan Ibnu 
Majah I: 426 no: 1343). 

6. Makruh meninggalkan qiyamul lail bagi orang yang sudah terbiasa 
mengerjakannya: 


aLijlp l7 3|g a131 J jL>j JlS : <J\i jj aUoIp 

.J-JJl liyi JJJl d\£~ t j!As Ji* ^3 V 


Dari Abdullah bin A mr bin abAsh *&£> ia berkata, “Rasulullah 
pemah bersabda kepadaku, “Ya Abdullah, janganlah engkau seperti si fulan, 
dahulunya ia bangun shalat di malam hari, kemudian ia tinggalkan shalat 
malam.” (Muttafaqun ‘alaih: Fathul Bari III: 37 no: 1152, Muslim II: 
814 no: 185 dan 1159). 


8. SHALAT DHUHA (SHALAT AWWABIN) 

1. Disyari’atkan shalat dhuha: 

* ' ' * ' 


„y ©✓ * 


*j.j* Cj* 


240 Hf abWajiz; Fiqh Sunnah 






Dari Abu Hurairah 4®, w berkata, kekasihku berwasiat kepadaku 
tentangtigaperkara: (Pertama) berpuasatigaharipada setiap bulan, (kedua) 
dm raka’at shalat dhuha, dan (ketiga) agar soya shalat witir sebelum tidur 
malam.” (Shahih: Mukhtashar Muslim no: 367, Muslim I: 499 no: 721, 
‘Aunul Ma’bud IV: 310 no: 1419). 


2. Keutamaannya 

<j* ^ ^ j JSi • JS3 4^ j3 ^1 ^ 

/ i * , i >■ s S * , * s 

3j_Jlgj ( JS”" J AJ-L^3 J AS-LyS jSsJ 4iwLy3 

* ' 

^jp j ca3Av5 jas-Co JiTj aj-Ws 

>L5 >tvi!l ^ U-gJ«S^jliiTJ liJJj ^jA tjjZtJJ A9-U^ 


Dari Abu Dzar bahwa Rasulullah $j$ bersabda, “Setiap persediaan 
seorang di antara kamu harus bershadaqah, maka setiap satu tasbih 
(Subhaanallah) adalah shadaqah, setiap satu tahmid (Alhamdulillah) adalah 
shadaqah, setiap satu tahlil (Laa ilaa ha illallah) shadaqah, setiap satu takbir 
(Allahu Akbar) adalah shadaqah, menyuruh kepada yang ma’ruf adalah 
shadaqah, mencegah dari yang mungkar adalah shadaqah, dan (pahala) itu 
semm bisa dicukupi oleh dm raka’at yang ia kerjakan di waktu dhuha." 
(Shahih: Muktashar Muslim no: 364, Muslim I: 499 no: 720, ‘Aunul 
Ma’bud IV: 164 no: 1271). 

3. Jumlahraka’atnya 

Jumlah raka’atnya, minimal dua raka’at sebagaimana yang telah 
dijelaskan dalam hadits di atas dan maksimal delapan raka’at: 

«•’ # X s' O S' S' , s s & s •# £ 

jLas \^L> j JUpI %>S> {Jj Sgg -Si jl *J\j> ^p 


Dari Ummu Hani’ bahwa Nabi pada saat Fathu (penaklukan) 

Kitab ash'Shalah |H | 241 





kota Mekkah mandi di rumahnya, lalu shalat (dhuha) delapan raka’at. 
(Muttafaqun ‘alaih: Fathul Bari III: 51 no: 1176, Muslim I: 226 no: 71 
dan 336, ‘Aunul Ma’bud IV: 170 no: 1277, Tirmidzi I: 295 no: 472, 
Nasa’il: 126) 

4. Waktu yang paling utama: 


✓ s vO . 


djbi) f.Ci JaI ^js ^ a1 —Si Jj-wj ^js : Jli ,y\ Aj 

^ JUaiJl C—daii) (jySjS/i I Jlis 


Dari laid bin Arqam 4$, w berkata: Rasulullah M pergi Ice penduduk 
Quba di saat mereka mengerjakan shalat dhuha, lalu Beliau bersabda, ‘Shalat 
awwabin ialah shalat yang dikerjakan apabilapanasnya tanah di waktu dhuha 
menyengat kaki anak unta. ” 34 (Shahih: Mukhtashar Muslim no: 368 dan 
Muslim I: 516 no: 144 dan 748). 


9. SHALAT THAHUR 

Shalat sunnah sesudah berwudhu’ ini didasarkan pada hadits sebagai 
berikut: 


Ij ,^^ vg Si ot>C® As J*>U Jli ^ -Si CM y* ^1 ^js 

ts'-A jj-o t-io c-**-w- ^UL-'VI aA*s JJp- ^j^-\ 

" /< / / / ^ /> / / 

^ ji ^ o £ ' sZ & ' 0 * i * , % 0 s s ' ' ° 

4pL>> (Jj ij^Jaui jv-S ^jl t^AS *&*S culxkP U Jli (jj 

. 'JU y ^ 'Jf t. iui ciu Vi j<4 ‘J D 


Dari Abu Hurairah 4& bahwa Nabi $$ berkata kepada Bilal ketika usai 
shalat shubuh, “Ya Bilal, (tolong) jelaskan kepadaku tentang amalan yang paling 
engkau cintai yang biasa engkau laksanakan dalam Islam? Sebab, sejatinya aku 


34 Imam Nawawi berkata, “Orang Arab mengatakan ‘Ramidha yarmadhu’, scpcrti ‘Alima ya'lamu. 
Ramdhaa ialah pasir yang amat panas karena panasnya terik matahari, yaitu ketika tapak kaki anak- 
anak unta merasa kepanasan karena demikian panasnya pasir. Awwab ialah yang ta’at ada yang 
berpendapat yaitu orang yang kembali ta’at.” Selesai. Shahih Muslim Syarhu Nawawi VI: 30). 


242 


| abWajiz; Fiqh Sunnah 



telah mendengar suara hentakan kedua sandalmu di hadapanku. di surga.” 
Jawalmya, “Aku tidak pemah mengamalkan amalan yang paling kusenangi, 
(melainkan) bahwa tidaklah aku bersuci dengan sempuma, baik malam hari 
maupun siang hari, kecuali pasti setelah bersuci itu aku shalat seberapa banyak 
yang telah ditentukan kepadaku agar aku shalat." (Muttafaqun 'alaih: Fathul 
Bari III: 34 no: 1149 dan Muslim IV: 1910 no: 2458) 

10. SHALAT ISTIKHARAH 


Shalat ini dianjurkan bagi setiap orang yang hendak mengerjakan urusan 
penting, lalu mereka memohon kepada Allah agar memilihkan yang terbaik 
untuk mereka, sebagaimana yang dijelaskan dalam hadits di bawah ini: 


> & ^ b}: OT>l ^ 


jit 


✓ J S J O s. 

'l I- °. - -■ f 




dJjjAij iSjXaLs\j ^gjl |*-$i_l! Jjjjj jvJ c<W2j y ill 

CJlj plpt jA*' yJ jAij diltd ^viiCai y* ijjtLdj 

• \ y '' • f * /0 (n ^ f * C ' °x' f #, ^ h ^ f i ^ 

* * * ** / ✓ 

^ i f. ' O S s S ° ' ° ' '' ^ ^ ✓ O ✓ /< / 

ot o}j ojjsii<L>r ijJ-4I( 3 i-iii'j 

/ ** ✓ y s s s / 

0 ^ / x 0 g 0 £ s s ' s s' ^ / fl / 

tS y' <3 Jb y y• cy—- 5 <3 ijl s* y j ' 

<^yj' y jAiij <up ^** 

* ^ / / " / y 


Dari Jabir 4e>> itf berkata: Nabi ^g. Pemah mengajarkan kami istikharah 
dalam semua urusan (penting) sebagaimana beliau ajarkan kami surah ah Qur’an, 
beliau bersabda, "A pabila seorang diantara kamu hendak mengerjakan suatu 
perkara (penting), hendaklahiashalat duaraka’atyangbukanfardhu, kemudian 
ucapkanlah, Allahumma, ya Allah, sesungguhnya aku minta Engkau pilihkan 
yang baik dengan pengetahuan-Mu, dan aku minta kekuatan kepada-Mu dengan 


Kitab ashShalah 


243 


kekuatan-Mu, dan aku minta kepada-Mu karunia-Mu yang luas, karena 
sesungguhnya Engkau berkuasa sedangkan aku ddak berkuasa, Engkau mengetahui 
sedangkan aku ddak mengetahui, dan Engkaulah yang mengetahui perkara'perkara 
ghaib. Ya Allah, kalau engkau mengetahui bahwa urusan ini baik bagiku, buat 
agamaku, kehidupanku dan buat hah kesudahanku - atau ia mengucapkan, 'Baik 
dalam urusan yang dunia maupun akhirat’ - maka berikanlah dia kepadaku. Jika 
Engkau sudah mengetahui bahwa urusan ini tidak baik bagiku buat agamaku dan 
penghidupanku dan hah penghabisanku - atau ia mengucapkan, 'Baik dalam urusan 
yang segera maupun yang ddak - maka palingkanlah dia dariku dan palingkanlah 
aku darinya, dan tentukan kepadaku kebaikan itu, walau dimanapun adanya, 
kemudian jadikanlah aku orang yang ridha kepada ( pemberian) itu.’ Kemudian 
menyebutkan kebutuhannya. (Shahih: Shahih Ibnu Majah no: 1136, Fathul 
BariXI: 183: no: 6382, 'Aunul Ma'bud IV: 396 no: 1524, TirmidziI: 298 no: 
478, Ibnu Majah I: 440 no: 1383, dan Nasa'i VI: 80). 

11. SHALATGEEHANA 

Apabila terjadi gerhana bulan atau gerhana matahari dianjurkan berseru 
dengan ucapan, “ASHSHALAATU JAAMI’AH.” 




o ^ OS O s 

■ Cf. ^ J* 

+ // ' o > 


Dari Abdullah bin Amr katanya, “Tatkala terjadi gerhana matahari pada 
masa Rasulullah ^g., diseru, ASHSHALAATU JAAMIAH.’" (Muttafaqun 
'alaih: Fathul Bari II: 533 no: 1045, Muslim II: 627 no: 910: dan Nasa'i III: 
136). 

Apabila masyarakat sudah berkumpul di masjid, maka shalatlah 
berjama'ah dua raka'at dipimpin satu imam, sebagaimana yang diuraikan 
dalam hadits berikut ini: 




3 lT 




HU al-Wajiz ; Fiqh Sunnah 


244 






^ JU-' 58 '* /■ ✓ Os ^ ^ s s s % 

\'j£\i J&s 4*1 Jj ^llll JLaelwJl 
f^® «-U^- Jjl Jli pj ^j^Lj l C'jS'j'^k’A 'JP p*Ljb 

CfjJjA'r’ 3*'S^° ! dr 4 ^- iJ* 5 *1^5 fyJ jJfdJ 

«o^ 'jj &\ jii p j^f ^^| ^ y>yybJo&^ 

diJ^ jL ij>-^\ j Jii p ^1- p xj*}\ iUj nf, 

<-' Q * £ '') S ' ' O S 

■ cj> j*&j jl Jii 

olAstd- (3 ol*S”j ^*-Jjt 


Dari Aisya/i ia berkata, "Pemah terjadi gerhana matahari di waktu 
Rasulullah masih hidup, maka Rasulullah |g. pergi ke masjid, lalupara sahabat 
berbaris (membuat shafshaf) di belakangnya, kemudian beliau bertakbir, lain 
Rasulullah $ 5 . membaca bacaan yang panjang kemudian bertakbir lalu ruku' 
satu ruku' yang panjang, kemudian mengucapkan 'SAMI ALLAHULIMAN 
HAM1DAH, kemudian berdiri, tidak sujud, lalu membaca bacaan yang panjang, 
tetapi kurang daripada bacaan (ayat) pertama, kemudian bertakbir, lalu ruku' 
yang panjang tetapi kurang daripada ruku'yang pertama, kemudian mengucapkan, 
SAMI ALLAHULIMAN HAMIDAH RABBANAA LAKAL HAM DU’, 
kemudian beliau sujud, kemudian beliau berbuat seperti itu pada raka'at kedua 
hrngga sempuma empat ruku' dalam empat kali sujud, dan gerhana matahari pun 
selesai sebelum beliau usai (dari shalat itu). ” (Muttafaqun 'alaih: Fathul Bari II: 

533 no: 1046, Muslim II: 619 no: 3 dan 901, 'Aunul Mahud IV:46 no: 1168 
Nasa'illl: 1'30) 

Khutbah Sesudah Shalat Gerhana 

Disunnahkan bagi imam, apabila selesai mengucapkan salam agar 
berkhutbah di hadapan hadirin, yang berisi peringatan dan nasihat buat 
mereka serta menganjurkan mereka agar rajin beramal shalih: 


o 


cr 


' "* 0 ^ ^ _ 35 " ^ s fi s s 

* ?jt JA* m di 


Kitab ash'Shalah §f|| j 245 






3 JliLj ^-llll cJ^tJ Jij |*j C-Jli 

y»J L)Lfl-<-«^eJ AjUl (J^ijl tl)bll l <v £ *d 

s s s s * s * s / 

.dt^OaJl ^j| I jpjali CLftj^olj bis AjC>J V j A>-l 

X x / 

Dari Aisyah ^ bahwa Rasulullah pemah shalat pada waktu gerhana 
matahari, kemudian menceritakan sifat shalat Nabi $jg sampai salam - sedangkan 
matahari sudahjalan (sudah selesai gerhana itu)'kemudian beliau berkhutbah di 
hadapan para sahabat, lalu beliau bersabda perihal gerhana matahari dan bulan, 
“Sesungguhnya keduanya adalah termasuk tanda-tanda (kebesaran Allah), 
keduanya mengalami gerhana bukanlah karena kematian atau hidupnya (lahimya 
seseorang. Oleh karena itu, kalau kamu melihat gerhana itu, maka segeralah 
mengerjakan shalat (gerhana).’’ (Muttafaqun 'alaih: Fathul Bari II: 533 no: 
046, Muslim II: 619 no: 3 dan 901, Aunul Ma'bud IV: 46 no: 1168, dan 
Nasa'i III: 130). 

Ji’jLS 4 =il%_!U £ Jjt 'J ai) ;cjti 1*2* y/, ICL.l’J. 

Dari Asma ' ia berkata, “Sesungguhnya Nabi telah menyuruh (para 

sahabat) memerdekakan budak pada waktu terjadigerhana matahari.” (Shahih: 
Mukhtashar Bukhari no: 118 dan Fathul Bari II: 543 no: 1045). 


0 ' \ * ® *1. | M } o * . /• * . „ iyAjr * * i 9 ' 

^g£*s**j \£* . a a** .(J13 

olj .5j f- jS"”jj Jjisb ^1^9 li <P-ll*Jl <jjl 

Vj c-> yoJ o *y aJ _si j - ytSi ad_& <Jl5j aJUjsj dz® 

x ** / 

Iyp^ib CiiSi y* jUHj bb (e:>Cp ^ ^ 5 S i_ 3 ^o) 

^ 00 *^ •* ^ 0 

.ajLaxl^lj 4jt£Oj a 


246 f£f al'Wajiz; Fiqh Suimah 


Dari Abu Musa ia berkata : Telah terjadi gerhana matahari, lalu Nabi 
If segera berdiri, khawatir terjadi kiamat, terus berangkat ke masjid, lantas Nabi 
|g berdiri, ruku’ dan sujud yang lama, tidak pemah aku lihat sebelumnya 
melakukan seperti itu. Dan, Rasulullah bersabda, “Tanda-tanda kebesaran Allah 
yang Dia kirimkan Allah ini, bukan karena kematian dan hidupnya seseorang, 
namun dengannya Allah hendak menakuti hamba-hamba-Nya. Oleh karena itu, 
manakala kamu melihat sesuatu dari (gerhana) itu, maka segeralah kamu menyebut 
(nama)-Nya, berdo'a kepada-Nya, danberistighfarkepada'Nya.”’ (Muttafaqun 
'alaih: Fathul Bari II: 545 no: 1059, Muslim II: 628 no: 912, dan Nasa'i III: 
153). 

Secara lahiriyah sabda Nabi if, "Maka segeralah kamu..." ini, bernilai 
wajib. Sehingga hukum shalat gerhana adalah fardhu kifayah, sebagaimana 
yang dikatakan oleh Abu 'Awanah dalam kitab shahihnya II: 398, "Bab 
keterangan tentang wajibnya shalat gerhana." Kemudian dia menampilkan 
sebagaimana hadits-hadits shahih yang memerintahnya. Dan ini jelas sesuai 
dengan pemyataan Ibnu Khuzaimah dalam kitab shahihnya 11:38, dimana 
dia menulis, "Bab perintah mengerjakan shalat gerhana matahari dan bulan..." 
Dia juga menampilkan sebagian hadits-hadits shahih yang memerintahnya. 

Dalam Fathul Bari II: 527, al-Hafizh Ibnu Hajar menegaskan, "Jumhur 
ulama' berpendapat bahwa shalat gerhana hukumnya sunnah muakkadah, 
namun Abu Awanah dalam kitab shahihnya berpendapat wajib, dan aku 
tidak mendapatkan ulama’ selain dia yang berpendapat wajib, kecuali riwayat 
dari Malik yang menyamakannya dengan shlat jum’at, dan Zain bin al- 
Munayyir meriwayatkan dari Abu Hanifah bahwa ia mewajibkannya. begitu 
pula telah diriwayatkan dari sebagian penulis golongan hanafiyah bahwa 
shalat gerhana wajib hukumnya.” (Tamamul Minnah hal. (261 dengan 
sedikit perubahan) 

12. SHALAT ISTIQAA’ 

Apabila hujan sangat lama tidak turun dan tanah menjadi gersang, maka 
dianjurkan kaum Muslimun pergi ke tanah lapang untuk menunaikan shalat 
istisqa’ dua raka’at dipimpin oleh seorang imam, memperbanyak do’a dan 
istighfar, dan memutar selendangnya yang sebelah kanan diletakkan ke 
sebelah kiri: 


Kitab ash-Shalah j|§ 247 




<J\ ^ -U« fij Cf. ^ u* 








lT 


0 x tf* x x x 0 


Jl o S s' ^ s' S’ s’ s' s' os S’ S S' s- ^ <* S <S ^ ^ ^ ^ ^ J| 

(jLui*v JlS .A^.iij <^JLsj j^ j\*/2t 4X*a)I J...a " .«*3^ ^g A .,*., ! .,*. « /g < v 1 ' 

/" / ^ 

. jL«_J»Jl ^Lp J-*^ 5 " * Al j*>-\£ 


Dari Abbad bin tamim dari pamannya, Abdullah bin Zaid ^,,ia berkata, 
“Nabi ^ pemah pergi ke tanah lapang untuk shalat istisqa’ beliau menghadap 
Kiblat, lalu shalat dua raka!at dan membalik selendangnya. ” Sufyan berkata, “Telah 
bercerita kepadaku abMas’ud dari Abu Bakar dia berkata, dia menjadikan 
selendang sebelah kanannya pindah kesebelah kiri. ” (Muttafaqun ‘alaih: Fathul 
Bari II: 515 no: 1027 dan lafadz ini baginya, Muslim II: 611 no: 2 dan 894, 
‘Aunul Ma’bud IV: 24 no: 1149, Tirmidzi II: 34 no: 553 dan Nasa’i III: 155 
semakna) 


o : Jlr- j>- \L] c-Jj :JlS AiPj 

x x ^ ^ 

U^-i J^>T i.jJjiS'J Q . f.\lj Jj3- j*J a—)\ JliaLs>\j 

s' s’ s' 

.0 s.QlSlj 


Darinya (yaitu Abdullah bin Z aid) ia berkata, “Soya melihat Nabi M 

tatkala pergi ke tanah lapang untuk shalat istisqa’ Beliau palingkan punggungnya 
menghadap para sahabat dan menghadap Kiblat sambil berdo’a, lalu beliau 
pindahkan selendangnya, kemudian shalat dengan kami dua raka’at dengan suara 
keros ketika membaca ayat. ” (Shahih: Shahih Abu Daud no: 1029, Fathul 
Bari II: 514 no: 1025, dan ini lafadz baginya, Muslim II: 611 no: 4 dan 894, 
namun tidak ada kalimat “Dengan suara keras ketika membaca ayat,” dan 
Aunul Ma’bud IV: 26 no: 1150) 


13. SUJUD TILAWAH 

Ibnu Hazm al-Muhalla V: 105-106, mengatakan, “Di dalam al-Qur’an 
terdapat empat belas ayat sajdah: Pertama di penghujung surah al-A’raf: (26), 
kedua surah ar-Ra’d: (15), ketiga surah an-Nahl: (50), keempat surah al- 
Israa’: (109), kelima surah Maryam: (158), keenam surah al-Hajj: (18),sedang 


248 HI al-Wajiz; Fiqh Sunnah 




ayat 77 dari surah al-Hajj itu bukan ayat sajdah, ketujuh surah al-Furqaan 
(60), kedelapansurahan-Naml: (26), kesembilansurahas-Sajdah: (15), ke 
sepuluh surah as-Shad: (24), kesebelas surah Haa Miim: (38), kedua belas 
surah an-Najm: 62, ketiga belas surah al-Insyiqaq: (21), danal-’Alaq: (19).” 35 
1. Hukum suj ud tilawah 

Dalam halaman sama, Ibnu Hazm menegaskan, “Sujud tilawah 
bukan wajib namun sekedar keutamaan (anjuran) dalam shalat fardhu, 
dalam shalat thathawwu dan juga di luar shalat, serta ketika matahari 
terbit dan terbenam. Boleh menghadap Kiblat dan juga boleh tidak; 
boleh dalam keadaaan bersuci boleh j uga tidak dalam keadaan bersuci. ” 
Selesai. 

Penulis juga berpendapat sunnah, bukan wajib, karena Nabi ^ 
pemah membaca surah an-Najm, lalu sujud (Muttafaqun ‘alaih: Fathul 
Bari II: 553 no: 1070, Muslim I: 405 no: 576, ‘Aunul Ma’bud IV: 282 
no: 1393, Nasa’i II: 160). Zaid bin Tsabit pemah membacanya (surah 
an- Najm) dihadapkan Beliau, Beliau tidak sujud.” (Muttafaqun ‘alaih: 
Fathu Bari II: 554 no: 1073, Muslim I: 406 no: 577, Nasa’i II: 160, 
‘Aunul Ma’bud IV: 280 no: 1391 dan Tirmidzi II: 44 no: 573). Hal ini 
menunjukkan kebolehan sujud tilawah ketika membaca ayat sajdah, 
sebagaimana yang telah ditegaskan oleh Hafizh Ibnu Hajar dalam Fathul 
Bari II: 555. 

Dalam M uhalla V: 11, Ibnu Hazm berkata lagi, “Adapun sujud 
tilawah tanpa wudhu' sebelumnya dan tidak menghadap ke arah Kiblat, 
sesuai dengan kemauan yang bersangkutan, adalah ia bukan shalat, 
padahal Rasulullah igg sudah menegaskan: 

Shalat malam dan siang dua dua. 36 (Shahih: Shahih Abu Daud no: 
1151, ‘Aunul Ma’bud IV: 173 no: 1281, Tirmidzi II: 54 no: 594, Ibnu 


x Nomor ayat-ayat ini penerjemah kutib dari buku Pengajaran Shalat hal. 77 oleh A. Hassan, cerbitan 
Buku Pustaka Taman Bangil. 

36 Makna hadits ini shalat-shalat sunnah di malam hari dan siang hari dilaksanakan dengan cara setiap 
dua raka’at salam (edt.) 


Kitab ash-Shalah 249 


Majah 1:419 no: 1322 dan Nasa’i III: 227) 


Jadi yang kurang dan dua raka’at tidak disebut shalat, kecuali ada 
nash yang menegaskan bahwa ia sebagai shalat, seperti satu raka’at shalat 
khauf, maupun Shalat witir, Shalat jana 2 ah. Sedangkan mengenai sujud 
tilawah sama sekali belum didapati nash yang menegaskan bahwa ia 
sebagai shalat.” Selesai. 

2. Keutamaan sujud tilawah: 





U*' 




-Si JJl® I Jl* (_^S ^P 


3 !l) y>\ <L j Ij iJjJLi _Si Jjlpl 


■A 


Ldi ^JU o^1 j 



Dari Abu Hurairah ^ bahwa Rasulullah bersabda, “Apabila Bani 
Adam membaca ay at sajdah lain sujud (tilawah), niscaya syaitan menjauh 
sambilmenangis, danberseru, ‘Sungguhcelaka, diadiperintahkan sujud (oleh 
Allah) lalu sujud, maka ia berhak mendapat surga; sedang aku diperintahkan 
sujud namun aku durhaka, maka bagianku adalah neraka’.” (Shahih: 
Mukhtashar Muslim no: 369, dan Muslim I: 87 no: 81) 


3. Dzikir ketika suj ud tilawah: 


(Jj Jjjjj a! Si (J01S"" tiJS3 1 ,^.»p auI A^iulp ^p 
✓ / ** 

iIj( ja o _Si J yu oTjilt 

„ ^ ^ . 

t 0 '' /• >/■ 9 ^ 


Dari Aisyah ia berkata, ‘ Adalah Rasulullah sering mengucapkan 

ketika sujud tilawah pada waktu shalat malam, dengan ucapan: ‘SAJADA 
WAJHILILLADZI1KHALAQAHUU WA SYAQQA SAM'AHUU WA 
BASHARA HUU WA BIHAULIHII WA BIQUWWATIH (Bersujudlah 
wajahku kepada (Allah) yang telah menciptakannya dan membuka 
pendengaran dan penglihatannya dengan day a dan kekuatan-Nya) 
(Shahih: Shahih Abu Daudno: 1255,‘AunulMa’budIV: 289 no: 1401, 


250 HI al-Wajiz; Fiqh Sunnah 




Tirmidzi V: 47 no: 577 dan Nasa’i II: 222). 


✓ - , & /• ✓ 


/ y . y £ * ,✓ < - ** S* - 

y y * J/O / J ✓ . , » 0 y y y 7 y ° I * f ^ l l ^ °"7 

COjA&JJ J^uw^jj OJl C—oJu *1 td-U J C^«I 

.jgi 


Dari Ah bahwa Nabi M apabila sujud (tilawah) membaca, 
“ALLAHUMMA LAKA SAJADTU, WA BIKA AAMANTU, WA 
LAKA ASLAMTU, ANTA RABB1I, SAJADA WAJHII LILLADZII 
SYAQQA SAMAHUU WA BASHARAHUU, TABARAKALLAAHV 
AHSANULKHAALIQIIN (Ya Allah, hanyakepada'Muakusujiid, hanya 
kepada-Mu aku beriman, hanya kepada-Mu aku berserah diri, Engkaulah 
Rabbku, diriku sujud kepada (Dzat) yang menyebabkan mendengar dan 
melihat, Maha Suci Allah sebaibbaik pencipta).” (Shahih: Shahih Ibnu 
Majah no: 866, Muslim I: 534 no: 771, Ibnu Majah I: 335 no: 1054, 
Aunul Ma’bud II: 463 no: 746, dan Tirmidzi V: 149 no: 3481). 


—:Jbai J*-j ^- 1\ Jsfi-cJS' 

—!i o' yd to yJy jJ J\ J^Y\ yJ (-5 ji 

* ' ' ' 

da]as>~\ _Jl : J jjj o yxJ^il OJbOJ \><LYs 

y y 

cJ Ji 'A' 4? J 'jjj 4* ls^ 

* 

.o Ji J ji J^-jJi ojr* 1 ' <_£^i 


* ■* . t -*•‘0 y,yy y . m y 9 £ U V ~ rtlUp* ^ * °\ y '* » *"" 

CO (J jJ3j ■■ )) 1 ^5 ^jp-g .-WJ d-*J I *3 I , t^LeP 


Dari Ibnu Abbas i^>, ia berkata, “Saya pemah di sisi Nabi tiba-tiba 
datanglah seorang sahabat kepada beliau seraya berkata, ‘Sesungguhnya tadi 
malam aku bermimpi, yaitu seakan-akan aku shalat meiighadap kesebuah 
batang pohon, kemudian saya membaca ay at sajdah, lalu soya sujud (tilawah), 
maka pohon itu pun sujud meniru sujudku. Saya dengar ia mengucapkan 
(dalam sujudnya) ALLAHUMMAH-THUT ‘ANNI1BIHAA W1ZRAA, 


Kitab ash- Shalah £|| 251 



WAKTUBLII BIHAA AJRAA, WAJ’ALHAA LI1 ‘IN DAKA 
DZUKHRAA. (Ya Allah, dengannya hapuslah dosa dariku, dengannya 
tulislah pahala untukku, dan jadikanlah ia sebagai simpanan di sisi'Mu 
untukku ). ” I bnu Abbas berkata (hgi), "Saya lihat Nabi M pemah membaca 
ayat sajdah, lalu sujud dan di dalamnya saya dengar beliau baca seperti yang 
disampaikan lakUlaki itu tentang dzikir yang dibaca pohon itu.” (Shahih: 
Shahih Ibnu Majah no: 865, Tirmidzi II: 46 no: 576, dan Ibnu Majah I: 


334 no: 1053). 


14. SUJUD SYUKUR 

Dianjurkan bagi orang yang mendapat ni’mat, atau selamat dari petaka, 
atau pun mendapat berita yang menyenangkan agar tunduk sujud demi 
meneladani Nabi 


Ji \'JZ y \\3\ til Sir $ yji y V&J y 


} i] jL J 


-J 


Dari Abu Bakrah bahwa Nabi M apabila mendapat khabar yang 
menyenangkan had, segera tunduk sujud karena Allah Tabaraka Wa Ta’ala. ” 
(Hasan: Shahih Ibnu Majah no: 1143, Ibnu Majah I: 446 no: 1394, dan 
lafadz ini baginya, ‘Aunul Ma’bud VII: 462 no: 2757, Tirmidzi III: 69 no: 
1626). 

Adapun hukumnya sama dengan sujud tilawah. 

15. SUJUD SAHWI 


>: li cj\j jii iff & tyj c i^\ ir jg iy\ 

✓ ^ / / ** x 

Os / s Q 


Telah sah bahwa Nabi $j$ pemah lupa dalam shalat, dan juga sah darinya, 
bahwa Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya saya hanyalah manusia (biasa), saya 
bisa lupa sebagaimana kamu sekalian lupa; karena itu manakala aku lupa, ingatkan 
saya!” (Shahih Shahihul Jami’us Shaghir no: 2339 dan Irwa-ul Ghalil no: 


339). 


|H aUWajiz; Fiqh Sunnah 


252 


Nabi telah mensyari’atkan kepada ummatnya sejumlah ketentuan 
tentang sujud sahwi, yang penulis ringkas sebagaiberikut (Fiqhus SunnahI: 
190): 

1. Apabila lupa duduk tasyahhud awal: 


'ey, J&j 4* j? jUUJp 

4J*5bs<3 <a# L*di 4 jc* Si cAjiva il ( jA*j 

+ u * f, •" ^ •* 0 ^ i © *i. j x -* ^ I® ^ I f® I. f 

. ^ *Xj^r lam3 «**■<)) A^-jA»vvO 


Dari Abdullah bin Buhainah d&>, ia berkata, “Rasulullah shalat 
bersama kami dua raka!at dari sebagian shalat lima waktu, kemudian beliau 
bangun tanpa duduk (tahiyyat awal), maka para sahabatpun berdiri 
mengikutinya. Tatkala Rasulullah menyelesaikan shalatnya dan kami 
memperhatikan ucapan salamnya, temyata Beliau bertakbir sebelum salam, 
lalu sujud dua kali, lantas duduk lalu memberi salam. ” (Muttafaqun ‘alaih: 
Fathul Bari III: 92 no: 1224, Muslim 1:399 no: 570, Nasa’illl: 19, Aunul 
Ma’bud III: 347 no: 1021, Tirmidzi I: 242 no: 389 dan Ibnu Majah I: 
381 no: 1206). 



Dari al-Mughirah bin Syubah ^ bahwa Rasulullah bersabda, 
“Apabila seorang di antara kamu bangun dari raka’at kedua, namun belum 
sempuma berdiri, maka hendaklah duduk (lagi); tetapijika sudah sempuma 
berdirinya, maka janganlah duduk (lagi) dan hendaklah ia sujud sahwi dua 
kali!" (Shahih: Irwa-ul Ghalil II: 109-110, Aunul Ma’bud III: 350 no: 
1023, Ibnu Majah I: 381 no: 1208). 37 


J? Satu hal yang patut diperhatikan, bahwa hadits ini tidak dibedakan antara bangkit hampir berdiri 
sempuma lalu berdiri, dengan baru bangkit lalu duduk lagi. Dalam hadits ini hanya disebutkan 
bahwa manakala ingat sebelum berdiri dengan sempuma, maka duduklah. sekalipun sudah hampir 
sempuma berdirinya. 


Kitab ash Shalah 


253 


2. Kelebihan Raka’at (Jika ia shalat 5 raka’at) 


<3 J-ii *Ui J j oi *$<k> ^ 

✓ ✓ 

.jjt, u a^ii ci^ ju ii»S bj: jui ?s^ji 


Dari Abdullah <&, bahwa Rasulullah M pemah shalat zuhur lima raka’at, 
lain ditanyakan kepadanya, “Apakah shalat ini (segaja) ditambah?” Jawab 
Beliau, ‘Ada apa?” jawab Abdullah, “Engkau telah shalat lima raka’at.” 
Maka kemudian Beliau langsung sujud sahwi dua kali sesudah mengucapkan 
salam. (Muttafaqun ‘alaih: Fathul Bari III: 93no: 1226, Muslim I: 401 
no: 91 dan 572, ‘Aunul Ma’bud III: 325 no: 1006, Tirmidzi I: 243 no: 
390, Ibnu Majah I: 380 no: 1205 danNasa’i III: 31). 


3. Kurang Raka’at: 


_}3 J Jlii J-iJl J* <-> yxd 4ill J y J jl 4^ 0 jij * {j* 

✓ * * s * 

> y t $ ' o S 'J- 

y a) il (J<Jb£i a 1!I b **— .y o J 0*ibvaJt CJ j*/3 ♦ ! 

dri^' '* a3 sit ^ J f ^ (*-" c/bil 

.£»j J^Ll jl 


Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah $g pemah shalat dua raka’at, 
terns salam, kemudian Dzul Yadain bertanya kepadanya, "Apakah shalat ini 
telah dipendekkan?, Ataukah lupa, Ya Rasulullah?” Rasulullah gjg balik 
bertanya, Apakah pertanyaan Dzul Yadain ini benar?” Maka jawab para 
sahabat, “Ya betul”, Kemudian Rasulullah shalat dua raka’at lagi, lalu 
mengucapkan salam, lalu takbir, kemudian sujud (sahwi) seperti sujud biasa 
atau lebih panjang, kemudian bangun (dari sujud kedua), duduk lalu salam). 
(Muttafaqun ‘alaih: Fathul Bari III: 98 no: 1228, Muslim I: 403 no: 
573, Aunul Ma’bud III: 311 no: 995, Tirmidzi 1:247 no: 397, Nasa’i III: 
30 dan Ibnu Majah I: 383 no: 1214). 


/* / 9 * fi \ * ^ ^ o J o S O O s 


254 §|| aUWajiz; Fiqh Sunnah 



AjSj (j 015 "j aJ Jl3L aJI aI^I* Jpo 1) ol*S”"J 

f. „ ^ ' ' * 

« j y*j jL^ap ^<J ^ii <uil JJUi . Jjl? 
^ j :'^!i Wxa Jx^>l JUi .^L—il ^Jl 

® , > J» £0 

" I" ^ J. 0 ✓ X- £ x- 


Dari Imran bin Hushain 4& bahwa Rasulullah ijfe shalat ashar tiga 
raka’at, lalu memberi salam, kemudian masuk ke dcdam rumahnya. Kemudian 
berdirilah seorang sahabat yang biasa dipanggil al-Khirbaq yang kedua 
tangannya agak lebih panjang datang menemui Rasulullah seraya berkata, 
“Ya Rasulullah lalu ia menceritakan perbuatan Rasulullah itu. Maka 
Rasulullah jjj$ keluar dengan marah sambil menghela selendangnya hingga 
beliau sampai datang kepada para sahabat lalu bertanya, “Benarkah 
pemyataan sahabat ini' Jamah mereka, "Ya, benar.” Maka kemudian Beliau 
shalat (lagi) satu raka’at, kemudian memberi salam, lalu sujud (sahwi) dua 
kali, lalu mengucapkan salam (lagi). (Shahih: Shahih Ibnu Majah no: 
1001, Muslim I: 404 no: 547, ‘Aunul Ma’bud III: 323 no: 1005, Nasa’i 
III: 25, Ibnu Majah I: 384 no: 1215). 

4. Ragu-ragu, tidak tahu berapa jumlah raka’atnya: 


J^*) zH d —J' J j"* j : aJ—II xY& Jtf : Jli njslp °^p °J& 

-Jl (j Odd-I Alii J j \j Aj J-i pXx ills (jjAAJ j\ ilj jv-aI j>\ 

^ / 

AjWj Jli Ii5"j \jS~ c.-.L/j IjJU i]!5 

t, ° t . tl 0 " 1 M' ' i * i ' f .' it o , s , , ' ' 1o 

ji AjI . JUS ujp J-jl jt_) j*Xx j*j Jbtt-^5 Aililll 

W cs of cJi ^S3j „ ^bf ^ siCa-Ji j 

o-plj-^a—Il li ApO> <j 131J 


Oxx- Ox* 0 J O x». » & 9. X- 

• 4*w Lp 


Kitafc ash'Shalah Q j 255 



Dari Ibrahim dari aUQamah bahwa Abdullah 38 bertutur, 
“Rasulullah §$ telah shalat (Ibrahim berkata, “Lebih atau kurang ”) 39 Maka 
tatkala Rasulullah mengucapkan salam, ada seorang sahabat bertanya 
kepadanya, “YaRasulullah, apakah terjadi sesuatupada shalat?" jawab Beliau, 
“A pa ituV jawab mereka, ‘Engkau telah shalat begini, begini." Kemudian 
beliau merapikan kedua kakinya dan menghadap kiblat, lain sujud sahwi 
dua kali, kemudian mengucapkan salam. Setelah itu Rasulullah menghadap 
kami, lalu bersabda, “Bahwa sesungguhnya, kalau terjadi sesuatu dalam 
shalat, niscaya aku sampaikan kepada kalian, namun sesungguhnya aku 
hanyalah manusia biasa, saya (bisa) lupa sebagaimana kamu lupa. Maka 
dari itu, manakala saya lupa, ingatkanlah; apabila seorang diantara kamu 
ragu-ragu dalam shalatnya, maka pilihlah yang lebih diyakini kebenarannya, 
lalu sempumakanlah shalatnya. kemudian sujudlah dua kali (sebagai sujud 
sahwi). ” (Muttafaqun‘alaih: FathunBaril: 503 no: 401, Muslim 1:400 
no: 572, ‘Aunul Ma’bud III: 326 no: 1007, Nasa’i 111:31 serta Ibnu Majah 
I: 382 no: 1211). 

Dan memilih yang lebih diyakini dengan cara sebagaimana yang 
dikatakan Ibnu Taymiyah dalam Majmul Fatawa XXIII: 13 ’’Mengingat 
apa yang kita baca dalam shalat, sehingga kita mencoba mengingat 
bahwa kita telah membaca surah dalam dua raka’at, sehingga kita telah 
shalat dua raka’at, bukan satu raka’at dan mengingat bahwa dia telah 
tasyahhud awal, dengan demikian dia mengetahui bahwa dia telah 
shalat dua raka’at dan bukan satu raka’at dan bahwa kita telah shalat 
tiga raka’at bukan dua raka’at, dan kita ingat, bahwa kita telah membaca 
surah al-Fatihah saja pada raka’at ketiga dan keempat. Dengan demikian 
kita tahu bahwa kita telah shalat empat raka’at, bukan tiga raka’at. 
Begitulah manakala kita berusaha mencari yang lebih dekat kepada 
yang benar, niscaya hilanglah keragu-raguan dan ini berlaku bagi Imam 
atau ketika shalat sendirian.” 


38 Yaitu Abdullah Ibnu Mas’ud (edt.) 

39 Ibrahim ragu-ragu, namun yang benar adalah kelebihan raka’at sebagaimana dijelaskan Ibnul Atsir 
dalam Jami’ui Ushul V: 541. 


256 HI al-Wajiz; Fiqh Sunnah 




Manakala sudah berusaha mencari yang lebih dekat kepada yang 
benar, namun belum juga jelas bagi kita, maka kita pilih yang lebih 
meyakinkan, yaitu bilangan yang lebih sedikit, sebagaimana yang 
digariskan dalam hadits di bawah ini: 


<J 131 aIII JJti ; Jli <4^ ys* 

/ / / “ ^ 

* \ ' 0 .i * 0 ' i' ' \ <r^ • | • '' 1 ^ ^ • f i°- 0 ^ * * 0 ' + s. * ~ 0 ' 9 i 

<U ( _j^ 5 U\-> (_)14 t)l ( J^4 S>x^J iyAO^i] 

. _/> L*L*Jl ^LyS Ol5"* 0} J c4j*>C^5 


Dari Abu Sa’id aUKhudri 4®, bahwa Rasulullah M bersabda, “Apabila 
seorang diantara kamu syak, ragu-ragu dalam shalatnya, yaitu tidak tahu 
berapa raka’at yang telah dikerjakannya, tiga raka’at ataukah empat raka’at? 
Maka buanglah yang diragukan dan lanjutkanlah shalatnya pada apa yang 
diyakininya,. Kemudian sujudlah dua raka’at (sujud sahwi) sebelum salam. 
Jika temyata ia telah shalat lima (raka’at), maka sujud itu sebagai penggenap 
shalatnya; dan jika temyata ia sudah shalat dengan sempuma empat raka’at, 
maka dua sujud itu untuk merendahkan syaitan. ” (Shahih: Shahihul Jami’us 
Shaghir no: 632, Muslim I: 400 no: 571, ‘Aunul Ma’bud III: 330 no: 
1011 dan Nasa’i 111:27). 

5. Hukum sujud sahwi: 

Sujud sahwi wajib hukumnya, karena ada perintah Nabi #, 
sebagaimana tersebut dalam hadits diatas dan Rasulullah selalu sujud 
sahwi setiap kali mengalami kelupaan, tak pernah absen barang 
sekalipun. 

6. Tempat sujud sahwi: 

Dalam Majmu’ul Fatawa jilid XXIII: 24, Ibnu Taimiyyah 
rahimahullah menulis, “Pendapat yang paling kuat yaitu yang 
membedakan antara kelebihan raka’at dengan kekurangan raka’at, 
antara syak yang disertai dengan usaha memilih mana yang lebih dekat 
dengan kebenaran, dengan syak yang disertai dengan keputusan memilih 


Kitab ash-Shalah ||| 257 







yang menyakinkan. Semua ini mengacu kepada nash-nash yang kuat, 
dan perbedaan yang terjadi padanya adalah perbedaan yang ma’qul, 
logis.” 

“Yaitu apabila terjadi kekurangan, seperti lupa tasyahhud awal, 
maka shalat yang dikerjakan membutuhkan penambahan 
(penambalan), penambahan dilakukan sebelum salam agar dengannya 
shalat tersebut menjadi sempurna; karena sesungguhnya salam adalah 
penutup shalat sehingga setelah salam, yang bersangkutan boleh 
melakukan pekerjaan selain shalat.” 

“Kalau disebabkan kelebihan, misalnya kelebihan satu raka’at, 
maka sujud sahwinya tidak boleh dimasukkan dalam shalat yang jumlah 
raka’atnya yang sudah kelebihan ini, bahkan sujud sahwi ini dilakukan 
sesudah mengucapkan salam, karena sebagai pengusir/penakluk syaitan 
dan kedudukannya sama dengan satu raka’at sendiri yang sebagai 
penambah bagi shalat yang kurang raka’atnya. Karena Nabi 
menjadikan dua kali sujud ini sebagai satu raka’at.” 

Begitu juga apabila seseorang ragu-ragu sambil berusaha memilih 
yang lebih dekat kepada yang benar, maka ia harus menyempurnakan 
shalatnya dan sujud sahwinya setelah salam sebagai pelecehan/ 
penghinaan terhadap syaitan. Demikian manakala ia terlanjur 
mengucapkan salam padahal belum sempurna, masih kurang shalatnya, 
lalu ia menyempumakannya, sedangkan ucapan salam pada akhir shalat 
penyempuma ini sebagai tambahan; dan sujud sahwinya dilakukan 
sesudah salam karena sebagai penghinaan terhadap syaitan.” 

Adapun apabila ia syak (ragu) dan tidak jelas baginya mana yang 
lebih kuat, maka di sini mungkin ia shalat empat atau pun mungkin 
lima raka’at, nah jika ia telah shalat lima raka’at, maka sujud sahwinya 
itu sebagai penggenap bagi jumlah raka’at salatnya, sehingga berarti 
seakan-akan ia shalat enam raka’at dan bukan lima raka’at dan sujud 
sahwi ini didasarkan sebelum salam. 

Inilah pendapat yang kami (Ibnu Taimiyyah) pegang yang mengacu 
kepada semua hadits tentang sujud sahwi, tak satu hadits pun yang 
terabaikan, dengan berpegangan kepada qiyas yang shahih dalam 

258 | al'Wajiz; Fiqh Sunnah 



menentukan permasalahan yang belum diketahui nashnya dan dalam 
menyamakan sesuatu yang belum ditegaskan oleh nash dengan sesuatu 
yang sudah ditegaskan oleh nash syar’i.” Selesai. 

7. Sujud sahwi karena meninggalkan sebagian amalan sunnah: 

Barangsiapa meninggalkan amalan sunnah karena lupa, maka 
dianjurkan sujud sahwi; berdasarkan hadits: 

jti 

' * 

Nabi ^ bersabda, “Bagi setiap kelupaan ada dua kali sujud.” (Hadist 
Hasan: Shahih Abu Daud no: 917, ‘Aunul Ma’bud III: 357 no: 1025, 
dan Ibnu Majah I: 385 no: 1219). 

Sujud ini sunnah hukumnya dan bukan wajib agar sesuatu yang 
sifatnya cabang/furu’ tidak menambah pada yang sifatnya pokok/ushul. 


BAB SHALAT JAMA AH 


1. HUKUM SHALAT BERJAMA’AH 

Shalat berjama’ah adalah fardhu ‘ain atas setiap individu kecuali yang 
mempunyai udzur: 


% o x x o 

c 


* s m s 0 s 


AaJ oJSj jJlj Jli 4JJI J y* j jl Ojd j * ^P 

s * * ** ^ 

$ t s f s m } /■ / S ✓ / . . } s * * Os 

^ \ 1 ^ f| ^ • s ^ . f 

yorj LgJ -)u jA\ *_> C_ 4 a>eJ J* 1 jl 

* / ^ 0 s 

J <3j 

/ / " ✓ ✓ ^ / 

SO* 0 * 0 v ✓ X 

.£.L 2 UxJ 1 jA j) Imw L 9 jP .A^*j < 0 ' jvPA>-I «Juu 


Dari Abu Hurairah *£$> bahwa Rasulullah ^ bersabda , "Demi Dzat yang 
jiwaku berada di tangan-Nya, sungguh saya hendak menyuruh untuk dicarikan 
kayu bakar, saya akan menyuruh (para sahabat) mengerjakan shalat, lalu ada 
yang mengumandangkan adzan untuk shalat (berjama’ah), kemudian saya akan 
menyuruh sahabat (lain) agar mengimami mereka, kemudian aku akan berkeliling 
memeriksa orang-orang (yang tidak shalat berjama’ah), kemudian akan aku bakar 


Kitab ash-Shalah ||f§ 259 





rumah'rumah mereka. Demi Dzctt yangjiwaku berada di tangan-Nya, andaikata 
seorang diantara mereka mengetahui bahwa dia akan mendapatkan daging yang 
gemuk atau dm paha unta yang baik, niscaya ia akan hadir dalam shalat isya’ 
(berjama’ah )(Muttafaqun ‘alaih: fathul Bari II: 125 no: 644 dan lafadz ini 
lafadz, Muslim 1:451 no: 651 sema’na, ‘Aunul Ma’bud II: 251 no: 544, Ibnu 
Majah I: 259 no: 791Ibnu Majah tidak ada kalimat terakhir, dan Nasa’i II: 
107 persis dengan lafadz Imam Bukhari). 


y / / 


Ail aBI Jjl.j \j JUi ji-j : JlS o y'j* ^J\ 

S ^ j 0 g .1^- 3* / ^ ^ ✓ O X ^ ^ ^ 

aJ ji O' a! Si -rili ^3 <_ri^ 

/ x } ° y y y t y &s ^ yy ^y $ s' os y ^ y f 

friJUi : Jlai alio ^J ills a3 j j 




Dart Abu Hurairah 4« berkata: Telah datang kepada Nabi seorang sahabat 
buta seraya berkata, “ Ya Rasulullah, sesungguhnya saya tidak mempunyai 
penuntun yang akan menuntunku ke masjid.” Kemudian ia memohon kepada 
Rasulullah agar beliau memberi rukhsah (keringanan) kepadanya, sehingga ia 
boleh shalat (wajib) di rumahnya. Maka beliau pun kemudian memberi rukhsah 
kepadanya. Tatkala ia berpaling (hendak pulang), beliau memanggilnya, lalu 
bertanya, “Apakah kamu mendengar suara adzan untuk shalat?"Jawabnya,"Iya, 
betul" Sabda beliau ( lagi), “ (Kalaubegitu) wajib kamu memenuhiseman adzan 
itu !” (Shahih : Mukhtashar Muslim no : 320, Muslim 1: 452 no : 653, dan 
Nasa’i II: 109). 


UL~« Iap a) _ Si O' ogjA JlS 4^0 B—SI xs~ 

(_$j^JI 33d 9 y* BJl OB oI jlvflJl 

* ^ s y y y y 

IdJft 35" (j j»-^S jlj j^y jy ^jlj 

0 y'o A'\', \ 0 1 '-*** 0 ~ ° \ ° ° x t • "* • l ^ (< 


260 Hf aUWajiz; Fiqh Sunnah 



*yi a ^\ pj J jfljgil ^^PxjS j-g l?0 ( J^>T j 

/ / / y ✓ ✓ ^5 

l# ilp JaiJj Qj 4*3^j aI1*o~ a^jai- j£o il aJLH LiST 

✓ / ? s 

jtT JiiJ Jjlil—ji ^jLt* C*j lljl j jJiij 4JL— 

!? . tf - . . _/ £» of/ Si ,. - o^ ' \ ' * £° * J l * ^ li 

J (*Uj ^ t^4i *i ^Ji J^y' 


Dari Abdullah (IbnuMas’ud) *&,, iaberkata, "Barangsiapa senang bertemu 
Allah di hari kiamat kelak dalam keadaan muslim, maka hendaklah dia 
memperhatikan shalat lima waktu ketika dia diseru mengerjakannya, karena 
sesungguhnyaAllahtelahmensyari’atkankepadaNabimuSunanulHuda (sunnah- 
sunnah yang berdasar petunjuk), dan sesungguhnya shalat lima waktu (dengan 
berjama'ah) termasuk sunnanul huda. Andaikata kamu sekalian shalat di rumah 
kalian (masing-masing), sebagaimana orang yang menyimpang ini shalat (wajib) 
di rumahnya, berarti kamu telah meninggalkan sunnah Nabimu, manakala kamu 
telah meninggalkan sunnah Nabimu, berarti kamu telah sesat. Tak seorangpun 
bersuci dengan sempuma, kemudian berangkat ke salah satu masjid dari sekian 
banyak masjid-masjid ini, melainkan pasti Allah menulis baginya untuk setiap 
langkah yang ia lakukan satu kebaikan dan dengannya Dia mengangkatnya satu 
derajat dan dengannya (pula) Dia menghapus satu kesalahannya. Saya telah 
melihat kamu (dahulu), dan tidak ada yang seorangpun yang meninggalkan shalat 
berjama’ah dari kalangan sahabat, kecuali orang munafik yang sudah dikenal 
kemunafikannya, dan sungguh telah ada seorang lakblaki dibawa ke masjid dengan 
dipapah oleh dua orang laki-laki hingga didirikannya di shaj.” (Shahih : Shahih 
Ibnu Majah no : 631, Muslim I : 453 no : 257 dan 654, Nasa’i II : 108, 
‘Aunul Ma’bud II: 254 no : 546 dan Ibnu Majah 1: 255 no: 777). 


bo rr 


caJIj jU* *1^151 ja : Jli j|g ^Lp jjI 

!i) 


Dari Ibnu Abbas dari Nabi H, beliau bersabda/’Barang siapa mendengar 
panggilan (adzan), lalu tidak memenuhinya, maka soma sekali tiada shalat baginya, 

Kitab ash-Shalah ||| j 261 



kecuali orang'orang yang berndzur.” (Shahih : Shahih Ibnu Majah no: 645, 
Ibnu Majah I: 260 no: 793, Mustadrak Hakim I: 245 dan Baihaqi III: 174) 


2. KEUTAMAAN SHALAT BERJAMA’AH 


JUJ) a~ : JU 



i V * ' " * “i " 

4^1 uy*j O' y*£- f j& 

/ < * 


Dari Ibnu Umar ti$l& bahwa Rasulullah $jg bersabda, ” Shalatjama’ah melebihi 
shalat sendirian dengan (pahala) duapuluhtujuhderajat.” (Muttafaqun ‘Alaih: 
Fathul Bari II: 131 no: 645, Muslim I: 450 no: 650, Tirmidzi 1: 138 no: 215, 
Nasa’i II no: 103 dan Ibnu Majah I: 259 no: 789). 


sfi J 


ApU^tJl <3 o'DC? jljl J I 4|l> 0 jlJ* (jp 

*B s 0. " * o - . * . O-' . \' * ■ ^ . - 

OJlbj UjtO? (j—JjOLP-j L~waJ>- 4Sj~» (jj 41o (j (jr lP t_A*-s<2J 

X / /■ 

// 0 -*vl ' *. * tl " ' 9 f • f S . " £ I • I •* 

^y ^ *-> P_y» W ?y ol 4 jI 

s * y y ' «« 

af.UrP . <up j <J OjlSj j*J e*>C^3) 

/ / / 

p-gJ—ii o*>C(j ^»ta C« 4 -Ip ( _ 5 iwsj 45 Cj*>C«JI JjJ 

jjaid 0*50 (J p-S””0>-l Jljj Vj 4 -»j>- jl aJp 


Dari Abu Hurairah <&, bahwa Rasulullah bersabda, ’’Shalatnya seseorang 
dalam jama’ah melebihi shalatnya di rumahnya dan di pasamya dua puluh lima 
lebih, yang demikian itu terjadi yaitu apabila ia berwudhu 1 dengan sempuma lalu 
pergi ke masjid hanya untuk shalat (jama’ah). M aka ia tidak melangkah satu 
langkahpun, kecuali karenanya diangkat satu derajat untuknya dan karenanya 
dihapus satu kesalahan darinya. Manakalaparamalaikat senantiasa mencurahkan 
rahmat kepadanya (dengan berdo’a kepada Allah), ALLAHUMMA SHALL1 
ALAIH, ALLAHUMMARHAMHU (ya Allah limpahkanlah barakah 
kepadanya, dan curahkanlah barakah kepadanya).” Dan senantiasa seorang 


262 H§ aLWajiz; Fiqh Sunnah 


diantara kamu dianggap berada dalam shalat selama menunggu (pelaksanaan) 
shdatjama’ah.” (Muttafaqun ‘Alaih: Fathul Bari II: 131 no: 647, Muslim I 
: 459 no : 649 dan ‘Aunul Ma’bud II: 265 no: 555). 


* ' X 


£-\jj : Jli ^ —Si ^ 


„ /■ ©x y 


^1 j jl 1 -iP LJ2T” o%«Jl 


Dl 


Dari Abu Hurairah dari Nabi $$ beliau bersabda, “barangsiapa berangkat 
diwaktu sore dan pagi kemasjid (untuk shalat jama’ah), niscaya Allah menyediakan 
baginya tempat tinggal di surga setiap kali ia berangkat sore dan pagi (ke masjid)." 
(Muttafaqun ‘Alaih : Fathul Bari II: 148 no : 662 dan Muslim 1: 463 no : 
669) 

3. BOLEHKAH KAUM WANITA PERGI SHALAT BERJAMA’AH 
DI MASJID ? 


Kaum wanita boleh pergi ke masjid untuk mengikuti shalat jama’ah 
dengan syarat mereka harus menjauhkan diri dari habhal yang dapat 
menimbulkan gejolak syahwat dan yang kiranya mengumandang fitnah, yaitu 
berupa perhiasan dan wangi-wangian (Fiqhus Sunnah 1: 193). 


•to*- & y o yy“ 


/ y ^ x x j , . 

x . x • . o / . x . o y x© x . . ' ***», ^ s s y o.o x 



Dari Ibnu Umar dari Nabi beliau bersabda, “Janganlah kamu sekalian 
mencegah isteri-isterimu (pergi ke) masjid'masjid, namun (ingat) rumah-rumah 
mereka lebih baik bagimereka.” (Shahih: Shahih Abu Daud no ; 530, ‘Aunul 
Ma’bud II: 274 no: 563 dan abFathur Rabbani V : 195 no: 1333). 


. o y y o x x [ 9 \ i' . ajk , i i © y i. ^ ..x © * * o .ox 

oi jA \ Loji uj^j : Ji3 

✓ xo x 0 y o ' ' 

.a ^p-US {.Lijdl u *j> 


Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah i)jg bersabda, “Setiap wanita yang 
memakai wangi-wangian, makajangan hadir shalat isya bersama kami. ” (Shahih 
: Shahihul Jami’us Shaghir no: 2702, Muslim 1:328 no: 444, Aunul Ma’bud 
XI: 231 no : 4157, dan Nasa’i VIII: 154). 

Kitab ash-Shalah | 


263 



jfij M iSi:Jii 81 yii of &> 

>* /■ ^ Jjj JJ X 

Darinya (Abu Hurairah) 4@ bahwa Nabi M bersabda, “Janganlah kamu 
menghalangi hamba-hamba Allah yangperempuan untuk (pergike) masjid-masjid 
Allah, namun (ingat) hendaklah mereka berangkat (ke masjid) tanpa memakai 
parfum." (HasanShahih: Shahih Abu Daud no: 529, ‘Aunul Ma’bud II: 273 
no: 561, al-Fathur Rabbani V: 193 no: 1328). 

4. RUMAH-RUMAH MEREKA LEBIH BAIK BAGI MEREKA 

Kaum perempuan, sekalipun boleh pergi ke masjid, namun shalat wajib 
di rumahnya adalah lebih utama: 


:cJU» m & J\ O 0 ijJif'dL —i! 

XX x 

•J, &UJi 'jZgJ dS f olii ji: # Jui da isCJi LJ‘J\ 

“ ✓ / 

(j J CyJjyftS- (j yJj‘>Cs> tidlo di)')Cs>J 

x x X 

dJJ(j iijb (J pj* uJJ 

xxx xx x 

yjj J**- cdXf^5 (J ,iiX?(j dlpO 

0 ^x 

(j yJjt>W? 

X X 

Dan Ummu Humaid as-Sa’idiyah bahwa ia pemah datang kepada Rasulullah 
$$ seraya berkata: “Ya Rasulullah, sejatinya say a ingin shalat bersamamu. ’’Jawab 
beliau, "Sungguh aku mengetahui bahwa engkau ingin sekali shalat bersamaku, 
namun shalatmu di rumahmu lebih baik daripada shalatmu di dalam kamarmu, 
shalatmu di dalam kamarmu lebih baik bagimu daripada shalatmu di kampungmu, 
shalatmu di kampungmu lebih baik bagimu daripada shalatmu di masjid kaummu, 
dan shalatmu di masjid kaummu lebih baik bagimu daripada shalatmu dimasjidku 
ini. (Hasan: al-Fathur Rabbani V: 198 no: 1337 dan Shahih Ibnu Khuzaimah 
III: 95 no: 1689). 


264 


al-Wajiz; Fiqh Sunnah 




5. ADAB BERANGKAT KE MASJID 


SlJbr- _il £-* ( _5^ z ' cr 5 *^ *(J^ ‘4t§b 

1 jlijij tAi a^K^ad\ !^ili j^SsiCi (J^j 

/• / ^ ^ 

.1 jljli j*5vJli C»j 1jlUi h*i <^SwJU p^JUi s^Cail ta( 


Dari Abu Qatadah J&, ia berkata, "Ketika kami sedangshalat bersama Nabi 
H, tiba-tiba beliau mendengar suara gaduh orang-orang (yang berangkat ke masjid). 
Tatkala Rasulullah selesai shalat, beliau bertanya, “Apa yang terjadi pada kaliani ” 
Jawab mereka, "Kami ter bum-bum ingin ikut shalat jama’ah." Sabda beliau, 
”Janganlah kamu berbuat (begitu lagi). Apabila kalian hendak datang (ke masjid 
untuk) shalat jamaah, maka kamu harus (berangkat) dengan tenang. Apa yang 
kamu dapati, maka shalatlah (seperti mereka) dan apa yang terlewatkan darimu, 
maka sempumakanlah!" (Muttafaqun ‘Alaih : Fathul Bari II: 116 no: 635, 
dan Muslim 1:421 no: 603). 


Ji' b ! *-c 3 u m c 7 & > 7 J» J 

✓ / ✓ * /> ✓ * / 

l«j I I CLa IVj jt-SsJLpj 

Dari Abu Hurairah dari Nabi $g, beliau bersabda, ”,Apabila kamu 
mendengar iqamah, maka berjalanlah (ke masjid untuk) shalat berjama’ah, dengan 
tenang dan penuh kewibawaan serta janganlah tergesa-gesa. apa yang kamu dapati, 
maka shalatlah (seperti mereka) dan apa yang terlewatkan darimu, maka 
sempumakanlah." (Muttafaqun ‘Alaih: Fathul Bari II: 117 no: 636, dan lafadz 
ini baginya, Muslim 1:420 no: 602, ‘Aunul Ma’bud II: 278 no: 568, Tirmidzi 
I: 205 no: 326, an-Nasa’i II: 114 dan Ibnu Majah I: 255 no: 775). 


o fr o 'U.* - f fs 


\yj bl: Jii m *LJ 67 J Ol 


Kitab ashShalah |§f 265 





j AjU 4*j[Z>\ ^Zj^i *>li £-^>- j*-> ® 

s" s s S ' 

.o’^C? 


Dari Ka’ab bin ‘Ujrah 4b bahwa Rasulullah M bersabda, “Apabila seorang 
diantara kamu berwudhu' dengan sempuma, kemudian berangkat menuju masjid, 
maka janganlah sekali-kali mencengkeram jari'jarinya, karena sesungguhnya ia 
dianggap berada dalam shalat.” (Shahih: Shahih Tirmidzi no: 316, Sunan 
Tirmidzi I: 239 no: 384 dan ‘Aunul Ma’bud II: 268 no: 558). 

6. DO’A KELUAR DARI RUMAH 


CJ y* J **<&> djZ' 

J (JUjJlA <S JUL <JjL V} 0jS )Jj J y>- V ^Js- C~LS ”"y aJJI 

’ 11 . r | J O' & sS s „ s % ^ 


Dari Anas 4b bahwa Rasulullah $g bersabda, “Barangsiapa--yakni orang 
yang keluar dari rumahnya mengucapkan, "BISMILLAH, TAWAKKALTU 
‘AT Al l A H, WA LAA HAULAA WA LAA QUWWATAILLAA BILLAAH 
(=Dengan (menyebut) nama Allah, aku bertawakkal kepada Allah tiada day a 
upaya kecuali dengan (idzin) Allah), ” Maka dikatakan kepadanya, ’’Engkau telah 
diberi petunjuk dan telah dicukupi serta dilindungi. ” Dan syaitan menjauh darinya. ” 
(Shahih: Shahihul Jami’ no: 6419, ‘Aunul Ma’bud XIII: 437 no: 5073, dan 
Tirmidzi V: 154 no: 3486). 


» , „ £ j, I 0 | t, * l y ' . ' ' • l/r&L I 11 t * ' 0 ' - *T I*' 0 Q s' 

: Jli A;2 >w5 y J y*j •AS' Jjj AjI ^UP 

s s * 0 s 

' * j °' 0 o $ A * * * S S A ' ' ' ' S S ' A ** s A ° ' ^ s.' 

(jj \jy l5 4 5 J ya 7r c jijxJl Dili 

✓** ~ s s~ s ' ' W ~ 

Cj. t by t) by by 

s s " ✓ "* / 

by ir?j by J,y cy by by 


266 


| aUWajiz; Fiqh Sunnah 



Dari Ibnu Abbas bahwa ia pemah tidur di rumah Rasulullah $g. 
Kemudian dia menerangkan sifat shalat malum beliau, lalu berkata, "Muadzin 
mengumandangkan adzan, lalu beliau keluar ke (masjid untuk) shalat berjama’ah 
sambil berdo’a, “ALLAHL/MMAJ AL FIX QALBII NUURAA, WA FII 
L1SANII NUURAA, WAJ'AL Fll SAM’II NUURAA, WAJ’AL Fll 
BASHAR11 NUURAA, WAJ’AL MIN KHALFII NUURA, WAM1N 
AMAMII NUURAA, WAJ’AL MIN FAUQII NUURAA, WA MIN TAHTII 
NUURAA, ALLAHUMMA ATH1NII NUURA (= Ya Allah, jadikanlah 
hadku bercahaya dan lisanku bercahaya, danjadikan pendengaranku bercahaya, 
jadikanlah penglihatanku bercahaya, jadikanlah belakangku bercahaya, depanku 
bercahaya dan bawahku bercahaya. Ya Allah, berilah pada diriku caiuiya).” 
(Shahih: Mukhtasar Muslim no: 379, Muslim 1: 530 no: 191 dan 763 dan 
‘Aunul Ma’bud IV : 230 no: 1340). 


7. DO’A KETIKA AKAN MASUK MASJID 

IbstUJl 131 015" aj\ Hfk ^ill ^UtJl y jy aJJI 

s ✓ / / 

jl \ 2 U~~ , ll y* Ail] sl^j j>d\ 4l^>t yj *. jiz»Jl aUIj 3 j£-\ JlS 

^ / / / / / ^ 


Dari Abdullah bin Amr cd-’Ash dari Nabi M, bahwa apabila beliau 
akan masuk masjid beliau mengucapkan, “ AAUUDZU BILLAHIL ' AZH/M 
WA BIWAJHIHILL KAR1IM WA SULTHANIH1L QADIIM MINASY 
SYAITHAANIR RAJIIM (Aku berlindung kepada Allah Yang Maha Agwng, 
Kepada Wajah-Nya Yang Mulia, dan kepada kekuasaan-Nya yang azali dari 
godaan syaithan yang terkutuk).” (Shahih : Shahih Abu Daud no : 441 dan 
Aunul Ma’bud II: 132 no : 462). 


131 s|| aI— ll J jLj 015" :cJ\i |§| 4 &I J jLj cJL yz- 
* ✓ ✓ 

yjkA\ p-gl)l aUI iSyj aUI : JjJL 

} * j ✓ # ^ / ✓ ✓ / / ✓ y £ 0 / 

J j Jtj <Ul .’Jli y>- 131 j ‘-r'l ^tXalj 


Kitab ash'Shalah §|! 267 






■ ^>\y\ <Jlj*** 5 


aJJ\ 


Dari Fathimah bind Rasulullah 3jig, ia berkata: Adalah Rasulullah $j| apabila 
hendakmasukmasjid, beliaumengucapkan, "BISMILLAAH, WAS S ALAAM U 
ALAA RASUULILLAH, ALLAHUMMAGH F1RL11 DZUNUUBII 
WAFTAHLIIABWAABA RAHMATIK (Dengan menyebut nama Allah, dan 
kesejahteraan mudah-mudahan tercurahkan kepada Rasulullah. Ya Allah, 
ampunilah dosa-dosaku dan bukalah untukku pintu-pintu rahma-Mu). "Dan 
apabilabeliau hendak keluar (darimasjid), beliaumengucapkan, ’’BISMILLAAH, 
WASSALAAMU ALAA RAS UULILLAAH, ALLAHUMMAGH FIRLII 
DZUNUUBI WAFTAHLII ABWAABA FADHLIK (Dengan (menyebut) 
nama Allah, dan kesejahteraan mudah-mudahan dilimpahkan kepada Rasulullah. 
Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku dan bukalah pintu-pintu karunia-Mu). ” 
(Shahih : Shahih Ibnu Majah no : 625, Ibnu Majah I : 253 no: 771 dan 
Tirmidzi 1: 197 no : 313) 

8. SHALAT TAHIYATUL MASJID 

Apabila seorang masuk masjid, ia wajib shalat tahiyatul masjid dua raka’at 
sebelum duduk: 


x x x 


JtsJLll J>o lil :i|g Jli : Jli 

O' * S 

Oxx ■ x / Xx 

* • i \ i - i 


Dari Abu Qatadah bahwa Nabi M bersabda, "Apabila seorang diantara 
kamu masuk masjid, makajanganlah (langsung) duduk sebelum shalat (tahiyatul 
masjid) dua raka’at.’’ (Muttafaqun Alaih: Fathul Bari III: 48 no: 1163, Mus¬ 
lim I: 495 no: 714, Aunul Ma’bud II: 133 no: 463, Tirmidzi I: 198 no: 315 
dan Ibnu Majah I: 324 no:1013 dan Nasa’i II: 53). 


Kami penulis mengatakan wajib shalat tahiyatul masjid berdasarkan 
dzahir perintah hadits diatas yang tidak ada qarinah-qarinah (indikasi- 
indikasi) yang memalingkannya dari dzahimya sebagai sebuah kewajiban, 
kecuali hadits Thalhah bin Ubaidullah: 


268 


al-Wajiz; Fiqh Sunnah 




j —Si ^ aUI J_y>j Ld j£-\ jt 4§& aDIwUIp yj Oxils yP 

*■ y y ✓ ^ 

oljl^aJl Jli a*>CaJi y*f aISI ^y? lilS« y>-l aL| J yyj Ij ijlii 

•' ^ " “ y y 

. UJi £^ybJ 01 V| 


Dari Thalhah bin ‘Ubaidullah bahwa ada seorang arab badwi datang 
kepada Rasulullah Ufa dengan rambut kusut seraya berkata, ” Ya Rasulullah (tolongj 
informasikan kepadaku, shalat apa saja yang Allah fardhukan kepadaku?" Jawab 
beliau, ’’Shalat lima <waktu, kecuali jika kamu mengerjakan shalat tathawwu. ” 
(Muttafaqun ‘Alaih: Fathul Bari I: 106 no: 46, Muslim I: 40 no: 11, ‘Aunul 
Ma’bud II: 53 no: 387 danNasa’i IV: 121) 

Di dalam Nailul Authar 1: 364, Imam Asy-Syaukani menulis sebagai 
berikut, “Upaya menjadikan hadits Thalhah ini sebagai dalil yang 
menunjukkan tidak wajibnya shalat tahiyatul masjid harus dikaji ulang, 
menurut hemat saya (asy-Syaukani), sebab apa saja yang terdapat pada Mabadi 
Ta’alim (dasar-dasar ajaran Islam) tidak boleh dilibatkan dalam memalingkan 
dalil yang datang sesudahnya. Jika tidak, maka kewajiban-kewajiban syari’at 
seluruhnya hanya terbatas pada shalat lima waktu saja. Ini jelas-jelas 
berbenturan dengan ijma’ ulama’ dan mementahkan mayoritas kandungan 
syari’at islam. Yang haq, bahwa dalil yang shahih yang datang belakangan 
yang harus sesuai dengan ketentuannya, baik yang wajib, sunnah, ataupun 
lainnya. Dan, memang dalam masalah ini terdapat khilaf, namun pendapat 
yang mewajibkanlah yang paling kuat diantara dua pendapat.” Selesai. 

Pendapat yang mengokohkan mewajibkan shalat tahiyatul masjid ini 
diperkuat oleh perintah Nabi |g walaupun beliau sedang berkhutbah: 


pji —Si j|§ (^Sij J z\s>r : Ju 4&I -Up yjyl?s- ^ 


J* 


_jSi yi: Jl5 V : Jli c~JL?l : JUi A*^irl 


Dari Jabir bin Abdullah ia berkata, ”7 elah datang seorang sahabat di 
saat Nabi $£ berkhutbah di hadapan jama'ah shalat Jumat, lain beliau her tony a 
(kepadanya), "Haifulan, sudahkah engkau shalat (tahiyatul masjid)’“Jawabnya, 

Kitab ash-Shalah Hff J 269 



“Belum.”Sabdabeliau (lagi), "(Kalaubegitu) bangunlahlaluruku’lah (shaladah).” 
(Muttafaqun ‘Alaih: Fathul Bari II: 407 no: 930, Muslim II: 596 no: 875, 
‘Aunul Ma’bud IV: 464 no: 1102, Tirmidzi II: 10 no: 508, Ibnu Majah I: 353 
no: 1112 dan Nasa’i III: 107). 

9. BILA IQAMAH TELAH DIKUMANDANGKAN, TIADA 
SHALAT LAGI, KECUALISHALAT WAJIB 


'i/i —Si O-J^i : JSi J|§ ^—Si 'Jfr £§&> Ojlj* ^ tj*' 


* z 


u ' 0 f 0 


Dari Abu Hurairah ^ dari Nabi Beliau bersabda, “ A pabila iqamah 
sudah dikumandangkan, maka sama sekali tiada shalat, kecuali shalat wajib.” 
(Shahih: Mukhtsar Muslim no: 263, Muslim 1:493 no: 710, Aunul Ma’bud 
IV: 142-143 no: 1252, Tirmidzi I: 264 no: 419, Ibnu Majah I: 364 no: 1151 
dan Nasa’i II no: 116) 


O*>C<2_Jl 0-0^51 Jij *)Grj (j\j ^ 4 ]-ii J y*’j ji 4^>«J ^Jji 

J ysij 4 J Jlij (j-llii 4j S|§ Alii (J L>li 

X o' 


Dari Malik bin Buhainah bahwa Rasulullah pemah melihat seorang sahabat 
sedangmengerjakan shalat dm raka’at diwaktu iqamah dikumandangkan. Takkala 
Rasulullah selesai shalat, beliau dikerumuni oleh para sahabat. Rasulullah M 
bertanya kepadanya, “Apakah shalat subuh empat raka’at1 ! Apakah shalat shubuh 
empat raka’at?!” (Muttafaqun Alaih: Fathul Bari II: 148 no: 663 dan lafadz 
ini baginya, dan Muslim I: 493 no: 711) 


10. FADHILAH MENDAPATKAN TAKBIRATUL IHRAM 
BERSAMA IMAM 

AlpI SSr (j L«jj <ji*Jji aJJ aDI JJi-® s Jli (j"->i { yf’ 

. juSi ^ Zs'j) j&\ ^; ft otf ii>: Ji J/i \ i'jj& 2 ;4 


270 §|| al'Wajiz; Fiqh Sunnah 


Dari Anas bahwa Rasulullah bersabda, “Barangsiapa yang shalat 
karena Allah selama empat puluh hari dengan betjama’ah mendapatkan takbiratul 
ihram, niscaya ditetapkan baginya dm kebebasan: bebas dari siksa neraka dan 
(kedm) bebas dari sifat nifak. ” (Hasan: Shahih Trimidzi no: 200 dan Tirmidzi 
I: 152 no: 241). 

11. ORANG YANG DATANG KE MASJID DISAAT IMAM SUDAH 
SELES AI SHALAT 


; % ctf ^ ^ ^ a ^ ^ ^ o 9) J si * s 0 is?* s * 

(JjL> »|j^ (Jj—'j L)Lw*d>-l Vi ^w\j>-1 L* 

- / / /• / . z' i / . . o // -* if ^ 

Jxx„©.©xO|„ 1 0 #, •" ^ £ *. tt x ^ 0 f • 0 "* f f M \ ^ £ i • i 

‘UAj oVG<2_'! j*j £jdjJl -G-l w? oi 

k ^ ^ j jp il_ji Lisr vi 

Jd Ibdlil jli Jid jl ^'jbJ 3 d- Up j 

✓ ✓ 

l* Lskl*J IJU9j .L^ w ^oJi l)1# a] ^JlP 4pL»^r (3 

aVi.^a ., S' |^jli 1 jJu^> Jij OU ijJdjS' jlS" ^a> C« j»Ji j 

.diuk ^ 

Dari Sa’id bin al-Musayyab bahiua ada seorang sahabat dari Anshar 
berada dalam detik-detik kematian, berkata: Sesungguhnya aku akan menceritakan 
hadits kepada kamu sekalian yang tidak akan kusampaikan kepadamu, kecuali 
mendapatkan ridha Allah. Saya pemah mendengar Rasulullah ^ bersabda, 
"Apabila seorang diantara kamu berwudhu ' dengan sempuma, kemudian pergi ke 
(masjid untuk) shalat jama!ah, ia tidak mengangkat kaki kanannya, melainkan 
Allah Azza Wajallapasti menulis baginya satu kebaikan, dan tidak meletakkan 
kaki kirinya melainkan pasti Allah Azza Wa Jalla menghapus satu kesalahan 
darinya. Maka hendaklah seorang diantara kamu memilih (tempat) yang jauh 
atau dekat (ke masjid). Jika ia datang ke masjid, lalu shalat berjama’ah, niscaya 
diampuni dosa-dosanya. Jika ia datang kemasjid sedangkan mereka sudah 
mengerjakan sebagian (dari shalat wajib) dan tinggal sebagian yang lain, maka 


Kitab ash-Shalah §f|§ 271 





hendaklah ia shalat mengikuti mereka, lalu sempumakan sisanya, maka yang 
demikian itu pahalanya sama dengan mereka. Dan jika dia datang ke masjid, 
sementara mereka sndah selesai mengerjakan shalat, lalu dia menyempumakan 
shalat (yang ketinggalan), maka yang demikian itu sama pahalanya dengan 
mereka.’’ (Shahih: Shahih Abu Daud no: 527 dan‘AunulMa’bud II: 270no: 
559). 


£-lj jJl L> y yA Jjl Jli :JU Oy 'jb ^1 


O & s' 


toC* ^>1 JdA J > iil d ji Jl3l 



e ^ f 0 i J - 0y ' C | 


Dari Abu Hurairah bahvoa Nabi bersabda, "Barangsiapa berwudhu 
dengan sempuma, kemudian berangkat (ke masjid), lalu ia mendapati jama’ah 
sudah selesai shalat, niscaya Allah Azza Wa Jalla memberinya sebesar pahala 
orang yang mengerjakannya dan mengikutinya, Hal itu tidak mengurangi sedikitpun 
pahala mereka.’’ (Shahih: Shahih Abu Daud no: 528, Aunul Ma’bud II: 272 
no: 560 dan Nasa’i II: 111). 


12. ORANG YANG MASBUQ HARUS MENGIKUTI IMAM 
DALAM KEADAAN APAPUN IA 



All I J ys>j : Jli : JU Jl?r yj j ^1 yi* 


f O, * 


' ' tf 

/ A Os' /•/ 


A 


s s 


JG- p jg-I ^j>\ lit 


Dari Ali bin Abi Thalib dan Mu’adz bin Jabal ^ bahwa Rasulullah 
bersabda, “A pabila seorang diantara kamu datang (ke masjid untuk) shalat 
berjama’ah, sedangkan imam berada dalam satu gerakan, maka lakukanlah 
sebagaimana yang dikerjakan oleh imam itu !” (Shahih: Shahih Tirmidzi no: 
484, Shahihul Jami’us Shaghir no: 261 dan Tirmidzi II no: 51 no: 588). 


13. KAPAN DIANGGAP MENDAPATKAN SATU RAKA’AT 


jkjj s^Ca—Si Ji si 


Jl J ys>j Jli : Jli 2^Sb a y Ja ^jI f j& 


272 §§§ al-Wajiz; Fiqh Sunnah 




:^\ AjJ aii \b y' ^ 


DariAbuHurairah^bahwaRasulullahMbersabda, “Apabilakamudatang 

ke imasjid untuk) shalat berjama’ah, sedangkan kami dalam keadaan sujud, maka 
sujudlah, namun janganlah kamu menghitungnya sebagai satu raka’at, barang 
siapa yang yang mendapatkan ruku’ bersama imam, maka ia mendapatkan shalat 
(mendapatkan l raka’at tersebut). (Shahih: Shahihul Jami’usShaghir no: 468 
dan ‘Aunul Ma’bud III: 145 no: 875). 


14. ORANG YANG RUKU’DIBELAKANGSHAF 


o ^ ^ / ^ 

Ol £f\j y i j) Jg\ iff :4^ J\ ^ 

,ajJ ^ : Jiii ® LC=ji Ji 

Dan Abu Bakrah & bahwa ia pemah mendapati Nabi sedang ruku’, lalu 

“ PUn mku ’ Sebdum sam L m sh “f- Kemudian kejadian tersebut sampai kepada 
Nabi M, maka beliaubersabda, "Mudah-mudahan Allah menambah antusiasmu, 
maka jangan kau ulangi lagi (ruku dibelakang shaf itu)." (Shahih: Shahihul 

Jami’usShaghir no: 3565, Fathul BariII: 267 no: 783, ‘AnnulMa’bud II- 378 
no: 679-680, dan Nasa’i II: 118). 


b] :Syi Ji\ Ji tff ^ ^ 




J> - Si 1 . > o 


^ r* j a- 1 


O' i* ; ; i 


Jl 


idJdi bL# t . a./•>i l 


Dan Atha’ bahwa ia mendengar Ibnuz Zubair menegaskan diatas mimbar, 
pabila seorang diantara kamu masuk masjid, sementara jama’ah sedang ruku’, 
maka ruku lah sampai kamu masuk (ke dalam masjid), kemudian kamu berjalanlah 
sambil ruku’ hingga masuk ke shaf, karena yang demikian itu sunnah Nabi 
(Shahihul Isnad: ash-Shahihah no: 229). 


Kitab ash-Shalah §g§ 273 



O 0 *0 s 0 0 Os y, OsssfiOSS t O O O O S 

Jl .Aii :jli s^JZd^Ju* 

✓ ^ ^ ^ ** ^ ^ S ‘“" ^ 

jli ii. iJ,Tjj ill ii ^ Juyi £r' 'J^lil liLy dii tjlaJil 
fUyi ^ dli iL^j '/j ' c ‘j2i l ii' ^ litJi Jl U^3l ^ £a> 

S '*' /" ✓ 

& u o s .o f s \ . % Os s r ° ^8 [p f . '*■' A o ' ^. £ *. 

c^u-Jj*4 j (S^. JLP ci3j^l C^j' u»J 0-^3 ojA-ya )! 

✓ S S / ** 

'<iSj}\ aidlil :Jli 


Dari Zaid bin Wahb, ia bercerita, "Saya pemah keluar bersama Abdullah 
bin Mas'ud dari rumahnya menuju masjid. Tatkala kami sampai di pertengahan 
masjid, imam ruku maka Ibnu Mas’ud bertakbir dan ruku aku ikut juga 
bersamanya, kemudian kami berjalan (terns) dan kami sampai sampai ke shaf 
ketika jama!ah mengangkat kepalanya (dari ruku’). Takkala imam selesai dari 
shalatnya, aku berdiri (lagi) karena saya berpendapat bahwa saya tidak 
mendapatkan (raka’at pertama), maka kemudian Abdullah bin Mas’ud menarik 
tanganku dan mendudukkanku. Kemudian dia menyatakan, “Sesungguhnya 
engkau benar-benar telah mendapat (shalat dari raka’at pertama). ” (Shahih: ash- 
Shahihah II: 52 dan Baihaqi II: 90). 

15. IMAM DIPERINTAH MEMPERPENDEK BACAAN 


oti li£$ ^ifu iri^f J* til :J« S ‘Jk i)(4fc i7J> J’A 

s s / " ✓ “ /• 

^ ^ O 2 ✓ jOs O s s SOS ^ s / 

.f.Cs l s J jjaJj ‘UvoiJ lilj J 


Dari Abu Hurairah 4fc bahwa Nabi bersabda, "Apabila salah seorang 
diantara kamu shalat untuk para makmum, maka perpendeklah karena diantara 
makmum itu ada yang lemah, ada yang sakit, dan ada (pula) yang tua renta. 
Namun apabila ia shalat untuk dirinya sendirian, maka perpanjanglah semuanya! ” 
(Muttafaqun ‘alaih: Fathul Bari II: 199 no: 703 dan lafadz ini baginya, Mus¬ 
lim I: 341 no: 467, ‘Aunul Ma’bud III: 11 no: 780, Tirmidzi I: 150 no: 236 
dan Nasa’i II: 94) 


274 


aUWajiz; Fiqh Sunnah 





16. IMAM LEBIH MEMANJANGKAN RAKA’AT PERTAMA 


S' 

J _Si 0 di_J\ J J pj Ui? A^rl>- ^ 1_* £?aJ1 

, 41 %'iLj^i 

Dari Abu Sa’id ia bertutur, "Sungguh shalat dzuhur sedang dimulai, lalu 
ada diantara jama’ah yang ( keluar) pergi he Baqi’ untuk buang hajat. (Setelah 
selesai) kemudian ia benuudhu' lalu berangkat (ke masjid lagi) sedangkan 
Rasulullah ^ masih berada pada raka’at pertama, karena beliau sangat 
memanjangkan raka’at pertama." (Shahih: Shahih Nasa’i no; 930, Muslim I: 
335 no: 454 dan Nasa’i II: 164) 

17. WAJIB MENGIKUTI IMAM DAN LARANGAN MEND A- 
HULUINYA 


Jl LJsJls ^uf 


AisJ Jls <4^1 JL*— ^ 


& s / 

* 

* * * 

1 * | . * * ' ... 

*t**>ls 1.51 j 

Dari Anas ^ bahwa Nabi bersabda, ” Sesungguhnya dijadikan imam itu 
hanyalah untuk diikuti. Karena itu, apabila ia sudah takbir, maka hendaklah kamu 
takbir, apabila ia sujud maka sujudlah kamu, dan apabila ia mengangkat 
(kepalanya), maka angkatlah (kepalamu)....’’ (Muttafaqun ‘alaih: Muslim I: 
308 no: 411, Fathul Bari II: 173 no: 689, ‘aunul Ma’bud II: 310 no: 587, 
Tirmidzi I: 225 no: 358, Nasa’i III: 98, dan Ibnu Majah I: 392 no: 1238). 


jS bis 4j jJ ^x>r Cjl : Jli 

$ s'* ' " ' ' 0 s 


* m 4 S’ Z y ^ jl x . / 

'' 7 ' * » • i 0 ,*** * f 0 ' \ * f I|m iJerfC) * *h * Aw •• ^ Os’ % o i o s’ 

*~>\j y~j' J* 4fb *jij* <d' J* 


Dari Abu Hurairah Jfe dari Nabi if, beliau bersabda, "Tidaklah seorang 
diantara kamu merasa khawadr, bila (mengangkat kepalanya), Allah akan 


Kitab ash'Shalah |f 


275 






menjadikan kepalanya sebagai kepala keledai, atau Allah akan menjadikan rant 
wajahnya seperti wajah keledai ?!” (Muttafaqun ‘alaih: Fathul Bari II: 182 no: 
691, Muslim I: 320 no: 427, ‘Aunul Ma’bud II: 330 no: 609, Tirmidzi II: 48 
no: 579, Nasa’i II: 96 dan Ibnu Majah I: 308 no: 961). 

18. ORANG YANG BERHAK MENJADI IMAM 


^^ dd^® 'd^-® ^^ ,j■£■ 

jl ^ ® a )) y 9 * so ^ * o s $ % o £ 

(jl® Al^db ^ ^ o.l p li 0 f.\j2}\ 3 I y\£ tjli AjISI » LxSvJ jJi\ 

* 0 0 J f s' 0 £ y ^ 0 ° J s O s 0 J J 0 gs * 

Dd-v* 6 ^t^Ji 3 tjjLS”" (jls ad y^“ 3JU«Jl 3 

.Ajib <£> _Jnj { Js■ All (j A*ij AilkL, 3 (j^Ji Vj 


Dari Ibnu Mas’ud al-Anshari 4}h bahwa Rasulullah ^ bersabda, ’’Yang 
menjadi imam di suatu kaum ialah yang lebih mengerti isi kitab Allah, kalau 
mereka dalam hal mengerti kitabullah sama maka yang lebih mengerti tentang 
sunnah Nabi ^ diantara mereka, jika dalam hal pemahaman sunnah Nabi ^ 
sama, maka yang dahulu hijrah diantara mereka, apabila dalam hal hijrah mereka 
sama maka yang lebih dulu masuk Islam diantara mereka, danjanganlah menjadi 
imam bagi orang lain di daerah kekuasaan orang itu dan janganlah duduk di 
rumahnya di tempatnya yang khusus, kecuali dengan idzinnya.” (Shahih: 
Mukhtasar Muslim no: 316, Muslim I: 465 no: 673, Tirmidzi I: 149 no: 235, 
‘Aunul Ma’bud II: 289 no: 578, Nasa’i II: 76, Ibnu Majah I: 313 no: 980. 40 

Dalam hadits ini terdapat indikasi yang menunjukkan bahwa tuan 
rumah dan imam rawatib (imam tetap) serta semisalnya lebih berhak menjadi 
imam shalat daripada selain mereka, kecuali mendapat izin dari mereka. Ini 
didasarkan pada sabda Nabi Sg: “Dan janganlah seorang menjadi imam bagi 
orang di tempat kekuasaan orang itu. ” 


43 Dalam riwayat mereka ada tambahan begini, “Jika dalam hal hijrah mereka sama, maka yang lebih 
tua diantara mereka yang menjadi imam”. Riwayat ini salah satu dari riwayat Imam Muslim. 


276 fSf al-Wajiz ; Fiqh Sunnah 



19. ANAK KECIL MENJADI IMAM 


fy j^ jJa! dJlS" ClJ : Jli 4^gj CJL* jj j^SLp °tj s ' 

0 0 53 X 0 / y y y y ^ yy y y y y y y 

jLf 1 (j* ^J-<JL® LaJ^ J_^fy ^j! jlbj 

^ / ^ ~ ' y yy 

(J S«iS*" l^lv?j Ia 5"” (ji>- <j I -IS”" S*)^ I _^i^5 Jlai la>- ; : S' 

1 fr°" ° r>f 0 s'* 1 ■* ■'(^ ° - f °. f ^ -*?T ^ . 5 , ^ ^ ., ' ' ' ' 

Lily jt-j y^S J A»-l jiyls o^k^a -Si O j^z>- Soli Saif iy~>- 

/■ y y 

oiij- 11 ^ JH qir q y Ut> >1 qf y ^5 {jj& 

' O'" f * * 0, , {£'’’ 0 0 of .- o.- o Ji '4 

•Uj~" £— y Ulj ^Jj! ^^»AaS 

Dari Amr bin Salamah 4b, ia berkata: Tatkala terjadi Fathul Mekkah, setiap 
kaum berlomba-lomba menyatakan keislamannya dan ayahku telah mendahului 
keislaman kaumku. Tatkala ia datang (kepada mereka), ia berkata, ”Demi Allah, 
aku benar-benar datang kepada kamu sekalian dari sisi Nabi |g, maka beliau 
berkata : Shalatlah begini pada waktu begini, dan shalatlah begini pada waktu 
begini. Apabila (waktu) shalat tiba, hendaklah seorang diantara kamu 
mengumandangkan adzan dan hendaklah yang paling banyak hafalan Qur’annya 
yangmenjadi imam kamu. "Kemudian para sahabat melihatdihat, temyata tidak 
ada hafalan Qur’annya lebih banyak dari say a, karena sebelumnya say a pemah 
belajar al-Qur’an kepada sejumlah musafir, kemudian mereka menunjuk say a 
sebagai imam mereka, padahal say a masih berusia enam atau tujuh tahun.” 
(Shahih: ShahihNasa’ino: 761, Fathul Bari VIII: 22 no: 4302, ‘Aunul Ma’bud 
II: 293 no: 581,Nasa’i 11:80). 

20. ORANG YANG SHALAT FARDHU BERMAKMUM KEPADA 
YANG SHALAT SUNNAH ATAU SEBALEKNYA 


2 . ' , s * 

% y. > 0 y S> . 


V: * 0 * u"- T f a, ,, 0 . 

f ^ J- (*■* DLj ijj 01 4pb j>y>? 

' * y > > 


“Darijabir 4 ^ bahwa Mu’adz binjabal 4 b shalat bersama Nabi H, kemudian 
kembali (pulang), lalu menjadi imam bagi kaumnya.” (Shahih: Mukhtasar 

Kitab ashShalah ||| I 277 





Bukhari no :387, Fathul Bari II: 192 no: 700, Muslim I: 339 no: 465, ‘Aunul 
Ma’bud III: 776, Nasa’i II: 102). 


c-jli j-fcj &s|l Si Jj-w J Ail <$<£) ^ IbjJ jP 

x x x 0 !^^/x^xx tf ,, xx 

L>^j Ipiii <Lj>-IJ (3 *J 0 * 5 ^rj SSI LUb 

XX X XX X X X X 

j ji :Vli liuf of C. :JUS C4Uil> 




3 ISj 1 V ; jLai UL>-j 

X X X 

. iiiU <d \_^J Ld <*x J ya .la JJaj 


Dari Yazid bin abAswad 4« bahtva ia pada waktu menginjak usia remaja 
pemah shalat bersama Nabi ^g. Tatkala beliau selesai shalat, temyata ada dm 
sahabat yang tidak ikut shalat jama ah di pojok masjid, lalu dipanggil oleh beliau, 
kemudian dibawalah mereka berdm kepada beliau dengan menggigil ketakutan. 
Beliau bertanya, "Gerangan apakah yang menghalangi kalian untuk shalat jama’ah 
dengan kami?” Jauiab mereka berdua," Sungguh kami telah shalat jama’ah di 
perjalanan kami. ” Sabda beliau (lagi ), ”Jangan begitu, manakala seorang diantara 
kamu sudah shalat jama’ah di perjalanannya, kemudian ia mendapatkan imam 
(sedang shalat), sedangkan ia tidak termasuk yang shalat, maka shalatlah 
bersamanya, karena sejatinya shalat kedm itu sunnah baginya. ” (Shahih: Shahih 
Abu Daud no: 538, Aunul Ma’bud II: 283 no: 571, Tirmidzi I: 140 no: 219 
dan Nasa’i II: 112). 


21. ORANG MUQIM BERMAKMUM KEPADA MUSAFIR ATAU 
SEBALIKNYA 


ox a 


j*j j j jiiLi —Si aIaL Jip : Jli q§e> JIp J>\ ^p 

. jjlx ^ji IAS 4^3 JjsIIj I: Jli 


Dari Ibnu Umar t#>, katanya, "Umar shalat dzuhur dengan masyarakat 
M ekkah, dan beliau mengucapkan salam pada raka'at kedua, kemudian berkata, 
"Wahai penduduk Makkah, sempumakanlah shalat kalian, karena sesungguhnya 
kami adalah orang- orang musafir! ” (Shahih: Jami’ul Ushul V: 708 yang ditahqiq 


278 


H! al-Wajiz; Fiqh Sunnah 


oleh al-Anaa-uth dan Mushnaf Abdur Razzaq no: 4369). 

22. APABILA MUSAFIR BERMAKMUM KEPADA ORANG YANG 
MUQIM HARUS MENYEMPURNAKAN 

: Jl s J JJ>1 dl* ^°y 

.^1 ^UJl ^1 aL. j : JUi £» Jl^l 13) dr 

Dari Musa bin Salamah abHudzali ia berkata, ” Saya pemah bertanya 
kepada Ibnu Abbas “Bagaimana cara shalat sendirian bila berada di Makkah 
!"]au>ab Ibnu Abbas ,’’(Shalatlah) dua raka’at, ini adalah sunnah Abul Qasim 
% (Shahih: Irwa-ul Ghalil no: 571 dan Muslim 1:479 no: 688 serta Nasa’i 
III: 119) 

y J ^j ^ cf.y : Jl5 jld 

: Jl5j dUd °JW jf _Jl aJ yj\ Vdil ^ 

Dari Abu Mujalazi, ia berkata, ”Saya pemah bertanya kepada Ibnu Umar, 
seorang musafir mendapatkan dua raka’at dari shalat kaum setempat, yaitu or - 
ang'Orang yang muqim-apakah cukup baginya dua raka’at itu, ataukah ia harus 
shalat (lengkap) seperti shalat mereka ?” Ibnu Umar tertawa, lalu bemjar, ’’la harus 
shalat (lengkap) seperti shalat mereka." (Shahihul Isnad : Irwa-ul Ghalil no : 
22 dan Baihaqi III: 157). 

23. ORANG YANG MAMPU BERDIRI BERMAKMUM KEPADA 
ORANG YANG SHALAT DENGAN DUDUK DAN IA PUN 
DUDUK BERS AMANYA 

Sri (j " J yj <jd : dKS d yfj dllp °jj> 

'i'l Jo i o o'' ' S f X ^ 1* /" J / ✓ IS ^ 0} , 

U-U \j+*b?\ <j\ jllili b*lli 6 i\jj 

lj*ijli^ij 151 j IjxTjli XT j 13U aj -JjJ ^Ca'yi Jjp- llj) Ju a j-^31 

^ ^ z' /■ ^ 

.11-jli- IjL/ 39 ll»Jli- 131J 

Kitab ash'Shalah Ii I 279 



Dari Aisyah l^>, ia berkata, ’’Rasulullah $$ shalat dirumahnya 41 karena salat, 
yaitu beliau shalat duduk, sementara sejumlah sahabat shalat di belakangnya dengan 
berdiri. kemudian beliau memberi isyarat kepada mereka untuk duduk (juga). 
Takkala selesai shalat, Rasulullah bersabda, ” Sesungguhnya dijadikannya imam 
itu hanya untuk diikuti. Karena itu, apabila imam ruku maka rukulah, apabila 
dia mengangkat (kepalanya) maka angkatlah (kepalamu), dan apabila dia shalat 
dengan duduk maka shalatlah kamu dengan duduk (juga)! ” (Muttafaqun ‘Alaih: 
Fathul Bari II: 173 no: 688, Muslim I: 309 no: 412 dan Aunul Ma’bud II: 
315 no: 591). 


O /• ^ X O ^ ^ / X ^ ^ z' / /- ✓ ✓ 

ills-hi 'ji ^JSi daZL* : Jli A'A 

^ // j? s s & S' ✓ a ' ' ** Jt o' 

Cjls ttajjt5 4^.ljj lIJ lpU ll i a*5w2 Si oi jju <u!p 

talj 1 jjISo tali <u S-«jS I Jli a*>Lya Si 

^ } Is t e s s s s ^'0 y ss / / } } O ' 

iddJj tajj 1 jJjis 4 JJI Jli talj 1 ^*3jli talj 1 j-ta-t^xli 

x o £ * y* a*, ' f ' *, ' ' y 0 „ 0 

.j ta ^*3 1 jlja? lApli ^Iv? talj ~Loh»Jl 


Dari Anas ia bercerita: (Pada suatu saat) Nabi terjatuh dari atas kudanya 
hingga lambung kanannya bengkak. Maka kami membesuknya, lalu tiba <waktu 
shalat, kemudian Rasulullah shalat dengan kami dalam keadaan duduk, lantas 
kami shalat di belakangnya dengan duduk (pula). Tatkala usai shalat, beliau 
bersabda, ‘Sesungguhnya dijadikannya imam hanyalah untuk diikuti. Karena itu, 
manakala ia telah takbir, maka bertakbirlah kamu, apabila ia telah sujud maka 
sujudlah kamu dan apabila ia telah mengangkat (kepalanya) maka angkatlah 
(kepalamu juga), apabila ia mengucapkan, SAMVALLAHU LIMAN 
HAMIDAH, maka ucapkanlah, RABBANAA WALAKAL HAMDU, dan 
apabila ia shalat dengan duduk maka shalatlah kamu semua dengan duduk 
(juga). ” (Muttafaqun ‘alaih: Muslim 1:308 no:411 , Fathul Bari II: 173 no:689, 
‘Aunul Ma’bud II: 310 no: 587, Tirmidzi I: 125 no:358, Nasa’i III: 98, dan 
Ibnu Majah 1:392 no: 1238). 


11 Yaitu di rumah Aisyah, bukan di rumah isteri yang Iain. Lihat Fathul Bari II: 175 (Pent.). 


280 


al-Wajiz; Fiqh Sunnah 



24. MAKMUM SENDIRIAN HARUS BERDIRI PERSIS DI 
SEBELAH KAN AN IMAM (SEJAJAR DENGANNYA). 




^ a]J| J j Aj (J C-J 

* ^ ^ " * ' ' 

J * J o x x x / x s } x x 9 ^ 9> /• V s } * 0 

^ C-*-A* C~£s*J j»U ^Ij oliS^j £j jl f-^r flAxll 

-"Ox .XX. . X x 


Dari Ibnu Abbas i&, ia bertutur, “Soya pemah bermalam di rumah bibiku, 
Maimunah, lalu Rasulullah H shalat isya', kemudian shalat empat rakaat, lain 
tidur, kemudian bangun (shalat lagi), lalu ia datang berdiri di sebelah kirinya, 
maka beliau menempatkanku di sebelah kanannya. ” (Shahih: Irwa-ul Ghalil 
no: 540, Shahih Ibnu Majah no: 792, Tirmidzi 1:147 no: 232, Nasa’i II: 104 
dan Ibnu Majah I: 312 no: 973). 


25. MAKMUM DUA ORANG ATAU LEBIH BERDIRI DENGAN 
MEMBUAT SHAF DI BELAKANG IMAM. 


0 cf ^^03 ^CaJ ||| aJ)I J yMj I Jli *$<£> jXyr ^ 


X X 
X XX 

»UL# 


as t a . is 


0 x “ X “ x x 

.Ails- llxlSt ^i>- lo*iJi -^-li Jj|§k aISI J ystj jCssj 


Dari Jabir A&, ia berkata, ’’Rasulullah $$ berdiri hendak shalat, lalu aku 
datang dan berdiri di sebelah kirinya, lalu Rasidullah memegang tanganku kemudian 
memutarku hingga menempatkan di sebelah kanannya. Tak lama kemudian 
datanglah Jabbar bin Shakhr, lantas berdiri di sebelah kiri Rasulullah M, lalu 
beliau memegang tangan kami semua, lantas mendorong kami hingga kami berdiri 
di (shaf) belakangnya." (Shahih: Irwa-ul Ghalil no: 540, Muslim I: 458 no: 
269-660, ‘Aunul Ma’bud II: 318 no: 595, dan Ibnu Majah I: 312 no: 975). 

26. JIKA MAKMUM SEORANG PEREMPUAN HARUS BERDIRI 
DI BELAKANG IMAM. 


* 9t 


:Jli :aJ&- j\ a^Lj aj Jj§| .oil J ys>j d)l :4^> jJJlx jj u ~j\ °j& 


Kitab ash'Shalah IS 281 












✓ O / ✓ /// *£* 

.La!? 1 - 3I>I j c4^»j 

X * ✓ 

Dari Anas bin Malik bahwa Rasulullah shalat dengannya dan dengan 
ibunya atau bibinya. Ia berkata, "Beliau $§ menempatkanku di sebelah kanannya 
dan menempatkan perempuan di belakang kami." (Muttafaqun ‘alaih: Fathul 
Bari II: 192 no: 700, Muslim I: 339 no: 465, ‘Aunul Ma’bud III: 4 no: 776, 
dan Nasa’i II: 102) 

27. KEWAJIBAN MELURUSKAN SHAF 


Wajib bagi sang imam untuk tidak memulai shalatnya sebelum 
mengontrol shaf, yaitu ia sendiri menyuruh jama’ah meluruskan shaf, atau 
menunjuk seseorang yang meluruskan shaf: 


** 3 * y o » ✓. ^ * * * o f ^ * o J 1 ' ^ ^ ^ x g 0 

>_ A , ) i aUI (J j (Jl3 I(Jl3 jjP 

* S * 0 


Dari Anas 4&> bahwa Rasulullah #j$ bersabda, ’’Luruskanlah shaf kalian 
karena sesungguhnya kelurusan shaf itu termasuk kesempumaan shalat." 
(Muttafaqun ‘alaih : Muslim 1: 324 no: 433 dan lafadz ini baginya, Fathul 
Bari II: 209 no: 723, ‘Aunul Ma’bud (II: 367 no: 654, dan Ibnu Majah 1:317 
no: 993) 


j 7^4 m & Sy*j Oir : Jl 

* * * 4 ~ s 

. U&A l>i£j Vj \)%\ : jJfj 


Dari Abu Mas’ud ia berkata: Adalah Rasulullah meluruskan bahu- 
bahu kami ketika akan memulai shalat sambil bersabda, ‘‘Luruskanlah, jangan 
sampai tidak lurus, (kalau tidak lurus) niscaya hati-hati kalian akan berselisih 
pula.” (Shahih: Shahihul Jami’us Shaghir no: 961, Muslim I: 323 no: 432) 


^ ^ ^ j| fl s J ^ ^ * s f 

a !—ll (J yjij OlT : Jli ^jp 

,'A. >* 0 " & t *»' , A'-' ° - i T *' * .' "1^ 

‘icS' LLtP Jj Ut tS'j ^'Aa)i L$j t£ L»jIj 


282 al-Wajiz; Fiqh Sunnah 


l‘pj> <i)l i\ i: jui litJl ^ ^ sis' ^S- 

s' 

^ <d5l ^iJ&eJ j\ ^J>yi«s> 

Dari an-Nu’man bin Basyir <&>, ia berkata : Adalah Rasulullah 
meluruskan shafshaf kami seolah-olah beliau meluruskan tangkai anak panah 
sampai kami melihat kami diikat padanya. Kemudian pada suatu hari, beliau 
berdiri hampir memulai takbir, lalu melihat dada seorang sahabat yang menonjol 
dari shaf, maka beliau bersabda, ”Wahai hamba-hamba Allah, kalian benar-benar 
meluruskan shaf kalian, atau (kalau tidak), Allah benar-benar menjadikan wajah- 
wajah kamu berbeda-beda." (Shahih: Shahihul Jami’us Shaghir no: 3972, 
Muslim I: 324 no: 128 dan 436, ‘Aunul Ma’bud II: 363 no: 649, Tirmidzi I: 
143 no: 227, Nasa’i II: 89 dan Ibnu Majah I: 318 no: 994). 42 

J-J j <-jj-Si I y>J>\ : Jli liH Alii J jsAj 0^ jjP 

oGr- j Ijj-Xj *h/j j^-S S^-1 jJLun J i_~5~l£L5l 

<■ S' S S S' 

. aU! \Ju& j <dj! J \Ju0 j ^J OljgAiS 

Dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah $| bersabda, "Tegakkanlah shafshaf, 
luruskan antara bahu-bahu, penuhilah yang kosong, dan bersikap lemah lembutlah 
kepada saudaramu, janganlah kamu biarkan celah-celah untuk syaithan, 
barangsiapa yang menyambung shaf, niscaya Allah menjalin hubungan dengannya 
dan barangsiapa memutus shaf, tentu Allah memutus hubungan dengannya.” 
(Shahih: Shahih Abu Daud no : 620 dan Aunul Ma’bud II: 365 no : 652). 

$ $ ''s' O ^ y O S' '''' o' X * 0 & s' c 0 

2 —Si Jli- J>-Jj O Ua l d Jl l5jS-S \ j* (JLIp^Ij 


9 Penggunaan kata qidah (tangkai anak panah), adalah menunjukkan akan lurus dan rapatnya shaf 
itu. Syarah Muslim. 


Kitab ash-Shalah 







Dari Anas bah<wa Rasulullah M bersabda, “Rapatkanlah dan dekatkan 
shafshaf kalian serta luruskanlah antara sesama leher, Demi Dzat yang diriku 
berada di genggaman-Nya, sesungguhnya aku benar-benar melihat syaithan masnk 
ke shafmelalui celah-celah shaf seperti anak kambing hitam.” (Shahih: Shahih 
Abu Daud no: 621, ‘Aunul Ma’bud II: 366 no: 653, Nasa’i II: 92). 

28. CARA MELURUSKAN SHAF 


dr? ' : Jli ® °J* 

JLSj 4^>-Lv5 C—^vJLoJ (3j^i L3«A>-I {£ 


Dari Anas 4b dari Nabi $£, beliau bersabda, ”Luruskan shafshaf kalian, 
karena sesungguhnya say a melihat kamu dari belakang punggungmu. ” Dan (kata 
Anas), “Adalah seorang diantara kami menempelkan bahunya dengan bahu 
saudaranya, dan kaldnya dengan kaki saudaranya. ” (Shahih: Mukhtasar Bukhari 
no: 393 dan Fathul Bari II: 211 no:725). 


,^-c* vd d* jir> kjj ecjJi\ jii 


An-Nu’man bin Basyir menegaskan, "Aku melihat seorang laki-laki diantara 
kita menempelkan mata kaki dengan mata kaki rekannya. ” (Shahih: Mukhtasar 
Bukhari no : 124 hal. 184 dan Fathul Bari II: 211 secara mu’allaq). 


29. SHAF LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN 


l^J jl yu^> aIH J JL® I Jli o ji 

.L^J^I La jOij La j>- I ® ji ?*~^ 


Dari Abu Hurairah 4* bahwa Rasulullah M bersabda, "Sebaik-baik shaf 
lakhlaki adalah shaf yangpertama dan yang paling jelek adalah shaf yang terakhir, 
dan sebaik-baik shaf perempuan adalah yang paling akhir dan yang paling jelek 
adalah yang terdepan. ” (Shahih: Shahihul Jami’us Shaghir no: 3310, Muslim 
I: 326 no: 440, Aunul Ma’bud II: 374 no: 663, Tirmidzi I: 143 no: 224, 
Nasa’i II: 93 dan Ibnu Majah I: 319 no: 1000). 


al-Wajiz; Fiqh Sunnah 


284 




30. KEUTAMAAN SHAF PERTAMA DAN SHAF SEBELAH KAN AN 


j j] :Jyj ® 2 ul SjL j olsT :Jli 4^ J, *.1^111 


0 ^ 


✓ / 

Dari Bara’ bin Azib ia berkata: Adalah Rasulullah bersabda, 

"Sesungguhnya Allah beserta para malaikat'Nya bershalawat kepadajama’ah yang 
beradapadashafpertama." (Shahih: Shahih Abu Daud no: 618, Aunul Ma’bud 
II: 364 no: 650, Nasa’i II: 90 dan dalam Sunan Nasa’i memakai kata, ”ASH- 
SHUFUFUL MUTAQADDIMAH (=shaFshaf terdepan).”) 

jjt \aA>-\ iHl 4 J—!l J yjjj Ij-dy? I3j :Jli j 

✓ ✓ 

s 0* ' o s s s ' s *'**,**>,''' 0 ^ > O f 

^^*3 I(Jl3 LJlP 

/ / y* / / 

.Ibllp 


Darinya (yakni Bara’ bin A zib) 4&>, ia berkata : Apabila kami shalat 
bermakmum kepada Rasulullah ijjg, kami ingin berada di sebelah kanannya. 
Rasulullah menghadap kepada kami dengan raut wajahnya, lalu soya dengar 
darinya bersabda, ”Ya Rabbku peliharalah aku dari adzab-Mu pada hari engkau 
membangkitkan hamba-hamba-Mu. ” (Shahih: at-Targhib: 500, Muslim I: 492 
dan 493 no: 709) 

31. MAKMUM YANG LEBIH PANTAS BERDIRI DI BELAKANG 
IMAM 


JjA! “d —Si J015" : Jli •sA^c^jCaJ'ys s ^jl { j& 

• f-Vjk (*j p-f 5 ^ ui^ p-" J A?' p^Af 


Dari Abu Mas ’ud al-Anshari 4e bahwa Rasulullah bersabda, ’’Hendaklah 
yang berada yang berada di belakangku diantara kamu ialah orang-orang yang 
sudah dewasa dan matang pikirannya, kemudian yang sesudah mereka, lalu sesudah 
mereka. ” (Shahih: Shahih Abu Daud no: 626, Muslim 1:323 no: 432, Aunul 
Ma’bud II: 371 no: 660, Ibnu Majah I: 312 no: 976 dan Nasa’i II: 90) 


Kitab ash'Shalah f§| 285 







32. MAKRUH SHAF YANG DIHALANGIT1ANG 


0/ i / , f / 


✓ / ^ / . 

.. f# < ^ ° ^ 


Jt goG^-li 'di Li^ Of ^ US': JU *1 4 O 4 0* 

.b \^s- 3 _^aij $|^ ^ dj -*"J 'MV 


Dari M uawiyah bin Qurrah dari bapaknya, ia berkata ,”Pada masa 
Rasulullah kami dilarang (oleh beliau) membentuk shaf yang dihalangi dang dan 
kami dijauhkan darinya sejauh'jauhnya." (Shahih: Shahih Ibnu Majah no: 
821, Ibnu Majah 1:320 no: 1002, Mustadrak Hakim I: 218, dan Baihaqi III: 
104). 

Larangan diatas berlaku pada shalat jama’ah, adapun shalat munfarid, 
sendirian, maka tidak mengapa seseorang shalat di antara beberapa tiang 
sebagai sutrah baginya. 

* o *_. * ° * ' o' * o **. s - O* 0 ,, )’)2 m £ 6 ,'.* ' ' >, _ ' " * °I " 


Ji OCipJ Jjj Ji C-lii ® J^O : Jb jj\ j* 

cJLi oJ\ j* ^iLJi jjf LJTj c > p J&E J^Ajj 

//• z' / 

j? J\i Jk 'J fo, 

✓ x / 

Dari Ibnu Umar 4?, ia bertutur : Nabi M, Usamah bin Zaid, ‘Utsman bin 
Thalhah, dan Bilal masuk ke suatu rumah. Kemudian Nabi % lama di dalamnya, 
lain keluar. Say a adalah orang yang pertama masuk mengikudjejaknya. Kemudian 
say a bertanyapada Bilal, “Dimana beliau shalat ?” Jawabny a, "Beliau (shalat) 
diantara dua tiang terdepan.” (Shahih : Mukhtasar Bukhari hal 139, Fathul 
Bari I: 578 no: 504). 

33. SEJUMLAH ‘UDZUR YANG MEMBOLEHKAN 
MENINGGALKAN SHALAT JAMA AH 

1. Terlalu dingin dan hujan 

Yl Jli pJ gc. _ JJj 0 ji Cob 2JJ j o^CaJb jil ^1 (1)1 ^ilo gP 

c-jIS"" bl Cbj^Jl y\j 01S"” ss^ <d— Si Jjl (Jb (JG-^il j Sjl-o? 

. Jb-^Sl (j 1 *yi J yd i ji cob SiJ 

' ' * * 

286 I §§§ al'Wajiz; Fiqh Sunnah 




Dari Nafi’ bahwa Ibnu Umar pemah mengumandangkan adzan 
untuk shalat jama’ah pada malam yang dingin dan berangin kencang, 
kemudian berseru, “Ketahuilah, shalatlah kamu sekalian di rumah masing' 
masing lalu beliau berkata bahwasanya Rasulullah ^ pemah menyuruh 
muadzin apabila beradzan pada malam yang dingin dan hujan untuk 
mengungkapkan,"Ketahuilah, shalatlah kamu sekalian di rumah masing - 
masing !” (Muttafaqun Alaih: Fathul Bari II: 156 no: 666, Muslim I: 
484 no: 697, ‘Aunul Ma’bud III: 391 no: 1050 dan Nasa’i II: 15). 

2. Tersiapnya hidangan makan 


J**" jlS'j ^jAJ ! J(.J, jls olJUaJl J 

s s 

o f.Aj\j ^ ji j Lg—jjfj ^1* a^CaJl ^LaJj <d 


Dari Ibnu Umar ^ bahu/a Rasulullah bersabda, "Apabila hidangan 
makan malam seseorang diantara kamu sudah disiapkan dan iqamah sudah 
dikumandangkan, maka mulailah dengan makan malam, dan janganlah 
tergesa-gesa untuk (shalat isya’) sebelum selesai dari makannya .” Dan adalah 
Ibnu Umar apabila disiapkan hidangan makan untuknya dan iqamah sedang 
dikumandangkan, maka ia tidak mau menghadirinya sebelum selesai makan, 
dan ia benar-benar mendengar bacaan imam. (Muttafaqun Alaih: Fathul 
Bari II: 159 no: 673, Muslim I: 392 no: 459, tanpa kalimat terakhir dan 
Aunul Ma’bud X: 229 no: 3739) 


3. Selalu terdorong oleh rasa ingin berak dan kencing: 


:Syqm&\ :cJli QIp <o)l ^liJlp 


0 so \ £ s £ s £ , 




Dari Aisyah •sfe, ia bertutur, "Aku pemah mendengar Rasulullah 
bersabda, Sama sekali tiada shalat bila hidangan makan sudah tersedia dan 


Kitab ash-Shalah 


287 







tiada (pula) bagi orangyang terdorongoleh berak dan kencing.” (Shahih: 
Shahihul Jami’us Shaghir no: 7509, Muslim 1:393 no: 560 dan ‘Aunul 
Ma’bud 1: 160 no : 89). 


BAB SHALAT MUSAFIR 

1. HUKUM SHALAT QASHAR (MEMENDEKKAN SHALAT) 

Qashar (memendekkan shalat) wajib atas musafir ketika mengerjakan 
shalat dzuhur, ‘ashar dan ‘isya’. Sebagaimana yang ditegaskan firman Allah: 

jlo jLa -jf cj 'Mj 

(\ . ^ .1 jyaS’" 01 


“Dan apabila kamu bepergian di muka bumi, maka tidaklah mengapa kamu 
mengqashar shalat, jika kamu takutdiserang orang-orang kafir.” (an-Nisaa 101) 

jl : Ju i X?)}\ oJL a “^p CyjUai-l ^^Ip jfc- Ait ~£s\ ^P 

* s * / 

il- Jui 'jA hji \^jk of 

aUI jXaj a5jus> : JUi oJLLb iH a 13I Jjl .j cJllJ 4 I* oJU*p 

Dari Th’la bin Umayyah bahwa ia pemah bertanya kepada Umar bin Khattab 
4* perihal ay at ini, ia berkata, “INKH1FTUM AN YAFT1NAKUMUL 
LADZ1INA KAFARUU (=Jika kamu takut diserangorang-orang kafir), padahal 
orang-orang dalam kondisi sangat aman. ” Maka Umar menjaivab, "Saya (juga) 
heran seperti apa yang kamu herankan, kemudian say a bertanya kepada Rasulullah 
M tentang hal tersebut, lalu Rasulullah bersabda, ”Itulah shadaqah yang Allah 
Shadaqahkan kepada kalian, maka terimalah shadaqah-Nya. ” (Shahih: Shahihul 
Jami’ no: 3762, Muslim I: 478 no: 686 serta Tirmidzi IV: 309 no: 5025, 
Aunul Ma’bud IV: 63 no: 1187, Nasa’i III no: 116, Ibnu Majah 1: 339 no: 
1065)). 

288 I i§f al-Wajiz; Fiqh Sunnah 



^ai-t j OCJ Jf* a*>Ca—Jl <&l Jp} \ Jli jJl jP 


^ o 


/< / 

•^j & £!' 


O’ 


Dari Ibnu Abbas b&>, ia berkata, “Allah telah memfardhukan shalat melalui 
lisan Nabimu ketika bermukim (tidak bepergian) empat raka’at, ketika dalam 
perjalanan dm raka’at, ketika dalam peperangaxx satu raka’at. ” (Shahih: Shahih 
ibnu Majah no: 876, Nasa’i III: 118, Muslim I: 479 no: 687,‘Aunul Ma’bud 
IV: 124 no: 1234 dan Ibnu Majah I: 339 no: 1068 tanpa kalimat terakhir) 



✓ Ox A A x /• Ox x x 

Jl j j o'A+a j jLaS'j jjL- 




—Jl o!>Ca I °j£- 

1> ^ ^ ° S O i ' 

fUJ c jl^S^j L5 >w5^ j/Ij 


Dari Umar bj&>, ia berkata, "Shalat musafir dm raka’at, shalat Jum’at dm 
raka’at, Shalat idulfitri dan idul adha dm raka’at, sempuma tidak qashar, menurut 
lisan Muhammad (Shahih: Shahih Ibnu Majah no: 871, Nasa’i III: 183 
dan Ibnu Majah I: 338 no: 1063). 


O t j C.--/J<Jjl oi^ws -Jl ’ cJl3 5i^Sfe> 

/ *' a l' '2 

. *^(S “k m \ *111 - A 1 1^ 


Dari Aisyah ia berkata, "Shalat, pada auial difardhukannya dm raka’at, 

lalu(dua raka’at itu) ditetapkan sebagai shalat safar dan disempumakan (untuk) 
shalat orangyangmuqim (menjadi empat raka’at)." (Muttafaqun‘alaih: Fathul 
Bari II: 569 no: 1090, Muslim I: 478 no: 685,’Aunul Ma’bud IV: 63 no: 
1186, dan Nasa’i I: 225). 


JpijJ Jii —J' j 0 —J' J 

X x Ox x 0 xx O x x 3> X x ox 

x w Xx Oxx j x x 0 . x'x x* j O x x * . A x x„ Xx Oxx -x 

<Wa ^3 J X>Jj VjI <UJ| 4 ^ 2 ^ J 

X X ^ x 

X ^ . X x OX X O XX / 

|*-i 4jL... _ j I A^.}s *3 ^X>- J ^ 3 * j*-l® ^ *0 -)! 


^ 0 ( O X 


Kitab ash-Shalah 


289 










$ dtf oil) iui JU 4Jj ilM 1*3 J=- Ji- >y $ d£& 

* * i * . ' 


04J 




Dari Ibnu Umar ia berkata, aku sering menemani Rasulullah dalam 
perjalanan, beliau tidak pemah menambah atas dm raka’at hingga wafat, menemani 
Abu Bakar, ia tidak pemah menambah atas dm raka’at sampai wafat, menemani 
Umar, ia tidak pemah menambah atas dm raka’at sampai meninggal dunia, 
kemudian menemani Utsman, ia tidak pemah menambah atas dm rakaat sampai 
wafat, sedangkan Allah berfirman, "Sungguh pada diri Rasulullah itu terdapat 
suri tauladan yang baik.” (Muttafaqun ‘alaih: Muslim I: 479 no: 689, ‘Aunul 
Ma’bud IV: 90 no: 1211, Fathul Bari II: 577 no: 1102, Nasa’illl: 123) 


2. JARAK PERJALANAN YANG DIBENARKAN UNTUK 
MENGQASHAR SHALAT 

Para ulama berbeda pendapat tentang batas jarak perjalanan yang 
diperbolehkan untuk mengqashar shalat dengan perbedaan yang banyak, 
sampai Ibnu Mundzir dan lainnya, dalam kaitannya dengan masalah ini, 
meriwayatkan lebih dari dua puluh pendapat. Namun yang rajih, kuat, 
menurut hemat penuturan ialah pendapat yang menegaskan, ’’Dalam 
persoalan ini sama sekali tidak ada batasan yang jelas, kecuali pengertian 
safar menurut bahasa Arab yang dengan bahasa tersebut Rasulullah 
sampaikan kepada para sahabat. Sebab, andaikata jarak perjalanan yang 
dibenarkan untuk mengqashar shalat ini sudah ditentukan dengan jelas, 
selain yang kami sebutkan, tentu Rasulullah ^g tidak akan lupa 
menyampaikannya kepada kita, dan padahal tidak mungkin pula para sahabat 
lupa untuk menanyakan kepadanya mengenai jarak perjalanan yang 
diperbolehkan qashar ini, dan tidak mungkin pula mereka sepakat untuk 
tidak menyampaikan ketentuan batas jarak ini kepada kita semua.”(al- 
Muhalla V: 21) 

3. KAWASAN YANG DIBENARKAN MULAI MENGQASHAR 
SHALAT 

Jumhur ulama berpendapat, bahwa permulaan bolehnya mengqashar 
shalat ini dimulai ketika sudah meninggalkan daerah tempat ia bermukim 

290 I Hff al'Wajiz; Fiqh Sunnah 




dan keluar dari batas negeri, kampung dan yang demikian ini merupakan 
syarat, dan ia tidak boleh shalat sempuma sebelum masuk rumah-rumah 
pertama yang ada di daerahnya. Ibnu Mundzir berkata, ”Aku tidak 
mengetahui, bahwa Nabi mengqashar shalat dalam salah satu safamya, 
kecuali setelah keluar dari Madinah. Anas menyatakan: 




“Aku pemah shalat dzuhur bersama Nabi H di Madinah empat raka’at dan 
di Dzil Hulaifah dua raka’at.” (Fiqih Sunnah I 240-241, Muttafaqun ‘alaih: 
Fathul Bari II: 569 no: 1089, Muslim I: 480 no: 690, Aunul Ma’bud IV: 69 
no: 119, Tirmidzi II: 29 no: 544 dan Nasa’i I: 235).” 43 


4. APABILA SEORANG MUSAFIR TINGGAL DI NEGERI OR- 
ANG KARENA ADA SUATU KEPENTINGAN DAN IA TIDAK 
BERNIAT MUQIM, IA HARUS MENGQASHAR SAMPAI IA 
KELUAR DARINYA 



Darijabir 4b, ia berkata, “Nabi tinggal di Tabuk selama dua puluh hari 
dan beliau mengqashar shalat .” (Shahih: Shahih Abu Daud no: 1094 dan 
Aunul Ma’bud IV: 102 no: 1223). 

Ibnul Qayyim menegaskan, ’’Rasulullah M tidak pemah bersabda kepada 
umatnya: Tidak boleh seorang mengqashar shalat, bila menetap sementara 
lebih dari dua puluh hari, namun secara kebetulan Rasulullah bermukim 
hanya sebatas hari tersebut.” (Fiqhus Sunnah I: 241). 

Dan manakala ia berniat muqim (di suatu daerah), maka setelah 
mengqashar shalatnya selama sembilan belas hari, selanjutnya ia harus shalat 
secara sempuma, sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Abbas: 


1 <* • | I • i * 0 '■ * * a _ $£s & $ 

9 *-^1 dr* 1 -* 5 _Jl ^15) 




Yang dimaksud dengan “Dzil Hulaifah dua raka'at,” ini ialah shalat ‘ashar, sebagaimana yang dijelaskan 
riwayat Imam Bukhari. 


Kitab ash'Shalah f|| 291 








0 O S 


. I jl^ ^ j*A& a*^o 


Ibnu Abbas dfe> bertutur, ”Nabi M menetap untuk sementara selama sembilan 
belas hari dengan mengqashar (shalat), maka kami pun apabila safar selama 
sembilan belas hari kami shalat qashar danjika lebih dan itu kami shalat sempuma. ” 
(Shahih: Irwa-ul Ghalil no: 575, Fathul Bari II: 561 no: 1080, Tirmidzi II: 
31 no: 547, Ibnu Majah I: 341 no: 1075, “Annul Ma’bud IV: 97 no: 1218 
dengan lafadz, “SAB’A ‘ASYRATA (= Tujuh belas hari)”) 

5. MENJAMA’ DUA SHALAT 

Sebab-sebab dibolehkannya menjama’ shalat ialah : 

1. S afar (karena bepergian) 

.Jl J jl jJ-4 J^Jjl 131 isH 1 4-Ul J y *j jl^ I Jli 

Jli Jl C~pI j jli £-<0*3 ^ j4^' ./^l 

•S-fJ P uP’ 

Dari Anas vfe ia berkata, "Adalah Rasulullah ^ apabila akan bepergian 
sebelum matahari bergeser ke arah barat, beliau menangguhkan shalat dzuhur 
kemudian (setelah tiba waktu ashar) beliau singgah (di suatu tempat), lalu 
menjama’ keduanya dan apabila matahari tergelincir sebelum berangkat, maka 
beliau shalat dzuhur, kemudian berangkat.” (Muttafaqun ‘alaih : Fathul 
Bari II: 583 no : 1112, Muslim I: 489 no : 704, ‘Aunul Ma’bud IV : 58 
no : 1206 dan Nasa’i 1: 284). 

Aj jl J131 li yd 0J JP (j 3)1^" iil ^jl : 3L*-4 jP 

s s s s t 

J^/,1 131J ll^, \^Zj j\ 4^4 J- ^ill 

✓ / / 

Jj J^Jjl '31 jli^J jCx txv«Or j-s^ilJ ^jiil j Aw 

0 ° 0 ' Oss 0 ^ J $s ' O s 0 s $ £ 0 S 0 

U ju .Jl Jjq 131 j s-LijdS ^4 Lj.A-l.y2.; ^Jt>- yJ ^jcUl j >-1 t_->^w<Jl 

,yj yt*Jl LfeLL^2i ^Liodl jlfcP 


292 Hf al-Wajiz; Fiqh Sunnah 


Dari M uadz 4 bahiva Nabi $§ pada perang Tabuk apabila akan 
bepergian sebelum matahari tergelincir bergeser ke arah barat, Rasulullah 
mengakhirkan shalat dzuhur hingga menjama’nya dengan shalat ashar, beliau 
mengerjakan keduanya secara jama’. Apabila akan berangkat sebelum 
maghrib Rasulullah mengakhirkan hingga mengerjakannya dengan shalat isya’ 
yaitu menjama’nya dengan maghrib dan apabila akan berangkat setelah 
maghrib, Rasulullah menjama’ shalat isya dengan shalat maghrib.” (Shahih: 
Shahih Abu Daud no: 1067, al-Fathur Rabbani V: 120 no: 1236, Aunul 
Ma’bud IV: 75 no: 1196 dan Tirmidzi II: 33 no: 551). 


S ifci ciiy ^ m it Sj^j g 4k, 

j ^i_Jl ^J>- 


“Darinya (Mu’adz) 4 bahwa para sahabat pada perang Tabuk pergi 
bersama Rasulullah maka Rasulullah menjama’ antara dzuhur dengan 
ashar, dan maghrib dengan isya', pada suatu hari Rasulullah mengundurkan 
shalat ashar, kemudian pergi lalu menjama’ antara dzuhur dengan ‘ashar, 
kemudian masuk (tempat istirahat), kemudian pergi (lag.), lalu menjama’ 
shalat maghrib dengan shalat isya’.” (Shahih: Shahih Abu Daud no: 
1065,’Aunul Ma’bud IV: 72 no: 1194, Nasa’i I: 284, Separoh pertama 
diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Ibnu Majah, yaitu Muslim I: 490 
no: 706 dan Ibnu Majah I: 340 no: 1070). 


2. Hujan 

f.1 13! jl5" ^ <ui! JLp jl 

8 jl ^ ^ y'O 

JA\ (j 


Dari Nafi’ bahwasanya Abdullah bin Umar, bila para penguasa 
menjama’ shalat antara maghrib dan isya’ dalam suasana hujan, dia 
menjama’ (kedua shalat itu) bersama mereka. 


Kitab ash'Shalah 


293 




QS o P A' 2s ( sasa s' * * .'t *. f ° * 0 . -. 0 - 

JLP ^ ^SyUij jjJ -d*u*j dj^P 9 • ^ " d Jj^ Cf- c^ - 

jj*^ro lylT (jj (jj Cf. Cf^J " 

oj^L’ Si j c^Ji ^ ^ til Q*it ji-!t a V> 

^ ✓ / / s' s’ s' ' 

.dul 


Dari Hisyam bin Urwah bahwa bapaknya, Unvah dan Sa’id bin al - 
Musayyib serta Abu Bakar bin Abdurrahman bin al-Harits bin Hisyam bin 
abMughirah aUMakhzumi pemah menjamak antara maghrib dengan isya’ 
pada malam turunnya hujan, jika mereka memang menjamak antara kedua 
shalat dan (tak seorangpun di antara) mereka yang tidak mengingkari 
perbuatan mereka itu. (Shahih: Irwa-ul Ghalil III: 40 dan Muwaththa’ 
Malik hal 102:328). 


✓ , O t s' Os' f s’ O ✓ . ._ O " • i 0 s' O * O s' 

j jsj as*?xj jlS j» j*3> Xs- js-s* jl : if. u* 

y X /■ ^ /• ^ * 

Jp. 4, PyA Jij% vlit 'J. Xy Ob <^it ills' til 5>'Vl 

s. S' S’ S ' / " 

.dU3 ^iSujh dU3 


Dari Musa bin Uqbah bahvua Umar bin Abdul Aziz menjama’ antara 
shalat maghrib dengan shalat isya’ bila turun hujan, dan bahwa Sa’id bin al - 
M usayyab, Urwah bin az-zubair, Abu Bakar bin Abdurrahman (menjama’ 
Shalat bersama mereka), dan para uktrrni pada masa itu shalat bersama mereka 
(para penguasa), namun mereka mengingkarinya. ” (Shahih: Irwa-ul Ghalil 
III: 40 dan Baihaqi III: 168-169) 


lx — jsyOLx)\j -Jl Jj— 1 j <j^ 

if ' ' 

s ^ s' s' o s' o' * s’ 's’ 0 ' ' O s’ 0 ' 

. jPs j i_i y- jS- (3 lxss>j>r t_o ytli'j 


Dari Ibnu Abbas u^>, ia berkata, ’’Rasulullah menjama’ shalat dzuhur 
dengan ashar dan maghrib dengan isya’ daalam kondisi aman dan tidak dalam 
safar.” (Shahih : Shahihul Jami’us Shaghir no: 1068) 


294 


H§ al'Wajiz; Fiqh Sunnah 


y y 


j j j&l S Al : Jli 

y ✓ / / ✓ x ^ 

.Jia^ ^y*~ jtA 


Darinya (Ibnu Abbas) iM>, iaberkata, ’’Rasulullah menjama antara 
dzuhur dengan ashar dan maghrib dengan isya’ di Madinah bukan karena 
takutdan bukan (pula) karenahujan.” (Shahih: ShahihulJami’usShaghir 
no: 1070, Muslim I: 489 no: 705, Nasa’i I: 290, ‘Aunul Ma’bud IV: 77 
no: 1198 dengan tambahan pada akhimya). 


Riwayat diatas menunjukkanbahwa menjama’ shalat karena hujan 
sudah dikenal pada masa Nabi andaikata tidak demikian tentu tidak 
bermanfaat menafikan hujan sebagai sebab bolehnya menjama’ shalat. 
Demikian menurut penjelasan Syaikh al-Albani dalam Irwa-ul Ghalil 
III: 40. 

3. Kepentingan yang Mendadak 


U J* 2jJ|j <lll j : Jli L^fb L f&' 

* ' " 

viJJi Jit3 jvJ jJl y \ Jli yu* Vj ^ j>- jS* Jj ojJLSlj 

✓ * * y y y 

f & ijb-f '^J>4 Sf of iijf jii ^fc- iir cJL jii 


Dari Ibnu Abbas v^>, ia berkata, "Rasulullah $$ menjama’ shalat dzuhur 
dengan shalat ashar di Madinah bukan karena takut dan bukan (pula) karena 
safar" Abu Z ubair bertutur, "Sayapemah bert any a kepada Sa’id, "mengapa 
Rasulullah berbuat demikian itumaka jawabnya, ”Sayapemah bertanya 
kepada Ibnu Abbas sebagaimana yang engkau tanyakan kepadaku ini, maka 
jawab Ibnu Abbas, ”Rasulullah tidak ingin memberatkan seorangpun dari 
kalangan ummatnya." (Shahih: Shahihul Jami’us Shaghir no: 1068). 


{.LX^xJlj jid *Jlj J^sjd Ij J. _!l 4JJI J I Jli 

/ y y y y 

: Jli ^!j! \y J^ (j 2 jj jJJL 

1 ^ o ) 

C->^ 


. / /• , / 9 y y 

zr ^ 01 il 


J’ 


Kitafc ash-Shalah §f|§ 295 




Darinya (Ibnu Abbas) Lj&», ia berkata, ’’Rasulullah % menjama' antara 
shalat dzuhur dengan 'ashar dan shalat maghrib dengan ‘ isya ' di Madmah 
bukan karena takut dan bukan (pula) karena hujan. ” Ibnu Abbas t^> ditanya, 
"Apa yang beliau inginkan itu?" Jawabny a, ”Beliau ingin tidak memberatkan 
ummatnya." (Shahih: Shahihul Jami’ no: 1070, Muslim I: 489 no: 705, 
Nasa’i I: 290, ‘Aunul Ma’bud IV: 77 no: 1198 dengan tambahan di 
akhimya). 

Imam Nawawi 4k> dalam Syarah Muslim V: 219 menulis,”Sejumlah 
ulama’ berpendapat bolehnya menjama’ di waktu muqim karena ada 
hajat bagi orang yang tidak menjadikannya sebagai kebiasaan. Ini adalah 
pendapat Ibnu Sirin dan Asyhab, salah seorang murid Imam Malik, 
dan diriwayatkan juga oleh al-Khattabi dari abQaffal dan asy-Syasyi 
dari kalangan Syafi’i dari Abu Ishaq al-Marwazi dari kelompok ahli hadits 
dan pendapat ini dipilih oleh Ibnul Mundzir dan diperkuat oleh 
pemyataan Ibnu Abbas, “ Rasulullah tidak memberatkan ummatnya, yaitu 
beliau tidak menjadikan sakit dan tidak pula lainnya sebagai illat. 
(Alasannya) Wallahu a’lam." 


BAB SHALAT JUM’AT 

Menghadiri Shalat Jum;at adalah fardhu ‘ain atas setiap muslim, kecuali 
lima orang: budak, perempuan, anak kecil, orang sakit, dan musafir. Allah 
Ta’ala menegaskan: 


(<\ b ^^3 jr>~ J 


“Hai orang'Orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat 
pada hari Jum’at, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan 
tinggalkanlahjual beli, yangdemikian itu lebih baik bagimujika kamu mengetahui. ” 
(QS. al-Jumu’ah: 9) 


296 


aUWajiz; Fiqh Sunnah 


H £ 


y J* c£- : J 15 ® jJ tijUs °J* 

^ ** ^ / ^ ^ / 

. 0 S' iJ» o < i*< o ^ ■$* > ii o/ 4 > 

* # 0 x f * " f -f-' o, f *1® 1° x «.'"• f*„ ,/,// 4 ,e A 

•(j^-lj* y J ji *X*P I4*jjl jfl 4 lPL*l?t (j§ pJu*wA 


Dari Thariq bin Syihab dari Nabi $jg, beliau bersabda, ”,Shalat Jum’at adalah 
haq yang wajib dUaksanakan bagi setiap musUm dengan berjama’ah, kecuali empat 
golongan: hambasahaya, perempmn, anak kecil, dan orang- orang sakit. ” (Shahih: 
Shahih Abu Daud no: 942, Shahih Jami’us Shaghir 3111, ‘Aunul Ma’bud 
III: 394 no: 1054, Baihaqi III: 172, Mustadrak Hakim I: 288, Daruquthni II 
: 3 no: 2) 


_ ✓ X X 


^iLU.1 ^Ip ^4: Hi ^i\ ^p 


Dari Ibnu Umar dari Nabi $g, beliau bersabda, ’’Musafir tidak wajb 
melaksanakan shalat Jum’at.” (Daruquthni II: 4 no: 4) 

1. PERINTAH UNTUK MENGERJAKAN SHALAT JUM’AT 


JLas ji\ Jlipl ja : Jli i|j| ^p 4^g> o j'j* jjt 

l" •’f " *" *\' * * i A * » '■ *' ' ' of * i ' •* i , - 

.Uj U 4J ^aP 4*^ C-wall j*-> 4J jJl3 U 


Dari Abu Hurairah dari Nabi M> beliau bersabda, ’’Barangsiapa yang 
mandi, kemudian datang ke (masjid untuk) shalat Jum’at, lalu shalat (intidzar) 
semampunya, kemudian memperhadkan (imam) hingga selesai dari khutbahnya, 
kemudian shalat bersamanya, niscaya diampuni dosa-dosanya yang terjadi antara 
Jum’at itu dengan Jum’at berikutnya ditambah dengan tiga hari. ” (Shahih: 
Shahihul Jami’us Shaghir no: 6062 dan Muslim II: 587 no: 857). 


■* . O s o > 

' Q * o 


^1 ^ : Jl5 l|l L$ SJ\ i£$s> 4pj 

^ “ /• 

ol jJ dClSA J ^J\ jC4»jj 


Kitab ash-Shalah 


297 




Darinya (Abu Hurairah) dad Nabi ^g, beliau bersabda,"Shalat lima 
waktu, shalat Jum’at he Jum’at berikutnya dan puasa Ramadhan he ramadhan 
bedkutnyaadalahmenghapus (dosa-dosa) keduanya, bila dosa-dosa besar dijauhi." 
(Shahih: Shahihul Jami’us Shaghir no : 3875, Muslim I: 209 no: 16 dan 
233, Tirmidzi I: 138 no: 214 dan dalam Sunan Tirmiidzi ini tidak ada kata, 
“WA RAMADHAN ILAA RAMADHAN.”) 

2. ANCAMAN KERAS AGAR TIDAK MELALAIKANNYA 


i * 


J J Si Jj~- j iLJ* ll$il A jlj* J J)\ J* 

6 i 0 f* jfj. £ ✓ o S% ° ^ J J sOs» * sO 

^ y J* rJ 3 ’ 

•0^^ CrtcjjQ 


Dan Ibnu Umar dan Abu Hurairah ^ bahwa keduanya pemah mendengar 
Rasulullah bersabda sedang beliau bersandar pada tongkat diatas mimbamya, 
“Hendaklah orang-orang itu benar-benar berhenti dad meninggalkan shalat Jum’at, 
atau Allah benar-benar menutup rapat had mereka, kemudian mereka benar-benar 
akan menjadi orang-orang yang lalai.” (Shahih: Shahihul Jami'us Shaghir hal 
142 not 5 no: 548, Muslim II: 591 no: 865, Nasa’i III: 88) 


c—o-o-A ^ Sgs§^ (_j^S jl ^JJl Aa- { jf- 


m *, ut 


Ajc<kJ«Jl { j£- Oydsftli Jl Jrj ^Js- <J j >-1 -Slj y&rJ J *S Ol 


0 * s fit 

■(-Pji! 


Dad Abdullah 4® bahwa Nabi bersabda kepada suatu kaum yang 
meninggalkan shalat Jum’at, "Sungguh aku benar-benar hendak menyuruh 
seseorang manjadi Imam untuk orang-orang, kemudian aku akan membakar 
(rumah) orang-orang yang meninggalkan shalat Jum’at.” (Shahih: Shahihul 
Jami’us Shaghir no: 5142 dan Muslim I: 452 no: 652). 


Air SJ’Ji :jl»aui SAj oUfrtf JAi I J&JI ^1 ^ 

298 I 181 al-Wajiz; Fiqh Sunnah 


. <uis ^JLc- aUI Ujl^; 


Dari Abul Ja’d adh-Dhamri bahwa Rasulidlah % bersabda, ” Barangsiapa 
yang meninggalkan Shalat Jum’at tiga kali karena mengabaikannya, niscaya 
Allah menutup hatinya .” (Hasan Shahih: Shahih Abu Daud no: 923, Abu 
Daud III: 377 no: 1039, Tirmidzi II: 5 no: 498, Nasa’i III: 88 dan Ibnu Majah 
1:357 no: 1125) 


* , ^ ^ X >> / ^ J 

0.0 . s } * J ♦, t s' s' 0 s' |. M s I O 

jS> y* 2) j y \ Jvi j y A»u-I ^ 


e * * 0 

* 


Dari Usamah bin Zaid <&>> dari Nabi beliau bersabda, ’’Barangsiapa yang 
meninggalkan tiga kali shalat Jum’at tanpa udzur (alasan), niscaya dia tercatat 
dalam golongan orang-orang munafik. ” (Shahih: Shahihul Jami’us Shaghir no: 
6144 dan Thabrani dalam al'Kabir 1:170 no: 422). 


3. WAKTU SHALAT JUM’AT 

Waktu pelaksanaan shalat Jum’at adalah waktu shalat dzuhur, namun 
boleh juga dilaksanakan sebelumnya: 


J—~<J y>- 2**j*Jt ^ yUt* y\ y 


A o 


iJl 


Dari Anas bin Malik bahwa Nabi biasa Shalat Jum’at ketika matahari 
tergelincir (bergeser ke arah barat ). (Shahih: Shahih Abu Daud no: 960, Fathul 
Bari II: 386 no: 904, Aunul Ma’bud III: 427 no: 1071, Tirmidzi II: 7 no: 
501). 


T-JI JTj 

s' s’ 

Jjjj J^ OIS"” 3^ ? 

^ s' s’ - 

.^ 11)1 


Kitab ash-Shalah 


299 




Dari Jabir bin Abdullah <&£, bahwa ia pemah ditanya, “Kapan Rasulullah H 
mengerjakan shalat Jum’at?” Jawabnya, "Adalah beliau shalat (Jum’at) kemudian 
kami pergi ke onta-onta kami, lalu kami mengistirahatkannya ketika matahari 
tergelincir ke barat.” (Shahih: Irwa-ul Ghalil no: 597 dan Muslim II: 588 no: 
29 dan 858). 

4. KHUTBAH JUM’AT 


Khutbah Jum’at, hukumnya wajib, karena Rasulullah selalu 
mengerjakannya dan tidak pernah meninggalkannya. Disamping itu, 
Rasulullah Hk bersabda: 




"Shaladah kamu sebagaimana kamu melihat soya shalat! ” (Shahih: Irwa-ul 
Ghalil no: 262 dan Fathul Bari II: 111 no: 631). 


5. PETUNJUK NABI M DALAM HAL KHUTBAH 

A-frai ^ Jjl : Jjib 

✓ / / / 

.1 jCll1 o)j 4-Ja>Jl 1 o*5C^l Ijbdsli 


Adalah Rasulullah bersabda, “Sesungguhnya panjang shalat seseorang 
dan singkatnya khutbahnya adalah indikasi akan kepandaiannya, karena itu, 
panjangkanlah shalat dan persingkatlah khutbahmu, karena sesungguhnya diantara 
penjelasan ada yang benar-benar berupa sihir. ” (Shahih: Shahihul Jami’us Shaghir 
no: 2100, Irwa-ul Ghalil no: 618, Muslim II: 594 no : 869). 


cJliCa o 1 jjjjgjk ^Jj| c-uS" ^ 




Dari Jabir bin Samirah 4$>, ia berkata, "Aku sering shalat bersama Nabi $jg, 
ma/ca shalatnya sederhana (tidak panjang dan tidak pula pendek) dan khutbahnya 
pun sederhana." (Shahih : Shahih Tirmidzi no: 418, Muslim II: 591 no: 886, 
Tirmidzi II: 9 no: 505) 


300 fQf al'Wajiz; Fiqh Sunnah 


tM x" 0 , 


x ✓ ✓ 


>_)?•>- til aJ _ll (Jj-x»j : JU aUI «i»p ^ (j-^ - 

/■ / ✓ / 

0 ✓’/' £✓ I ^X O/ % ^ _x* J . 5* -XO^ //o . ✓ . /OX 

4 j IS A *■>/? P Aj^ 0 Lfc^P* 


Dari Jabir bin Abdullah *&,, w berkata,"Adalah Rasulullah $& apabila 
berkhutbah, merah kedua matanya, meninggi suaranya, dan memuncak marahnya, 
seolah-olah beliau menyampaikan peringatan kepada pasukan, yaitu beliau 
berkata, “Aims musuh akan menyerang kalian pada waktu pagi, dan awas musuh 
akan menyerbu kalian diwaktu sore!” (Shahih: Shahihul Jami’us Shaghir 4711, 
Irwa-ul Ghalil no: 611, Muslim II: 591 no: 866, dan Tirmidzi II: 9 no: 505). 

6. KHUTBAH HAJAT 

Adalah Rasulullah selalu memulai semua khutbahnya, nasihatnya 
dan pengajarannya dengan khutbah ini yang dikenal dengan nama Khutbatul 
Hajah. Redaksinya sebagai berikut: 


* . ' >. 


.s , Pf A A, 0 * #. . ^ ^ A 9 o ** f A A x"0 /” A * os 11 ^ 0 ^ ll * l 

Uxx<JU I J j 4 )-)u .5 yu j to jA.ica~.ij 4a.*Z~j j oJL*j»tJ 41) JL«j>»j 1 j) 

/ x* ✓ /■ 

.aJ ^Ai Jiv4 j a) aJUI oJL^j cLDLIpI oIjlI- j 

✓ / /< 

* z s y > s o_ (' * \ ' 1 x ^ .> f »i f 11 x f. ^ f y * O' f 

0*1»P (jl tAJ JJ _j jO> *y oJl>-j Al__Jl ^1 Ajl V ijt g - xlj 


iJ 


. j Vl ajLaj jp- aJJI 1 j^jl 1 jjJJl l^jllj 

1 j£\ ^OJi Qi; 

55 ' s Q t ' * ' s s * s * * s ' * ' * y A o ^ ' 

j) Aj 0 ji (_£ jjl aJLSI 1 jJUlj J 1 j^S"” Prj Lqm^-L* C-OJ 

.iLij j^Iip jli^ aIJI 

ji*J J jv^JULpf £tlv2J l^AjJLx *yji 1 jJjSj aUI 1 jju! 1 y/\ ^jjl 1Igjl \j 


* . 


Kitab ash-Shalah 


301 









. Lfc^aP I j ji jli JLA3 a) j->i J j Alii ^2J ^y» j ^*5^) jj i j*i>3 

^>-j a] _Si cL«j-bJl J 5 -L/ 5 I jli a*j L»S 

' y S 

aJ*>C> JTj AJj>C^ APJb JTj APJj J5”"j JJ^S 

" y y S 

.J^»J 


Sesungguhnya segala puji hanya milik Allah, kami memuji, memohon 
pertolongan dan maghfirah (ampunan) kepada-Nya. Kamijugaberlindungkepada 
Allah dari kejahatan diri kami dan kejelekan amal perbuatan kami. Siapa saja 
yang diberi petunjuk oleh Allah, maka tak seorangpun yang dapat menyesatkannya, 
dan barangsiapa yang disesatkan Allah, maka tak seorang pun yang dapat 
memberinya petunjuk. 

A/cu bersaksi bahwa tiada llah (yangpatut diibadahi) kecuali Allah semata, 
yang tiada sekutu bagiNya. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba 
dan Rasul (utusan) -Nya. 

Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar- 
benar takwa kepada-Nya danjanganlah sekali-kali kamu mad, melainkan dalam 
keadaan Islam.” (QS. Ali-Imraan: 102) 

Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Rabb mu yang telah menciptakan 
kamu dari seorang diri, dan darinya Allah menciptakan isterinya, dan dari keduanya 
Allah mengembangbiakan laki-laki dan wanita yang banyak. Dan, bertakwalah 
kepada Allah dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu 
sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu 
menjaga dan mengawasi kamu. (QS. an-Nisaa : 1) 

“Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan 
katakanlah perkataan yang benar, niscaya Allah memperbaiki bagimu amal-amalmu 
dan mengampuni bagimu dosa-dosamu. Dan barangsiapa mematuhi Allah dan 
Rasul-Nya, maka sesungguhnya dia telah mendapatkan kemenangan yang besar. ” 
(QS. al-Ahzaab: 70-71) 

Amma ba’du, 


302 


al-Wajiz; Fiqh Sunnah 



Sesungguhnya sebenar-benar perkataan adalah kitabullah, sebaik-baik 
petunjuk adalah petunjuk Muhammad jjji, seburuk-buruk perkata adalah yang 
diada-adakan (dalam agama), segalaperkara yangdiadakan adalah bid’ah, setiap 
bid’ah adalah sesat, dan setiap kesesatan adalah di neraka. (Shahih: Shahih Nasa’i 
no: 1331, Muslim II: 592 no: 467 dan Nasa’i III: 188). 

Ibnul Qayyim dalam kitabnya Zaadul Ma’ad 1:116, menulis,”Barang 
siapa memperhatikan semua khutbah Nabi $g dan khutbah para sahabatnya, 
niscaya ia mendapatkan materi khutbah meliputi penjelasan perihal hidayah, 
tauhid, sifat-sifat Rabb Jalla Jalaluh prinsip-prinsip pokok keimanan, dakwah 
(seruan) kepada Allah, dan penyebutan tentang aneka ragam nikmat Allah 
Ta’ala yang menjadikan dia cinta kepada makhluk-Nya dan hari-hari yang 
membuat mereka takut kepada adzab-Nya, menyuruh jama’ah agar senantiasa 
mengingat-Nya dan mensyukuri nikmat-Nya yang menyebabkan mereka 
cinta dengan tulus kepada-Nya. Kemudian para sahabat menjelaskan tentang 
keagungan Allah, sifat dan nama-Nya yang menyebabkan dia cinta kepada 
makhluk-Nya, dan menyuruh jama’ah agar ta’at kepada-Nya, bersyukur 
kepada-Nya dan mengingat-Nya yang membuat mereka dicintai oleh-Nya 
sehingga seluruh jama’ah ketika meninggalkan masjid mereka telah berada 
dalam keadaaan cinta kepada Allah dan Allah pun cinta kepada mereka. 
Dan adalah Rasulullah senantiasa berkhutbah dengan menyebut banyak 
ayat Qur’an, terutama surah Qaaf.” 


^ jUjc.— it ^ o jJ -1 o-jj cJlS 

x / / / / 


Ummu Hisyam bintil Harits bin Nu’man berkata, “Aku tidak hafal surah 
Qaaf, melainkan melalui mulut Rasulullah yang beliau sampaikan dalam 
khutbahnya diatas mimbar.” (Muttafaqun ‘alaih: Fathul Bari II: 414 no: 934, 
Muslim II: 582 no: 851, Nasa’i III: 104, Ibnu Majah 1:352 no: 1110, Aunul 
Ma’bud III: 460 no: 1099 secara ringkas dan Tirmidzi II: 12 no: 5111 dengan 
lafadz yang semakna). 


Kitab ash-Shalah ||f 


303 













7. WAJIB DIAM DAN HARAM BERBICARA KETIKA KHATIB 
SEDANG BERKHUTBAH 


cJi 15} i JlS 4 I-51 J j 01 *$§s> 5jj ^1 (jp* 

.O_^l 5 JLii ^1**^1j d-vajl 


Dari Abu Hurairah 4b bahwa Rasulullah bersabda, ’’Apabila engkau 
mengatakan kepada rekaximu, "Diamlah! ” pada harijum’at, maka sungguh engkau 
telah berbuat sia-sia." (Shahih: Shahih Ibnu Majah no: 911, Nasa’i III: 112 
dan Sunan Ibnu Majah I: 356 no: 1110 dengan redaksi yang sema’na). 


8. KAPAN MAKMUM DIANGGAP MENDAPAT SHALAT 
JUM’AT 


Shalat Jum’at adalah dua raka’at secara berjama’ah. Karenanya, siapa 
saja yang tidak mengerjakan shalat jama’ah Jum’ah dari kalangan orang- 
orang yang tidak wajib shalat Jum’ah , atau berasal dari kalangan orang' 
orang yang berudzur, maka hendaklah mereka shalat dzuhur empat raka’at. 
Dan barangsiapa yang mendapatkan satu raka’at dengan (bersama) Imam, 
berarti ia mendapat shalat jama’ah Jum’at; 


4**Jrl ja 4*5 "j '*] jit ja : Jli —5l 01 *£&> o j>'j* j* 

s ^ / 


Dari Abu Hurairah 4b bahwa Nabi % bersabda,’’Barangsiapa yang 
mendapatkan satu raka’at dari shalat Jum’at, maka sungguh ia telah mendapatkan 
shalat jama’ah Jum’at.” (Shahih: Irwa-ul Ghalil no: 622, Shahihul Jami’us 
Shaghir no: 5999, Nasa’i III: 112 dan Ibnu Majah I: 356 no: 1121 dengan 
lafadz yang sema’na). 


9. SHALAT SUNNAH SEBELUM DAN SESUDAH SHALAT 
JUM’AT 




(J fji j* : SI ^ 0 jIj* 

_ 4 m S * ° . ^ . O / < S * m' ' * * ^ ^ / « I * 

% S S y \ } O . f # X * SO**;, J » * ~ I S . > > . 

p-> fj**’ |*J t 4) J La 


304 fUf aUWajiz; F iqh Sunnah 


.^\j\ l y>J ^JLu U« 4J yj> 


Dari Abu Hurairah dari Nabi Sgg, beliau bersabda, “Barangsiapa yang 
mandi besar (sekujur tubuh) pada harijum’at, lain hemudian datang (ke masjid 
untuk) shalat Jum’at, lain ia shalat semampunya, kemudian ia mendengarkan 
khutbah dengan seksama hingga selesai khutbahnya, lalu ia shalat Jum’at 
dengannya, niscaya diampunilah baginya akan dosa-dosa yang terjadi antaraJum’at 
itu dengan Jum’at yang lain ditambah tiga hari." (Shahih: Shahihul Jami’us 
Shaghir no: 6062 dan Muslim II: 587 no: 857). 


Oleh sebab itu, barangsiapa datang ke masjid sebelum khatib 
berkhutbah, hendaklah ia shalat sunnah (intidzar) semampunya, tanpa ada 
batasnya sampai khatib hendak naik mimbar. 

Adapun shalat sunnah yang dewasa ini dikenal dengan sebutan shalat 
sunnah qabliyah Jum’at, maka termasuk amalan yang sama sekali tidak 
memiliki dasar yang kuat. Dan sudah dima’lumi, sebagamana yang ditegaskan 
Ibnul Qayyim, “Bahwa Nabi apabila Bilal selesai mengumandangkan 
adzan, beliau langsung memulai berkhutbahnya, tidak seorangpun yang 
berdiri mengerjakan shalat dua raka’at, sama sekali tidak ada, dan adzan 
hanya sekali. Kemudian, kapan mereka akan shalat sunnah qabliyah Jum’at?” 
(Zaadul Ma’ad I: 118). 

Adapun sesudahnya, maka kalau mau shalatlah empat raka’at atau dua 
raka’at: 


-» * . £ * 




Dari Abu Hurairah 4^ bahwa Rasulullah bersabda, "Apabila salah seorang 
diantara kamu akan shalat Jum’at, maka shalatlah sesudahnya empat raka’at! ” 
(Shahih: Irwa-ul Ghalil no: 625, Shahihul Jami’us Shaghir no: 640, Muslim 
II: 600 no: 882 dan ini lafadznya, Aunul Mabud III : 481 no: 1118, dan 
Tirmidzi II: 17 no: 522). 




Kitab ash-Shalah || [ 305 










0 X * X 

o x . o// .x- o I x 

(J J 

Dari Ibnu Umar 'M> bahwa Nabi H ddak shalat dm raka’at seusai shalat 
Jumat hingga beliau pulang lain shalat dm raka’at dirumahnya. (Muttafaqun 
‘alaih: Muslim II: 600 no: 71 dan 822 dan Fathul Bari II: 425 no: 937 tanpa 
lafadz, “Di rumahnya.”) 

10. ADAB DATANG KE MASJED PADA HARI JUM’AT 

Dianjurkan bagi setiap orang yang hendak menghadiri shalat jama’ah 
Jum’at agar mandi, sebagaimana yang ditegaskan dalam hadits-hadits berikut 


in / > 


^Jj J Or j llUl Jb I Jli jbJl jUil* 

x / * 

• o x / , x x xx a ^ x x 

ox 0.0 3 X x f O O J o. . X .xo x^x/.xx 

^jx L y^ J . y tA^ao ^ —a ^Ua^'tx 

X XX 

✓ fx-- * o* 6 i fl ' Ux O * * z i O'-t, ° U* ».l • * °, ' * <■ 
jJSJ bl o-vau (t-< c*J lx (aS W2i j*-. ^ s*j jvj 

• tS 4*^Jl ^j lx aJ^I x^fl 


XX X 


Dari Salman al-Farisi 4® bahwa Nabi M bersabda, “Tidaklah orang 
melaksanakan mandi besar (sekujur tubuh) pada hari Jum’at , bersuci dengan 
sungguh-sungguh, dan memakai wangi-wangian dari rumahnya, kemudian ia 
kelmr (pergi ke masjid), dan tidak memisahkan antara dm orang (yang duduk 
berdampingan), kemudian shalat sunnah (intidzar) semampunya, lalu 
memperhatikan dengan seksama apabila imam berkhutbah, (tidaklah ia lakukan 
itu semmnya) kecmli dosa-dosanya yang terjadi antara Jum’at itu dengan Jum’at 
sebelumnyapasti diampuni.” (Shahih: Shahihuljami’usshaghirno: 7736, dan 
Fathul Bari II: 370 no: 883). 




y.Q <_r^j f y j* ^ 


44 Namun ada juga yang berpendapat bahwa mandi ketika akan menunaikan shalat Jum’at hukumnya 
wajib. Mereka mendasarkan pendapatnya pada hadist berikut: GHUSLU YAUMIL JUM’ATI 
WAAJIBUN ‘ALAA KULLI MUHTALIM (= Mandi pada hari Jum’at wajib atas setiap orang yang 
sudah ihtilam (mirnpi basah). Diriwayatkan Imam-Imam hadits yang tujuh. Lihat Bulughul Maram 
no: 122 (Pent.) 


306 H| al-Wajiz; Fiqh Sunnah 



r r *■- t. f- - * rr ' ' a 

0* (*-* < -{jr c ‘—*' da?xJj jtia ^Jl ^_j sJclp jo jl <_..U 

<&yC& Cs^ ^£ j*~ ^i ^ p->^ ^-il t_J^S" 

• 4^® ^ 5?**-*- (jtrfj oj^" 


Dari Abu Sa’id dan Abu Hurairah dfe, keduanya berkata bahwa Rasulullah 
M 45 bersabda, “Barangsiapa mandi besar (sekujur tubuh) pada harijum’at, lalu 
mengenakan pakaian terbaiknya, kemudian memakai wangi-wangian bila puny a, 
kemudian datang (kemasjid untuk) shalatjum’at dan ia tidak melangkahi leher 
rekan-rekannya, kemudian shalat (sunnah) semampunya, lalu diam 
(memperhatikan) bila imamnya datang (hendak naik mimbar) sampai selesai dari 
shalatnya, maka shalat itu sebagai penebus dosa yang terjadi antara Jum’at itu 
denganjum’at sebelumnya.” (Shahih: Shahihul Jami’us Shaghir no: 6066 dan 
‘Aunul Ma’bud II: 7 no: 339). 


jlS" aLJJ I ^ jlfT b! :® 4LJI Jli : JlS ^ °J\ a J& 

jAi 

0 ^ f ^ ^ ' 5S 

t ^A^ c-A=*w2-il Ij^i? ^i® t Jj*Vb J 

✓ / 

(5 jJl5" j*J tSyL (5A^J (5Ai^ j*J (i;4i c£AJ1 JA®j 

. Ava-Jl c^A^l </AJlS" (VJ jU' (_£A^ 


Dari Abu Hurairah 4* bahwa Rasulullah $g bersabda, "Apabila hari Jum’at 
tiba diatas setiap pintu masjid terdapat sejumlah malaikat yang mencatat para 
jama’ah sesuai dengan kualitas kedudukannya, (gelombang) pertama sebagai 
(peringkat) pertama, kemudian manakala khatib duduk (ikut) mendengarkan 
khutbah (peringatan), perumpamaan gelombang pertama seperti orang yang 
menghadiahkanseekoruntayanggemuk, kemudian (gelombang berikutnya) seperti 


e Tambahan dalam kurung ini, perterjemah kutip dari sunan Abi Daud I: 95 no: 343, tcrbitan Darul 
Fikr Beirut. 


Kitab ash'Shalah fgf 307 






orang yang menghadiahkan seekor sapi henna, kemudian (gelombangketiga) seperti 
orang yang menghadiahkan seekorkambing kemudian (gelombangkeempat) seperti 
orang yang menghadiahkan ayam betina, kemudian (gelombang kelima.) seperti 
orang yang menghadiahkan sebutir telur. ” (Muttafaqun ‘alaih: Shahihul Jami’us 
Sahghir no: 7750, Muslim II: 587 no: 850, Nasa’i III: 98, dan Ibnu Majah I: 
347 no: 1092). 


11. DO’A DAN DZIKIR YANG DIANJURKAN DIBACA PADA 
HARI JUM’AT 

1. Memperbanyak shalawat dan salam kepada Nabi sjj§ 46 


f y- (*-P?P cP 23 ' dr? ^ J 4§e> laJ 1 C/- isJcf 

/ / O //” ^ Q & / ^ ® ^ ^ ^ ^ ^ ^ S f J ° 

^Lp 1 cddwa.il <u3j cd>cjiJl <uij ‘f' 5 ' (Jp 1 5^ 

/ z a> , j s * >oo // * ^ o ^ ^ 

i_JuS""j caJJI JMjl* 5i? d^* 

jl J^l fp>- J^rj p- il jl : Jlii ?C~»jl Jij ^^ 

/ / 


Dari Aus bin A us 4h bahwa Rasulullah H bersabda, “Sesungguhnya 
diantara han-harimu yang paling afdhal ialah harijum’at, pada hari itu (Nabi) 
Adam diciptakan, pada hari itu nyawanya dicabut, pada hari itu sangkakala 
ditiup, dan pada hari itu (pula) kiamat besar terjadi. Oleh karena itu, 
perbanyaklah shalawat untukku pada hari itu, karena shalawatmu akan 
ditampakkan kepadaku. “Para sahabat bertanya, “Ya Rasulullah bagaimana 
(mungkin) shalawat kami ditujukan kepadamu, padahal engkau sudah 
berbentuk tulang belulang? ” M aka sabda beliau, “Sesungguhnya Allah Azza 
Wa Jalla telah mengharamkan tanah memakan jasadpara Nabi.” (Shahih: 
Shahih Ibnu Majah no: 889, ‘Aunul Ma’bud III: 370 no: 1034, Ibnu 
Majah I: 345 no: 1085, dan Nasa’i III: 91). 


* Yang dimaksud shalawat di sini hukan shalawat-shalawat bid’ah atau membaca diba’ dan bid’ah 
sesat lainnya yang banyak dibaca di masyarakat kita, akan tetapi shalawat yang sesuai dengan 
tuntunan Nabi fg seperti shalawat “Ibrahimiyyah” yang dibaca ketika duduk tasyhahud (tahiyyat). 
(pent.) 


308 HI abWajiz; Fitjh Sunnah 





2. Membaca Surat al-Kahfi 


(j cJi^SsJl ijy* 1 y y* : Jli iHl jl c£j-bSj Cf 

✓ / / / / 

,jzX\&<* jji\ # i *o>f &X\ 


Dari Abu Sa’id al-Khudri bahwa Rasulullah 3g| bersabda, 
“Barangsiapa membaca surat al-Kahfi pada hari ]umat, niscaya bacaan 
tersebut menjadi cahaya baginya yang meneranginya antara dua Jumat.” 
(Sahih: Irwa-ul Ghalil no: 626, Shahihul Jami’us Shaghir no: 6470, 
Mustadrak Hakim II: 368 dan Baihaqi III: 249). 


3. Memperbanyak Do’a Demi Mendambakan Ketepatannya Dengan 
Waktu Istijabah (terkabul). 


" s s' * Os ss *1* 0* ' O s O * 

**)! co j Liiji ^• l)^ aL.,.J l <_) j***j yS^ 

s c s 

ipLv j >-I U&old obi *^1 Ll-Ji a! , ll *\*s -1 g -A Jjj-jj 


Darijabir dari Rasulullah beliau bersabda, “Hari Jumat terdiri 
atas dua belas jam setiap hamba muslim memohon apapun kepada Alah Azza 
wajalla pada hari itu, pasti Dia memenuhi permohonannya, karena itu carilah 
kesempatan emas tersebut pada akhir waktu sesudah shalat ashar. ’ (Shahih 
diriwayatkan oleh Abu Daud, Nasa’i -lafadz ini baginya- dan Hakim. 
Hakim berkata, “Shahih menurut syarat Muslim.” Shahihut Targhib 
no: 705 dan Muslim II: 584 no: 853) 


12. SHALAT JAMAAH JUMAT DIMASJID JAMT 

j* Ax/kJr) j y\sx> _Si jlS"": cJli L^p ajjI <LxJIp ^ 


Dari Aisyah t^b, ia bertutur, “Para sahabat pada hari Jumat berdatangan 
dari tempat tinggal mereka dan dari kawasan dataran tinggi (awali ). ” (Muttafaqun 
‘alaih: Aunul Ma’bud III: 380 no: 1042 secara ringkas, yang merupakan 


Kitab ash-Shalah ||| 309 






bagian dari hadits panjang yang diriwayatkan Imam Bukhari dalam Fathul 
Bari II: 385 no: 902 dan Muslim II: 581 no: 847) 


21).jj M £ OjL2~ lJ4U-I tsi Jif y ^ 


Dari az-Zuhri, bahwa penduduk Dzul Hulaifah pada harijum’at berkumpul 
(shalat Jum’at) bersama Nabi padahaljaraknya dari Madinah sejauh perjalanan 
enammil. (Baihaqi III: 175) 




Dari Atha’ bin Abi Rabah, ia berkata, “Adalah penduduk Mina biasa 
menghadiri shalat Jum’at di Mekkah. ” (Baihaqi III: 175) 


Dalam kitab Talkhishul Habir II: 55, al-Hafidz Ibnu Hajar al -’Asqalani 
menulis, “Tidak pernah diriwayatkan bahwa Nabi M pemah mengizinkan 
seorang sahabat untuk mengadakan shalat Jum’at disalah satu masjid di 
Madinah dan tidak pula di daerah-daerah dekat dengannya.” 


13. HARI RAYA JATUH PADA HARIJUM’AT 

Apabila hari raya jatuh pada hari Jum’at, maka gugur kewajiban shalat 
jama’ah Jum’at dari orang-orang yang sudah mengerjakan shalat jama’ah 
(Fiqhus Sunnah I: 267): 


(3 j —Si &§! ^1)1 : JlS ^y.Aij 


Dari Z aid bin Arqam A&, ia berkata: Nabi shalat 'id, kemudian memberi 
rukhsah, dispensasi dalam hal (pelaksanaan) shalat Jum’at, yaitu beliau bersabda, 
"Barangsiapayangmaushalat Qumat), makashalatlah!” (Shahih: Shahihlbnu 
Majah no: 1082, Aunul Ma’bud III: 407 no: 1057 dan Ibnu Majah I: 415 
no: 1310) 


310 


al-Wajiz; Fiqh Sunnah 





14. DIANJURKAN IMAM MENGERJAKAN SHALAT JAMA’AH 
JUM’AT LAGI AGAR ORANG YANG MAU 
MENGERJAKANNYA DAN ORANG YANG TIDAK SHALAT 
‘ID DAPAT MENGERJAKANNYA 


Ji : JlS $j§| AjI o'Ji'jA ^1 ^P 

o , Ji 4 ' "S* * - f 

. Ulj 2jco^r) 


Dari Abu Hurairah faa/wva Nabi ^ bersabda, ’’Sungguhpada harimu ini 
telah terhimpun dm. hari ray a, maka barangsiapa yangmau, cukuplah shalat ini 
buat dia, tidak perlu lagi shalat Jum’at , namun kami akan mendirikan shalat 
jama’ahjum’at. ” (Shahih: Shahih Ibnu Majah no: 1083, ‘Aunul Ma’bud III: 
410 no : 1060, Ibnu Majah I: 416 no: 1311 dari hadits Ibnu Abbas *&>>). 


BAB SHALAT HARI RAYA 

1. HUKUM SHALAT HARI RAYA 

Shalat hari raya adalah wajib atas kaum laki-laki dan perempuan, karena 
Nabi M selalu mengerjakannya dan menyuruh kaum perempuan keluar agar 
mengerjakannya: 

• <—^ y>xd 0! if j»\ :cJli ( -j& 

Dari Ummi Athiyah q^>, ia bertutur, “Kami diperintah (oleh Nabi $g) untuk 
membawa kelmr anak perempmn yang sudah baligh dan amk perempmn yang 
masih perawan (pada hari raya puasa dan haji)” (Muttafaqun ‘alaih: Fathul 
Bari II: 463 no: 974, Muslim II: 605 no: 890, Aunul Ma’bud III: 487 no: 
1124, Tirmidzi II: 25 no: 537, Ibnu Majah I: 414 no: 1307, dan Nasa’i III: 
180). 

• *0. ' f ~ ( .str * 1 ' , o % V 0 - 

, —f cf*jr ( 0’ w j'y* L5 :cJii ^p 

['■ . •, f 0 ifi. " • "O - 0 O . '' 

4?“' £JJ 01 4^13 iJi-lP cJ P ol ja\ O »U«» 

/ / 

cJlii coljjp Lgopl cJlSo ojjb- °^J2\ £§| 1 


Kitab ash-Shalah 1® 311 







a! _Si J \j cJLai y*}>\ Jy ^yu USo 

[ylp-C^i lg-~JllJ I Jlii ?r- ^>«J *y j' (-jllis’r l^J (*^ ^“^>-1 

X ^* 1 ' / / ^ 

o'y-i j _ / ns^' JwlgJLis UgjllL>r y 


Dari Hafsah bind Sirin, ia bercerita, “Kami pemah melarang-anak-anak 
perawan kami keluar (ke tanah lapang) pada hari raya, kemudian datanglah 
seorang perempuan, lalu singgah di istana Bani Khalaf. Kemudian aku datang 
kepadanya, lalu ia bercerita, bahwa suami saudara perempuannya ikut perang 
bersama Rasulullah % sebanyak dm belas kali. Sedangkan saudara perempmn 
itu ikut perang bersama Rasulullah sebanyak enam kali, lalu ia berkata, "Kami 
(kaum wanita) mengurus pasukan yang sakit dan mengobati prajurit yang terluka. ” 
Kemudian bertutur, "Ya Rasulullah, salah seorang diantara kami tidakpunyajilbab, 
lalu apakah ia berdosa manakala tidak hadir M aka Rasulullah menjawab, 
“Hendaklah rekannya sesama perempmn memberi pinjamanjilbabnya kepadanya, 
kemudian hadirlah (ketanah lapang) mendengar kebajikan dan dakivah yang 
ditujukan kepada orang'Orangmukmin." (Muttafaqun ‘alaih : al'Misykah no: 
1431 dan Fathul Bari II: 469 no: 980). 


2. WAKTU SHALAT ‘ID 

\ . o A ' * s a f t o X os ' s s ll-*' ' S li * 0 'OS 

4Jll J y*j yy-Ua yj All) XS- r- j>- \ JLs y Xj ji y 

USr Ul : Jlai c-UajI j>d \-® 

/- / / / * ' / 

. xx O x x 

O t*. . X X . . . • x | XXX . X .X, X , 0 „ 

.1 jiXjb LiXPu^> UP y Xi 


Dari Yazid bin Khumair ar'Rahabi, berkata : Telah kelmr Abdullah bin 
Bust, seorang sahabat Rasulullah |g dengan orang-orang pada hari raya idul fitri 
atau adha, kemudian ia menyayangkan keterlambatan sang imam maka Abdullah 
menegaskan, "Sesungguhnya kami telah melmngkan waktu kami ini, yaitu di kala 
bertasbih" (Shahih: Shahih Abu Daud no: 1005, ‘Aunul Ma’bud III: 486 no: 
1124 dan Ibnu Majah I: 418 no: 1317). 47 


47 


Yang dimaksud “ketika raatahari mulai meninggi” ialah ketika matahari mulai tinggi dan waktu 


312 


HI aUWajiz; Fiqh Sunnah 



3. PERGIKE TANAH LAPANG 


Dari haditS'hadits diatas kita dapat memahami, bahwa lokasi 
pelaksanaan shalat ‘id adalah tanah yang lapang, bukan di dalam masjid. 
Sebab, Nabi % mengerjakan shalat ini di tanah lapang dan sunnah ini 
dilanjutkan oleh generasi selanjutnya. 

4. APAKAH PERLU DIKUMANDANGKAN ADZAN DAN 
IQAMAH? 


' t ' 0 ' o * * A o * s s s s 

:*yii aAJI 


9 s' 0 

if-^T if- ] 


a* 



Dari Ibnu Abbas dan Jabir bin Abdullah mereka berkata, ’’Tidal c pemah 
dikumandangkan adzan baik pada hari ray a fitri maupun pada hari ray a adha. ” 
(Muttafaqun ‘alaih: Fathul Bari II: 451 no: 960 dan Muslim II: 604 no: 886). 


^ ji ogi 'y jf <dsi jIp ^ j 

^ s' s' s' s' s' S s' s' S s' s' s' s' S s' } y s' 

*yj *y s-^-^ *y_j 1 —g *y_j ‘GGi *y^ ^^>0 g jju *yj 


Dari Jabir (bin Abdullah) bahwa tiada adzan untuk shalat hari ray a fitri 
(dan hari raya adha) ketika khatib (belum) datang dan tidak (pula) sesudahnya, 
dan tiada (pula) iqamah, tiada (pula) seruan, tiada (pua) sesuatu apapun, pada 
hari itu tiada seruan adzan dan tiada (pula) iqamah. “ (Hadits ini bagian dari 
hadits Imam Muslim sebelumnya) 

5. SIFAT SHALAT ‘ID 

Shalat hari raya terdiri atas dua raka’at, yang berisi dua belas kali takbir, 
tujuh kali pada raka’at pertama sesudah takbiratul ihram, sebelum membaca 
ayat, dan lima kali takbir pada raka’at kedua sebelum membaca ayat: 

s' 

* o s' o Q S' O s' 

’ U* if. if 


. t 's '.0 * ' *t , t s Os 

(3 jf ^ISl ''4f$0 oAfir pji 


terlarang sudah berakhir dan waktu melaksanakan shalat sunnah sudah tiba. Periksa ulang ‘Aunul 
Ma’bud III: 486. 


Kitab ash-Shalah j|| 313 









Dari Amr bin Syu’aib dari bapaknya dari kakeknya bahwa Rasulullah 
(biasa) takbir pada (shalat) dm hari raya tujuh kali pada raka’at pertama dan 
lima kali pada raka’at kedua." (Shahih: Shahih Ibnu Majah no: 1057, 
Misya'atul Mashabih no: 144 dan Ibnu Majah I: 407 no: 1279). 


tUsi j UljI- aUI J y*j 0\ l 3§i2> <JuS\s- i y& 


Dari Aisyah ^ bahwa Rasulullah takbir pada shalat ‘idul fitri dan ‘idul 
adha tujuh kali (pada raka’at pertama) dan lima (pada raka’at kedm), selain dm 
takbir untuk ruku’. (Shahih: Irwa-ul Ghalil no: 639, Shahih Ibnu Majah no: 
1058, Ibnu Majah I: 407 no: 1280 dan ‘Aunul Ma’bud IV: 6-7 no: 1138 dan 
37) 


6. SURAH YANG DIBACA PADA SHALAT HARI RAYA 


X 00° l ' ' ' & X ^ X 0 x s O S Q & s 

J3j ^wUaJl (j \jAj jlS”" <1—ii J y*j cM 

/ /• / ^ x x x 


“Dari an-Nu’man bin Basyir bahwa Rasulullah biasa membaca pada 
dm hari raya dan pada hari Jum’at SABBIHIS MA RABBIKAL A’LAA dan 
HAL ATAAKA HAD1TSUL GHASYIYAH.” (Shahih: Irwa-ul Ghalil no: 
644, Shahih Ibnu Majah no: 1281, Muslim II: 598 no: 878, ‘Aunul Ma’bud 
III: 472 no: 1109, Tirmidzi II: 22 no: 531, Nasa’i III: 184 dan Ibnu Majah I: 
408 no: 1281 tanpa lafadz WA FIL JUMU’ATI). 


✓ o xx 


X X 


A J JI S-Ji H A- 

Gii jii r 'Ji iG jL j f>; # ’'Ju>\ otr sj. Vu ^Lii 

/ / XX “ X ^ ** X “ 

0 x 

O XX x 

.C-O 


314 §H al-Wajiz; Fiqh Sunnah 




Dari Ubaidillah bin Abdullah, ia berkata : Pada hari raya Umar pergi (ke 
tanah lapang), lain bertanya kepada Abu Waqid abLaitsi, “Pada hari raya seperti 
ini, Nabi membaca surah apa? " Jawabny a, “Surah Qaaf dan surah Iqtarabat.” 
(Shahih: Irwa-ul Ghalil III: 118, Ibnu Majah no: 106, Muslim II: 607 no: 
891, ‘Aunul Ma’bud IV: 15 no: 1142, Trimidzi II: 23 no: 532, Nasa’i III: 183 
dan Ibnu Majah I: 407 no: 1282). 

7. KHUTBAH SETELAH SHALAT 

'' * s'' ° f * , t o * ' ' * o •. o / ' o ✓ 

J jr^. j /*-* l Ji3 \$&> ^Lp ^ 

0^-iPj 

Dari Ibnu Abbas b$b, ia bercerita, “Aku menghadiri shalat ‘id bersama 
Rasulullah, Abu Bakar, Umar dan Utsman mereka semuanya shalat sebelum 
khutbah.” (Muttafaqun ‘Alaih: Fathul Bari II: 453 no: 962 dan Muslim II: 
602 no: 884). 

8, SHALAT SUNNAH SEBELUM DAN SESUDAH SHALAT HARI 
RAYA 




jj j Jaiii n y i of : i4 jj-ii j* 


* ' ' 


.iioiJVj 

Dari Ibnu Abbas bahwa Nabi shalat dua raka’at pada hari raya, beliau 
tidakpemah shalat sebelumnya dan tidak (pula) sesudahnya. (Muttafaqun‘alaih: 
Fathul Bari II: 453 no: 964, Muslim II: 606 no: 884 dan Nasa’i III: 193) 

9. BEBERAPA AMALAN SUNNAH YANG DIANJURKAN PADA 
HARI RAYA 

1. MandiSekujurTubuh: 

Jaill {jjj fjjj ^ : JUi jLlJi jp Jsl. Ajt ^ 

^ / / * 

Dari Ali bahwa ia pemah ditanya perihal mandi, maka dia 


Kitab ash-Shalah gg 


315 






menjawab, “Yaitu pada hari Jum’at, hari A rafah, hari raya, dan hari ray a 
IdulAdha.” (HR. Baihaqi). 

2. Menggunakan pakaian terbaik: 


iij Ju*_Si J jir : JU up jp 




Dari Ibnu abbas t^>, ia berkata, “Rasulullah menggunakan kain 
ganggang Yaman pada hari raya,” (Sanadnya jayyid Ash-shahihah no: 
1279 dan Al-haitsami dalam Majma’uz Zawa-id II: 201 berkata, 
“Diriwayatkan Thabrani dalam kitab al-Ausath dengan perawi-perawi 
yang tsiqah.”) 

3. Makan sebelum berangkat pada hari raya puasa: 


yj JSTj <jy>~ fji jA*j ^ J j-* j <31^ 


Dari Anas ia berkata, “Adalah Rasulullah tidak berangkat (ke tanah 
lapang) pada idul fitri sehingga makan beberapa buah kurma.” (Shahih: 
Shahih Tirmidzi no: 448, Fathul Bari II: 446 no: 953 dan Tirmidzi II: 
27 no: 541) 


4. Menangguhkan sarapan pagi pada hari ‘idul adha hingga sarapan 
pagi dengan daging qurbannya: 


>i_)i A ‘ z >4 Si bir tin sAj ‘d 'J_ 'A 


"Dari Abu Buraidah bahwa Rasulullah tidak berangkat (ke tanah 
lapang) pada hari idul fitri sebelum sarapan, dan tidak sarapan pada hari 
raya qurban hingga beliau menyembelih binatang qurbannya) ” (Shahih: 
Shahih Tirmidzi 447, Ibnu Khuzaimah II: 341 no: 1426, Tirmidzi II: 27 
no: 540 dengan lafadz,”HATTAA YUSHALLIYA (=hingga beliau 
shalat) 


316 


§§§ aUWajiz; Fiqh Sunnah 




5. Mele wati j alan lain: 

} s ' ' ' ' 

^*Jl 01^" ji\pr ^jS^ 

' t' ' 

Darijabir ia berkata, “Adalah Nabi Jjjfg apabila hari raya, melewati 
jalan yang berbeda (antara pulang dan pergi).” (Shahih: A1 Misykah no: 
1434 dan Fathul Bari II: 472 no: 968). 

6. Takbir pada dua hari raya: 

Takbir pada hari idul fitri sebagaimana firman Allah^g : 


.(Ji )aS\ < Jlp ^jj jlS” Sil 


. dj J U <JLi! 1 I jiJsJlj 


() A° :«ylJl) 

Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu 
mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadarnu, supaya 
kamu bersyukur. (QS. al-Baqarah: 185) 

Adapun takbir pada hari raya qurban, didasarkan ayat Qur’an: 

(T • V :«ylJl) .otajAac* (j BJl 

Dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah dalam beberapa hari yang 
terbilang. (al-Baqarah: 203). Dan firman Allah M : 



( rv :e M) .JLTlai a J* ill! \/J& ft ti'JC. 


Demikianlah Allah telah menundukkan untuk kamu supaya kamu 
mengagungkan Allah terhadap hidayah-Nya kepada kamu. (QS. al-Hajj: 37). 

10. WAKTU TAKBIR PADA HARI RAYA FITRI SEMENJAK 
KELUAR DARI RUMAH SAMPAISHALAT 


^ jJ* c/' y. JU 

* * s ~ s s s 

" r u ' J' *' 5 . i ,',o *' 

C,si - J -'> fJi £AUl J 


Kitab ash'Shalah |Qf 317 







oy^ai\ ^AA. 

Ibnu Abi Syaibah, “Telah bercerita kepada kami Yazid bin Harun dari Ibnu 
Abi Dzi’ib dari az'Zhuri bahwa Rasulullah keluar (dari rumahnya) pada hari 
ray a idul fitri dengan takbir sampai tiba di tanah lapang dan hingga mengerjahan 
shalat, apabila beliau sudah shalat, beliau berhenti dari bertakbir. ” (Shahih: Ash- 
Shahihahno: 171 danNasa’ill: 164). 


Syaikh al-Albani dalam Inva-ul Ghalil III : 123 mengetengahkan, 
“Sanad ini shahih , secara mursal. dan diriwayatkan lagi dari jalur sanad 
yang lain dari Ibnu Umar secara marfu’. Imam Baihaqi III : 279 juga 
meriwayatkan nya dari jalur Abdullah bin Umar dari Nafi dari Abdullah bin 
Umar ia berkata: 


^ «j&i jlpj if. J-42-4S' ij lH 1 <9>l J j ul 

3 % j if^-j if 

s s s s s S ' 

- o j 1 f %/. o if | «| O Si. *'» - . *. f o * \ . - , ' Of f O 

Jjjb b>-L» t —11 j 4 jU fllJ Aill J f \ JJ 

* s * s S ' 

jL. J \J ij\A i-1 Js- 13|_J Ju i' ^ Ja&a 


Bahwa Rasuhdlah pemah pergi (ke tanah lapang) pada dua hari ray a bersama 
al'Fadhl bin Abbas, Abdullah bin Abbas, Ali, Jo!far, Hasan, Husain, Usamah bin 
Zaid bin Haritsah, dan Aiman bin Ummi Aiman ^ dengan suara lantang 
mengucapkan kalimat tahlil dan takbir, beliau jalan kaki sampai tiba di tanah 
lapang, apabila selesai, beliau kembali dengan jalan kaki (lagi) hingga tiba di 
rumahnya.” 


Saya (al-Albani) berkata, “Rawi-rawinya kepercayaan, rawi-rawi yang 
biasa dipakai Imam Muslim, terkecuali Abdullah bin Umar al-Umari al- 
Mukabbar yang dikatakan oleh Imam adz-Dzahabi, ia Shaduq seorang yang 
jujur, namun hafalannya diragukan.” Adz-Dzahabi dan Imam lainnya 
mengelompokkan Abdullah bin Umar al-Umari ke dalam kelompok perawi 
yang dipakai Imam Muslim. Jadi perawi seperti ini bisa dijadikan sebagai 
Syahid penguat yang baik bagi hadits mursal az-Zuhri. Maka, hadits ini 


318 §§f aUWajiz; Fiqh Sunnah 




menurut pemeriksaan saya, hadits diatas sanadnya shahih, baik yang mauquf, 
maupun yang marfu. Wallahu A’lam. “Selesai. 

11. WAKTU TAKBIR PADA HARI RAYA QURBAN DIMULAI 
SEJAKSHUBUH HARI ‘ARAFAH HHINGGA ASHAR AKHIR 
HARI-HARITASYRIK 


Kesimpulan diatas berasal dari riwayat yang shahih dari Ali, Ibnu abbas 
dan Ibnu Mas’ud dfe . 48 

Adapun Shighah takbir (Redaksi takbir) maka permasalahannya sangat 
fleksibel. Ada yang lafadz takbimya genap, sebagaimana yang ditetapkan 
dalam riwayat berikut: 


1\ “jtf iit 4 & >Ljt $ ‘j& otr JJf & ‘J 


. xJ~\ Jjj ’Jri iii ^srf iii c iii 'jj airy 


s' s' 


Dari Ibnu Mas’ud 4® bahwa ia bertakbir pada hari Tasyrik (dengan lafadz), 
“ALLAAHU AKBAR, ALLAAHU AKBAR, LAA ILAAHA 1LLALLAH, 
ALLAAHU AKBAR, ALLAAHU AKBAR WA LILAAHIL HAMD.” 

Riwayat diatas dikeluarkan Ibnu Abi Syaibah II: 167 dengan sanad 
Shahih. Tetapi, di tempat yang lain, ia menyebutkannya lagi dengan sanad 
itu juga, namun lafadz takbimya tiga kali. Demikian pula Imam Baihaqi III: 
315 meriwayatkannya dari Yahya bin Sa’id dari al-Hakam Ibnu Farwah Abu 
Bakar dari Ikrimah dari Ibnu Abbas dengan lafadz takbir tiga kali, dan 
sanadnya shahih juga. (Irwa-ul Ghalil III: 125) 


Adapun dari Ali diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaiban II: 165 melalui dua jalur sanad, salah satunya 
jayyid (bagus), dan yang jayyid ini Imam Baihaqi III: 314 meriwayatkan. Kemudian bcliau 
meriwayatkan yang sema’na melalu Ibnu Abbas dan sanadnya shahih. Imam Hakim I: 300 
meriwayatkan dari Ibnu Abbas dan dari Ibnu Mas’ud denga lafadz yang hampir sarna. Periksa 
kembali kitab Irwa-ul Ghalil III: 125). 


Kitab ashShalah H| 319 





BAB SHALAT KHAUF 


Dalam hal ini Allah berfirman: 


j 2X*j> «ji^2—Si jv-g-S C-JSjli jv4^ lilj 

*_) (j; j>~\ AJu^b olxSj ^ ijjjSvlLs iil® 

. Y :«.L-Jl) J ljd>-Gj di*-* !jIUj 

Dan apabila kamu berada di tengah-tengah mereka (sahabatmu) lain kamu 
hendak mendirikan shalat bersamasama mereka, maka hendaklah segolongan 
dari mereka berdin (shalat besertamu) danmenyandangsenjata, kemudian apabila 
mereka (yang shalat besertamu) sujud (telah menyempumakan satu raka at), maka 
hendaklah mereka pindah dari belakangmu (untuk menghadapi musuh) dan 
hendaklah datang golongan yang kedua yang belum shalat, lalu shalatlah mereka 
denganmu, dan hendaklah mereka bersiap siaga menyandang senjata. (QS. an- 
Nisaa’: 102) 

Cara melaksanakan Shalat Khauf 

AhKhatthab menegaskan, “Cara shalat khauf itu bermacam-macam, 
yang Nabi kerjakannya pada hari-hari yang berlainan dan dalam situasi 
dan kondisi yang berbeda, yang mana pada kesemuanya itu Beliau tetap 
berusaha memperhatikan cara mana yang lebih mengandung kehati-hatian 
dalam shalat dan yang lebih mampu memelihara dari serangan musuh. Cara 
shalat khauf ini bervariasi, namun ma’na dan hakikatnya satu.” Selesai 
(Syarhu Muslim oleh Imam Nawawi VI: 126). 

Cara pertama: 

yA]\ $!§| <i -Si J:JlS y*S- Jj' ^ 

^ ✓✓ J 0 £ * ** J s 0 * s s * s o £ 0 *' S * 0 s" 2 

(j 'j 1 ji j*a>\ 4-$s>r\y> tS _/*“VS —Slj 4*5""j 

f' ** ^ 

&§l ^—S' j-^S' Jf* Lf^X > 

.4*S^j 4*5" j L ^ a5 (*-* J 


320 fQ§ abWajiz; Fiqh Sunnah 




Dari Ibnu Umar u$£>, ia berkata, “Rasulullah pemah shalat khauf satu 
raka’at dengan salah satu di antara dua kelompok (makmum), sedangkan kelompok 
yang kedua menghadap ke arah musuh; kemudian kelompok yang pertama itu 
pergi menggantikan kedudukan shahabat mereka yang menghadap musuh itu; lalu 
golongan yang kedua itu datang shalat satu raka’at dengan Nabi $&, kemudian 
Beliau beri salam, lalu kelompok yang pertama sempumakan satu raka’at (lagi) 
dan kelompok yang kedua (juga) sempumakan raka’at (lagi).” (Muttafaqun‘alaih: 
Muslim I: 573 no: 839 dan lafadz ini baginya, Fathul Bari 11:429 no:942, 
‘Aunul Ma’bud IV: 118 no: 1230, Tirmidzi 11:39 no: 561, danNasa’iIII:171). 


Cara kedua: 


s Q * * s ' y * ' 0 S- 

(J ( 1)1 ^1 ^ 

^ is p hk] xj; ^;jJb ju Ob. •c3>Ji 

y y y 

i jftr 'jsJ i i jiil- p J^ Cs\i 

pj J J — { J>’ Ayi j*J J p.'*a& j*-pla 5 

✓ /* 

& 

.p& 


Dari Sahl bin Abi Hatsmah bahuia Rasulullah ^ shalat dengan para 
shahabatnya, Beliau menjadikan mereka dua shafdi belakang Beliau, lalu Beliau 
shalat dengan para shahabat yang berdiri pada shaf pertama satu raka’at, kemudian 
Beliau bangun lalu tetap berdiri hingga para shahabat yang berdiri di belakang 
mereka (yaitu shaf kedua) shalat satu raka’at, kemudian para shahabat yang berdiri 
pada shaf kedua maju (ke shaf pertama), sedangkan para shahabat yang asalnya 
berada di depan mereka mundur (ke shaf kedua), lalu Beliau shalat dengan mereka 
(yang berada pada shaf pertama sekarang) satu raka’at (lagi), kemudian Beliau 
duduk (tahiyyat) hingga para shahabat yang masih kurang satu raka’at selesai 
menambahnya, kemudian Rasulullah mengucapkan salam. (Muttafaqun ‘alaih: 
Muslim 1:575 no:841, Fathul Bari V:422 no: 4131 dengan redaksi yang 
sema’na, Nasa’i 111:170, dan Tirmidzi 11:40 no:562). 


Kitab ash-Shalah Hf 321 


Cara ketiga: 


Ct^fws 4} -Si J ysj A»» ijii aLJI jZJji&rtf' 

✓ ^ X / / / 

'JX»j \sZj jJjJs j s|g 4 J—Si Jc-ii^ ow5 < -^ 

s s s 

pj p C—y, 1 zkf } pr] p \La, iifjS'j * ^ ^ si^'i 


<» t 


(JjjlSl cJu<a_Si j i Jj?tljij jJb^Jl jtJ L*$jj ^ 

' * & i S. «-, « . S 'Tf ** .» ^ j a f . * s ✓ .* (. i , S 1 . ._ i'' 

ijJ?t_~JI £g| LU3 J-UJI ^StJ (j j>-J^J) ^*V3j 4j-> 


" *' x 

A**> i j 


pj I y> 15j ^ y>x~» SU y>-J^Jl aJj 


0 4 


I i ✓ o I . ^ s s . O 1 . s ^ s 

V • £ J ., £ W I, s & £ s fvsJ». & & 


£T,j M ^ 'cfj p fluJl LiiJl >Uj >jp LCail r JtS? 

1 ✓ - / // / i 1 . S' ^ v 

jtf f, ^ ?, ^j.,^ |^o. t, " ^ f x • * J. 1 * -’’ 

iHi jJj>eJI p_J Ut~o^>r- U*3jJ 9" jb jj) y» A-wlj £lSj |*J \*-2y>r 

fi^SL Si ^\i J jVS <*5^^Jl (j i j^-JS 0^ L^^-SS aJj (^jJl t_ji-*z5lj 


j 
m 


* 1 


ijZ jJl (_iwa_Si j ^ *|j| ^Jjl sljj jjiSl j (j ^>-j^Jl 

** > / /> 

.jl3i Lit^i jj£J 1 u; 

.iL^r 


is 1 . ^ 

^44 ) 1 /%-J )^*A^Caaa 3 J) 


Dari Jabir bin Abdullah *%&, ia bertutur, "Saya pemah hadir bersama 
Rasulullah 3jj§ mengerjakan shalat khauf. Rasulullah jfj$ jadikan kami dua shafdi 
belakangnya, sementara musuh ada di antara kami dengan Qiblat, lalu Beliau 
takbir dan kami sekalianjuga turut takbir, kemudian Beliau ruku’ dan kami sekalian 
juga turut ruku', lalu Beliau angkat kepalanya dari ruku' dan kami sekalian juga 
turut bangkit ; kemudian Beliau tunduk sujud bersama shajyangpertama, sedangkan 
shaf yang kedua berdiri menghadap ke arah musuh. Sesudah Nabi 3jjg dan shaf 
yang pertama selesai mengerjakan sujud dan telah bangkit berdiri maka shaf yang 
kedua juga mengerjakan sujud, lalu berdiri; kemudian maju shaf yang kedua 
menjadi shaf yang pertama dan mundur shaf yang kedua, kemudian Nabi -j§ 


322 


HH al-Wajiz; Fiqh Surmah 




mku’ dan kami sekalian turut ruku.’, kemudian Beliau angkat kepalanya dari 
ruku, dan kami sekalian juga turut bangkit ; kemudian Beliau sujud bersama - 
soma shaf pertama (yang tadinya menjadi shaf yang kedua pada raka!at pertama), 
sedangshafyangkedua (sekarang yang tadinya shaf pertama) berdirimenghadap 
ke arah musuh. Sesudah Rasulullah Sjjg selesai kerjakan sujud bersama shaf yang 
(sekarang) jadi shaf yang pertama, maka shaf yang kedua (sekarang) juga turut 
sujud, kemudian Nabi $§ beri salam, dan kami semua pun turut beri salam.” 
(Shahih: ShahihNasai.no: 1456, Muslim 1:574no: 840 danlafadzinibaginya, 
danNasa-i 111:175). 



Kitab ash-Shalah §§§ j 323 



.-*,***' 1 





• -V ■» V : 




■ : •' *■'"* **•’' n 









Kitab al-Janazah 1 


Apabila seseorang dari kalangan Muslimin berada dalam detik-detik 
kematian, maka dianjurkan kepada keluarganya untuk mentalqinkannya 
(menuntunnya) dengan kalimat syahadat: 

> t 

o . o s s f » / 

* X 

A * 

.4&IV1 

Dari Abu Sa’id d-Khudri bahwa Rasulullah 0& bersabda, "Talqinkanlah 
[tuntunlah] orang-orang yang berada dalam detik-detik kematian di antara kamu 
dengan kdimat LAA ILAAHA ILLALLAAH.” (Shahih: Irwa-ul Ghalil no: 
686, Muslim II: 631 no: 916, ‘Aunul Ma’bud VIII: 386 no: 3101 Tirmidzi II 
: 225 no: 983, Ibnu Majah: 464 dan Nasa’i IV:5). 

Rasulullah ^ menyuruh mentalqinkan orang yang menjelang wafat 
hanyalah mendambakan agar mengakhiri ucapannya dengan LAA ILAAHA 
ILLALLAAH: 


y tJJli Jli 


V! ai v : 0} & SA j jtf :J» J?r J iui ‘y 


Kitab Janazah ini penulis ringkas dari kitab Ahkamuljanaiz karangan Syaikh Muhammad Nashiruddin 




Dari Mu adz bin Jabal bahwa Rasulullah $£ bersabda, “Barangsiapa 
yang akhir bicaranya (menjelang wafat) adalah LAA 1LAAHA ILLALLAAH, 
niscaya ia masuk surga." (Shahih: Shahih Abu Daud no: 2673 dan Aunul 
Ma’bud VIII: 385 no: 3100). 

1. HAL-HAL YANG HARUS DIKERJAKAN OLEH ORANG-OR- 
ANG YANG HADIR PADA SAAT SESEORANG WAFAT 

a dan b. Memejamkan mata dan berdo’a untuk si mayyit: 


c'uL" <uJL. 


tl ✓ y 2 0 2 A s' s' f, ' y & * A 9 * A Z o /y 

Ij Jl ajDS 13) ^jo) t (Jl3 <W2^pli a(3-^*' 


' / /■ 0 # 


0 <1)1$ C^ ^ I (Jlii 4 lLa! 

^ a ' ' ' 

S' £ o s' 0 A ss- ' ' o'' 0 ' ' s' ' s' Z o ° $ A * * * , A * * * s' S' 

{ jvXfrst]\ <3 jlj <ud^ ^0 (* '<jl3 j»-> j_5^ 

j <d bJ jjiplj Pj—i (3 cj 4jjlp-lj 

/ s s s' s s' 

t At ? /• o. 

■*5®^ 


Dari Ummu Salamah <£,, ia berkata : Rasulullah masuk kepada 
Abu Salamah dalam keadaan ia terbuka matanya (sudah meninggal dunia), 
maka dipejamkannya oleh Rasulullah sjg, lalu Beliau bersabda. “Sesungguhnya 
ruh apabila telah dicabut diikuti oleh penglihatannya." Maka para sahabat 
dari keluarga Abu Salamah berteriak, lalu Beliau pun bersabda, “Janganlah 
kamu berdo’a atas diri kamu, kecuali yang baik. Sesungguhnya para malaikat 
mengamini do’a yang kamu panjatkan.” Kemudian Beliau mengucapkan 
do’a, ALLAAHUMMAGHFIR LI ABU SALAMATA WARFA’ 
DARAJATAFIUU FIL MAHDIYYIIN, WAKHUJFHU FII AQ1BIHI 
FIL GHAABIRIIN, WAGHFIR LANAA WA LAHVV YAA RABBAL 
‘AALAMIIN, WAFSAH LAHUU FII QABRIHII, WA NAWWIR 
LA HU FII HI (Ya Allah, ampunilah Abu Salamah dan angkatlah derajatnya 
pada golongan orang'orang yang mendapat petunjuk, gantikanlah dia pada 
urusan anak cucunya yang masih tinggal, ampunilah kami dan dia ya 
Rabbal Alamin, dan lapangkanlah kubumya baginya dan terangilah 

328 | §|j§ al-Wajiz; Fiqh Sunnah 





untuknya dalam kubur)." (Shahih: Ahkamul Janaiz hal. 12, Muslim II: 
634 no: 920, ‘Aunul Ma’bud VIII: 387 no: 3102 secara ringkas, Fathul 
Bari 111:113 no:1241 secara panjang lebar). 


c. 


Menu tup jasad mayat dengan kain yang bisa menutupi sekujur 
tubuhnya: 


a 

✓ o o ^ ✓ A * . } £ o 

^ X / ** / 



Sy* J 01 : &j\s- 


Dari Aisyah bahwa Rasulullah $$ ketika wafat ditutup dengan kain 
genggangYaman. (Muttafaqun ‘alaih: Muslim 11:651 no:942 secara ringkas 
dan Fathul Bari III: 113 no: 1241 dengan panjang lebar). 


d. Menyiapkan dengan segera dan mengeluarkannya. 

*' °t< i * • f ' (US* * * 11 * f Aw *' * 0 f " 

idJj uLs ojLswJlj I :<Jli —11 bjiy* yd 

/ / ✓ / ^ ^ o’ 

0 ■/ ^ O / J/- ^ ✓ /i/ f ✓ IK ✓ O S' £°. '*9'' r 

jl J 4 -jiP LgJ j-* J-flJ 


Dari Abu Hurairah ba/iwa Nabi ^ bersabda, "Lekaskanlah (urusan) 
jenazah; karenajika ia seorang yang baik, maka yang berarti kamu lekaskan 
dia kepada kebaikan; dan jika ia tidak demikian, berarti kamu campakkan 
kejahatan dari tengkukmu [leher-lehermu]!" (Muttafaqun ‘alaih: Fathul 
Bari 111:182 no: 1315, Muslim 11:651 no:944, Aunul Ma’bud VIIL469 
no:3165, Tirmidzi 11:1020 dan Nasa’i IV:42). 

e. Hendaknya sebagian keluarganya segera melunasi hutangnya 
dengan hartanya, walaupun sampai habis hartanya: 


A jfi s s A o * /»*,/• / 

* - i'\ 6 \* 


j oUi5"j aUL-Jt* ( J s>rj y. 


* ■ 


UiT r ^»L oj> Jl 'Jr c jjlOM y dLy>- is§| aIJI J y*'Jl 

( Js- : Jl5 f.14-Jp -ib ail'll a] -Jl 

y\ <J JliL \1a aJ Jlii todbxl® OljUo j»Jti lljJli Lp 

/* / ** o' 

jJlIp lli : |§| ail lli HI ail :ibliS 


Kitafe al-Janazah 


329 


<US! <J j 4^1p 4 a-*j *t3^® t-L£ji C- ;«3 lj tlAJL* (3_J 

i 2JJ3 ^>-1 01-5"" ^Oljlq'i_^ o.-«.;.^>U :J^JL o.sl3 bl ^aS til 

.ojUU- aIIp oj tl)Ul: Jli aJU! J U- g ^ y ai *a 3: Jli 


Dari Jabir bin Abdullah 4® bahwa, ia bercerita: Telah meninggal dunia 
seorang sahabat, hemudian kami mandikan, kami kafani dan kami taburi dia 
dengan wangi'ivangian, kemudian kami bawa kepada Rasulullah ^ di tempat 
yang biasa dipakai meletakkan jenazah, yaitu di Maqam Jibril. Kemudian 
kami beritahu Rasulullah $$ agar menyolatinya, lalu datanglah Rasulullah 
bersama kami dengan melangkah kemudian Beliau bertanya, “Barangkali 
rekan kalian ini puny a tanggungan hutang?" Maka jawab mereka, “Ya, dua 
Dinar. ” Lantas Rasulullah mundur. Kemudian ada seseorang di antara kami 
yang biasa dipanggil Abu Qatadah berujar, “Ya Rasulullah, dua Dinar itu, 
saya yang akan melunasinya.” Lalu Rasulullah bersabda, “Engkau yang 
akan melunasi dua Dinar ini mumi dibayar dari hartamu dan mayyit itu 
bisa bebas darinya (dua dinar) ?” Maka kata Abu Qatadah, “Ya, (betul).” 
Kemudian Beliau menshalatinya. Sehingga apabila Rasulullah berjumpa 
dengan Abu Qatadah, Rasulullah bertanya, “Apa yang telah diperbuat dengan 
uang dua dinar itu 7 .” Hingga pada akhimya, Abu Qatadah menjawab, ‘Ya 
Rasulullah, sudah saya lunasi itu.’ Lalu Beliau bersabda, “Sekarang ini 
adalah saat, kulitnya mulai dingin.” (Shahih Ahkamul Janaiz hal.16, 
Mustadrak Hakim 11:58 dan Baihaqi VI:74). 

2. HAL-HAL YANG BOLEH DILAKUKAN PARA PELAYAT DAN 
LAINNYA. 

Boleh bagi mereka membuka wajah mayyit lalu menciumnya serta 

menangisi selama tiga hari: 


JJ° ollip { jlP jUl 0j| ^—li 01 °J& 

ss , / /• / ./ s s . s * ^ A * / / .J . s 

* of ** s" * i--. - st " - * ° S> * " ' * 

C-JIj c*U- jAi 4^IP uj i Cf* l ~ JL ^- KS jAj 

Os’y'O I S- ,0 ^ 0 A £ *. 


330 Hi al-Wajiz; F iqh Sunnah 




Dari Aisyah Rasulullah ^ Nabi ^ pemah melayat jeriazah Utsman bin 
Mazh’un, lalu dibuka wajahnya, didekap lantas diciumnya, kemudian Rasulullah 
menangis, hingga aku melihat air mata mengalir di atas kedua pipinya. (Shahih: 
Irwa-ul Ghalil no:693, Shahih Ibnu Majah: 1191, Ibnu Majah:I: 468 no: 
1456, ‘Aunul Ma’bud VIIL443 no: 3147, danTirmidzi 11:229 no:994). 


of Ifctf ‘Ji\ of :4b 

. f y I SL: jd Jb V: Jia jjhjf p 


Dari Abdullah bin Ja’far bahwa Nabi sjj§ menunda kedatangannya ke 
(rumah) keluarga Jafar sampai tiga hari, lalu (setelah tiga hari) Beliau datang 
melayat mereka seraya bersabda, “Janganlah kamu menangisi saudaraku itu setelah 
hari ini.’’ (Shahih: Shahih Nasa’i no:4823, Ahkamul Janaiz hal.21, Aunul 
Ma’bud XI:245 no:4174, dan Nasa’i VIII: 182). 


3. HAL-HAL YANG WAJIB ATAS SANAK KERABAT 

Ada dua hal yang wajib atas sanak kerabat si mayyit ketika mereka 
mendengar informasi kematiannya: 

a. Mereka harus sabar, tabah, dan ridha kepada takdir Allah, 
berdasarkan firman Allah : 


<Jl 5JJ llil jjjdJl M( jjj ot 

* s * / / /* / ✓ 

_ . *9 l* + * * ^ 1» /- ^ /O J ✓ / 

0 * 0 0 ^ 0 . ^ 1 ^ ° 0.x- x- . . * • 

j*-® j oljivs iddiljl 


oy-\oo; 5^iJ|) .0 

Dan sungguh akan Kami berikan cobaan kepadamu, dengan sedikit 
ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan 
berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar, (yaitu) orang- 
orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, INNAA LIL 
LAAHIWA INNAA ILAIHI RAAJl’UN. 2 Mereka itulah yangmendapat 


2 “Sesungguhnya kami adalah milik Allah dan kcpada-Nyalah kami kcmbali.” (pengoreksi). 


Kitab al'Janazah 



331 


keberkatan yang sempuma dan rahmat dari Rabb mereka, dan mereka itulah 
orang'orangyangmendapat petunjuk. (QS. al-Baqarah: 155-157). 


^ j -UP al y\j is§| aISI J y> :Jli Cf- (_T^ Cf 

/J dX jli t^yp ^--S' 

' x- ✓ ^ 

> 0 x // ^ ^ ^ X j! ^ X x ^ x ^ 9 Q s' 0 } 

Ju» liJdpli !0 a!—! i Jcl^S A3 j*Jj : JlS 

\j IcJLai Oda-UP -bio di is§| aJ -Si J y*j i_pIj C-Jli OjxJl 

X X X* X- 

.Ax>-U< 3 J jl -Up ^waJl jl caJJI JJS-a* _^pI jd ^yl c aJJ| J y>j 


Dari Anas bin Malik ia bercerita : Rasulullah pemah melewati 
seorang perempuan menangis di samping kuburan, lain Beliau bersabda 
kepadanya, “Bertakwalah kepada Allah dan sabarlah. ” Lantas ia menjawab, 
“Engkau tidak usah ikut campur urusanku; karena engkau belum pemah 
mendapat musibah seperti musibahku ini." Ia belum kenal Nabi kemudian 
disampaikan kepadanya bahwa itu adalah Rasulullah ! Maka ia ketakutan 
seperti (orang yang berada dalam detik-detik) kematian. Kemudian ia datang 
ke rumah Rasulullah ^g, temyata di sana ia tidak menjumpai penjaga-penjaga 
pintu, lalu berkata, "Ya Rasulullah, (ma’af); karena sesungguhnya aku belum 
mengenalmu. ” Maka kemudian Rasulullah bersabda, “Sesungguhnya sikap 
sabar itu diaujal benturan musibah.’’’ (Muttafaqun ‘alaih: Muslim 11:637 
no: 15 dan 626 dan ini lafadznya, Fathul Bari 111:148 no: 1283 ‘Aunul 
Ma’bud VIII:395 no:3108). 

Bahkan sabar atas wafatnya anak mendatangkan pahala yang amat 
besar. Sebagaimana yang ditegaskan dalam riwayat berikut ini: 


Cy d J^,l :® y_JJ ys icisi of J y 

. jllll \j\sks*- IjjlS”" jJjJl Xi'yk) Cxlx el y\ L*jf I(Jlij k?P^ 

- x 

.OIajIj tJl3 ? jlljlj al^xl cJli 


332 HI al-Wajiz; Fiqh Sunnah 


Dari Abu Sa’id al-Khudri d&> bahwa ada sekelompok wanita berkata 
kepada Nabi “Berikanlah kami kesempatan satu hari (untuk belajar 
kepadamu!” Maka kemudian Beliau memberi [nasihat] wejangan kepada 
mereka. Dan Beliau (juga) bersabda kepada mereka, “Setiap wanita yang 
tiga puteranya meninggal dunia, maka mereka menjadi tabir baginya dari 
(jilatan) api neraka.” Ada seorang wanita bertanya, “(Bagaimana kalau) 
dua?" Jawab Beliau, "Dan, dua (juga).” (Muttafaqun ‘alaih: Fathul Bari 
III: 118 no: 1249 dan Muslim IV:2028 no:2633). 

b. Mengucapkan kata istirja’: 

Istirj a’ ialah mengucapkan INNAA LILLAHIWAINNAAILAIHI 
RAAJI’UUN, sebagaimana yang disinyalir dalam ayat di atas, dan 
dianjurkan ditambah dengan kalimat: ALLAAHUMMA AAJIRNIIFII 
MUSHIIBATII WA AKHLIFLIIKHAIRAN MINHAA. Sebagaimana 
yang ditegaskan dalam riwayat berikut: 




gjA U» JjiL 4JJl J j** ij C- I tlJli LfrlP ‘CoJL*' 


(j Jl [f(j ill) ill J IL*J (OLi 


• ' jY*’ ^ ^^ I t jj>- j (j j>r I 

<1—ll J y*j <iJl oiL^li L^ls ^J>\ a1)I J yj)j 


Dari Ummu Salamah <s&>, ia bercerita : Saya pemah mendengar 
Rasulullah $$ bersabda, ‘Setiap orang muslim yang tertimpa musibah, lalu 
mengucapkan sebagaimana yang diperintahkan Allah, INNAA LILLAHI 
WA INNAA ILAIHI RAAJIVUN. ALLAHUMMA AAJIRNII FII 
MUSHIIBATII WA AKHLIFLII KHAIRAN MINHAA (Sesungguhnya 
kami adalah kepunyaan Allah dan sesungguhnya hanya kepada-Nyalah kami 
akan kembali. Ya Allah, limpahkanlah kepadaku pahala dalam musibahku 
ini dan berilah ganti yang lebih baik daripadanya)”, melainkan pasti Allah 


Kitab abjanazah 1 


333 


membennya ganti yang lebih baik daripadanya. Kemudian tatkala Abu 
Salamah meninggal dunia aku berkata, “Siapakah di antara orang-orang 
Muslim yang lebih baik daripada Abu Salamah, ia beserta keluarganya yang 
pertama kali hijrah kepada Rasulullah M-” Kemudian say a ucapkan istirja’ 
ini, lalu Allah memberi ganti kepadaku Rasulullah ’ ” (Shahih: Shahihul 
Jami’us Shaghir no:5764, Ahkamul Janaiz hal. 23 dan Muslim 11:631 
no:918). 

4. HAL-HAL YANG HARAM DILAKUKAN SANAK KERABAT 
MAYYIT 


a. Niyahah (Meratap): 

■J 


j <3 —5l_j c3 j" i y 

/ ✓ / ^ 

iu»\lz]\ ^jj J-4 ^ sii —Si Jiij ^-^4 —jj 

• ^ ^ Cr? 


Dari Abu Malik al'Asy’ari <&> bahwa Nabi bersabda, “Ada empat 
perkara yang terjadi di kalangan ummatku yang termasuk urusan jahiliyah 
dan belum mereka tinggalkan: (pertama) membanggakan leluhur, (kedua) 
mencela keturunan, (ketiga) minta hujan dengan ramalan bintang, dan 
(keempat) meratap.” Kemudian Beliaumelanjutkan sabdanya, “Perempuan 
yang meratap, manakala tidak sempat bertaubat sebelum meninggal dunia, 
maka dibangkitkan pada hari kiamat kelak dengan mengenakan jubah dari 
pelangking dan pakaian dari best ” (Shahih: Ahkamul Janaiz hal. 2 7, Ash- 
Shahihah no: 734, Muslim II: 644 no: 934). 

b. Memukuli pipi dan Merobek-robek Pakaian: 




* “ x ✓ 

,<uUUrl lio j 1 

Dari Abdullah ^ bahwa Nabi H bersabda, “Bukanlah termasuk 


HI al'Wajiz; F iqh Sunnah 


334 


golongan kami orang yang memukuli pipi, merobek-robek lubang baju, dan 
berseru dengan seruan Jahiliyah.” (Muttafaqun ‘alaih: Fathul 111:163 
no: 1294, Muslim 1:99 no: 103, dan Tirmidzi 11:234 no: 1004 serta Nasa’i 
IV: 19). 


c. Menggundul Rambut 


. A A ¥' ^ A 4 , ' u, - A i * o A f • ' 

<J ur'y y : o^ CJ- u* 

O' X^£Lj lii ^ d\'J »I °j* o'y»' 

J* ^ 

aJUI (Jj-v»j o) Islf? «djl <J^jj 3 lit !(JlS Jlil LJU 

. iSLiJ'j 4j5Jla**J! j A-aJlvail 


Dari Abu Burdah bin Abu Musa ki berkata: Abu M usajatuh sakit 
sementara kepalanya berada di pangkuan isterinya. Lalu berteriaklah salah 
seorang wanita dari keluarganya hingga tak dapat membantah perbuatan 
vuanita itu sedikitpun. M aka ketika Abu Musa mulai sembuh, ia berkata, 
“Sungguh aku berlepas diri dari orang yang Rasulullah telah berlepas diri 
darinya. Sesungguhnya Rasulullah berlepas diri dari perempuan yang 
berteriak-teriak ketika menangis dan perempuan yang biasa menggundul 
rambutnya ketika musibah serta dari perempuan yang merobek-robek 
pakaiannya.” (Muttafaqun ‘alaih: Fathul Bari 111:165 no: 1296, Muslim 
1:100 no: 104, Nasa’i IV:20). 


d. Menguraikan Rambut 


(3 -J' bolp’ Lo-ji ulS" icJlS a' j*\ 

jpSd Vj V O' ^3 V O' ti-ip j^-l (_£ dJ' l_5jyCoJi 

' *. VI °. ¥ , **' 6 *. ' V v , o' 

y Oij JjOUj a J 


Dari seorang perempuan yangpemah ikut bai’at kepada Rasulullah M, 
ia berkata, “A pa yang dibai’atkan Rasulullah H kepada kami dalam berbuat 
yang vna’rufdi antaranya ialah agar kami tidak melanggar larangannya, tidak 
mencakar wajah, tidak berteriak-teriak dengan berucap celaka, tidak merobek- 


Kitab al-Janazah | 


335 



robekpakaian dan tidakmenguraikan rambut.” (Shahih: Ahkamul Janaiz 
hal.30 dan ‘Aunul Ma’bud VIII:405 no:3115). 


5. BEBERAPA HAL YANG WAJIB DELAKUKAN UNTUK MAYAT 

Orang-orang yang hadir di rumah duka, baik dari kalangan keluarganya 
maupun bukan, wajib memandikan, mengkafani, menshalati, dan 
menguburkan mayat. 


BAB MEMANDIKAN JANAZAH 

1. HUKUM MEMANDIKAN 

Hukum memandikan jenazah adalah wajib, berdasar perintah Nabi: 
dalam banyak hadits, di antaranya: 


* * 0 


- 


* * ' ' '' " 

Sabda Nabi tentang orang yang sedang berihram yang mati karena 
terlempar dari ontanya, “M andikanlah ia dengan air dan daun bidara!” 
(Muttafaqun ‘alaih: Fathul Bari 111:135 no: 1265, Muslim 11:865 no: 1206, 
Aunul Ma’bud IX: 63 no: 3222, Tirmidzi 11:214 no: 958, dan Nasa’i V: 195). 


.c. jf ciii jf qiii : & * y>j «# $ my? 

Sabda Nabi M tentang pelaksanaan memandikan puterinya, Zainab <&>, 
“Cucilah (mandikanlah dia) tiga kali atau lima kali, atau tujuh kali!" (Muttafaqun 
‘alaih: Fathul Bari III: 132 no: 1259 dan Muslim II: 647 no: 39 dan 939) 

2. CARA MEMANDIKAN JENAZAH 

j $® Sj^j of ^ 4^ r' 

St *' ' % o 

.Lg_L» t.yj ?^jlJjl 

Dari Ummi A thiyah bahwa Rasulullah $$ bersabda kepada sekelompok 
wanita yang memandikan puterinya, “Mulailah dari anggota badan sebelah kanan 


*i 9 - 


336 


al-Wajiz; Fiqh Sunnah 



dananggota badan yang biasa berwudhu’ darinya!” (Muttafaqun‘alaih: Fathul 
Bari 111:130 no: 1255, dan Muslim 11:648 no:43 dan 939). 


j 4 ^ ✓ oo 


fob L$IL~pI : JUs <ub°i j JsH ^1)1 llllp J^o :cJli 

✓ ✓ ** / 

oj 5-^-j {j* ^ j\ 

ollST lIpy ilia cJla ^ola cjyliT ^ \£j* jf Ijyl5T 

“ / / ✓ ^ 

^ ^ Z' i 0 /» X O// 

. ab! LgJ : Jlii ajJL>- llJl 


Darinya (Ummi Athiyah) ia berkata : Rasulullah datang menghampiri 
kami yang tengah memandikan puterinya, (Zainab), kemudian Rasulullah 
bersabda, “Mandikanlah tiga, atau lima, atau lebih dari itu, bila kalian berpendapat 
demikian, dengan air dan darn bidara, dan jadikanlah pencucian yang terakhir 
dengan dicampur kapur barns atau sedikit dari kapur bams. Apabila sudah selesai, 
beritahukanlah kepadaku." Setelah kami selesai, kami beritahukan kepadanya. 
Lalu Rasulullah melemparkan kainnya kepada kami. Kemudian bersabda, 
“Jadikanlah ini sebagai kain pembungkusnya [yang menyentuh tubuhnyajl’’ 
(Muttafaqun ‘alaih: Fathul Bari III: 125 no: 1253, Muslim 11:646 no:939, 
‘Aunul Ma’bud VIII: 416 no:3126, Tirmidzi II: 229 no:995, Ibnu Majah 1:468 
no: 1458 danNasa’i IV:28). 


. 1 j l^J j* ifoU Ia j*J* \j jjL&i icJli Lg-iP 


Darinya (Ummu Athiyah) ia berkata, “Lalukamimewamairambutnya 
dengan wama kuning menjadi tiga bagian: yaitu dua di sebelah kanan dan kiri 
dan satu di ubunmbunnya.” (Muttafaqun ‘alaih: Fathul Bari 111:133-134 
no: 1262-1263, Muslim 11:646 no:939, Nasa'i IV:30). 


0 0 // 0 ^ A y /✓ x ✓ / / / x 

. Lg_<iiL>- IaULaJI j (1) j Ji 2fob Ia1j yajai : cJla Lg-iPj 


Darinya (Ummu Athiyah) q^,, ia berkata, "Kemudian kami wamai 
rambutnya dengan wama kuning pada tiga bagian dan kami melepaskannya he 
belakangnya.” (Muttafaqun ‘alaih: Fathul Bari 111:133-134 no: 1262-1263, 
Muslim 11:646 no:939, Nasa'i IV:30). 

Kitab al'Janazah ff|§ I 337 




3. YANG BERHAK MEMANDIKAN MAYAT 


Yang lebih berhak memandikan mayat ialah yang lebih mengerti tentang 
sunnah Nabi Terutama, bila ada dari kalangan sanak kerabat si mayat; 
karena yang mengambil alih pemandian jenazah Nabi adalah dari 
kalangan keluarganya: 


o ^ / / 


^ ’jd oiui ft i»i 


£. j li-J iS air, aiij! jUi oil 


✓ x / / ✓ 


Dari Ali <&,, ia berkata, “A ku telah memandikan jenazah Rasulullah $g, 
lalu aku perhatikan sesuatu yang biasanya ada pada mayat namun aku tak dapati 
sesuatu. Rasulullah $jg sangat baik ketika hidupnyajuga saat matinya.” (Shahih: 
Shahih Ibnu Majah no: 1198, Ahkamul Janaiz hal.50 dan Ibnu Majah 1:471 
no: 1467). 


Yang memandikan mayat laki-laki wajib dari golongan lakidaki juga, 
dan mayat perempuan harus perempuan juga, kecuali suami isteri, maka isteri 
boleh memandikan suaminya dan sebaliknya: 


s s ) Os 

.s , s 0 sO sO .s of© 


JL •*■ •*■•** I 



Dari Aisyah ia bertutur, “Seandainya aku menghadapi sebuah urusan, 
maka aku tidak akan berpaling kecuali kepada isteri-isteri Beliau.” (Shahih: 
Shahih Ibnu Majah no: 1196, Ahkamul Janaiz hal.49, ‘Aunul Ma’bud 
VIII:413 no:3125 dan Ibnu Majah 1:470 no:1464). 


* * > ' s ' 


Jb>r! 4 JJI J jsj ^Jl • cJli 

i)Jli tall-lj Ij lj[^ IJtSi oil *!j <3 

, ✓✓ ✓ x „ 55 y s o. s ✓ j ✓ 

. m, ,0,/ y o,s $ u . y<> .y.&s, ■ o„ ? o . 

iidJLdp c.. «1 */> j»-> colxifiS j jJ 


Darinya (Aisyah) ia berkata, : (Suatu hari) Rasulullah ££ datang 
kepadaku seusai mengantar jenazah ke kuburan Baqi’. Ketika itu aku menderita 


338 iH al-Wajiz; Fiqh Sunnah 


sakit kepala dan kukatakcm kepadanya sambil mengeluh, “Kepalaku pusing. ” Maka 
Rasulullahberkata, “Bahkanaku pun demikian pula, kepalaku pusing. Aparugimu 
bila engkau mendahului aku meninggal dunia, lalu aku mandikan engkau, 
mengafanimu, lalu aku shalatkan dan aku kuburkan engkau ?” (Shahih: Shahih 
Ibnu Majah no: 1197, Ahkamul Janaiz hal.50, dan Ibnu Majah 1:470 
no: 1465). 


4. TIDAK DISYARI’ATKAN MEMANDIKAN JENAZAH YANG 
GUGUR SEBAGAISYAHID DI MEDAN PERANG 


J £ 0 s 0 S 


O .S . Q J O 



Jli : Jli 4^£> 




Dari Jabir ^ bahiva Nabi i|g bersabda, "Kuburlah mereka dengan darah - 
darah mereka - yaitu padaperang Uhud -. ” Dan, Beliau tidak memandikan mereka. 
(Shahih: Shahih Nasa’i no: 1893, Ahkamul Janaiz hal. 54-55, Fathul Bari 
111:212 no: 1346, AunulMa’bud VIII:412 no:3122,Nasa’iIV:62 danTirmidzi 
11:250 no: 1041). 


BAB MENGKAFANIJANAZAH 


1. HUKUM MENGKAFANI MAYAT 

Hukum mengkafani jenazah adalah wajib. Ini didasarkan pada perintah 
Nabi M yang tertuang dalam hadits tentang orang yang meninggal dunia 
dalam berihram karena terlempar dan atas ontanya hingga patah lehemya: 

“Mandikanlah dia dengan air dan daun bidara; dan kafanilah dia dengan 
dua potong pakaiannya! ” (Teks Arab dan referensinya sudah termaktub dalam 
pembahasan memandikan jenazah). 

Kafan yang digunakan untuk mayat hendaklah dibeli dari hartanya, 
sekalipun ia tidak mewariskan kecuali hanya harta yang digunakan untuk 
membeli kain kafan itu: 


mLii A, s ’Ji\ £ iTji-ii : Jli 4 J 'j. 


Kitab aUJanazah 


339 





LJ.Ui ^ 11^3 Alii JL^ U>-1 ^5> 

.-■ a S a '.' * £ ' a * ' , * // » / / ii// J ^| • * *a <r a S it a* * * a 

L» -G?ti aJJ A >~' pji (J^ ctgjJ-gJ 4j y^ 4J C—*-~! I ( jA U*J <if- 

aXtj £jaP ISIj .d*>Grj °C^,> ildj l$-> £)aP ISi Vi 

✓ ✓ ^ S s s 

y» aJU-j jiJ t'U-ij iaH j^Ji ij_/*ij t<^*iJ £- 

o o 

■yay\ 


Dari Khabbab bin Aratti 4e>> *- a bercerita, “Kami berhijrah (berjihad) 
mendambakan ridha Allah bersama Nabi ijfe, maka u vajib bagi Allah memberi 
pahalan kepada kami [sesuai dengan syari’at-Nya]. Di antara kami ada yang 
gugur sebagai syahid, belum merasakan dari hasil ganjarannya sedikitpun, di antara 
mereka adalah Mnsh’ab bin ‘Umair, dan di antara kami ada (lagi) yang gugur 
sebagai syahid sesudah matang buahnya dan ia memanen hasilnya. Gugur sebagai 
syahid pada waktu perang Uhud, dan kami tidak mendapati sesuatu yang cukup 
untuk mengkafaninya, kecuali sepotong kain, yang apabila kami tutup kepalanya, 
maka tampaklah bagian kedua kakinya dan bila kami tutup bagian kakinya, maka 
tampaklah bagian kepalanya. Sehingga Nabi M memerintah kami agar menutup 
kepalanya dan bagian kakinya agar ditutup dengan idzkhir 3 . ” (Muttafaqun ‘alaih: 
Fathul Bari 111:142 no: 1276, Muslim 11:649 no:940, “Annul Ma’bud VIII:78 
no: 2859, Tirmidzi V: 354 no: 3943, Nasa’i IV no: 38). 


Kain kafan haruslah kain yang bisa menutupi sekujur tubuh. Jika tidak 
ada, kecuali hanya selembar kain yang pendek yang tidak cukup untuk 
menutupi sekujur badan, maka tutuplah kepalanya dan bagian kakinya 
ditutup dengan idzkhir sebagaimana yang termuat dalam hadits Khabbab di 
atas. 


2 . 


BEBERAPA HAL YANG DISUNNAHKAN DALAM 
KAITANNYA DENGAN KAFAN 

1. Memilih Kain Kafan yang Berwama Putih, Sesuai dengan Sabda 


Nabi $jg: 


. Ifcj i yj£ J Lgjli !j-~Ji 


340 fH aUWajiz; Fiqh Sunnah 


“Pakailah dari pakaian kalian yang berwarna putih, karena 
sesungguhnya wama putih itu merupakan yang terbaik dari pakaian kalian, 
dan kafanilah dengannya mayat-mayat kamu. ” (Shahih: Shahihul J ami’us 
Shaghir no:3236, Ahkamul Janaiz hal. 62, Tirmidzi II: 232 no: 999, 
dan ‘Aunul Ma’bud X: 362 no: 3860). 


2. Hendaklah Kain Kafan yang Digunakan Sebanyak Tiga Kali 
Lipatan: 




“Dari Aisyah bahwa Rasulullah telah dikafani dengan tiga kain 
kafan berwarna putih produk desa Sahul (di Yaman) terbuat dari kain katun, 
tidak ada padanya gamis dan tidak (pula) sorban.” (Muttafaqun ‘alaih: 
Fathul Bari III: 135 no: 1264, Muslim II: 649 no: 941, Aunul Ma’bud 
VIII: 425 no: 3135 dan Tirmidzi II: 233 no: 1001, Nasa'i IV: 36 dan 
Ibnu Majah I: 472 no: 1469). 


3. Hendaklah salah satu kainnya menggunakan kain yang bergaris, 
bila memungkinkan: 


✓ (l ^ / 


jSrji J^-l 13) * Jb* j jl :Jl5 


• u 




*''A' 


Darijabir bahwa Rasulullah bersabda, “Apabila salah seorang di 
antara kamu wafat sedang ia mampu, maka kafanilah ia dengan kain hibarah 
(yang bergaris-garis)!” (Shahih: Shahihul Jami’us Shaghir no:455, 
Ahkamul Janaiz hal.63, dan Aunul Ma’bud VIII:425 no:3134). 


3 Idzkhir ialah tumbuh-tumbuhan yang sudah dikenal yang berbau harum. 


Kitab ahjanazah §g| 341 




SHALATJANAZAH 


1. HUKUM SHALAT JENAZAH 

Hukum shalat atas mayat muslim adalah fardhu kifayah berdasar 
perintah Nabi M tentangnya yang termaktub dalam banyak hadits. Di 
antaranya: 


°'' • * £ t' ° f 0 r i * ' * f ** * ti ti° o ' 

fj* JI ^ Jl : I J^\ jJU y Jjj Jfi. 

o^^91*5^0 I:Jlai i§| <Ul Jdiii 1 j^S"Ui 

<pl£« llJUXAd -ji (3 l-v® Oi IjJLaA tidJJdJ 0 

s' s' S S s 

0' ' 0 S' * ' ' } s s' s' 0 ^ ^ ^ ^ 

•4,> 9ji “J ,:> ^^ 13 <j£ ' 


Dari Zaid bin Khalid al-Juhani, ia berkata : Bahwa seorang sahabat Nabi 
M gugur di medan perang Khaibar, lalu para sahabat menginformas ikon hat tersebut 
kepada Rasulullah M aka kemudian Rasulullah bersabda, ‘Shalatilah sahabat 
kalian itu!’Maka berubahlah raut wajah mereka untuk itu. Kemudian Rasulullah 
bersabda (lagi), “Karena sesungguhnya sahabat kalian itu telah melakukan 
pencurian harta rampasan sebelum dibagikan dalam jihad fi sabilillah! ’ Lalu kami 
memeriksa perbekalannya, maka kami dapati kain sulaman milik orang Yahudi 
yang harganya tidak sampai dua Dirham. (Shahih: Ahkamul Janaiz hal. 79, 
‘Aunul Ma’bud VII:378 no:2693, Ibnu Majah 11:950 no:2848 dan Nasa'i 
IV:64). 


2. DUA ORANG PENGECUALIAN YANG TIDAK WAJIB 
DISHALATI 

1. Anak Kecil yang Belum Baligh: 


d JZS’ aIjCJ y cJC> : <2iolp cJlS 



4)1 


Sy> j rflip pi 


Aisyah %$£> berkata, “Telah meninggal dunia Ibrahim, putera Nabi |g 
dalam usianya yang kedelapan belas bulan, dan Rasulullah H tidak 


342 


aUWajiz; Fiqh Sunnah 



menshalatinya." (Hasanul Isnad: Ahlamul Janaiz hal. 80, Shahih Abu 
Daud no: 2729 dan Abu Daud VIII: 476 no: 3171). 

2. Orang yang Gugur Sebagai Syahid 




Dari Anas (ia berkata), “Bahwa para syuhada perang Uhud tidak 
dimandikan, dikebumikan bersama darahnya, dan tidak (pula) mereka 
dishalati.” (Hasan: Shahih Abu Daudno:2688, Aunul Ma’bud VIII:408 
no:3119 secara ringkas dan Tirmidzi 11:241 no: 1021 secara panjang 
lebar). 


Namun ketidakwajiban menshalati kedua golongan diatas tidak 
berarti disyari’atkan shalat atas keduanya 


Of All' J j-j gjl Lglp 4»i 

.^lip L5 i^ai 


Dari Aisyah ia berkata, ‘‘Telah didatangkan ke hadapan Rasulullah 
M seorang anak kecil dari kaum Anshar [yangmeninggal], kemudian Beliau 
menshalatinya.’’ (Shahih: Shahih Nasa’i no: 1839, Muslim IV:2050 
no:2262 danNasa'iIV:57). 


^ 0 ^ ^ / ® x x x * Ji . '’•O ^ / * * , OxJ . o ^ Ox o ✓ 

^-—>3 OjoJfxJ i(J§5 aJJI j jl alii -Lp /jP 

X X XXX 

LS^J O^iWaj ^ (*-> oliJLSCj aIIp Lj (0^ 

" * ' * X 

0 ^ XX O i x 0 oTx 

•(t-fr*- 4 


Dari Abdullah bin az-Zubair 4* bahwa Rasulullah |g pemah menyuruh 
(para sahabat mengurusi) may at Hamzah pada perang Uhud, lalu dikafani 
dengan kain kafan bergaris dari Yaman, kemudian Beliau menshalatinya 
dengan takbir sembilan kali. Kemudian didatangkan (lagi) banyak mayat 
(kepada Beliau), lalu diletakkan dalam satu shaf, lalu Beliau menshalati 
mereka dan juga dia (Hamzah) bersama mereka. (Sanadnya Hasan: al- 
Janaiz hal.49, dan semua rawi-rawinya terpercaya. Ath-Thahawi 


Kitab al-Janazah §gf | 343 



meriwayatkannya dalam Ma’anil Atsar 1:290). 


3. MAKIN BANYAK ORANG YANG MENSHALATIJENAZAH, 
SEMAKIN AFDHAL BAGI SANG MAYAT DAN LEBIH 
BERMANFAAT. 

Hal ini berdasar sabda Nabi ift: 


. *. A » , O ^ § 0 / O ^ t O .OS s O .0 | . / „ Bj/ ,S * ~SS O S 

yl 4J O yULC^j AjLa Ojkhj yA <L*I 

0. .0 % , 

. 4^3 I 

Tidaklah seseorang meninggal dunia kemudian dishalad oleh seratus orang 
muslim yang semuanya memberikan syafa’at kepadanya, melainkan pasti (dengan 
idzin Allah) mereka bisamemberisyafa'at kepadanya.” (Shahih: ShahihNasa'i 
no: 1881, Muslim 11:654 no: 947, Tirmidzi 11:247 no: 1034 dan Nasa'i IV:75). 

Dan sabda Rasulullah yang lain: 

I'fX v ^ && 

x # s 

°. -< . * * * V II I I 

dill p-gjuLw yl dilb 

x / / / 

“Tidaklah seorang muslim meninggal dunia, kemudian dishalati oleh empat 
puluh orang yang tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, melainkan 
pasti Allah memperbolehkan mereka memberi syafa’at kepadanya. ” (Shahih: ash- 
Shahihah no: 2267, Muslim II: 655 no: 948, Aunul Ma’bud VIII: 451 no: 
3154 dan Ibnu Majah I: 477 no: 1489 dengan redaksi yang mirip). 

4. DIANJURKAN MEMBENTUK TIGA SHAF D1 BELAKANG 
IMAM, SEKALIPUN MEREKA BERJUMLAH SEDIKIT 

„ 0 t ° s f Ji *, >' * f „ ts 

Jli Vi yup CS C-W» 

^ * 

. <— 5y*p SJVj ^-&\yr iil ijlSCj 

^ ^ ^ 

Dari M artsad abYazani dari Malik bin Hubairah bahiva Rasulullah 
bersabda, “Setiap orang yang wafat, lalu dishalati oleh tiga shaf dari kalangan 

344 I fUf ahWajiz; Fiqh Sunnah 


O J .Os s O . 0 


j 'its o 



orang muslim, pasti (diampuni dosa-dosanya). ” Martsad berkata, “Adalah Malik 
apabila orang'orang yang akan shalat jenazah sedikit jumlahnya, dia membagi 
mereka menjadi tiga shaf berdasar hadits ini. ” (Hasan: Ahkamul J anaiz hal. 99- 
100, ‘Aunul Ma’bud VIII: 448 no: 3150, Tirmidzi II: 246 no: 1033 dan Ibnu 
Majah I: 478 no: 1490). 

Bila temyata jenazahnya banyak dan bercampur antara jenazah laki- 
laki dan perempuan, lalu dishalati satu per satu, maka ini adalah hukum 
asalnya. Namun jika dishalati sekaligus hukumnya boleh, dengan 
menempatkan posisi jenazah laki-laki lebih dekat ke arah imam, sedangkan 
yang perempuan lebih dekat ke arah kiblat. Berdasar riwayat berikut: 


Jli- J !| JP JvS b I JkP ^1 ^ 

*{>s ) * ^ * $ £ % * ' " 0 0 x ^ ^ o s % 

oj U>- !*b>-lJ \jQs SilflJl f.Uul _)lj (jjj 

c-bj aJ JUj LgJ y\j (-jlJaiJt y Jp ol y>\ JIP OJj ^ 

P s s s s s 

- /0/ ■* H - > O 2 . . y* . St s . S. .j . ^ 

OjjjA ^UP -II (Jj iyp\jd\ y j£»jj *L»yM j 

if S s s S 

OJbfli ^l^l Jj L*-* ^*A*Jl J o-illi jj\j JL—jJCv- jj\j 

/ Jl // / ^ x ^ ' s Qs } ' * ' ' ' 

U cJii Silsi ^jlj CjLjl. y>\j i'jijA y\j y£* y\ Jl O^Jai 

^ “ / S f S s 

.£iS\ J* :i? iJl& 


Dari Nafi’ dari Ibnu Umar bahu>a ia pemah menshalati sembilan jenazah 
sekaligus, dengan menempatkan posisi jenazah laki'laki dekat ke arah imam dan 
jenazah perempuan lebih dekat ke arah kiblat, lalu menjajarkannya bershaf-shaf 
dan meletakkan jenazah Ummu Kultsum bind Ali, isteri Umar bin Khathab 
bersamaputeranya yang bemama Z aid. Sementara yang menjadi imam pada ivaktu 
itu adalah Sa’id bin Ash, sedang di antara jama’ah terdapat Ibnu Abbas, Abu 
Hurairah, Abu Sa’id dan Abu Qatadah, lalu diletakkan jenazah anaUanak lebih 
dekat ke imam. Tibaaiba ada seseorang yang berkata, “Maka aku mengingkari 
cara shalat ini. ” Kemudian kuperhatikan Ibnu Abbas, Abu Hurairah, Abu Sa’id 
dan Abu Qatadah, lalu aku tanya (mereka), Apa'dpaan ini? ” Maka jaivab mereka, 

Kitab al'Janazah ||§ | 345 



“Inilah sunnah.” (Shahih: Shahih Nasa'i no: 1869, Ahkamul Janaiz hal. 103 
danNasa'iIV:71). 

5. TEMPAT MELAKSANAKAN SHALAT JENAZAH 

Shalat jenazah boleh dilaksanakan di dalam masjid berdasar riwayat 
berikut ini: 


T l** f J 1 o o ✓ -* * * * * t o \\~ \ y \ w ^ / o / 

J d) Cf- 4-ddlp 

^ ** / " ** 

I4_Jp (j $02 (_5^^ £"djji 

^15^ e£.-Ul JjlIaeJl 4j ?T ^JiP Cj^^i (j-® y**-* - (_5^ ^d 

X s' * s’ s' S / 

b* IjJlij idJJi I_^>lp 01 JtpULoJl 

P_Ip *y C* Ij^u 0! (^| ^OJl ^1-* cJtfti 4_jJlp tdJDi ^Jlls 

<i—!i JAa«-w^<Jl (j djll^o y^i jt llJLp 1 y\s- 4j -, g' 

S’ s’ 0 s s' 

.jo^S\ «->> j vi 

✓ / / / s' s’ 

Dari Aisyah ^ ta bertutur : Tatkala Sa’ad bin A bi Waqqash meninggal 
dunia, para isteri Nabi menyuruh agar jenazahnya diletakkan di masjid sehingga 
mereka dapat menshalatinya. Para pengusung jenazah pun kemudian 
meletakkannya di serambi dan mereka (para isteri Nabi $&) menshalatinya. 
Kemudian sampailah infoimasi kepada mereka (para isteri Nabi %j$) bahiva banyak 
orang lakidaki mengecam kejadian tersebut, dan mereka berkomentar, “Sebelumnya 
tidak pemah jenazah dimasukkan ke dalam masjid. ” Sikap mereka itu segera sampai 
kepada Aisyah, lalu ia berkata, “Betapa tergesa-gesanya mereka mencela suatu 
perbuatan yang belum mereka ketahui dasamya. Mereka mencela kami karena 
kami memasukkan jenazah lie dalam masjid, padahal Rasulullah tidak menshalati 
Suhail bin Baidhaa’, kecuali di tengahaengah masjid.” (Shahih: Shahih Nasa'i 
no: 1859, Muslim II: 668 no: 100 dan 973 dan lafadz baginya, Aunul Ma’bud 
VIII: 477 no: 3173 secara ringkas, dan Nasa'i IV: 68). 

Narnun yang lebih afdhal shalat jenazah dilaksanakan di luar masjid, di 
tempat yang memang dipersiapkan untuk mengerjakan shalat jenazah, 


** £ I s \ • u ~ \' e ' V 


346 


aUWajiz; Fiqh Sunnah 



sebagaimana sudah dimaklumi bahwa, pada masa Nabi H, pada umumnya 
shalat jenazah dilakukan di luar masjid: 


ft a J'j @ ij s.Ur ijjl jl Jl 

0 o s y ss 

o , . .0 fit""* 11 ' 0 s O * M /- JI / s s (■ , 

. AjLP Jju^sJI kj ji L*^- jS U-gj y(j& 


“Dari Ibnu Umar 4® bahwa ada sekelompok orang Yahudi datang kepada 
Nabi 3j§ dengan membawa dua orang dari kalangan mereka yang berzina, yang 
satu lakidaki dan satu (lagi) perempuan. Kemudian Beliau memerintah agar 
keduanya dirajam [dilempari dengan batu] di dekat masjid.” (Shahih: Ahkamul 
Janaiz hal. 106 dan Fathul Bari 111:199 no: 1329). 


oL* (jj Jl ^»j3l (j <JJi Jj! oy yt> ^1 Jp 

/ / “ / 

? J* e- , ' o ^ ^ * j, e / ✓ 

•'ft' Sft p-fc J^aJl Jl r J 1 ^ 

' * * %w ' 


Dari Abu Hurairah ^ bahwa Rasulullah ^ memberitahu (kepada para 
sahabat) berita kematian (raja) Najasyi pada hari wafatnya, lalu Beliau keluar 
ke tempat shalat (yang biasa dipakai shalat jenazah), kemudian Beliau mengatur 
shaf mereka, lantas bertakbir empat kali." (Muttafaqun ‘alaih: Fathul Bari III: 
116 no: 1245, Muslim II: 656 no: 951, Aunul Ma’bud IX: 5 no: 3188, dan 
Nasa'i IV: 72). 


Tidak boleh shalat jenazah di tengah-tengah kuburan, Berdasar hadits 
Anas bin Malik 4k>: 


■s& z jp& > y j* a 'j* of 


Bahwa Nabi pemah melarang (umatnya) shalat jenazah di antara kuburan. 
(Sanad Hasan: Ahkamul Janaiz hal. 108. Syaikh Al-Albani berkata, 
Diriwayatkan juga oleh Abu Dawud ath-Thayalisi 11:80 no:l). 


6. TEMPAT BERDIRINYA IMAM 


Jp J3? JJU j) ^j~j\ ofti :Jli -Uftjl <_JLp Jl Jp 


Kitab aUJanazah §f|f 347 







✓ 0 f az ^ o £ o ' £ ^ %' x x x ^ x 

O? J 1 u* 5 'j^' 5 j^ 'j) '& ^ jIp ^*Ui J^-j 

S* 5* X X X - '*"’' j; 

x O^x * / ' ' * o''**' X X ^X x x xO 

Lg-J-P- j^Ai 2 _j 1 Aj*>U ejilsr aAA& ay*2>- IjI Ij ;<d J_ Jis t j l^su VI 

^ XX X 

XX _J, XX X O )■ Q ^' ° X XXXXX X tf> X 

C^ij c<_£jA*Jl iUj ^j ulij L^lxj ^Lai ci-^-ip ^Lyai 

X ^ X 

jl5"" IaSI* aj^a>- IjI Ij I Jli SI^<Jij Jjsr^—Jl ^Ip 4xL3 

x x 

^ju :JlS C~«A CUp- ofj^il tCUoi CUo- ^ ^^flj |jj|^ 4JJI 

X x 

.1 jlais-l: JUi s*>V*Jl l£ 3 } cA-^jli : Jli 


Dari Abu Ghalib al-Khayyath, ia berkata : Aku menyaksikan Anas bin 
Malik menshalati mayat lakidaki, dia berdiri persis pada posisi kepalanya. 
Tatkala jenazah lakidaki diangkat, didatangkan kepadanya jenazah perempuan 
dari kaum Quraisy atau dari kaum Anshar, lalu dikatakan kepadanya. “Wahai 
Abu Hamzah, ini jenazah seorang uianita puteri si Fulan maka shalatilah ia.” 
Kemudian dia menshalatinya dengan berdiri tepat di bagian tengahnya. Di antara 
karni al- 'Ala bin Ziyad al-’Adawi, tatkala ia melihat ada perbedaan posisi berdiri 
Abu Hamzah ketika menshalati lakhlaki dengan menshalati perempuan, maka ia 
bertanya, “Wahai Abu Hamzah, Apakah memang demikian car a Rasulullah % 
berdiri menshalati jenazah sebagaimana engkau menshalati lakblaki dan menshalati 
perempuan?” Jawabnya, “Ya, (betul)." Maka al-’Ala menoleh kepada kami dan 
berkata, ‘Hendaklah kalianmemelihara (sunnahNabi $$) ini." (Shahih: Shahih 
Ibnu Majah no: 1214, ‘Aunul Ma’bud VIII 484 no: 3178, Tirmidzi II: 249 
no: 1039 dan Ibnu Majah I: 479 no: 1494). 

7. CARA SHALAT JENAZAH 

Boleh melakukan takbir shalat jenazah empat, lima, sampai sembilan 
kali takbir. Sebaiknya dilakukan secara variatif [terkadang empat, terkadang 
lima dan seterusnya]. 

Adapun yang empat kali takbir, berdasar hadits Abu Hurairah 


& * XX x 005 ^ x N X X 55 X 

(3 *111 ^ 


348 HI abWajiz; Fiqh Sunnah 




, *" f ' * s' 0 s . ' . 


"Bahiva Rasulullah mernbentahu (kepadaparasahabat) tentang kematian 
Najasyi pada hari wafatnya, kemudian Beliau keluar menuju tempat yang biasa 
dipakai mengerjakan shalatjenazah, latu mengatur shafmereka, lantas takbir empat 
kali.” (Shahih: Ahkamul Janaiz hal. 106 dan Fathul Bari 111:199 no:1329). 


Adapun yang lima kali takbir mengacu kepada hadits: 


tfjAS- JA ’J&fiJ’Ji 4j :JIS Jj J# JZ-'j- J 

* ■*" ~ s s s 

—)l jliT ; Jlaj iLy*> ij&r 


Dari Abdurrahman bin Abi Laila, ia bertutur : Adalah laid bin Arqam 
bertakbir untuk shalatjenazah kami empat kali, dan dia pemah bertakbir untuk 
satujenazah yang lain, lima kali. Kemudian aku bertanya kepadanya tentang hal 
tersebut, maka dia menjawab, "Adalah Rasulullah M bertakbir sebanyak itu.” 
(Shahih: Shahih Ibnu Majah no: 1212, Muslim II: 659 no: 957, Aunul 
Ma’bud VIII: 494 no: 3181, Tirmidzi II: 244 no: 1028, Ibnu Majah I: 482 
no:1505, danNasa'ilV: 72). 


Adapun yang enam dan tujuh kali takbir, maka diriwayatkan oleh 
sebagian atsar yang mauquf [dari perbuatan sebagian sahabat], namun sta¬ 
tus hukumnya disamakan dengan yang marfu’ [dengan yang dilakukan oleh 
Rasulullah]; karena sebagian sahabat senior mempraktikkannya di hadapan 
sahabat yang lainnya dan tak satupun di antara mereka yang menegumya: 


Ail yjg. 


Dari Abdullah bin Ma’qal bahwa Ali bin Abi Thalib pemah menshalati 
jenazah Sahal bin Hunaif dengan enam kali takbir, kemudian menoleh kepada 
kami sambil berkata, "Dia adalah sahabat yang ikut dalam perang Badar.” 


Kitab al'Janazah ||f 349 



(Sanadnya hasan: Ahkamul Janaiz hal. 113 Mustadrak Hakim 111:409, dan 
Baihaqi IV: 3 6). 




dili Js Jp Qp jl jj j, <&! o!p Jj JSy ^p 

y * * * s' 

. £ . . << 

.UjJj 015 j iul*** 

Dari Musa bin Abdullah bin Yazid bahwa Ali pemah menshalati jenazah 
Abu Qatadah dengan tujuh kali takbir, dan adalah dia termasuk sahabat yang ikut 
perang Badar. (Shahih: Ahkamul Janaiz hal. 114 dan Baihaqi IV:36). 


Pj iL jJj ( JaI ^Lp 4^0 dp jlS”* ; Jls j^p -p 

• W.j' (_5^J is§l ^*1)1 


“Dari Abdi Khair, berkata, ‘ Adalah Ali bertakbir enam kali untuk Ahli 
Badar, lima kali untuk para sahabat Nabi M, dan empat kali untuk masyarakat 
umum.” (Shahih: Ahkamul Janaiz hal. 113, Ad-Daraquthni 11:73 no:7 dan 
Baihaqi IV:3 7). 


Adapun yang sembilan kali takbir, diriwayatkan oleh: 


°j^ > ' ij* ^ :<4^> jdjJ' cb ^ O* 


.ot jJ>\ j 

* " 

Dari Abdullah bin az'Zubair ^ bahwa Nabi pemah menshalati jenazah 
Hamzah dengan sembilan kali takbir.’’ (Sanadnya hasan: Ahkamul Janaiz hal. 
49, dan rawi-rawinya kepercayaan, sebagaimana yang diriwayatkan ath- 
Thahawi dalam Ma’anil Atsar 1:290). 


8. DISYARI’ATKAN MENGANGKAT TANGAN PADA TAKBIR 
PERTAMA 



“Dari Abdullah Abbas ufe bahwa Rasulullah biasa mengangkat kedua 
tangannya dalam shalat jenazah pada takbir yangpertama saja, kemudian tidak 
mengangkat tanganlagi [pada takbir-takbir berikutnya].” (Rawi-rawinya tsiqah: 
Ahkamul Janaiz hal. 116). 


Kemudian menempatkan tangan kanan pada punggung telapak tangan 
kiri diatas pergelangan tangan dan atas lengannya, lalu menempatkannya di 
dadanya. 


* ii Y\\ s " "• ‘ - ° ** 

f i vAaJ I 




Jl £ai 01 0 jyji : Jli J, JJI* 

y y 

' £ ^ o ✓ X 

.SMvaJl (J (J t_5^ 


Dari Sahl bin Sa’ad, ia berkata, “Adalah para sahabat pemah diperintah 
(oleh Nabi M) agar setiap orang (yang shalat) meletakkan tangan kanannyapada 
lengan kirinya dalam shalat.’’ (Shahih: Mukhtashar Bukhari no:402, Fathul 
Bari 11:224 no:740 dan Muwaththak Malik hal. 111 no: 376). 4 


Kemudian sesudah takbir pertama, membaca surah al-Fatihah dan surah 
yang lain: 


OR* 4 aXjI Xs- jj 4s>*h? “yp 

\*'y ° f .'S’ . ' ' " \' 

uJj cL^<w»l >- tv-JuS-'• AsxJLoj \ cojliir- ^JLp 


- 6 * \' I® * r° 'x * 


j £- l*T 141^0^ Cl :Jia ooC * > 

/* s S ' w ' 


Dari Thalhah bin Abdullah bin Auf J&, ia berkata, “Aku pemah shalat di 
belakang Ibnu Abbas dalam shalat jenazah, lalu ia membaca surah al-Fatihah 
dan surah (yang lain) dengan suara keras hingga kami mendengar-nya. Tatkala 
usai shalat, aku pegang tangannya lalu kutanyakan hal tersebut kepadanya, maka 
ia menjawab, ‘Sesungguhnya aku mengeraskan suara agar kalian mengetahui, 
bahwa sesungguhnya hal itu adalah sunnah Nabi $| dan (sesuatu yang) haq.”’ 


4 Di antara ulama’ ada yang membenarkan angkat tangan pada setiap takbir dengan berdalil pada 
riwayat Imam Baihaqi bahwa Ibnu Umar mengangkat tangan pada semua takbir shalat jenazah. Lihar 
Kitab Janazah hal. 86 oleh K.H. Nadjih Ahjad terbitan Bulan BintangJakarta (Pent.). 


Kitab al-]anazah IfS 


351 



(Shahih: Ahkamul Janaiz hal. 119, Nasa'i IV: 75, adapun tentang membaca 
surah al-Fatihah saja diriwayatkan oleh Bukhari, Fathul Bari III: 203 no: 
1335, Abu Dawud, Aunul Ma’bud VIII: 495 no: 3182, Tirmidzi II: 246 no: 
1032 dan Ibnu Majah I: 479 No. 1495). 

Membaca ayat dengan lirih (tanpa bersuara) berdasar hadits berikut: 


3 \ Ji j j! ajllir! d'%^2 .Si 3 ^ (jJ ^ 

^ X / /■ ^ “ X 

.a jlp j jT pl> s 


Dari Abu Amamah bin Sahl 4i» w berkata, ”M enurut sunnah Nabi $£ 
dalam menshalati jenazah adalah membaca surah al-Fatihah pada takbir pertama 
secara pelan, kemudian bertakbir tiga kali, lalu memberi salam.” (Sanadnya 
Shahih: Ahkamul Janaiz hal 111 dan Nasa'i IV:75) 


Kemudian takbir kedua membaca shalawat kepada Nabi M berdasar 
hadits Abu Umamah 4b di atas bahwa ia pernah menerima informasi dari 
seorang sahabat Nabi dengan mengatakan : 


!yL pJ O' ojlil ^p 3 

✓ / ✓ / / ^ ' 

^alkjj Hi —!l pJ j '^ ® 

p_iI*o pJ ^ —ll ol3 f.lpwdl 

0 g 


Bahwa menurut sunnah Nabi dalam menshalati jenazah agar imam 
bertakbir, kemudian membaca surah al-Fatihah dengan pelan sesudah takbir 
pertama, kemudian membaca shalawat kepada Nabi H dan mengikhlaskan do a 
untuk jenazah pada tiga takbir. Tidak membaca apa-apa sesudahnya, kemudian 
memberi salam dengan pelan. (Shahih: Ahkamul Janaiz hal. 122, asy-Syafi’i 
dalam al-Umm 1:270, Baihaqi IV: 39). 


Kemudian, dalam takhir-takbir selanjutnya, hendaklah dengan ikhlas 
berdo’a untuk sang mayat, berdasar sabda Nabi ^g: 


352 


HH al-Wajiz; Fiqh Sunnah 




Apabila kamu menshalati may at, maka hendaklah kamu berdo’a dengan ikhlas 
untuknya. (Hasan: Irwa-ul Ghalil no: 732, Shahihul Jami’us Shaghir 669, 
‘Aunul Ma’bud VIII: 496 no: 3183 dan Ibnu Majah I: 480 no: 1497). 

Hendaklah mendo’akan mayat dengan do’a-do’a yang bersumber dari 
Nabi $jg. Di antaranya ialah: 


9 ^^Ip i§| Ail) L5 Cfi 4^> dljC. ^ ,_»> ^ 

^/Ij aIp Iji^lj j ^ipl _!l: ^yj jij o $.Lpo 

US' LljasJl 4^jj 0^31j j f.L>j aJl^pIj jj <3^5 

^ 0j b ^ i>. ^ 

/• / ✓ 

^li)l <_AjlP °^a ollptj 4^L| ^Uol J J j 1^- 

/ / / 

.o4^' iJJi in oyi ji c4^* ■ t u-jULp j 


Dan ‘Aufbin Malik 4®, ia berkata: Rasulullah $£$ menshalati jenazah, lalu 
kuhafalkan do’a darinya, yaitu Beliau berdo’a; ALLAHU M- 
MAGHFIRLAHUU WARHAMHU, WA ‘AAFIHI WA ‘FU ANHU, WA 
AKRIM NUZULLAHUU, WA WASSV MADKHALAHUU, WAGHSILHU 
BIL MAA'I WATSTSALJI WAL BARADI, WA NAQQIHII MINAL 
KHATAAYAA KAMAA YUNAQQATS TSAUBUL ABYADHU MIN AD 
DANASI, WA ABDILHU DAARAN KHAIRAN MIN DAARIHII WA 
AHLAN KHAIRAN MIN AHLIHII, WA ZAUJAN KHAIRAN MIN 
ZAUJIHII WA ADKHIL HULJANNATA, WA AID HU MIN’ADZAABIL 
QABRI WA ADZAA BIN NAAR (=Ya Allah, limpahkan ampunan kepadanya 
dan rahmatilah Dia, bebaskanlah dia dan ma’afkanlah, dan muliakannya 
kedatangannya, lapangkanlah tempat masuknya, dan sncikanlah dia dengan air, 
salju, dan embun, dan bersihkanlah dia dari segala kesalahannya sebagaimana 


Kitab abjanazah 


353 


kain putih dibersihhan dari kotoran [noda] dan gantilah baginya sebuah rumah 
yang lebih baik daripada rumahnya, keluarga yang lebih baik daripada keluarganya, 
isteri yang lebih baik daripada isterinya dan masukkanlah dia ke dalam surga dan 
lindungilah dia dari adzab kubur dan adzab neraka).’’ la berkata, "Aku 
mendambakan seandainya akulah yang menjadi may at itu. ” (Shahih: Ahkamul 
Janaiz hal. 123, Muslim 11:662 no:963, Ibnu Majah 1:481 no: 1.500, dan Nasa'i 
IV:73). 

Berdoa antara takbir terakhir dan salam untuk jenazah disyari’atkan 
berdasar hadits: 


Js- jS J : JU jA Alii jP jyuu jP 


0 .< ^ ' s * « 

* "f t, . * u t> * c 


f O, ■> l. « !» u t r a y o - 


^ ^ a ^ / f 

4PL» ^»li p_j cbujt ojUOr 


H 01:Jli tSf :tyli 


Dari Abi Ya’fur dari Abdullah bin Abi Aufa ia berkata : Aku 
menyaksikannya (ya’nimenyaksikanlbnu Abi Aufa) bertakbir dalam shalat jenazah 
empat kali, kemudian berdiri sejenak -ya’ni berdo’a—kemudian berkata, ‘Apakah 
kalian menyangka aku bertakbir lima kali?” Jawab mereka, “Tidak" la berkata, 
“Sesungguhnya Rasulullah H bertakbir empat kali." (Sanadnya Shahih: 
Ahkamul Janaiz hal. 126 dan Baihaqi IV:35). 

Kemudian mengucapkan dua salam seperti salam dalam shalat wajib, 
sambil menoleh ke kanan dan ke kiri. Ini didasarkan pada hadits: 


&§! * 11 1J 015"” : Jli ^y As- y*- 

' * * s s 

. 'hU\ d fJpi jL sjiii p#Ji y» 04 t^i3i *j£~j 


Dari Abdullah bin Mas’ud <&>, ia berkata, ‘ Ada tiga hal yang selalu dikerjakan 
Rasulullah $g, namun justeru ditinggalkan oleh masyarakat; salah satunya ialah 
mengucapkan salam dalam shalat jenazah seperti salam dalam shalat (wajib)." 
(Sanadnya hasan: Ahkamul Janaiz hal. 127 dan Baihaqi 1V:43). 


354 §3| al-Wajiz; Fiqh Sunnah 




Namun boleh mencukupkan dengan mengucap salam sekali saja, 
berdasarkan hadits: 

&J 4 ^ S 1 J of : 4 s> v°y> y 

^ ^ - ✓ 

J 5 /• ^ & s' 

• 

Dari Abi Hurairah bahwa Rasulullah H menshalati jenazah dengan 
empat kali takbir dan sekali salam. (Sanadnya Hasan: Ahkamul Janaiz hal. 
128 Mustadrak Hakim I: 360 dan Baihaqi IV : 43). 

9. TIDAK BOLEH MENGERJAKAN SHALAT JENAZAH PADA 
W AKTU'WAKTU TERLARANG, KECUALIDALAM KONDISI 
DARURAT 

° ‘ ^ ,/ 0/ .la- * ^ t ' ' ' * ' ' ' ' ' 0 

(jl Llg_J 4JJt J j OiS' oIpLj iJlS j*\s- 4. o c - -jff. 

* f f 

it _. ,s * 0 s . it •* n »' ins®" *• " Ar *. f 0 f * °. 'It * 

CPS ui>- jju jl j\ ^3> 

' * s ~ 

* o 0, f * S' "to* \, ' \ C U *'„**„' S ' 

(J""*- 4 "-*' <— A iV2J Ui?“J -'* |*jA! CftrSJ 

s / 

.»i>.- s*. • , -*n 

Dari ‘Uqbah bin Amir ia berkata, "Ada tiga waktu yang Rasu-lullah H 
melarang kita mengerjakan shalat, atau mengubur mayat-mayat kita, yaitu ketika 
matahari terbit hingga naik, (kedua) ketika matahari berdiri tegak hingga bergeser 
ke arah barat, dan (ketiga) ketika matahari menjelang terbenam hingga tenggelam. ” 
(Shahih: Shahih Ibnu Majah no: 1233, Muslim 1:568 no:831, Aunul Ma’bud 
VIH:481 no: 3176, Tirmidzi II: 247 no: 1035, Nasa’i 1:275 dan Ibnu Majah 
1:486 no: 1519). 

10. KEUTAMAAN SHALAT JENAZAH DAN MENGANTAR- 
KANNYA 

^ 4*^ (*Jj J* : ® O* Oj.'jA ^1 

if " > - , W 


0 s' s' 


• jG-l Jli oUslj^xJl U*j ^3 j\3 <di 1 J?1j\3 

^ ^ s' s' 

Dari Abu Hurairah ^ dari Nabi $g, bersabda, "Barangsiapa shalat jenazah, 

Kitab al-Janazah SS I 355 


namun tidak mengiringnya (kekuburan), makamendapat (pahala) satu qirath; 
jika ia mengantarkannya maka mendapat dm qirath." Kemudian beliau ditanya, 
“Seperti apa dua qirath itu?” Jawab beliau, "Yang terkecil diantara kedmnya itu 
seperti gunung Uhud. ” (Shahih: Shahihul Jami’us Shaghir no. 6355 dan Mus¬ 
lim II: 653 no:53 dan 945). 

Keutamaan dalam mengantarkan jenazah ini hanya diperuntukkan bagi 
kaum laki-laki, tidak meliputi kaum perempuan. Karena Nabi M pernah 
melarang kaum Hawa mengiringi jenazah dengan larangan littanzih (untuk 
dijauhi dan dihindari), bukan littahrim (haram). Sebab Ummu ‘Athiyah 
berkata: 

lit 

"Kami dilarang mengiringi jenazah, namun tidak begitu ditekankan kepada 
kami. ” (Muttafaqun ‘alaih: Fathul Bari III: 144 no: 1278, Aunul Ma’bud VIII: 
449 no: 3151, Ibnu Majah I: 502 no: 1577, Muslim II: 646 no: 938). 

Tidak boleh mengiringi jenazah seraya melakukan hal-hal yang 
berseberangan dengan syari’at: Diantaranya yang ditegaskan oleh nash ada 
dua hal, yaitu mengiringinya dengan tangisan keras dan membawa bakaran 
wangi-wangian, sebagaimana yang disinyalir dalam sabda Nabi 




.jB j ojLJri 



“Jangan kamu mengiringi jenazah dengan rintihan smra dan api." (Hasan: 
Ahkamul Janaiz no: 70 dan Aunul Ma’bud VIII: 453 no: 3155). 


Termasuk yang dilarang adalah berdzikir dengan suara keras ketika 
mengiring jenazah, karena hal ini termasuk bid’ah dan karena ada riwayat 
dari Qais bin Abbad: 


. JLtP O jvaJl j ul?w>! jl S' 


“Adalah para sahabat Nabi bend mengeraskan smra ketika mengiringi 
jemzah." (Para perawinya tsiqah: Ahkamul Janaiz hal. 71 dan diriwayatkan 
oleh Baihaqi IV: 74). 


356 §fH al-Wajiz; Fiqh Sunnah 




Disamping itu, perbuatan tersebut menyerupai kebiasaan kaum Nashrani, 
yang mana kebiasaan mereka ketika mengiringi jenazah membaca Injil 
mereka sambil menyanyikan suara-suara sendu yang melambangkan 
belasungkawa. Lebih buruk lagi adalah jika mengikuti kebiasaan mereka, 
saat mengiringi jenazah dengan irama musik yang melantun penuh haru, 
seperti yang dilakukan di sebagian negara-negara yang mayoritas berpenduduk 
muslim karena mengikuti atau mengekor orang-orang kafir. Hanya kepada 
Allah jualah kami mohon pertolongan dan perlindungan. 


11. WAJIB MEMPERCEPAT PERJALANAN JENAZAH KE 
KUBURAN, NAMUN TIDAK SAMPAI LARI-LARI KECIL 


Hal ini didasarkan pada sabda Rasulullah $g: 


“Segerakanlah mengubur jenazah, jika ia (termasuk orang) yang shalih, maka 
merupakan kebaikan yang kalian peruntukkan baginya; namun bila tidak demikian, 
maka merupakan keburukan yang kalian lepaskan dari pundak kalian." 
(Muttafaqun ‘alaih: Fathul Bari III: 182 no: 1315, Muslim II: 651 no: 944, 
Aunul Ma’bud VIII: 469 no: 3165, Tirmidzi II: 1020 dan Nasa'i IV: 42) 5 


Diperbolehkan mengiringi jenazah di depannya dan di belakangnya, 
di samping kanannya dan d isamping kirinya, dengan catatan harus selalu 
dekat dengan jenazah, kecuali pengantar yang naik kendaraan, maka 
seharusnyalah mengiringinya di belakang jenazah berdasarkan hadits 
Mughirah: 


® jhJrl <0)1 JJli :Jli ^ ejd ill 


Dari al-Mughirah bin Syu’bah 4b bahwa Rasulullah bersabda, “Orang 
yang naik kendaraan (berjalan mengiringi) di belakang jenazah, sedangkan yang 
berjalan kaki boleh mengambil posisi sesukanya.” (Shahih: Shahihul Jami’us 
Shaghir no: 3533, Tirmidzi II: 248 no: 1036, Nasa'i IV: 55, dan ‘Aunul Ma’bud 
VIII: 467 no: 3164). 


5 Teks bahasa Arab hadits ini sudah termaktub pada awal kitab jenazah ini (pent.). 


Kitab al-Janazah §§§ 357 


Namun yang afdhal pengantar jenazah berjalan di belakangnya, karena 
sesuai dengan makna sabda Nabi 


Dan, ikudlah jenazah-jenazah itu! (Sanadnya hasan : Ahkamul Janaiz 
hal. 74 dan Baihaqi IV : 25). 


Sabda Nabi diatas diperkuat oleh penegasan Ali 

AS-'uSr (j Jl>- j— !l ^ 


s ^ 


“Berjalan (mengiringi jenazah) di belakangnya adalah lebih afdhal dari pada 
berjalan (mengiringi jenazah) di depannya, sebagaimana lebih afdhalya shalat 
seseorang dengan berjama’ah dari pada shalatnya sendirian.” (Sanadnya hasan: 
Ahkamul Janaiz hal.74 dan Baihaqi IV: 25). 


12. DO’A KETIKA AKAN MASUK KAWASAN KUBURAN ATAU 
KETIKA MELEWATINYA 


* 


—l! J J jit oils" oii IcJUi L$1p <UJl j ^dlp jp 

/ o / / ay*', ax*, * 9 i ' * ' 6 X , , 

4-Ul ^ j\Zx}\ Ji ^: Jl5 

|<*JJl jl lj|j ll» (jy»JLa£v*»-«Jl 


Dari Aisyah <«&>, ia berkata, “Ya Rasulullah, apa yang akan saya ucapkan 
ketika menziarahi kubur mereka?” Maka jawab beliau, “ Ucapkanlah, 
ASSALAMV ALAA AHLID DIYAAR MINAL MUKMINIINA WAL 
MUSLIMIN, WA YARHAMULLAHUL MUSTAQDIMIINA MINNA 
WAL MUSTAKHIRIN WA INNA INSYA ALLAHU BIKUM 
LAAHIQUUN (Mudah-mudahan kesejahteraan terlimpahkan kepada penghuni 
perkampungan ini. Mudah-mudahan Allah mencurahkan rahmat-Nya kepada 
orang-orang yang telah mendahului kami dan yang akan menyusul kami, dan 
insya Allah kami akan berjumpa denganmu).” (Shahih: Shahihul Jami’us 
Shaghirno: 4421, Ahkamul Janaiz hal. 183, Muslim II: 669no:103 dan 974 
danNasa’i IV: 91). 


HI al-Wajiz; Fiqh Sunnah 


358 



lit g| ill J jL'j cits' : JU ^ J CiOi, ^ 


ir-J^ 


JlAI ^-SLlp -)! C jjlioJ! 1 J>- 


s e i / 


/ ^ s 


.<££11 ID ail JllD j y^yS iiil jl 


Dari Sulaiman bin Buraidah dari Bapaknya 4&>, ia berkata, “Adalah 
Rasulullah $$ sering mengajar para sahabatnya bila ia hendak berangkat untuk 
Ziarah kubur, ASSALAMU ALAIKUM YA AHLAD DIYAAR MINAL 
MUKMINIINA WAL MUSLIMIN, WA INNA 1NSYA ALLAH Li BIKUM 
LALAAHIQUUNA, AS ALULLAHA LANAA WA LAKUMUL ‘AAFIYAH 
(Mudah-mudahan kesejahteraan dilimpahkan kepadamu, wahai penghuni negeri 
ini dari kalangan orang-orang mukmin dan orang-orang mnslim; insya Allah 
kami akan berjumpa dengan kalian. Aku memohon kepada Allah perlindungan 
untuk kami dan kamu).’’ (Shahih : Shahih Nasa'i no : 1928, Muslim II :671 
no : 975 dan Nasa'i IV : 94). 


BAB MENGUBUR JENAZAH 

1. HUKUM MENGUBUR JENAZAH 

Hukum mengubur mayat adalah wajib, sekalipun mayat seorang kafir, 
berdasarkan sabda Nabi M kepada Ali bin Abi Thalib ketika Abu Thalib 
meninggal dunia: 

// 0 

“(Wahai Ali), pergilahlalukuburlahia!” (Shahih: shahih Nasa'i no: 1895, 
dan Nasa'i IV: 79). 

Adalah sunnah Nabi H mengubur mayat di pemakaman, sebab Nabi 
tidak pemah mengubur jenazah kecuali di pekuburan Baqi’, seperti yang 
telah diriwayatkan secara mutawatir. Tidak pemah diriwayatkan dari seorang 
salafpun, bahwa Rasulullah pemah mengubur jenazah di selain pemakaman 
umum, kecuali Nabi ijjg sendiri yang dikebumikan di dalam kamarnya, dan 


Kitab aUJanazah ||§ 359 





ini termasuk pengecualian baginya, seperti yang ditegaskan oleh hadits Aisyah 
’S&S ia berkata: 

Q * O s ^ j£ ' ' ' ® ^ ' 0 y ^ it ' 

’.£$$£> JUi (Jj Ifog? <Ul Jj-xxj i j^s LJ 

* * s 

gjjJt & ilji ^4 £: jis slj a i4i SI 4' jji-j 


x" . o <■ % 

. o J f £ 


. 4^ 


1^ (j a jli Ji . 4-i l 


jl 


Tatkala Rasulullah wafat, para sahabat berbeda pendapat perihal 
penguburannya, lalu berkatalah Abu Bakar J&, "Aku pemah mendengar dari 
Rasulullah wejangan yang tidak pemah kulupakan, yaitu Beliau bersabda, 
“Setiap Nabi yang diwafatkan oleh Allah pasti dikebumikan di lokasi yang beliau 
sukai dikubur padanya. ” M aka kemudian para sahabat mengubur Rasulullah di 
tempat pembaringannya. (Shahih : Shahihul Jami’us Shaghir no : 5649, dan 
Tirmidzi II: 242 no : 1023). 


Dan, dikecualikan dari hal tersebut adalah para syuhada yang gugur di 
medan perang, mereka dikebumikan di lokasi gugumya, tidak usah dipindah 
di pemakaman umum. Hal ini didasarkan pada hadits berikut: 


tfjli I X4 Ja Jj. bis" 

\ jilij j( aUi J jl*j o \: JUi aH\ JjLj 




Dari Jabir ia berkata : Tatkala terjadi perang Uhud, dibawalah para 
prajurit yang gugur agar dikebumikan di Baqi’, maka berserulah seorangpenyeru 
dari Rasulullah M, “Sesungguhnya Rasulullah pemah memerintah kalian agar 
mengubur para syuhada’ di tempat gugumya.”’ (Shahih : Shahih Nasa'i no : 
1893, ‘Aunul Ma’bud VIII: 446 no: 3149, Nasa'i IV : 79 dan Tirmidzi III: 
130 no: 1771). 


2. DILARANG MENGUBUR JENAZAH DALAM BEBERAPA 
KEADAAN BERIKUT INI, KECUALI DALAM KONDISI 
DARURAT 


360 HH abWajiz; Fiqh Sunnah 





1. Pada tiga waktu terlarang: 

Dari ‘Uqbah bin Amir ia berkata, “Ada tiga waktu yang Rasulullah 
melarang kami mengerjakan shalat, atau mengubur jenazah yaitu ketika 
matahari terbit hingga tinggi, di waktu matahari tegak berdiri hingga bergeser 
ke arah barat, dan ketika matahari menjelang terbenam hingga tenggelam. ” 
(Shahih: Shahih Ibnu Majah no: 1233, Muslim I: 568 no :831, ‘Aunul 
Ma’bud VII: 481 no : 3176, Tirmidzi II: 247 no : 1035, Nasai-i I: 275 
dan Ibnu Majah I: 486 no: 1519). 6 


2. Di kegelapan Malam : 


// * > S * / ? . ' ' ' , 15 . . . Si /■ 

i jji5 (J L -J* £ 3 IS®! o' ^ 

j>- ji—Jb of 81 jiii ^ 

/■ / " /■ z' j: / 

.dU> Ji oQ of ^ 


Darijabir ia berkata, “Bahwa Nabi ijjjg pemah menyebutkan seorang 
sahabatnya yang meninggal dunia, lalu dikafani dengan kain kafan yang 
tidak cukup dan dikebumikan di malam hari, maka Nabi mengecam upaya 
penguburan jenazah di malam hari hingga ia dishalati, kecuali orang yang 
karena terpaksamelakukannya." (Shahih: Shahih Nasa'i no: 1787, Mus¬ 
lim II: 651 no: 943, Aunul Ma’bud VIII: 423 no: 3132, Nasa'i IV: 33 
tanpa lafadz, “GHAIRI THAA-IL (tidak cukup menutupi seluruh 
badan).” 


Manakala diharuskan melakukan pamakaman di malam hari karena 
terpaksa, maka hal itu boleh. Sekalipun harus menggunakan lampu 
ketika menurunkan mayat ke dalam kubur untuk mempermudah 
pelaksanaan penguburan, berdasarkan hadits: 


% s * 
* 0 . 




01 



e„ 

.0 j-i 


6 


Teks bahasa Arab hadits ini sudah termaktub pada point waktu- waktu yang terlarang shalat (pent.) 


Kitab al-Janazah fQf 


361 



Dari Ibnu Abbas m*, ia berkata, “Bahwa Rasulullah pemah 
mengubur mayat seorang lakhlaki pada malam hari dengan menggunakan 
lentera ketikamenurunkannya ke dalam kubur." (Hasan: Ahkamul Janaiz 
hal. 141 dan Tirmidzi II: 260 no: 1063). 


3. WAJIB MENDALAMKAN, MELAPANGKANNYA, DAN 
MEMBAGUSKAN LIANG LAHAT 

/ / ^ ^ /■ z' 

s x 0 * 0 S S o f J f Os . ^ » (.« 1 . t s O . s Os 

Cr? J- 4 <_>IS^ UJ : Jli 4&>,y. 

* ' ' 

jki di cist i; dli oi^i> ^aLji ^ixit 

X* s 

ss / ss O ss s s s Q s s 

1 ^ 1 ^ f 4 ^ • 0 I (l-* 04^^ ' • 0 ^ * * 9 * I ^ ? 4 

I j i j i jl j IJLis ' u jj iu t^jLySJb cAjJLw OL-'Ji 

' O' 

i y\ jlSCs ; Jli tJl^3 tj-*llij ^JlSt _itj t ya\j 

s s s s 

clj 1 Js I jlTj cLJIj 


Dari Hisyam bin Amir J&, bertutur: Seusai perang Uhud, banyaklah yang 
gugur dari kaum muslimin dan banyak pula prajurit yang lukaduka. Kemudian 
kami bertanya, “Ya Rasulullah, untuk menggali lubang bagi setiap korban tentu 
berat bagi kami, lalu apa yangengkauperintahkan kepada kami?" Maka Rasulullah 
bersabda, “Galilah lubang, lebarkanlah, perdalamkanlah, baguskanlah, dan 
kebumikanlah dua atau tiga mayat dalam satu kubur, dan dahulukanlah diantara 
mereka, orang yang paling mengusai al-Qur-anl’Mcika adalah ayahku satu diantara 
tiga dari mereka yang paling banyak menguasai al-Qur-an. Maka ia pun 
didahulukan.” (Shahih: Ahkamul Janaiz hal. 146, Nasa'i IV: 80, Aunul Ma’bud 
IX: 34 no: 3199, Tirmidzi III: 128 no: 1766). 


Diperbolehkan dalam membuat lubang kubur berbentuk lahat atau 
syaqqu (belahan) 7 , sesuai dengan kebiasaan yang berlaku pada era Nabi |§, 
namun yang pertama yang lebih afdhal: 


j 3^—^ ^jJ LJ : Jli 4^> cilil ■» jjj (j-Ol ^ 


7 Dalam posisi mendatar untuk penahan tanah timbunan agar tidak langsung mengcnai tubuh jenazah. 
Periksa Kitab Janazah hal. 132 oleh K.H. Nadjih Ahjad, terbitan Bulan Bin tang Jakarta (Pent.). 


362 


al-Wajiz; Fiqh Sunnah 












££ jt o ^ ji x / o % o 

wi^tUi U^Jl c\^&ji 


Dari Anas bin Malik 4&, w berkata, “Tatkala Nabi $$ wafat, di Madinah 
ada seorang lakblaki yang dikenal pandai membuat lubang kubur berbentuk lahad 
dan ada seorang lagi yang dikenal ahli membuat lubang kubur berbentuk (makam). 
Para sahabat berunding, lalu mengatakan, “Sebaiknya kita shalat istikharah, lalu 
kita datangkan keduanya, maka mana yang lebih cepat datang, kita tinggalkan 
yang lain. ” Kemudian para sahabat sepakat memanggil keduanya, temyata penggali 
lubang kubur yang berbentuk lahatlah yang datang lebih dahulu. Maka kemudian 
mereka menggali lubang kubur berbentuk lahad untuk Nabi ” (Sanadnya hasan: 
Ibnu Majah 1: 496 no: 1557). 


Hendaklah yang mengurusi dan yang menurunkan mayat ke liang lahad 
adalah kaum laki-laki, bukan kaum wanita, sekalipun jenazah yang 
dikebumikan adalah perempuan. Sebab itulah yang berlaku sejak masa Nabi 
M dan yang dipratikkan kaum muslimin hingga hari ini. 

Sanak kerabat sang mayat: lebih berhak menguburnya, berdasar 
keumuman firman Allah: 




Dan orang'Orang yang mempunyai hubungan darah satu sama lain lebih 
berhak di dalam kitab Allah. (QS. al-Ahzaab; 6) 

Juga berdasar hadits tersebut: 


* > 


cOI' {J* 0_}5vjC> |§| 4)1 1 J:JU 4^> °jS> 

Jj-ll il Oji 015 "J cliOi jl J»_U 

J Hi 4)jl J J —Sij —3lj i Js- : 

. L-yaJ <*10 y-yl J 1 ~b>J l|§l <0)1 J 


Kitab al-Janazah H| 363 





Dari Ali ia berkata : Aku telah memandikan Rasulullah i^g, lalu aku 
perhatikan dengan seksama apa yang sering ada pada mayat, maka aku tidak 
dapatkan sesuatu sekecil apapun pada tubuhnya. Rasulullah sangat baik 
jasadnya di kala hidup hingga meninggal dunia.” Dan, di sampingpara sahabat 
pada umumnya yang ikut serta memasukkan ke dalam kubur dan mengubumya, 
ada empat orang: Ali, al^Abbas, al-Fadhal, dan Shalih, bekas budak Rasulullah 
M- Dan telah digalikan Hang lahat untuk Rasulullah dan ditegakkan bata di 
atasnya. (Sanad shahih: Mustadrak Hakim 1:362 dan Baihaqi IV: 53) 

Suami boleh menangani sendiri pemakaman isterinya. Berdasar hadits: 

Dari Aisyah v&>, ia berkata : Pada suatu hari ketika Rasulullah ijfe datang 
dari mengantarkan jenazah masuk ke rumahku, lalu aku berkata, “Ya Rasulullah, 
aku sakit kepala", lalu Rasulullah bersabda, “Aku benar-benar ingin engkau 
meninggal dunia ketika aku masih hidup, sehingga aku bisa mengurus jenazahmu 
danmenguburmu..." (Shahih: al-Fathur Rabbaru VI: 144, Fathul Bari dengan 
redaksi yang hampir sama X: 101-102 dan Muslim VII: 110 serta dalam 
Ahkamul Janaiz oleh Syaikh al-Albani). 

Namun yang demikian dipersyaratkan apabila sang suami tidak 
berhubungan badan dengan isterinya pada malam harinya. Manakala telah 
menjima’ isterinya, maka tidak dibolehkan baginya mengubur jenazah 
isterinya. Bahkan lebih diutamakan orang lain yang mengubumya, walaupun 
bukan mahramnya dengan persyaratan tersebut. Hal ini berdasar hadits: 


aAA* ^ ^ J y*jj ^ A — ^ ^^31 jjp 

/ ^ / X 

JU Ji,' ^ ji :Jli p g* c4f> Jit J* 

(3 J^j*® • J^® • Jl-® ^ Ijl y\ Jtai ?2dJl Jl 

' /■ ^ 

.&J, 


Dari Anas 4h, ia berkata : Kami pemah menyaksikan (pemakaman) puteri 
Rasulullah Jjjjg, sedangkan Rasulullah duduk di atas kuburan, soya lihat kedua 
matanya meneteskan air mata, kemudian Rasulullah M bertanya, “Adakah di 
antara kalian yang tadi malam tidak berjima’ dengan isterinya? ” Maka Abu Thalhah 


aUWajiz; Fiqh Sunnah 


364 





berkata: “SayaWahaiRasulullah”, Sabda Beliau (lagi), “Kalau begitu turunlah!” 
Kemudian Abu Thalhah turun ke dalam Hang kubumya. (Shahih: Ahkamul 
Janaiz hal. 149 dan Fathul Bari III :208 no: 1342) 


Menurut sunnah Nabi M memasukkan mayat dari arah kaki berdasar 
hadits: 


* 


O / / ✓ 


o J O J Q B|/ / |/ ill * f 1. x 0 . 0 f 0 x* 

cA>j ^ -Up aIIp 1 01 1 ^1 ^p 

X * X ✓ " / 

.kLd\ 'j* Lii : Jlij j 


Dari Abu Ishaq ia berkata : al'Harist telah mewasiatkan sebelum 
meninggal dunia agar dishalati oleh Abdullah bin Zaid. Dan, Abdullah 
menshalatkannya, kemudian memasukkan jenazah al-Harits ke liang lahad dari 
arah kaki kubur. Ia berkata, ’Ini termasuk sunnah Nabi sg.” (Sanadnya shahih: 
Ahkamul Janaiz hal. 150 dan Aunul Ma’bud XI: 29 no:3195). 

Hendaknya membaringkan sang mayat di dalam liang lahat dengan 
posisi lambung kanan di bawah dan menghadap kea rah kiblat, sementara 
kepala dan kedua kakinya menghadap ke arah kanan dan kiri kiblat. Inilah 
yang dipratikkan ummat Islam sejak masa Rasulullah hingga masa kita 
sekarang ini. 

Hendaknya orang meletakkan jenazah ke dalam liang kuburnya 
membaca, ’’BISMILLAAHI WA ALAA SUNNATI RASUULILLAAH” 
atau “BISMILLAAHI WA ALAA MILLATI RASUULILLAAH.” 




Ailt : Jli jZk Jl (j oJll A-O’J jlS" 

S > S * S ^ x* “ ✓ 

. 4^)1 JS* $ 


Dari Ibnu Umar bahiva Nabi Sg apabila memasukkan mayat ke dalam 
lubang kubur, Beliau mengucapkan, "BISMILLAAHI WA ALAA SUNNATI 
RASUULILLAAH” (Dengan (menyebut) nama Allah dan mengikuti sunnah 
Rasulullah ).” (Shahih Ahkamul Janaiz ha. 152, Aunul Ma’bud IX:32 no: 
3197, Tirmidzi II: 255 no: 1051, Ibnu Majah I: 494 no: 1550). 


Dan berdasar hadits: 


Kitab aUJanazah IQf 365 


ta j.i (3 sii i<Jii aTi a!—S i Jj—*j 

/ / / x / 

aL J^j aLju j aLji ^Lj oklsi 3 ^y^>. yjJi jli 

.life aJLSI 

Dari al-Bayadhi 4& dari Rasulullah $$, Beliau bersabda, “Mayat, bila 
diletakkan di Hang kubumya, maka hendaklah orang-orang yang meletakkanya 
pada waktu menempatkannya ke dalam Hang lahat mengucapkan, BISM1LLAAHI, 
WA BILLAAHl, WA ALAA M1LLATIRASUL1LLAH (Dengan (menyebut) 
nama Alaah dan karena Allah serta mengikutijejak Rasulullah . ” (Sanadnya 
Hasan : Ahkamul Janaiz hal.152 dan Mustadrak Hakim I: 366). 

Dianjurkan bagi orang-orang yang hadir ke kuburan agar melemparkan 
tiga kali genggaman tanah dengan kedua tangannya usai penutupan Hang 
lahatnya. Berdasarkan hadits berikut: 


^7 . ^ j, •* 1 i l ^ i ! ® ^ . f i ^ ^ } o f o ^ 

jW C0jUJ>r ^1 p l 5 U5 o' bji 

/ / •* ✓ 

. a*Lp ^i>t3 

“Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah telah menshalati jenazah, 
kemudian mendatangi kuburannya, lalu melemparkan tiga kali genggaman tanah 
dari arah bagian kepalanya. ” (Shahih: Irwa-ul Ghalil no: 751 dan Ibnu Majah 
I: 499 no. 1565) 

4. BEBERAPA HAL YANG DISUNNAHKAN USAI PEMAKAM- 

ANMAYAT 

a. Hendaknya kuburan ditinggikan sekedar sejengkal dari permukaan 
tanah, dan tidak diratakan dengan tanah agar diketahui dan bisa 
dibedakan dari yang lain sehingga tetap terpelihara dan tidak 
dihinakan. Berdasar hadits: 

gjj 3I11 & l~Jj 4 »J Sj aJf $ y 46^^ 


O 0 * 0 


* ' 

o { * ' 

til ' >°- 


'j£ & 


366 


al-Wajiz; Fiqh Sunnah 




Darijabir bahwa Nabi telah dibuatkan liang lahad untuk Beliau, 
lain ditegakhan disamping lahad dengan bata dan ditingggikan kubumya 
sejengkal dari permukaan tanah. (Sanadnya hasan: Ahkamul janaiz hal. 
153, Shahih Ibnu Hibban no: 2160 dan Baihaqi III: 410). 

b. Hendaknya gundukan tanah lebihan tersebut dibentuk seperti 
gunung, berdasar hadits: 

.CLS /it 'ji oi OL 

Dari Sufyan at-Tammar ia berkata, “Saya melihat kubur Nabi 
dibentuk seperti punuk." (Shahih: Ahkamul Janaiz hal. 154, FathulBari 
III: 255 no: 1390). 

c. Hendaknya memberi tanda pada makam dengan batu atau 
sejenisnya agar diketahui dan dijadikan tempat pemakaman bagi 
keluarganya. Berdasar hadits: 

r- j>-\ j ydcL* jl/iP cNCa L«J : Jl3 ipbj ^ 

jtda c4-Jlj jl *>bej ^^1)1 y 4jjbLs*J 

iS iJl Jli JlS caIpIjS ^p j <1—)1 jLj \^3\ ^»Ui 

* / 

/> > i /is' ju & j—II J A, ’y iu> /A 

"(Jbj j Alp y lg!<>.•>- 1 o g lp *dJl J y"j 

* 

• ^ ^ ^4, j&ff 


Dari al-Muthalib bin Abi Wada’ah ia bercerita : Tatkala Utsman 
bin Mazh’un meninggal dunia, maka dibawalah jenazah (ke makam), lain 
dikebumikan. Setelah dikubur, Nabi M menyuruh seorang sahabat mencari 
batu, namun temyata ia tidak mampu membawanya. Maka kemudian 
Rasulullah $$ sendiri yang datang mengambilnya sambil menyingsingkan 
lengan bajunya. “ AI-M uthalib melanjutkan ceritanya: Berkatalah orang yang 
memberitakan kepadaku dari Rasulullah "Seolah-olah aku melihat putih 
kedua lengan Rasulullah 3§g ketika Beliau menyingsingkan kedua lengan 


Kitab al-Janazah 


367 



bajunya. ’ Kemudian Beliau mengambil batu itu dan meletakkannya di bagian 
kepalanya lalu bersabda, “Dengan batu ini aku mengenal kuburan saudaraku, 
dan aku akan mengubur di tempat ini (pula) bila ada dari kalangan 
keluarganya yang wafat.” (Hasan: Ahkamul Janaiz hal. 155 dan ‘Aunul 
Ma’bud IX:22 no: 3190). 


d. Hendaklah salah seorang 8 berdiri di samping kuburannya untuk 
memohonkan ampunan bagi si mayyit dan keteguhan hati, dan 
menyuruh kepada hadirin agar melakukan hal yang sama. 
Berdasarkan Hadits Nabi M : 


^ // ^ °' q 's'' A?' & 6 ' ' ' ' 9 s 0 ' s ° J Q s 

. jtJ OSII '$ tf ‘gJi \/JZ,\ 


Dari Utsman bin Affan ia berkata: Adalah Nabi apabila selesai 
mernakamkan jenazah, berdiri di samping kubumya sambil bersabda, "Mohon 
ampun (kepada Allah) untuk saudara kalian ini dan keteguhan hati untuknya; 
karena sekarang ia sedang ditanya (oleh malaikat).” (Shahihul Isnad: 
Ahkamul Janaiz 156, ‘Aunul Ma’bud IX: 41 no: 3205) 


Diperbolehkan duduk saat pemakaman dengan maksud 
mengingatkan hadirin akan kematian dan kehidupan sesudah mati. 
Berdasar hadits: 

Dari al-Bara’ bin ‘Azib bercerita : (Pada suatu hari), kami 
bersama Nabi M mengantarkan jenazah seorang laki-laki dari kaum 
Anshar. Ketika kami sampai di makam dan mayat belum dimasukkan 
ke liang lahadnya, maka Rasulullah duduk dan kami pun duduk di 
sekelilingnya (dengan tenang) seolah-olah di atas kepala kami ada 
burung (yang bertengger). Di tangan Rasulullah ada sebatang kayu, 
lalu sambil menggores tanah lantas beliau mengangkat kepalanya, 
kemudian bersabda, “Hendaklah kalian berlindung kepada Allah dari 
siksa kubur.” (Beliau mengucapkannya) dua atau tiga kali. Lalu 


Do’a ini dipimpin sebagaimana yang banyak dilakukan di masyarakat, akan tetapi masing-masing 
berdo’a: "(45) U5 ^iif (pengoreksi) 


368 


al'Wajiz; Fiqh Sunnah 





Rasulullah berkata: “Sesungguhnya hamba yang beriman bila meninggal 
dunia dan sedang menuju akhirat, dan datanglah kepadanya para malaikat 
dari langit dengan raut wajah yang putih berseri-seri, seolah-olah raut 
wajah mereka bagaikan matahari (yang bersinar terang) dengan membawa 
kain kafan dan wangi-wangian dari surga hingga mereka duduk di tempat 
yang jauh sejauh mata memandang. Kemudian datanglah Malaikat Maut 
hingga duduk persis di samping bagian kepalanya, lalu berkata, Wahai 
jiwa yang bersih, keluarlah engkau menuju ampunan Allah dan ridha- 
Nya!” Kemudian keluarlah jiwa tersebut, mengalir seperti mengalimya 
tetesan air dari mulut bejana tempat minum. Kemudian Malaikat Maut 
itu memegang ruh yang bersih tersebut. Lalu ketika dipegang oleh Malaikat 
Maut, para malaikat yang lain tidak pemah membiarkannya berada di 
tangan Malaikat Maut walaupun sekejap mata hingga mereka langsung 
mengambilnya. Kemudian ruh itu dibungkus dengan kain kafan dan 
dilumuri dengan wangi-wangian dari surga itu. Kemudian keluarlah ia 
darinya laksana harum semerbaknya minyak kasturi yang menyelimuti 
seluruh permukaan bumi. Kemudian mereka membawanya naik keatas, 
maka tidaklah mereka melewati sekelompok malaikat kecuali mereka 
bertanya, “Roh yang baik ini, milik siapa?” Maka dijawab, “Milik si fulan 
bin fulan,” dengan menyebutkan namanya yang sangat baik yang menjadi 
namanya ketika di dunia hingga mereka sampai di langit dunia (yang 
terdekat). Kemudian para malaikat yang membawa ruh itu minta 
dibukakan (pintu langit selanjutnya) untuknya, lalu dibukakan (pintu) 
untuk mereka, sehingga seluruh penjaga dan penghuni langit ikut serta 
mengantarkannya ke langit yang dituju hingga tiba di langit ketujuh. 
Kemudian Allah berfirman, “Simpanlah catatan amal harian hamba- 
Ku ini di “Illiyyin" dan kembalikanlah ia ke dunia; karena sesungguhnya 
dari tanah dan ke sana pula Aku akan mengembalikan mereka, dan dari 
bumi itu Aku akan mengeluarkan mereka sekali lagi. Lalu Rasulullah H 
melanjutkan sabdanya; “Kemudian ruhnya dikembalikan ke jasadnya, 
tak lama kemudian datanglah dua malaikat lantas mendudukkan mayat 
itu, lantas bertanya kepadanya, “Siapakah Rabbmu?” Jawabnya, “Rabbku 
Allah.” Keduanya bertanya (lagi) kepadanya, “Apakah agamamu?” 


Kitab al'Janazah ||f 369 


Jawabnya, “Agama saya Islam.” Keduanya bertanya (lagi) kepadanya, 
Apakah orang ini pernah diutus ke tengah-tengah kalian?’ Jawabnya, 
“ Ya, Beliau adalah utusan Allah” Keduanya bertanya (lagi) kepadanya, 
“Ilmumu dari mana’” Dijawab olehnya, “Saya dapat dari membaca 
Kitabullah, lalu aku membenarkannya dan beriman kepadanya,” 
Kemudian berserulah seorang penyeru di langit, “Jawaban hambu-Ku 
ini tepat, maka persiapkanlah tempat tidur untuknya di surga, 
kenakanlah pakaian dari surga kepadanya, dan bukalah pintu masuk 
surga untuknya! ” Tak lama kemudian datanglah kepadanya ruhnya dan 
wangi-wangian dan dilapangkanlah alam kubur untuknya sejauh mata 
memandang. Dan, datang (pula) kepadanya seorang laki-laki yang 
tampan rupawan, berpakaian bagus, dan harum semerbak, lalu bertutur 
kepada hamba yang berjiwa bersih itu, “Bergembiralah dengan apa-apa 
yang menyenangkanmu, ini adalah hari yang dijanjikan dahulu 
kepadamu.” Kemudian ia bertanya kepada orang yang berparas tampan 
itu, “Siapakah engkau sebenamya? Wajahmu tampan rupawan datang 
(kepadaku) membawa segala macam kebaikan.” Jawabnya, 
“(Sebenamya) aku adalah amal shalihmu.” Maka ia berkata, “Wahai 
Rabbku, kiamatkanlah sehingga aku bisa kembali kepada keluargaku 
dan harta kekayaanku.” 

Al-Bara bin Azib melanjutkan : Rasulullah ^ melanjutkan 
keterangannya, “Bahwasanya seorang yang kafir jika meninggal dunia 
dan sedang menuju alam akhirat, maka turunlah kepadanya sekelompok 
malaikat yang berwajah hitam legam dengan membawa kain berduri, 
lalu mereka duduk agak jauh dari mereka sejauh mata memandang. Tak 
lama kemudian datanglah Malaikat Maut hingga duduk persis di samping 
kepalanya. Kemudian dia menyatakan kepada sang mayat kafir, “Wahai 
jiwa yang busuk, keluarlah untuk (menerima) murka dan amarah 
Allah!” Maka berserakanlah ruhnya ke sekujur jasadnya, lalu dicabutlah 
ruhnya sebagaimana dia mencabut besi pembakaran sate dari bulu yang 
basah, lantas ditangkap olehnya. Manakala sang Malaikat Maut itu sudah 
memegang ruhnya, maka mereka tidak membiarkannya berada di tangan 
sekejap pun hingga mereka membungkusnya dengan kain kafan berduri 


370 


al'Wajiz; Fiqh Sunnah 



itu. Kemudian menyebarlah dari kain berduri tersebut bau bangkai yang 
amat sangat busuk yang ada di permukaan bumi. Kemudian para 
malaikat (yang mendampingi Malaikat Maut) itu membawa naik ruh 
orang kafir itu, maka setiap mereka melalui sejumlah malaikat, para 
malaikat yang dilewati itu bertanya, “Roh siapa yang busuk ini?” Jawab 
mereka, “Roh si fulan bin fulan”, dengan menyebut namanya amat 
sangat buruk yang digunakan ketika di dunia, “hingga sampai di langit 
dunia. Kemudian mereka minta agar dibukakan pintu langit untuknya, 
namun pintu tidak dibukakan baginya.” Kemudian Rasulullah 
membaca ayat: 


^ _ o ^ ° ' a , 




JS 

O 

(i . : J>lS/') . 


Sekali'kali tidak akan dibukakan bagi mereka pintu-pintu langit dan 
tidak (pula) mereka akan masuk surga hingga onta masuk lubang jarum. 
(QS. al-A’raaf: 40). 

Maka kemudian Allah berfirman, ‘Wahai para malaikat, 
simpanlah catatan amal hariannya di dalam neraka Sijjin kerak bumi 
yang paling bawah!’ Kemudian dilemparkanlah ruhnya dengan keras. 
Kemudian Beliau membaca ayat: 


*J)\ a, # £ jf ^iaJi iikki ijb a Jzl °^J 

^ ^ ✓ /■ 

✓ 

(Y\ • tj 


Barang siapa mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka adalah ia 
seolah'olah jatuh dari langit, lalu disambar oleh burung, atau diterbangkan 
oleh angin ketempat yangjauh. (QS. al-Hajj: 31). 


Kemudian sang ruh dikembalikan ke jasadnya semula, dan 
datanglah kepadanya dua orang malaikat , lalu mendudukkannya 
kemudian bertanya kepadanya, ’’Siapakah Rabbmu?” Jawabnya, “Hah, 
hah, aku tidak tahu.” Keduanya bertanya (lagi) kepadanya, “Apa 
agamamu?” Dijawab, “Hah,hah, aku tidak tahu.” Keduanya bertanya 


Kitab al'Janazah f|| 371 




(lagi) kepadanya. “Apakah orang ini pemah diutus kepadamu ketika di 
dunia?” Jawabnya, “Hah, hah, saya tidak tahu.” Maka ada suara dari 
langit mengatakan, “Dia berdusta. Karena itu gelarlah tempat tidur di 
nerakanya, dan bukalah untuknya satu pintu ke jurang neraka.” 
Kemudian panas neraka dan angin panasnya datang kepadanya, 
sehingga membuat alam kubumya amat sempit baginya hingga membuat 
tulang rusuknya remuk berantakan. Tak lama kemudian datanglah laki- 
laki yang buruk wajahnya, yang jelek pakaiannya, dan yang busuk 
baunya, lalu berkata kepadanya, “Bergembiralah dengan yang membuat 
kamu celaka. Ini adalah hari yang dijanjikan kepadamu.” Kemudian 
mayat kafir itu bertanya kepadanya, “Siapa kamu (sebenamya), wajahmu 
adalah wajah yang datang membawa kejelekan?” Jawab laki-laki itu, 
“Saya adalah amalanmu yang buruk.” Kemudian sang mayat kafir itu 
berkata, ‘Rabbku, gagalkanlah hari kiamat itu.” Dalam riwayat yang 
lain disebutkan, “Rasulullah $$ bersabda, “Kemudian datanglah 
kepadanya laki-laki buta, tuli, dan bisu dengan membawa tongkat besi, 
yang kalau dipukulkan ke gunung akan hancur menjadi debu. Maka 
kemudian ia memukul orang kafir itu dengannya hingga orang tersebut 
menjadi debu. Kemudian Allah kembalikannya ke bentuk semula. Lalu 
ia memukulnya sekali lagi hingga ia menjerit dengan jeritan yang 
didengar oleh segala sesuatu, kecuali bangsa jin dan manusia.” (Shahih: 
Ahkamul Janaiz hal. 159, Al-Fathur Rabbani VIL74 no:53, dan Aunul 
Ma’bud XIII:89 no:4727). 

BAB TA’ZIYAH (MELAYAT) 

Disyari’atkan bagi setiap muslim melakukan ta’ziyah kepada keluarga 
yang ditinggal wafat, dengan cara yang sekiranya dapat menghibur keluarga 
yang dilayat dan dapat meringankan beban kesedihannya, menganjurkannya 
agar ridha danbersabar serta tabah sebagaimana yang pemah diajarkan dan 
diucapkan oleh Rasulullah H. Jika tidak, maka dengan mengucapkan kata- 
kata yang baik, yang kiranya dapat mewujudkan tujuan yang baik dan tidak 
bertentangan dengan syari’at. Dalam hal ini dijelaskan oleh hadits berikut: 


372 


aLWajiz; Fiqh Sunnah 


a cXjU JU 4#b Juj J CCT ^ 

/" ✓ /• x 

:S dAli JJUiS OjUl <3 QJ lldji QJ llw3 ji 4^>«JJ 4^pJj 

^ / ✓ ✓ / ✓ 

ji-t 4 ^Ip ^ jr j Jj>i 6 iJj t j^.f u Jj of u>G Qi 

Os 0 s' y £ 

0 '0 0 0 ✓. . . ✓ O > . Z S > 

• t. . - ^ - ) j ^ A «/? « *3 V-A^ 


Dari Usamah bin Zaid id berkata: Ketika kami duduk-duduk di samping 
Nabi $8, tiba-tiba datanglah utusan dari salah seorang puterinya kepada Beliau 
menjemput dan menyampaikan informasi kepadanya, bahwa bayi atau puteranya 
tengah menghadapi kematian. Lantas Rasulullah bersabda (kepada orang 
tersebut), ‘Kembalilahkepadanya, lalusampaikanlahkepadanya: Sesungguhnya 
milik Allah apa saja yang diambil-Nya, dan apa-apa yang diberikan-Nya dan 
segalanya telah ditetapkan denganjelas di sisi-Nya; karena itu hendaklah ia bersabar 
dan mengharap pahala dari-Nya! ” (Muttafaqun ‘alaih: Fathul Bari III: 150 no: 
1284 dan Muslim 11:635 no:923). 


Seyogyanya menjauh dua hal, sekalipun mayoritas masyarakat 
melakukannya: 


a. Melakukan ta’ziyah dengan cara berkumpul di tempat tertentu, 
misalnya di rumah, di kuburan, atau di masjid. 

b. Orang yang sedang berduka cita menyediakan makanan kepada 
orang-orang yang melayat. 


Hal di atas berbenturan dengan hadits berikut: 


*£* jif J. 'jw jL-» &***& 

* S * ** / /- / 

^ ^ o. o * ✓ x 


Dari Jabir bin Abdullah aUBajali ia berkata, “Dahulu kami biasa 
menganggap, bahwa berkumpul di rumah keluarga yang ditimpa kematian dan 
membuat makanan seusai pemakaman termasuk niyahah, meratap (yang telah 
dilarang).” (Shahih: Shahih Ibnu Majah no: 1308 dan Ibnu Majah 1:514 
no:1612). 


Kitab al'Janazah | 


373 



Justeru yang sesuai dengan sunnah Nabi M hendaklah sanak kerabat 
dan tetangga membuatkan makanan dan mencukupi kebutuhan keluarga 
orang yang sudah ditimpa musibah. Hal ini didasarkan pada hadits: 


(. li- Lj : Jli ^ aJJ| XS- 

6 ^i- 0 . * ° f ° ^ i. * * ° f ° ^i«f° ^^ r ^ » t t * * 

. >» g ** JI ^ -“j p-Au) Jji3 Labds? (J U I 


Dari Abdullah bin ]a’far ia berkata : Ketika datang berita wafatnya 
Ja’far tatkala ia gugur dalam medan perang, Nabi bersabda, "Buatkanlah 
makanan untuk keluarga Ja’far; karena telah datang kepada mereka suatu perkara 
yang membuat mereka sibuk, atau telah datang kepada mereka apa-apa yang 
membikin mereka sibuk." (Hasan: Shahihul Jami’us Shaghir 1015, ‘Aunul 
Ma’bud I: 406 no:3116, Tirmidzi II: 234 no: 1003 dan Ibnu Majah VIII : 
514 No: 1610). 


Hal-hal yang bermanfaat bagi sang mayat: 


Yang bermanfaat bagi sang mayat dari amalan orang lain (yang masih 
hidup) adalah beberapa hal berikut: 


a. Do’a seorang muslim untuknya. Ini didasarkan pada firman Allah 

M : 


idkJl j \jS UjJjib Crf s-j 

s-j dX>[ lijj JiJ *>kp \1>jli (j JistJ V j OkcVk 

* / / / / /< 


Dan orang- orang yang datang ses udah mereka (M uhajirin dan Anshar), 
mereka berdo’a, Ya Rabb kami, ampunilah kami dan saudara-saudara kami 
yang telah beriman lebih dahulu daripada kami, dan janganlah Engkau 
membiarkan kedengkian dalam had kami terhadap orang-orang yang beriman. 
Ya Rabb kami, sesungguhnya Engkau Maha Penyantun lagi Maha Penyayang. 
(QS. al-Hasyr; 10). 


Disamping itu, berdasarkan sabda Nabi 


374 


al-Wajiz; Fiqh Sunnah 


JT y £jU£ lup aIHH ^1 Jfe 4^-tt ( XJJ\ *JJ\ S>Z> 

. Jiuj H J 'jS\ 4j JS"^l!l liJULUl JlS JS^j <U>-U Ip.5 ills" 

a ' ' f ' 

“Do’a seorang muslim untuk saudaranya dari kejauhan (tidak 
berhadapan) adalah mustajab (terkabulkan), di atas kepalanya ada seorang 
malaikat yang mewakili, setiap mendo’akan kebaikan untuk saudaranya, 
berkatalah sang malaikat itu : Semoga do’amu itu dikabulkan dan bagimu 
yangsemisalnya." (Shahih: ShahihulJami’no:3381 dan Muslim IV:2094 
no: 2733). 

b. Membayar hutang sang mayat, oleh siapa saja. Berdasar hadits 
pelunasan hutang yang dilakukan oleh Abu Qatadah sebesar dua 
Dinar 9 . 

c. Membayarkan nadzar sang mayat, baik nadzar dalam bentuk 
berpuasa ataupun lainnya; berdasarkan hadits: 

dJC* ji Jlli <151 J j+mj <jl o.s1p JjiI ^p 

O o s 

. L^P <V2jl I ^jdj L$Jp j 

Dari Sa'ad bin Ubadah bahiva ia pemah minta nasihat kepada 
Rasulullah ^g, yaitu ia berkata, “Sesungguhnya ibuku telah meninggal dunia 
dan dia mempunyai nadzar (janji)." M aka Rasulullah bersabda, 
“Tunaikanlah (hutang) nadzar ibumu itu!" (Muttafaqun’alaih: Fathul Bari 
V: 389 no: 2761, Muslim III: 1260 no: 1638, Aunul Ma’bud IX: 134 
no: 3283, Tirmidzi III: 51 no: 1586 dan Nasa'i VII: 21). 

d. Segala amal shalih yang dilakukan anak yang shalih. Allah M 
berfirman: 

C. VloiU Olj 

Dan bahwasanya segenap manusia tiada memperoleh apapun selain 
apa yang telah diusahakannya. (QS. an-Najm; 39). 


9 Hadits ini terekam dalam awal-awal Kitab Janaiz ini, tepatnya pada pembahasan: Hendaknya 
sebagian keluarga segera melunasi hutangnya, walaupun sampai habis harta pcninggalannya. (pent.) 


Kitab al'Janazah 


375 


{J* o'^J J ^ ‘"T'i' 010^1 


Nabi bersabda, “Sesungguhnya sebaik'baik apa yang dimakan seorang 
adalahdarihasiljerihpayahnya (sendiri), dan sesungguhnya anak (kandung) 
adalah bagian dari usahanya." (Shahih: Irwa-ul Ghalil no: 1626, ‘Aunul 
Ma’bud IX:444 no: 3511 dan ini lafadznya, Tirmidzi 11:406 no: 1369, 
Ibnu Majahll: 723 no: 2137 danNasa’i VII:241). 


e. Apa-apa yang ditinggalkanny a berupa amal j ariyah dan amal shalih 
lainnya yang bermanfa’at bagi masyarakat luas: 


y J q y y y y £) y y j) y y ^ ^ 

<UP oU 131 !<Jli a! -Si (J y*j j A 

= aJ jpJi j £eJC^> jdj j! 4 j j«-lp jl 4 ij ^ 'yi 


Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah ijjg bersabda, “Apabila 
manusia telah meninggal dunia, maka terputuslah segala amalnya, kecuali 
tiga (hal) : (pertama) berupa amal jariyah, (kedua) ilmu yang bermanfa’at, 
atau (ketiga) anak shalih yangmendo’akannya.” (Shahih: Shahihul Jami’ 
no:793, Muslim 111:1255 no: 1631, Aunul Ma’bud VIII:86 no: 2863, 
Tirmidzi 11:418 no: 1390, dan Nasa'i VI:251). 


BAB ZIARAH KUBUR 


Disyari’atkan ziarah kubur dengan maksud untuk mengambil pelajaran 
(‘ibrah) dan ingat akan kehidupan akhirat, dengan syarat tidak mengucapkan 
kata-kata yang mendatangkan murka Allah Subhanahu wa Ta’ala. Sebagai 
misal, meminta sesuatu kepada penghuni kubur (orang mati) dan memohon 
pertolongan kepada selain Allah dan semisalnya. 


‘J* Jj— j Jli : Jl 5 ijj^~\ ^J\ jp 

• ^\yu ^ j o 


Dari Abu Sa’id al-Khudri bahwa Rasulullah H bersabda, "Sesungguhnya 


376 f§f al-Wajiz; Fiqh Sunnah 


aku pemah mencegah kalian dari ziarah kubur, maka (sekarang) ziarahilah kuburan; 
karena padanya mengandung ‘ibrah (pelajaran), namun janganlah kalian 
mengucapkan kata-kata yang menyebabkan Allah murka ( kepada kalian).” 
(Shahih: Ahkamul Janaiz hal 179, Mustadrak Hakim 1:374, Baihaqi IV: 77 
tanpa kalimat terakhir, kalimat tersebut berasal dari riwayat al-Bazzar 1:407 
no: 861). 


Kaum perempuan juga seperti kaum laki-laki dalam hal dianjurkannya 
ziarah kubur karena kebersamaan kaum perempuan dengan kaum laki-laki 
dalam ‘illat ‘sebab (alasan) yang karenanya disyari’atkan ziarah kubur, yaitu 
sabda Nabi 3g |,”Karena yang demikian itu dapat melunakkan had, membuat mata 
mencucurkan air mata, serta mengingat akhirat. ” ,0 . Di samping itu, karena ada 
tuntutan do’a dan dzikir ketika akan masuk kubur atau ketika melewatinya, 
di mana Aisyah ^ pernah bertanya kepada Rasulullah apa yang akan 
diucapkannya ketika akan ziarah kubur, lalu Beliau mengajarkannya, tidak 
melarangnya, dan Beliau tidak menjelaskan bahwa kaum perempuan tidak 
boleh ziarah kubur. 11 


Hal-hal yang Haram Dilakukan di Kubur: 

a. Menyembelih binatang temak sebagai kurban mendambakan ridha 
Allah. Berdasarkan hadits: 





SLi a yu jJd\ JUp 


Nabi bersabda,"Tidak ada sesajen dalam Islam.” Abdurrazzaq bin 
Hammam menegaskan/’Dahulu di zaman jahiliyah, orang-orang gemar 
melakukan sesajen di kuburan dengan menyembelih sapi atau kambing” 
(Sanadnya Shahih: Ahkamul Janaiz hal 203 dan Aunul Ma’bud IX 
:42 no: 3206) 


10 Hadits ini (yang digarisbawahi) pcntcrjemah kutip dari bab Ziarah Kubur dalam Ahkamul Janaiz 
oleh Syaikh Al-Albani. 

11 Riwayat sudah termuat dalam pembahasan do’a dan dzikir ketika akan masuk kubur atau ketika 
melewatinya, pada beberapa halaman sebelumnya (Pent.). 


Kitab al-Janazah §§§ 377 




b. 


Meninggikan makam melebihi tanah galian. 

c. Mengapur kuburan 

d. Duduk-duduk diatasnya 

e. Mendirikan bangunan diatasnya 
£ Menulis diatasnya 

Lima poin diatas terangkum dalam hadits berikut: 


UjuLi jlj Aill JJlS 

' * ' 

. aIIp LjSo jf aIIp Z>! jj jf aIIp jl j 


Dari Jafczr ia berkata : Rasulullah M telah melarang mengapur 
kuburan, duduk-duduk diatasnya, mendirikan bangunan diatasnya, 
meninggikan makam melebihi tanah galian, dan menulis di atasnya." 
(Sanadnya shahih : Ahkamul Janaiz hal 204, ‘Aunul Ma’bud IX : 45 
no:32109 dan ini riwayat Abu Daud, sedangkan riwayat imam-imam 
yang lain ada penambahan dan pengurangan: Muslim 11:667 no: 970, 
Tirmidzi 11:258 no: 1058 danNasa’i IV:86). 

g. Shalat menghadap ke kuburan. Karena ada hadits Nabi M : 


O 




“Janganlah kamu shalat menghadap ke kuburan..." (Shahih: Shahih 
Jami’ no:7348, Muslim 11:668 no:972, Aunul Ma’bud IX:49 no:3213, 
Tirmidzi 11:257 no: 1055 dan Nasa'i 11:67). 


h. Shalat di samping kuburan, walaupun tidak menghadap 
kepadanya: 


Aiil J J15 : JlS 


Dari Abu Sa’id aUKhudri ^ bahwa Rasulullah M bersabda, “Seluruh 
bumi adalah tempat sujud (kepada Allah), kecuali kuburan dan kamar mandi. ” 
(Shahih: Shahihul Jami’us Shaghir no:2767, Aunul Ma’bud 


378 


aUWajiz; Fiqh Sunnah 





II: 158 no:488 dan Tirmidzi 1:199 no:316). 


i. Membangun masjid di atasnya. Dalam hal ini ada sejumlah hadits 
yang bersumber dari Nabi di antaranya: 


Jib a!—)1 J y*y SJ C/. 5^' ^j aASIp 

' ' * 

s ) ' ' ' ' O ' Q S s ' s ' s *» J* ' ' O ' ' ^ ^ ° 

jJbj : Jlii tali B 

0 S 0 t ' r* * , $ 2 ' > ° ' * * »' ' ' 

jyi j 1 : Sl^j ,ij^-Jl 


I U> j 


L» 


Dari Aisyah dan Abdullah bin Abbas keduanya berkata : Tatkala 

Rasulullah $$ didatangi (MalaikatMaut), Beliaumenutupkankainbergaris 
ke ivajahnya. Bila Beliau merasakan sesak nafasnya maka dibuka penutup 
wajahnya. Dan Rasulullah bersabda, Allah 7 a'ala melaknat kaum Yahudi 
dan Nashrani yang telah menjadikan kuburan para nabinya sebagai masjid. ’ 
Beliau mewand-wanti (mengingatkan agar kita tidak melakukan) seperti 
yang mereka lakukan itu. (Muttafaqun ‘alaih: Fathul Bari VIII: 140 
no:4444, Muslim 1:377 no:531 danNasa'i 11:40). 


y dy Ai)l y»j Jli idJli aJLJIp 

j yd ~ita 'b/jii cJli Jt-gjllji J y> IjASjl 2 jg-H <dJl 

I * 0 S '. S ' S S o' x o' 

O’ Aj) o 


Dari Aisyah <«£>, berkata bahwa Rasulullah bersabda ketika sakit 
parah hingga beliau tidak bisa lagi berdiri (sesudah itu): “M udah-mudahan 
Allah mela’nat orang-orang Yahudi dan Nashrani yang menjadikan kubur 
para nabinya sebagai tempat sujud. ” Aisyah berkomentar, “Andaikata tidak 
ada nasihat Beliau ini, niscaya dibuka/ditampakkan kuburannya, namun 
dikhaivatirkan akan dijadikan tempat shalat (oleh orang-orang) 
(Muttafaqun ‘alaih: Fathul Bari 111:200 no: 1330, Muslim 1:376 no:529, 
dan Nasa’i 11:41). 


Kitab al-Janazah 


379 


j. Menjadikan kuburan sebagai lokasi perayaan yang didatangi/ 
dikunjungi pada waktu-waktu tertentu atau musim-musim tertentu 
untuk beribadah di sisi kuburan atau semisal, hal ini dilarang 
berdasarkan hadits; 


Vj V ^ JJli i Jli 3 j>'j& ye- 


Dari Abu Hurairah 4 ® bahuia Rasulullah $j$ bersabda, “Janganlah kamu 
menjadikan kuburanku sebagai arena perayaan dan jangan (pula) kamu 
menjadikan rumah-rumah kamu sebagai kuburan (yang bebas dari kegiatan 
ibadah); dimana saja kamu berada, maka bershalawadah kepadaku, karena 
sesungguhnya shalawatmu pasti sampai kepadaku.” (Shahih: Shahihul 
Jami’us Shaghir no:7226, dan ‘Aunul Ma’bud VI:31 no:2026). 

k. Mengadakan perjalanan khusus untuk ziarah 


JS Vi : JlS m ^LJ JP & y & 

<Ull <J»ll cJL?r 


Dari Abu Hurairah ^ dari Nabi H, Beliau bersabda, “Janganlah pelana 
dipasangkan pada binatang yang dikendalikan (untuk bepergian dalam rangka 
ibadah) kecuali (untuk pergi) ke tiga masjid: Masjidil Haram, Masjid 
Rasulullah M, dan Masjidil Aqsha. ” (Muttafaqun ‘alaih: Fathul Bari 111:63 
no: 1189, Muslim 11:1014 no: 1397, ‘Aunul Ma’bud VI: 15 no:2017 dan 
Nasa'i 11:37). 


1. Menyalakan lampu di atas kuburan. Perbuatan ini termasuk bid’ah, 

yang tidak pernah dikenal di kalangan ulama’ salaf yang shahih. 


i > s 


. jbJl (j aJ 'jCja JS j AO)! J y^j Jli 


Rasulullah H bersabda, “Setiap bid’ah adalah sesat dan kesesatan di 
neraka (tempatnya ).” (Shahih : Shahih Nasa'i no: 1331, Muslim 11:592 
no:467 dan Nasa'i 111:188). 


380 fH al'Wajiz; Fiqh Sunnah 



Di samping itu, dalam perbuatan ini (menyalakan lampu di 
kuburan) terdapat sikap menyia-nyiakan harta, padahal hal ini dilarang 
secara tegas oleh nash syar’i: 


✓ ✓ // ✓ 


x / ✓/ 


A * 


oj-S'j Jill : JlSj Jls j> ajjI jl iHIauI Sj^j 

Jljfjl 


Rasulullah ^ bersabda, “Sesungguhnya Allah membenci kalian lakukan 
tiga hal: menyebarkan isu, menyia-nyiakan harta, dan (ketiga) terlalu banyak 
bertanya. ” (Muttafaqun ‘alaih: Fathul Bari 111:340 no: 1477 dan Muslim 
111:1340 no:1715). 


m. Memecah (mematahkan) tulang jenazah: Karena ada hadits Nabi 


. L o jl 

“Sesungguhnya memecahkan tulang mayat orang mukmin seperti 
memecahkan tulang orang mukmin ketika hidup.” (Shahih : Shahihul 
Jami’us Shaghir no: 2143, ‘Aunul Ma’bud IX: 24 no: 3191 dan Ibnu 
Majah I: 516 no: 1616). 


Kitab al-Janazah 


381 




■■.. •»i 








Kitab ash-Shiyam 


1. HUKUM SHIYAM 

Shiyam, puasa Ramadhan adalah salah satu dari rukun Islam dan salah 
satu fardhu dari sekian banyak fardhunya. Allah berfirman: 


'j* j jiJi Jlp nr (Ca i ^ jui 

/ / # / 

(\ Ar :3. O 

Hai orang-orang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana 
diuiajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. (QS. al- 
Baqarah: 183) 

Sampai pada ayat: 








J j—j' ^ JlIi jCn* j 


(\Ao 



s' * 


(Beberapa hari yang ditentukan itu ialah) bulan Ramadhan, bulan yang di 
dalamnya diturunkan ci- Qur’an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan - 
penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang hak dan yang bathil). 
Karena itu, barangsiapa di antara kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) di 


bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa di bulan itu. (QS. al-Baqarah: 185). 


auI j JU :Jli 4^> 

£.b— jIj o*5(_v 2J1 ^tilj aAaz !j-oJt_* 0!j Ail! aJI V jl 

X' ✓ ✓ O , > 

✓ ✓ O ✓ o^i ? ✓ -J . 

. jU^L4j ^ J-s^J C-^jl OO jJl 


Dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah M bersabda, “Islam ditegakkan di 
atas lima pcrkara: (pertama) bersaksi bahwa tiada Ilah (yang patut diibadahi) 
kecuali Allah dan bahwa Muhammad adalah rasul utusan-Nya, (kedua) 
menegakkan shalat, (ketiga) mengeluarkan zakat, (keempat) menunaikan ibadah 
haji, dan (kelima) berpuasa di bulan Ramadhan." (Muttafaqun ‘alaih: Fathul 
Bari I: 106 no: 46, Muslim I: 40 no: 11, ‘Aunul Ma’bud II: 53 no: 387, dan 
Nasa'i IV: 121). 


Umat Islam sepakat atas wajibnya shiyam Ramadhan dan ia termasuk 
salah satu rukun Islam yang harus diketahui dengan sebuah kelaziman sebagai 
bagian dari Islam, dan bahwa orang yang mengingkarinya menjadi murtad 
(keluar) dari Islam. (Periksa Fiqhus Sunnah I: 366) 

2. KEUTAMAAN PUASA RAMADHAN 


Hal ini sebagaimana yang dijelaskan dalam sejarah pada hadits berikut 
ini: 


»© > 


IfCjl ^ Aiil J yMj JlS : Jli 4^*2 ~ a j-'j* ^ 

y y 

^ * y * . -J * 

,<UO 4J jAfr 


Dari Abu Hurairah ^ bahwa Rasulullah ^ bersabda, “Barangsiapa berpuasa 
Ramadhan karena iman dan mengharap pahala di sisi Allah, niscaya diampunilah 
baginya dosa-dosanya yang telah lalu. ” (Muttafaqun ‘alaih: Fathul Bari I: 115 
no: 1901, Nasa'i IV: 157, IbnuMajahl: 526 no: 1641, dan Muslim 1:523 no: 
760). 


dp' ^ df 0 ^ ^ J yyj Oi S j'jJs 


386 


al-Wajiz; Fiqh Sunnah 


^yfi ^y jiS' I3U C4_^>- ^»L ilI J ;4J \j\j 4jU ^»CUJ! *yi 4 J 

jidi tias jf iiai ou LiC4 Si j U>: Su jj^f 

~UP c_I 1?I jtJlviji l_3jJ>J O-Lj X*S»U* y^OJ (_^jjs J jA ^jl 

^9 ^ia®! lit La-g-^-jjL <jl ^>-^tjj dj* ‘*"'*W^S 4iil 

Ox- *" y o 

• c^ *b b b 


✓ / 


Dari Abu Hurairah <4& bahwa Rasulullah $$ bersabda, “Allah iS§> berfirman, 
‘Setiap amal anak Adam adalah untuknya, kecuali puasa. Maka sesungguhnya ia 
untuk-Ku dan Akulah yangakan membalasnya.’ Shiyam [puasa] adalah sebagai 
tameng. Oleh karena itu, bila seseorang di antara kamu berpuasa, janganlah ia 
berkata kotor, janganlah berteriak dan jangan (pula) bersikap dengan sikapnya 
orang'orang jahil. Jika ia dicela atau disakiti oleh orang lain, maka katakanlah, 
‘Sesungguhnya aku sedangberpuasa,’ [dua kali]. Demi Dzat yangdiri Muhammad 
berada di genggaman-Nya, sesungguhnya bau mulut orang yang berpuasa di sisi 
Allah pada hari kiamat (kelak) jauh lebih harum daripada semerbaknya minyak 
kasturi. Di samping itu, orang yang berpuasa memiliki dua kegembiraan yang 
dirasakannya: apabila ia berbuka maka ia merasa gembira dengan buka puasanya, 
dan apabila berjumpa dengan Rabbnya, maka ia berbahagia dengan puasanya.” 
(Muttafaqun ‘alaih: Fathul Bari IV: 118 no: 1904, Muslim II: 807 no: 163 
dan 1151 danNasa'ilV: 163). 


, t. -* 1 * 1 . .. > , *. ' „ r, . * , ' \ .'L .tJ K ^ 4 


Ob j —Si 4) JUL IjSj ajs >.Jl J5 Jli ^ <os A**- ^1 

* s * / ^ / 

' °f t * 0 ' K t t '-U ' 0 ' ' * * I & ti V 0, 

(jjl j*-AA>-l 4 J> 2 4 ^LJiJI ^y Ua_SI 4 ~« 

>-A± j»~l9 l_jb >_ ^ 1^1® jv* j A>-l 41^ j (3 y*yA-j & . 0 y*j\ y?St 


■f s f *0 

.A>-l 4l» 


Dari Sahl bin Sa'ad ^ bahwa Nabi bersabda, “Sejatinya di dalam syurga 
terdapat satu pintu yang disebut Rayyan, pada hari kiamat orang-orang yang 


Kitab ash-Shiyam ||| 387 



berpuasa akan masuk (syurga) melcdui pintu tersebut, tak seorangpun selain mereka 
yang boleh masuk darinya. Dikatakan kepada mereka, ‘Di mana orang-orang 
yang (rajin) berpuasa?’ Maka segera mereka berdiri (untuk masuk darinya), tak 
seorangpun selain mereka yang boleh masuk darinya. Manakala mereka sudah 
masuk (syurga darinya), maka dikuncilah pintu tersebut, sehingga tak seorangpun 
(selain mereka) yang masuk darinya.” (Muttafaqun ‘alaih: Fathul Bari IV: 111 
no: 1896, Muslim II: 808 no: 1152,TirmidziII: 132 no: 762 danlbnuMajah 
I: 525 no: 1640 serta Nasa'i IV: 168 dengan redaksi yang mirip dan ada 
tambahan pada Imam yang tiga). 

3. KEWAJIBAN BERPUASA RAMADHAN DENGAN MELIHAT 
HILAL 


Sebagaimana yang dijelaskan dalam hadits berikut: 


/ J 00 ji ji j \ ^ ^ / x / 

. IJ Jj Ki ^JtJl jls 


Dari Abu Hurairah ^ bahwa Rasulullah bersabda, “Berpuasalah kamu 
bila sudah melihat hilal (bulan Ramadhan) dan berbukalah kamu bila sudah melihat 
hilal (bulan Syawal); jika rnendung atas kalian, maka genapkanlah bulan Sya’ban 
menjadi tigapuluh hari! ” (Muttafaqun ‘alaih: Muslim II: 762 no: 19 dan 1081 
dan ini lafadznya, Fathul Bari IV: 119 no: 1909 dan Nasa'i IV: 133). 


4. CARA MENETAPKAN AWAL BULAN RAMADHAN 

Awal bulan Ramadhan ditetapkan dengan melihat hilal, tanggal satu 
bulan Ramadhan walaupun hanya bersumber dari satu orang laki-laki yang 
adil, terpercaya; atau dengan menyempumakan bilangan bulan Sya’ban 
menjadi tiga puluh hari. 



M ' t * * 

(0 > 0 SO f 


<J ca u »\l —H t£ sS J : JU v^> ,y) 

y ' St ss^'' s'} *>i' 

ollvaj (j^USl i»W23 AilJ 


Dari Ibnu Umar t$s», ia berkata, “Orang-orang pada memperhatikan hilal 
(bulan Ramadhan), lalu say a informasikan kepada Rasulullah $j§ bahwa 


388 


al-Wajiz; Fiqh Sunnah 





sesungguhnya soya telah melihatnya. M aka Beliau berpuasa dan memerintah 
segenap sahabat agar berpuasa.” (Shahih: Irwa-ul Ghalil no: 908, Fiqhus 
Sunnah 1:367 dan hadits yang diriwayatkan Imam Abu Daud dalam Aunul 
Ma’bud VI: 468 no: 2325). 

Jika temyata, hilalbulan Ramadhan tetap tidak terlihat karena tertutup 
mendung atau semisalnya, maka hendaklah menyempurnakan bilangan 
bulan Sya’ban menjadi tiga puluh hari, berdasar hadits riwayat Abu Hurairah 
di atas. 

Adapun hilal bulan Syawal, maka tidak boleh ditetapkan adanya, kecuali 
dengan dua orang saksi laki-laki yang adil: 


(J Jdl ^ jll) (j Aj\ ^ JjJ ^ j —S' 

✓ / x x x x 

y g-' j ^ J y *j o—di >r 'is/': Jiii A-i 

/ * of x° ^ . . fit ? f x° fi | . fi t. .. * 1 1 ** • f . 

✓ " /■ 

Ox ^ XX ^ XX J X , fi o s ^ X 


Dari Abdurrahman bin Zaid bin Khatthab, bahwa ia pemah berkhutbah 
pada hari yang masih diragukan [apakah telah masuk bulan Ramadhan atau belum, 
pengoreksi] iaberkata, "Ketahuilah, sesungguhnya aku pemah duduk/belajarkepada 
para sahabat Rasulullah Jg sambil bertanya kepada mereka, lalu mereka 
menyampaikan kepadaku bahwa Rasulullah ^ bersabda, ‘Berpuasalah kamu bila 
sudah melihat hilal (bulan Ramadhan), dan berbukalah kamu bila sudah melihat 
hilal (bulan Syawal), serta beribadahlah 1 padanya. Jika mendung menyelimuti 
kamu, maka sempumakanlah (bulan Sya’ban) menjadi tigapiduh hari. Dan jika 
ada dua orang muslim yang menyaksikan (hilal), maka hendaklah kamu berpuasa 
dan berbukalah!” (Shahihul Jami’us Shaghir no: 3811, al-Fathur Rabbani IX: 
264 dan 265 no: 50, Nasa’i IV: 132-133 tanpa lafadz, “MUSLIM AANI.”). 


1 Beribadahlah maksudnya: berhajilah atau berkorbanlah, lihat ‘hasyiah Assindi ‘ala Nasa'i 4/133, 
pengoreksi. 


Kitab ash-Shiyam 


389 



01 All (J J Lj| wL^P I(Jl5 1_ \s>\s>- ^ (JUjl^d 4 £a jy>\ ^p 

* / / ■fi ✓ / / ✓ 

. Lk-gJ^Lg-Ou U^^«o <Jap Sj-fcLi J-g-jij ajj jtJ Oli Ajjjli 


Dari Gubemur Mekkah, aUHarits bin Hathib, ia bertutur, “Rasulullah 
mengamanatkan kepada kami agar kami melaksanakan ibadah puasa ini bila sudah 
melihat hilal (bulan Ramadhan); jika kami tidak melihatnya, namun ada dua 
orang lakidaki yang adil yang menyaksikan (nya ), maka kami harus melaksanakan 
ibadah puasa ini dengan kesaksian mereka berdua! ” (Shahih: Shahih Abu Daud 
no: 205, dan Aunul Ma’bud VI: 463 no: 2321). 

Dengan demikian, sabda Beliau yg, “Yaitu jika ada dua orang muslim 
yang menyaksikan (hilal), maka hendaklah kamu berpuasa dan berbukalah” 
dalam hadits Abdurrahman bin Zaid, dan satu riwayat, “Jika kami tidak 
melihat hilal (bulan Ramadhan), namun ada dua orang adil yang 
menyaksikan (nya), maka kami harus beribadah shiyam ini dengan kesaksian 
mereka berdua” yang terekam dalam riwayat abHarits bin Hathib ini, 
pengertian dari keduanya menunjukkan bahwa satu orang lakidaki yang 
menyaksikan hilal tidak dapat dijadikan sebagai dasar pijakan untuk memulai 
dan menyudahi ibadah puasa. Kemudian dikecualikan untuk memulai shiyam 
Ramadhan [boleh dilakukan hanya dengan seorang saksi yang telah melihat 
hilal], berdasar dalil yang diriwayatkan Ibnu Umar 4® itu. Tinggallah masalah 
menyudahi puasa Ramadhan, karena tiada dalil yang membolehkan berbuka 
puasa dengan kesaksian satu orang lakidaki.” Selesai, periksa Tuhfatul 
Ahwadzi III: 373-374 dengan sedikit perubahan. 

Tanbih “peringatan”: 

Barangsiapa yang melihat hilal satu Ramadhan atau Syawal, sendirian, 
maka ia tidak diperbolehkan berpuasa sebelum masyarakat berpuasa dan tidak 
pula berbuka hingga masyarakat berbuka. Hal ini didasarkan pada hadits: 


® - * I . I, . 9 i 1,4 jjk. tf|. y f t, a* > o r s - 

f Ji j*** — Oyj+aj fjj f —II : Jli Sfg <^ 0 ) J! jjP- 

y ** ✓ 

". • & "»- - ». £./ ° * I a ,t 

.Oy^dau fji j 


390 


al-Wajiz; Fiqh Sunnah 


Dari Abu Hurairah bahwa Nabi bersabda, “Puasa adalah pada hari 
kamu sekalian berpuasa, berbuka [Idul Fitri] adalah pada hari kamu sekcdian 
berbuka, dan hari kurban adalah hari kamu sekalian menyembelih binatang 
kurban.” (Shahih: Shahihul Jami’us Shaghir no: 3869, Tirmidzi II: 101 no: 
693 2 ). 

5. ORANG YANG WAJIB MELAKSANAKAN SHIYAM 


Para ulama’ sepakat bahwa shiyam, puasa wajib dilaksanakan oleh or- 
ang muslim, yang berakal sehat, baligh, sehat, dan muqim [tidak sedang 
bepergian] dan untuk perempuan harus dalam keadaan suci dari darah haidh 
dan nifas. (Lihat Fiqhus Sunnah I: 506). 


Adapun tidak diwajibkannya shiyam atas or ang yang tidak berakal sehat 
dan belum baligh, didasarkan pada sabda Nabi ^g: 




“Diangkat pena dari tiga golongan (pertama) dari orang yang gila hingga 
sembuh, (kedua) dari orang yang tidur hingga bangun dari ddumya, dan (ketiga) 
dari anak kecil sampai ihdlam [bermimpi basah]. (Shahih: Shahihul Jami’us 
Shaghir no: 3514 dan Tirmidzi II: 102 no: 693). 

Adapun tidak diwajibkannya puasa atas orang yang tidak sehat, tapi 
muqim, mengacu pada firman Allah : 



M aka barangsiapa di antara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan 
(lalu ia berbuka), maka (ivajiblah baginya berpuasa) sebanyak hari yang 
ditinggalkan itu pada hari'hari yang lain. (QS. al-Baqarah: 184). 


Namun jika temyata orang yang sakit dan yang musafir itu tetap berpuasa, 
maka puasanya mencukupi keduanya. Karena dibolehkannya keduanya 

2 Imam Tirmidzi berkata, “Sebagian ulama’ menafsiri hadits ini dengan mengatakan, ‘Ma’na hadits ini 
ialah berpuasa dan berbuka harus bareng dengan mayoritas muslimin masyarakat. Sclesai. 


Kitab ash-Shiyam §|§ 391 


berbuka itu hanyalah sebagai rukhshah, keringanan bagi mereka. Maka jika 
mereka berdua tetap bersikeras untuk mengamalkan ketentuan semula, 
‘azimah, maka itu lebih baik. 

6. MANA YANG LEBIH AFDHAL? BERPUASA ATAUKAH 
BERBUKA? 


Jika dengan berpuasa orang yang sakit dan yang musafir tidak 
mendapatkan kesulitan yang berarti, maka berpuasa lebih afdhal. Sebaliknya, 
jika mereka berdua temyata menghadapi kesulitan dan kepayahan yang 
sangat, maka berbuka lebih afdhal. 


j(j aU! J jj*j lllT I JlS 1 ^ 

P 1 c lL»j pjL^aJl 

/ & S S Q /• ^ /- J) /■ ✓ /■ ^ ^ ^ / & S y O ^ 

Ax-j 01 OjjJ j OJJi jli ^»W2J aj ^ ji OjjJ pdCviJl 

aj> ou r >16 


Dari Abu Sa’id alKhudri <£&, ia berkata, “Dahulu kami berperang bersama 
Rasulullah di bulan Ramadhan, maka di antara kami ada yang tetap berpuasa 
dan ada pula yang berbuka. Orang yang (tetap) berpuasa tidak marah [mencela] 
kepada yang berbuka dan tidak (pula) yang berbuka kepada yang berpuasa. Mereka 
berpendirian bahwa barangsiapa yang kuat, lalu berpuasa, maka yang demikian 
itu lebih baik, dan mereka memandang barangsiapa yang tidak kuat, lalu berbuka, 
maka itu baik.” (Shahih: Shahih Tirmidzi no: 574, Muslim II: 787 no: 96 
dan 1116, dan Tirmidzi II: 108 no: 708). 


Adapun tentang tidak diwajibkannya shiyam atas perempuan yang 
haidh dan yang nifas, didasarkan pada hadits: 


JJ’J -M y» 'j. 

y ~ S y 

. OLs aJLi dJJdi 

/■ / 

Dari Abu Sa’id al-Khudri ^ bahwa Nabi bersabda, “Bukankah bila 
perempuan datang bulan ia tidak (boleh) shalat dan puasa? Maka yang demikian 


392 §H al-Wajiz; Fiqh Sunnah 



itu sebagai pertanda kekurangan pada agamanya?” (Shahih: Mukhtashar Bukhari 
no: 951 dan Fathul Bari IV: 191 no: 1951). 

Apabila perempuanyang haidh atau nifas itu tetap melaksanakan ibadah 
shiyam, maka tidak cukup dan tidak berguna bagi mereka. Sebab, salah satu 
syarat wajibnya berpuasa bagi kaum perempuan adalah harus bersih dari haidh 
dan nifas, sehingga keduanya tetap wajib mengqadha’nya. 

i&Dbj liT :cJli l^> pjf 

y y ✓ 

y y y y 

Dari Aisyah ia berkata, “Kami biasa haidh pada zaman Rasulullah fg, 
lain kami diperintah mengqadha’ puasa, namun tidak diperintah mengqadha’ shalat. ” 
(Shahih: Shahih Tirmidzi no: 630, Muslim I: 265 no: 335, ‘Aunul Ma’bud I: 
444 no: 259-260, Tirmidzi II: 141 no: 784 dan Nasa'i IV: 191). 

7. HAL-HAL YANG WAJIB DILAKUKAN KAKEK DAN NENEK 
YANG TUA RENTA SERTA ORANG YANG SAKIT 
MENAHUN YANG TIDAK DIHARAPKAN KESEMBUH- 
ANNYA. 


Orang yang tidak mampu lagi berpuasa karena usianya sudah lanjut, 
atau karena yang semisalnya, maka harus berbuka dengan syarat ia harus 
memberi makan setiap hari satu orang miskin. Hal ini didasarkan pada firman 
Allah : 


(^ A1 :SyjJl) jjLkj 


Dan wajib bagi orang'orang yang berat menjalankannya (jika mereka tidak 
berpuasa) membayar fidyah, (yaitu): memberi makan seorang miskin. (QS. al- 
Baqarah: 184). 


JbaS aAA \jAj ^Up s-UaP 

jf jU—^ _juSsJl _)! 

jl5v» jUjikjj 


Dari A tha’ bahwa ia pemah mendengar Ibnu Abbas membaca ay at ini, 
lain ia berkomentar, “Sesungguhnya ayat ini tidak mansukh, yaitu kakek dan nenek 
yang sudah tua renta yang tidak mampu berpuasa hendaklah masing-masing 
memberi makan seorang miskin sebagai ganti tiap-tiap hari (yang mereka tidak 
puasa itu).” (Shahih: Irwa-ul Ghalil no: 912 dan Fathul Bari VIII: 179 no: 
4505). 

8. WANITA YANG HAMIL DAN YANG MENYUSUI 


Wanita yang hamil dan yang sedang menyusui yang merasa berat 
melaksanakan ibadah shiyam, atau keduanya merasa khawatir mengganggu 
kesehatan bayinya, bila tetap berpuasa, maka keduanya boleh berbuka dengan 
mengemban kewajiban membayar fidyah dan, tidak ada kewajiban 
mengqadha’ bagi mereka. Hal ini mengacu kepada riwayat berikut: 


3 dj^SsJl j -Si J I L ySS>-j (Jli \^e> 

s s s s s V J? ^ ^ 

S s s s ^ ^ ^ & J Q ^ s s 0 0 J Q g ^ , x 

f1^23 Yj ^^ l-o-aja.) J jl \Jteau jl ^ jl/zll jlfljaj LLftj 

£ /■ / / 

jilJ jyall jlJLjaj jli" 131 oI J^otSlj ^5CJl 

. \au*jLb\ j Ij jitsl I3j 


Dari Ibnu Abbas tp>, ia bertutur, “Kakek yang sudah tua renta dan nenek 
yang sudah lanjut usia, yang merasa amat berat melaksanakan ibadah shiyam 
diberi dispensasi untuk berbuka kalau keduanya mau, dan harus memberi makan 
seorang miskin setiap hari dan mereka tidak boleh mengqadha’. Kemudian ketentuan 
itu dihapus oleh ayat mi, FAMAN SYAHIDA MINKUMUSY SYAHRA 
FALYASHUMHU (Karena itu, barangsiapa di antara kamu hadir (di negeri 
tempat tinggalnya) pada bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa di bulan itu), dan 
tetaplah bagi kakek dan nenek yang lanjut usia, bila merasa berat menjalankan 
shiyam, dan wanita yang hamil dan yang menyusui yang merasa khawatir 
(mengganggu kesehatan bayinya), agar berbuka dan mereka harus memberi makan 
seorang miskin sebagai ganti tiap-tiap hari (yang mereka tidak puasa itu).” 
(Sanadnya kuat diriwayatkan: Baihaqi IV: 230). 


394 al-Wajiz; Fiqh Sunnah 


j J 'M L^> yi' ^ 

jl«yaflj tLu>>-^ ^jj ( J5”" jlSc« jLk^iajj jljlajsj ijli Ol^»j 

/ ^ / / ✓ 

.fos 

.l>» jv? 

Darinya (Ibnu Abbas) ugfe, katanya, “Jika wanita yang hamil merasa kfuiwatir 
terganggu kesehatan dirinya dan wanita yang menynsui khawatir terganggu 
Icesehatan bayinya ketika, berpuasa Ramadhan, hendaklah mereka berbuka dan 
memberi makan orang miskin sebagai ganti tiap hari (yang mereka tidak puasa 
itu), dan mereka tidak usah mengqadha’nya." (Shahih: yang oleh al-Albani 
dalam Irwa-ul Ghalil IV: 19 nisbatkan kepada ath-Thabari no: 2758 dan ia 
berkata, “Sanadnya shahih menurut persyaratan Imam Muslim”). 


oils' j ji'j cits' :Jli & & 

^ if S S S V 

J JaJa jl yXb 4 <j ,jUaP L^jIv?U 4*>L?l>- 


* 3 


Dari Nafi’i, ia bertutur, “Seorangputeri dari Ibnu Umar menjadi isteri seorang 
laki-laki Quraisy, dan ketika hamil merasa haus dahaga di (siang hari bulan) 
Ramadhan, lain diperintah oleh Ibnu Umar agar berbuka dan (sebagai gantinya) 
agar memberi makan setiap hari satu orang miskin. ” (Shahih sanadnya: Irwa-ul 
Ghalil IV: 20, dan Daruquthni II: 207 no: 15). 

9. KADAR BANYAKNYA MAKAN AN YANG WAJIB DIBERIKAN 

Mengenai hal ini dijelaskan dalam riwayat berikut: 

i'' 9 ' s' . \ ' 9 ^ ». 0 s s 3 s ^ 3 ltl x 0 9 ' 

l£Oj Jjy 4J 'J&r L*IP ^ _)i ^AjP 

s s s # 

O 3 ssO*. . ?0 s* P ^ O. . T 

Dari Anas bin Malik ia mengatakan bahwa ia pemah tidak mampu 
berpuasa pada suatu tahun (selama sebulan), lain ia membuat satu bejana tsarid 3 , 


3 


Rod yang diremuk dan dircndam dalam kuah. Lihat Kamus al-Munawwir (Penterj)., 




kemudian mengundang sebanyak tigapuluh orang miskin, sehingga dia 
mengenyangkan mereka. (Shahih sanadnya: Irwa-ul Ghalil IV: 21 dan 
Daruquthni II: 207 no: 16). 

10. RUKUN-RUKUN SHIYAM 

a. Niat, ini didasarkan pada firman Allah M ■ 






Padahal mereka tidak diperintah kecuali supaya beribadah kepada 
Allah dengan memumikan keta’atan kepada-Nya (dalam menjalankan) 
agama dengan lurus. (QS. al-Bayyinah: 5). 

Dan sabda Nabi J 


.(_£ jj\d» y\ L*jlj 


“Sesungguhnya segala amal bergantungpada niatnya; dan sesungguhnya 
setiap orang hanya akan mendapatkan apa yang telah diniatkannya.” 
(Muttafaqun ‘alaih: Fathul Bari I: 9 no: 1, Muslim III: 1515 no: 1907, 
‘Aunul Ma’bud VI: 284 no: 2186, Tirmidzi III: 100 no: 1698, Ibnu Majah 
II: 1413 no: 4227 dan Nasa'i I: 59). 


Niat yang tulus ini harus ditancapkan dalam hati sebelum terbit 
fajar shubuh setiap malam. Hal ini ditegaskan dalam hadits: 


—Jl ^Aiii JJli loJli 

.<d ^ 


Dari Hafshah ^ bahwa Rasulullah ^ bersabda, "Barangsiapa yang 
tidak menetapkan niat puasa sebelum fajar (shubuh), maka tiada puasa 
baginya” (Shahih; Shahihul Jami’us Shaghir no: 6538, Aunul Ma’bud 
VII: 122 no: 2437, Tirmidzi II: 116 no: 726, dan Nasa'i IV: 196 dengan 
redaksi yang hampir sama). 


396 


al'Wajiz; Fiqh Sunnah 



b. Menahan diri dari hal-hal yang dapat membatalkan puasa, sejak 
terbitnya fajar sampai dengan terbenamnya matahari. Allah Ta’ala 
berfirman: 


j£j 'jg Js >.j vu 

. ji_ji J\ \<La i p ^ ^ kkii 


(\ AV:oyiJ') 


M aka sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan 
Allah untukmu, dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih 
dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempumakanlah puasa itu sampai 
(datang) malam. (QS. al-Baqarah: 187). 

11. HAL-HAL YANG MEMBATALKAN PUASA 

Yang membatalkan puasa ada enam perkara: 
a dan b. Makan dan minum dengan sengaja. 

Oleh karena itu, jika makan atau minum karena lupa, maka yang 
bersangkutan tidak wajib mengqadha’nya dan tidak perlu membayar 
kafarah: 


sy* j ' <_p ^ ls ^ 3 cr* ^ ^ cf 

.olilwj 4iil Ljli 4>» y£> pjjlls 


Dari Abu Hurairah bahiua Nabi bersabda, "Barangsiapa lupa, 
padahal ia berpuasa, lalu makan atau minum, maka hendaklah ia 
menyempumakan puasanya; karena sesungguhnya ia diberi makan dan 
minum oleh Allah. (Shahih: Shahihul Jami’us Shaghir no: 6573, Muslim 
II: 809 no: 1155 dan lafadz ini baginya, Fathul Bari IV: 155 no: 1923, 
Ibnu Majah I: 535 no: 1673 danTirmidzi II: 112 no: 717). 

c. Muntah dengan sengaja. 

Maka dari itu, kalau seseorang terpaksa muntah, maka ia tidak 
wajib mengqadha’nya dan tidak usah membayar kafarah: 




t^ljai Jii ' { jL ii —!l APji : Jli ^ (^1 O' 2^S> 

o o. ^ # ^ ^ ^ 

>»a3» I^lLp S-LasI*' 


Dari Abu Hurairah 4b bahwa Nabi % bersabda, “Barangsiapa yang 
terpaksa muntah, maka tidak ada kewajiban qadha’ atasnya; dan barangsiapa 
yang muntah dengan sengaja, maka haruslah mengqadha’!” (Shahih: 
Shahihul Jami’us Shaghir no: 6243, Tirmidzi II: 111 no: 716, ‘Aunul 
Ma’bud VII: 6 no: 2363 dan Ibnu Majah I: 536 no: 1676). 

d dan e. Haidh dan nifas, walaupun itu terjadi menjelang waktu maghrib. 
Hal ini berdasar ijma’ ulama’. 

£ Jima’, yang karenanya orang yang bersangkutan wajib membayar 
kafarah sebagaimana termaktub dalam berikut ini: 


al £$g J' ^ Lfjr* 6 jIj* ^ cf 

litj jj\ ja\ c-*ij : Jli li : Jli an' J ^j J : Jbii 

J49 I Jli I Jli ?bg_ai*J j AsJ Ji -H <&' Jj— j Jlii .pibj* 
JuL- ^liLl J$i : Jli ^ : Jli o' 

M ‘ji 1 a ^3i ii^i: jli j : jli 

'ii ii-: Jli lit jUi ? Ubl.—!' jj' Jli j£>iJ' JjJ'j I4J (i 
b^jjaV b* a)J' j 3 ?aJJ' JIj ji*' J^-J' Jboi Aj 

Ji 1 y_J' VuJii £ Ji? ^ >{ -O^i V- 

.Jiii(^':Jli^:doi; 


Dari Abu Hurairah 4b, ia berkata: Tatkala kami sedang duduk-duduk 
di samping Nabi tibaaiba ada seorang sahabat bertutur, “Ya Rasulullah, 
say a celaka.” Beliau bertanya, "Ada apa?” Jawabnya, ‘Soya berkumpul 
dengan isteriku, padahal saya sedang berpuasa (Ramadhan).’ Maka sabda 


398 fH aUWajiz; Fiqh Sunnah 


Rasulullah ^g, “A pakah engkau mampu memerdekakan seorang budak?” 
Jawabnya, “Tidak.” Beliau bertanya (lagi), “Apakah engkau mampu berpuasa 
dmbulanberturut'turut?” Jawabnya, “Tidak” Beliau bertanya (lagi), “Apakah 
engkau mampu memberi makan enampuluh orang miskin?” Jawabnya, 
“Tidak. ” Maka kemudian Nabi M diam termenung ketika kami sedang duduk 
termenung tiba-dba dibawakan kepada Nabi sekeranjang kurma kering. Lalu 
beliau bertanya, “Di mana orang yang tanya itu?” Jawabnya, “Saya (ya 
Rasulullah)Sabda Beliau (lagi), “Bawalah sekeranjang kurma ini, lalu 
shadaqakanlah (kepada orang yang berhak). ” Maka (dengan terus terang) 
laki-laki itu berujar, “Akan kuberikan kepada orang yang lebih fakir daripada 
saya ya Rasulullah? Sungguh, di antara dua perkampungan itu tidak ada 
keluarga yang lebih faqir daripada keluargaku. ” Maka kemudian Rasulullah 
M tertawa hingga tampak gigi taringnya. Kemudian Beliau bersabda 
kepadanya, “ (Kalau begitu), berilah makan dari sekeranjang kurma ini kepada 
keluargamu!” (Muttafaqun’ alaih: FathulBariIV: 163 no: 1936, Muslim 
II: 781 no: 1111, ‘Aunul Ma’bud VII: 20 no: 2373, Tirmidzi II: 113 no: 
720 dan Ibnu Majah I: 534 no: 1671). 

12. ADAB-ADAB BERPUASA 

Dianjurkan bagi orang yang akan melaksanakan ibadah puasa untuk 

memperhatikan adab-adab berikut ini: 
a. Sahur: 


^ y , s of £ ® / ^ ^ ^ / 

» j^^*~** a Jl oli 




Dari Anas Afr bahwa Rasulullah bersabda, “Bersahurlah; karena di 
dalam santap sahur itu terdapat barakah.” (Muttafaqun’ alaih: Fathul Bari 
IV: 139 no: 1923, Muslim II: 770 no: 1095, Tirmidzi II: 106 no: 703, 
Nasa'i IV: 141 dan Ibnu Majah I: 540 no: 1692). 

Sahur, dianggap sudah terealisir, walaupun, berdasar hadits berikut: 


j jjj aSj! JU : Jll ^ -lp 

* " ' * ' ' 

Dari Abdullah bin Amr bahwa Rasulullah $£$ bersabda, 


Kitab ash-Shiyam §§| 


399 



“Bersahurlah, walaupun sekedar seteguk air. ” (Shahih: Shahihuljami’ no: 
2945 dan Shahih Ibnu Hibban VIII: 224 no: 884). 


Dianjurkan mengakhirkan santap sahur, sebagaimana ditegaskan 
dalam hadits: 



/• ✓ . xO ^ 




J Jli c-jIj /g-b j 'jS' (j-bt 


I Jli j^xJdlj jliVI jli"" IcJU o*>Oa]l 


Dari Anas dari Zaid bin Tsabit 4®, berkata: Kami pemah bersantap 
sahur bersama Nabi $g, kemudian Beliau mengerjakan shalat, lain aku 
benanya (kepada Beliau), “Berapa lama antara waktu adzan dengan voaktu 
sahur’” Jawab Beliau, “Sekedar membaca lima puluh ayat.” (Muttafaqun’ 
alaih: Fathul Bari IV: 138 no: 1921, Muslim II: 771 no: 1097, Tirmidzi 
II: 104 no: 699, Nasa'i IV: 143 dan Ibnu Majah I: 540 no: 1694). 

Apabila kita mendengar suara adzan, sementara makanan atau 
rninuman berada di tangan, maka makanlah atau minumlah. Ini 
mengacu pada hadits: 




Jl ^ 131 -M A» Sj^j Jli : Jii °J°j± 

.<o ^vbLaj oSj ^IjVIj 


Dari Abu Hurairah ^ bahwa Rasulullah ^ bersabda, “Apabila seorang 
di antara kamu mendengar suara adzan (shubuh), sedangkan bejana berada 
di tangannya, maka janganlah ia meletakkannya (lagi) hingga ia memenuhi 
kebutuhannya”. (Shahih: Shahihul Jami’us Shaghir no: 607, ‘Aunul 
Ma’bud VI: 475 no: 2333, Mustadrak Hakim I: 426). 


b. Menahan diri agar tidak melakukan perbuatan yang sia-sia, 
perkataan kotor dan semisalnya yang termasuk hahhal yang 
bertentangan dengan ma’na puasa: 


Vi ji^-l fji jl3”" 131 Aijl Jjl 0jlJ$> ^jI 

* *• s ** /• 

.pjlja ^J\ JjiJi <Ijli __}! J^-l jli V J <wOw2jVj 


400 


aUWajiz; Fiqh Sunnah 


W 

Dari Abu Hurairah ^ bahwa Rasulullah $$ bersabda, “Apabila seorang 
di antara kamu berpuasa, maka janganlah mengeluarkan perkataan kotor, 
jangan berteriak-teriak dan jangan pula melakukan perbuatan jahiliyah; jika 
ia dicela atau disakiti oleh orang lain, maka katakan, ‘Sesungguhnya aku 
sedang berpuasa.’ “(Muttafaqun’ alaih: Fathul Bari IV: 118 no: 1904, 
Muslim II: 807 no: 163 dan 1151, dan Nasa'i IV: 163). 


J/j II 'Sjixfe 'J, 0 * 


Darinya (Abu Hurairah) ^ bahwa Rasulullah bersabda, 
“Barangsiapa yang tidak meninggalkan perkataan bohong dan 
pelaksanaannya, maka tidak ada gunanya ia meninggalkan makan dan 
minumnya.” (Shahih: Mukhtashar Bukhari no: 921, Fathul Bari IV: 116 
no: 1903, ‘Aunul Ma’bud VI: 488 no: 2345, Tirmidzi II: 105 no: 702). 

c. Rajin melaksanakan berbagai kebajikan dan tadarus al-Qur’an: 




✓ ^ 

& ) } s Q s y, , * s s s % t- s O s / > % 

oLaL _li <Jlp jy>r Oir j j~>r stab (_^p- 

lid gg y_ ji <iip j 

. aJL- ^<Jl pJ^j! (j? ^ OlS"* <ulp ^ 


Dari Ibnu Abbas <&, ia berkata, “Adalah Nabi H orang yang paling 
dermawan dalam hal kebajikan, lebih dermawan lagi manakala Beliau berada 
dalam bulan Ramadhan ketika bertemu dengan (malaikat) Jibril. (Malaikat) 
Jibril ‘alaihisalam bertemu dengan Beliau setiap malampada bulan Ramadhan 
sampai akhir bulan, Nabi $$ membaca al-Qur’an di hadapannya. Maka 
apabila Beliau bertemu dengan (Jibril) Beliau menjadi orang yang lebih 
dermawan dalam hal kebaikan daripada angin kencang yang dikirim.” 
(Muttafaqun’ alaih: Fathul Bari IV: 30 no: 6, dan Muslim II: 1803 no: 
2308). 


Kitab ash'Shiyam ||f 401 


d. Segera berbuka: 


I^Lp U Jkj ll Jlji^ • 'M ^ d_r*J ‘- ) ' CR S ^ 1 °cf 


. JaiJl 


Dari Sahl bin Sa’ad & bahwa Rasulullah M bersabda, “Orang' orang 
[umat Islam] senantiasa berada dalam kebaikan, selama mereka menyegerakan 
berbuka." (Muttafaqun’ alaih: Fathul Bari IV: 198 no: 1957, Muslim II: 
771 no: 1098, danTirmidzi II: 103 no: 695). 

e. Berbuka seadanya sebagaimana yang disebutkan dalam hadits 
berikut ini: 


^Caj jl Jli olij j&A. $$ J ^ Cf 

S? ^ * 

,(,\D ^ oljj jli cC->loliJ jSd j»i jli 


Dari Anas *&,, ia berkata, “Adalah Rasulullah biasa berbuka dengan 
beberapa biji ruthab (kurma masak yang belum jadi tamr) sebelum shalat 
maghrib; jika tidak ada beberapa biji ruthab, maka cukup beberapa biji tamr 
(kurma kering); jika itu tidak ada (juga), maka Beliau minum beberapa 
teguk air. ” (Hasan Shahih: Shahih Abu Daud no: 2065, Aunul Ma’bud 
VI: 481 no: 2339 dan Tirmidzi II: 102 no: 692). 


f. Membaca do’a ketika akan berbuka sebagaimana yang dijelaskan 
dalam hadits berikut: 


^ Q g s' \ f J ' ' ' ' ' i s s } 0 ✓ 

ilk_SlL-ai asi jlT:J13 t# y>s- j>\ j* 

.<5)1 jl y*S ]' O-j j 


Dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah bersabda, “Adalah Rasulullah 
sj|| apabila akan berbuka mengucapkan, DZAHABA ZHAMA-U 
WABTALLATIL ‘URUUKU, WA TSABATAL AJRU 1NSYAA 
ALLAH (Telah hilang rasa haus dahaga dan telah basah urat tenggorokan, 
dan semoga tetaplah pahala (bagi yang berbuka) insya Allah).’’ (Hasan 


402 HI aLWajiz; Fiqh Sunnah 


Shahih Abu Daud no: 2066, ‘Aunul Ma’bud VI: 482 no: 2340). 

13. BEBERAPA HAL YANG DffiOLEHKAN BAGIORANG YANG 
BERPUASA 

a. Mandi agar dingin dan segar: 


/ /• ✓ 


JJS .&</ j* 

{j* j .^Js- i_. -/ai g- j*)li <U!l JC-jIj 

D? j' cT^ 1 


Dari Abu BaJcar bin Abdurrahman dari sebagian sahabat Nabi $jg, ia 
berkata, “Sungguh saya benar-benar pemah melihat Rasulullah di daerah 
Arj 4 beliau menuangkan air di atas kepalanya padahal beliau berpuasa karena 
haus dahaga atau karena suhu sangat panas. ” (Shahih: Shahih Abu Daud 
no: 2072, dan Aunul Ma’bud VI: 492 no: 2348). 

b. Berkumur-kumur dan istinsyaq sekedamya: 


jl ^1 jCilLVI j iJUj : Jli : Jli 5^ ^ >4^ > 

/ / / / / ✓ / 

. LoJL/3 0 j3sj 


Dari Luqaith bin Shabirah bahwa Rasulullah bersabda, 
"Bersungguh'Sungguhlah dalam istinsyaq, kecuali bila kamu berpuasa!” 
(Shahih: Shahih Abu Daud no: 129 dan 131, dan Aunul Ma’bud I: 
236 no: 142 dan 144). 

c. Bekam atau canduk: 


* ' ' 

Dari Ibnu Abbas fa ia bersabda, “Nabi M pemah berbekam di saat 
Beliau berpuasa. ” (Shahih: Shahih Abu Daud no: 2079, Fathul Bari IV: 




* Aij adalah nama sebuah desa yang memiliki jumlah penduduk yang cukup banyak, untuk sampai 
kesana diperlukan perjalanan beberapa hari dari Madinah. 


Kitab ash-Shiyam iQ| 403 



174 no: 1939, Aunul Ma’bud VI: 498 no: 2355, Tirmidzi II: 137 no: 
772 dengan tambahan, “WA HUWA MUHRIM dan dia sedang 
berihram’). 

Dan dipandang makruh bagi orang yang khawatir lemah fisiknya 
karena berbekam: 


j jA^S'\ *$$£> <y. C-jIj ^ 

.yjJwaJl Ja-I £jA *yi 'y : Jli ^jtdCalJ 


Dari Tsabit aUBanani, ia berkata: Anas bin Malik pemah ditanya, 
“Apakah kamu memandang makruh berbekam bagi orang yang sedang 
beribadah puasa?” Dijawab, “Tidak, kecuali kalau dikhawatirkan 
mengakibatkanlemahnyafisik." (Fathul BariIV: 174 no: 1940). 5 

d. Mencium dan bermesraan dengan isteri bagi yang mampu 
mengendalikan nafsunya: 


jl5" j jA j yfAi j ^ 015”" <uiJLp ^ 


Dari Aisyah ia berkata, “Adalah Nabi sering mencium dan 
bermesraan (dengan isterinya) ketika berpuasa; namun (perlu diingat) Beliau 
adalah orang yang paling kuat di antara kalian dalam mengendalikan 
nafsunya." (Muttafaqun'alaih: Fathul Bari IV: 149 no: 1927, Muslim II: 
777 no: 65 dan 1106, Aunul Ma’bud VII: 9 no: 2365 dan Tirmidzi II: 
116 no: 725). 


e. Memasuki waktu shubuh dalam keadaan junub: 


✓ > ' >o ' 


J» iTji; jlT: 


ill 4' 


v / / ^ * l' ' ^ 

Us? > 1 * 





5 


Hukum berbekam ini sarna dengan hukum “donor darah” jika scorang penyumbang darah khawatir 
lemah, ntaka dia tidak melaksanakannya di siang hari kecuali benar-benar dalam kondisi darurat. 


404 


| al-Wajiz; Fiqh Sunnah 



“Dari Aisyah dan Ummu Salamah bahuia Rasulullah ^g pemah 
mendapati waktu shubuh dalam keadaanjunub karena selesai berhubungan 
dengan sebagian isterinya, kemudian Beliau mandijunub, lantas berpuasa. ” 
(Muttafaqun ‘alaih: Fathul Bari IV: 143 no: 1926, Muslim IV: 779 no: 
1109, Aunul Ma’bud VII: 14 no: 2371 danTirmidzi II: 139 no: 776). 

f. Menyambung puasa sampai tiba waktu sahur: 


S > > y S S ^ * 0 

1 j\y,\'y y .(J J j 

J y^j^, y idJ-ili _^ili t y»Lj^\ ^Jy>- ^y>\yds Jjynly jl a\J\ 

• ^ O-jl O— J : Jls ail 


Dari Abu Sa’id al-Khudri ^ bahwa ia mendengar Rasulullah 
bersabda, “Janganlah kamu menyambung puasa; barangsiapa di antara kalian 
yang ingin menyambung puasa, maka sambunglah puasanya sampai tiba 
waktu sahur “ Parasahabat bertanya, “Ya Rasulullah, namun Engkau (sendiri) 
mengerjakan puasa wishal?” Jawab Beliau, ‘Aku tidak sama seperti kalian; 
sesungguhnya saya tidur malam, sedangkan saya ada pemberi makan yang 
memberiku makan dan pemberi minum yang memberiku minum. ” (Shahih: 
Fathul Bari IV: 208 no: 1967, dan ‘Aunul Ma’bud VI: 487 no: 2344). 

g. Membersihkan mulut dengan menggunakan siwak, memakai 
wangi-wangian, minyak rambut, celak mata, obat tetes mata, dan 
suntikan. 

Dasar dibolehkannya beberapa hal di atas adalah kembali kepada hukum 
asal, bahwa segala sesuatu pada asalnya boleh. Kalau ada beberapa hal yang 
termaktub di atas terkategori sesuatu yang diharamkan atas orang yang 
berpuasa, niscaya Allah dan Rasul-Nya telah menjelaskannya. Allah 
berfirman: 

.L~J dJjj jl5" lij 

Dan tidaklah Rabbmu lupa. (QS. Maryam: 64). 


Kitab ash-Shiyam ff|§ 405 



14. PUASA TATHAWWU’ 

Rasulullah sangat menganjurkan kita mengerjakan puasa pada hari- 
hari berikut ini: 

a. Enam hari pada bulan Syawal: 


p jCaxj JA :Jl5 j|g & <S jCajS/l Jp 

.>!di r i^r Sir ^ iL zA 


Dari Abu Ayyub al-Anshari 4® bakwa Rasulullah ijg bersabda, 
“Barangsiapa yang berpuasa Ramadhan, kemudian dilanjutkan dengan enam 
hari pada bulan Syawal, maka sama dengan puasa setahun (pahalanya) 
(Shahih: Shahih Abu Daud no: 2125, Muslim II: 822 no: 1164, Tirmidzi 
II: 129 no: 756, Aunul Ma’bud VII: 86 no: 2416 dan Ibnu Majah 1:547 
no: 1716). 


b. Hari Arafah bagi selain jama’ah haji, hari Asyura, dan sehari 
sebelumnya: 

/ ✓ / // ^ ^ ^ \ ^ 9 jl / ^ J ' ' // ^ 9 Pox 

jp ^ Aijl Pjp 

XXX X 

yj5sj Jlai 5 .Ij^ilp —!l ySC 

x x 


Dari Abu Qatadah <&, ia bertutur: Rasulullah pemah ditanya perihal 
(fadhilah) shiyam pada hari Arafah. Maka Beliau menjawab, “Dapat 
menghapus (dosa) tahun yang lalu dan tahun yang akan datang.” Dan 
Rasulullah pemah ditanya tentang (keutamaan) puasa hari ‘Asyura. 6 Maka 
Beliau menyatakan, ‘Dapat menghapus (dosa) setahun yang lalu." (Shahih: 
Irwa-ul Ghalil no: 955 dan Muslim II: 818 no: 1162). 


x X X Ox ^ * i 0 o p ^ ® ** P © x 

<j$ Si jp Ujup IjjCLj L*U ul c—4 


6 ‘Asyura yaitu tanggal 10 Muharram. 

406 | §§§ al-Wajiz; Fiqh Sunnah 



<JlSj _?"k • ^ <JL2 j Aiil (J_j -> 'j 

5 s y / / 

J 1 s s s / ^ ^ y / / s ^ O O //• 

.4j 3i ^*j qjukj ^JLp cJulj j-®j jj*5 JJL oJLwjSi 


Dari Ummu Fadhl bind cd-Harits, ia bercerita, “Bahiva banyak sahabat 
yang berbeda pendapat di dekatnya pada hari Arafah tentangpuasa Rasulullah 
M- Kemudian sebagian di antara mereka berkata, ‘Beliau berpuasa [pada 
hari itu]. ’ Sebagian yang lain mengatakan, 'Beliau tidak berpuasa. ’ Kemudian 
kukirimkan segelas susu kepadanya ketika Beliau berada di atas untanya di 
‘Arafah, lalu beliaupun meminumnya.” (Muttafaqun ‘alaih: Fathul Bari 
IV: 236 no: 1988, Muslim II: 791 no: 1123, ‘Aunul Ma’bud VII: 106 no: 
2424). 


J > 

jv>- u$ 


a*- id : <J ^ Cf- 1^' 

if ' ' ^ * 

Ail Alii ll^lli \j ja \j Ip ^ 2asI J 

jlS^ lili auI JJlii (^jLyal_Sij ^ 

oIj jjli 1 Jli -Jl ^j2\ aJjI f. loJl 

• zil ^S j 


Dari Afei Ghathafan bin Tharif AUMurri berkata, “Saya pemah 
mendengar Ibnu Abbas berkata, ‘Ketika Rasulullah M berpuasa pada 
hari ‘Asyura dan Beliau memerintah (para sahabatnya) agar berpuasa juga. 
‘Mereka berkomentar, ‘Ya Rasulullah, hari ‘Asyura adalah hari yang 
diagungkan oleh kaum Yahudi dan Nashrani.' Maka jawab Rasulullah H, 
“(Kalau begitu) insya Allah tahun depan kami akan berpuasa pada hari 
kesembilan (tasu’ah). ’ Maka kata Ibnu Abbas: Tidaklah sampai pada tahun 
berikut, hinggaRasulullah H (keburu) wafat.” (Shahih: Shahih Abu Daud 
no: 2136, Muslim II: 797 no: 1134, Aunul Ma’bud VII: 110 no: 2428). 

c. Memperbanyak puasa pada bulan al-Muharram: 


jCiax j Jju —Si J^ail 21>I J j 4^> 


Kitab ash-Shiyam 



407 



jli\ Juu ^as\^ J>*\,\ aAS! 

/ / / * 

Dari Abu Hurairah 4e bahvua Rasulullah M bersabda, “Puasa yang 
paling afdhal setelah puasa Ramadhan adalah (puasa) pada bulan Allah, ah 
M uharram; dan shalat yang paling afdhal setelah shalatfardhu adalah shalat 
tengah malam.” (Shahih: Shahih Abu Daud no: 2122, Muslim II: 821 
no: 1163, Aunul Ma’bud VII: 82 no: 2412, Nasa'i III-306 danTirmidzi 
I: 274 no: 436). 

d. Memperbanyak puasa bulan Sya’ban: 

_Li au! 3’cJl* aIzJIp j * 

if 

* Ji ^ ^ ^ 

. jj aoa JS\ <j o!j i jwx« j *^1 


Dari Aisyah ia berkata, “A ku tidak pemah melihat Rasulullah 
menyempumakan puasa sebulan penuh, kecuali (pada) bulan Ramadhan; 
dan saya tidak melihat Beliau memperbanyak puasa di lain-lain bulan seperti 
bulan Sya’ban.” (Muttafaqun ‘alaih: Fathul Bari IV: 213 no: 1969, Mus¬ 
lim II: 810 no: 175 dan 1156 dan Aunul Ma’bud VII: 99 no: 2417). 

e. Senin dan Kamis: 

ci? fy- fA' ^ Si ^ & cf- :U ~’ 1 3^ 

( jAiy\ ^0} : JIas viJJi ^ 

o 

s 

Dari Usamah bin laid ^ berkata: Sesungguhnya Nabiyullah % biasa 
berpuasa hari Senin dan (hari) Kamis; dan Rasulullah pemah ditanya perihal 
puasa itu, maka Rasulullah berkata, “Sesungguhnya segala amal segenap 
hamba dipaparkan pada hari Senin dan Kamis.” (Shahih: Shahih Abu 
Daud no: 2128 dan Aunul Ma’bud VII: 100 no: 2419). 

£ Tiga hari setiap bulan: 


408 fQf al-Wajiz; Fiqh Sunnah 



C r? zH J (_sl j^- ^ ^ 

^ /" ^ ✓ 

. jAjJ! Ji* cLgJli»l j Jlju S. - .^o-Jl d)li ^Lt 4j^j 


Dari Abdullah bin Amr <&, ia berkata: Rasulullah $$ pemah bersabda 
kepadaku, “Berpuasalah setiap bulan tiga hari; karena sesungguhnya satu 
kebaikan dikalikan sepuluh, sehingga puasa itu sama dengan shiyam setahun. ” 
(Muttafaqun ‘alaih: Fathul Bari IV: 220 no: 1976, Muslim II: 812 no: 
1159, ‘Aunul Ma’bud VII: 79 no: 2410 namun dalam riwayat ini tidak 
ada kalimat yang di tengah, dan Nasa'i IV: 211). 


Tiga hari termaksud, dianjurkan pada tanggal tiga belas, empat 
belas, dan lima belas [setiap bulan Qamariyah/Hijriyah]. 

J y*j Jli : JlS ji jit- 

Dari Abu Dzar ^ bahwa Rasulullah % bersabda: Ya Abu Dzar, apabila 
engkau hendak berpuasa tiga hari dalam satu bulan, maka berpuasalah pada 
(tanggal) tiga belas, empat belas, dan lima belas. ” (Shahih: Shahihul Jami’us 
Shaghir no: 7817, Tirmidzi II: 130 no: 758, dan Nasa'i IV: 222). 

g. Puasa Nabi Daud (puasa sehari berbuka sehari): 


y y 9 yy y y y y y 

~y y, y y ° y ~y ° y y y f -y y, / # o J • 

• b ^ £ 0 jaj+S' J/ 3 ^ a a/3 % 


Jl c—131 cj31jIIj : 


■ J) Jf- 

y y 

Dari Abdullah bin Amr bahwa Nabi bersabda, “Shiyam yang 
paling dicintai oleh Allah adalah puasa (Nabi) Daud. Yaitu berpuasa sehari 
dan berbuka sehari (Muttafaqun ‘alaih: Fathul Bari III: 16 no: 1131, 
Muslim II: 816 no: 189 dan 1159, ‘Aunul Ma’bud VII: 117 no: 2431, 
Nasa'i II: 214, dan Ibnu Majah I: 546 no: 1712). 

h. Sepuluh hari pertama bulan Dzulhijjah: 


y y y y 


ajb 4&I Jl fL*a3l LS-l : Jtf J3l 

y y y ** ✓ ^ 

.df’jXj 


^-11 rw j* ’ey 4'? ey J ’ey 

y y~ ✓ /> /• 


Kitab ash'Shiyam 


409 




o ' It K I ^ 0 ' ft . O _ * / <* I t * 

^v» ^*Ij 1 4j*yi)j pjij 3P§ ^ Uy^j 

:^&)J&'o!{£'S}&y 


Dari Hunaidah bin Khalid dan isterinya dari sebagian isteri Nabi 
ia berkata, “Adalah Rasulullah M biasa berpuasa pada tanggal sembilan 
Dzulhijjah, hari Asyura, dan tiga hari setiap bulan sena hari Senin dan 
Kamis pertama setiap bulan. ” (Muttafaqun ‘alaih: Fathul Bari IV: 238 no: 
1990, Muslim II: 799 no: 1137, ‘Aunul Ma’bud VII: 102 no: 2420 dan 
Nasa'i IV: 220). 

15. HARI-HARI YANG DILARANG BERPUASA PADANYA 


a. Dua Hari Raya: 

j ■* j ' (jj' ^Jy* ^ if 

✓ / * ^ / 

j* li ”Jsi fy. i|g J j— j ^ j s-^ 

✓ ✓ X S' 


Dari Abu Ubaid bekas budak Ibnu Azhar, ia bertutur : Soya pemah 
menghadiri shalat hari raya bersama Umar bin Khatthab 4®, lalu ia berkata, 
“Ini adalah dua hari yang Rasulullah M melarang puasa pada keduanya: 
hari kamu berbuka dari puasamu dan hari yang lain ialah (hari) di mana 
kamu sekalian makan dari sembelihan kurbanmu.” (Muttafaqun ‘alaih: 
Fathul Bari IV: 238 no: 1990, Muslim II: 799 no: 1137, ‘Aunul Ma’bud 
VII: 61 no: 2399, Tirmidzi II: 135 no: 769 dan Ibnu Majah I: 549 no: 
1722). 

b. Ayyamut Tasyriq 7 

js**tJJ* jJ** J- ^ £• ^ c' Jr J J 

' * * ' ' ' ' 

7 Ayyamut Tasyriq ialah hari-hari setelah kurban. Diperselisihkan apakah dua hari ataukah tiga hari. 
Dinamakan ayyamut tasyriq karena pada hari-hari tersebut daging kurban dijemur pada terik 
matahari, ada yang berpendapat karena binatang kurban tidak disembelih sebelum matahari bersinar 
terang, ada pula yang mengatakan karena shalat ‘Idul Adha di saat matahari tclah terbit, dan ada 
juga yang berkata “at-Tasyriq" artinya Takbir pada setiap usai shalat, Fathul Bari 1V/285. 


410 H! al-Wajiz; Fiqh Sunnah 



* 


JUi J\ JUi JS” : JUi L-$Jl ^'yd iyM*M j* 

U&jUuIj IjA il! (J<jlS^ (^1 

/ / / 

.Jj jJtall ^Ui dJJC» JlS 


Dari Abu Murrah bekas budak Ummu Hani’ bahwa ia pernah bersama 
Abdullah bin Amr masuk ke rumah bapaknya, Amr bin ‘'Ash *$&, lalu ia 
menyuguhi makanan kepada mereka berdua seraya berkata, "M akanlah! ” 
Jau/ab Abdullah bin Amr, "(Terima kasih), say a sedang berpuasa.” Maka 
Amr menegaskan “Makanlah, karena ini adalah hari-hari yang Rasulullah 
H memerintah kita untuk berbuka dan melarang kita berpuasa padanya.” 
Malik berkata, “Yaitu hari'hari tasyriq. ” (Shahih: Shahih Abu Daud no: 
2113, dan Aunul Ma’bud VII: 63 no: 2401). 






Dari Aisyah dan Ibnu Umar keduanya mengatakan, "Tidak diberi 
rukhshah [keringanan], berpuasa pada hari'hari tasyriq, kecuali bagi orang 
yang tidak mendapatkan (binatang sebagai) hadyun (sembelihan). (Shahih: 
Shahih Mukhtashar Bukhari 978 dan Fathul Bari IV: 242 no: 1997). 


c. PuasadiHariJum’atsaja: 


0^0 s * o A aiiC? * •" ti * 0 * t. - # ' 

py. ’.oyq sH jcr —'• *%&> oy.j* d* 

ikiXi 


Dari Abu Hurairah ia berkata : Saya pemah mendengar Nabi $$ 
bersabda, “Janganlah seorang di antara kamu beribadah puasapada harijum’at, 
kecuali [dengan berpuasa] sehari sebelum atau sesudahnya." (Muttafaqun 
‘alaih: Fathul Bari IV: 232 no: 1985, Muslim II: 801 no: 1144, ‘Aunul 
Ma’bud VII: 64 no: 2403, dan Tirmidzi II: 123 no: 740). 


d. PuasadiHariSabtusaja: 


Kitab ash-Shiyam 


411 



^Ixd *yI Ji>-1 jjj j*^vJlp (j^ 9 'j2*l b*-9 *^i O^lJl \y>y*£ 

Qs X o x 

> o - o x. . „ x x -% ^ f - 


Dari Abdullah bin Bisr as-Silmi dari saudaranya — ashShamak —^ 
bahwa Nabi s|g bersabda, “Janganlah kamu berpuasapada hari Sabtu, kecuali 
apa yang telah difardhukan atas kalian; dan, jika seorang di antara kalian 
tidak mendapatkan (makanan), kecuali kulit sebutir buah anggur atau dahan 
kayu, maka kunyahlah!” (Shahih: Aunul Ma’bud VII: 66 no: 2404, 
Tirmidzi II: 123 no: 741, dan Ibnu Majah I: 550 no: 1726). 


e. Setelah Minggu kedua dari bulan Sya’ban bagi orang yang tidak 
biasa mengerjakannya: 


o J o * ^ • / | ■ | 1 ^ 1 0 * . f jU* - ^ 0 \ 0 " 

1 JJ*J^3 o Ol ! J13 £gg 4$) J y*j J! ^ 0jlj » j* 


Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah M bersabda, “Jika bulan 
Sya’ban sampai pada pertengahan, maka janganlah kalian berpuasa. ” 
(Shahih: Shahih Ibnu Majah no: 1339, ‘Aunul Ma’bud VI: 460 no: 
2320, Tirmidzi II: 121 no: 735, Ibnu Majah I: 528 no: 1651, dengan 
redaksi yang hampir sama). 


o f i w -•/' . | . „ ;jvx ^ . l ^ f . ^ of i „ x ox % o fox 

|*-J wb>-l SI Jli £f§ Attl 01 w2jl o ji j£> 

O ^ Ox ^ ^ x x t« ^ x x ^ > Ox® O* ^ X x 

b*Cv3 ^j-y2J j(5”" J jl *^1 jl 

XX ;? x X 

, r yidU> 


Darinya (Abu Hurairah) 4® juga bahwa Rasulullah M bersabda, 
“Janganlah sekali-kali seorang di antara kamu berpuasa sehari atau dua hari 
sebelum Ramadhan, kecuali bagi orang biasa yangmelakukan puasa tersebut, 
maka berpuasalahpada hari itu." (Muttafaqun ‘alaih: Fathul Bari IV: 127 
no: 1914, Muslim II: 762 no: 1082, Aunul Ma’bud VI: 459 no: 2318, 
dan Tirmidzi II: 97 no: 680, Nasa'i IV: 149 dan Ibnu Majah I: 528 no: 
1650). 


412 §§§ al-Wajiz; Fiqh Sunnah 


£ Yaumusy Syak [Hari yang diragukan]: 


{J* 3 * a** *2?da <s^ (*j;—Si <y. 

* ' ' 

,UJi 




Dari Ammar bin Yasir ia berkata, “Barangsiapa yang berpuasa 
pada hari yangmasih diragukan (munculnya hild Ramadhan), maka sungguh 
ia telah durhaka kepada Abul Qasim $g." (Shahih: Irwa-ul Ghalil no: 
961, Tirmidzi VI: 97 no: 681, ‘Aunul Ma’bud VI: 457 no: 2317, Nasa'i 
IV: 153 dan Ibnu Majah I: 527 no: 1645). 


g. Puasa sepanjang tahun, sekalipun berbuka pada hari-hari yang 
dilarang berpuasa padanya: 

^S aIp li $|t ^1 j : JlS 4|b jIp^ 

^ ^ ^ 5= ^ 

<ji*Sl <i dlii lit dJjlj tjll—!l ^jkij ysjJl j^a£l dJjl 

. Jj^I y ^ ois-gJ_j 


Dari Abdullah bin Amr 4b bahwa Rasulullah gg bersabda kepadaku, 
Ya Abdullah bin Amr, sesungguhnya engkau beruinbcnar berpuasa sepanjang 
tahun dan (terus-menerus) shalat di malam hari, sesungguhnya jika engkau 
melaksanakan hal itu, berarti engkau telah menyerang dan menyiksa mata 
untuknya. Tidak (dinamakan) berpuasa orang yang berpuasa selama - 
lamanya." (Muttafaqun ‘alaih: Muslim II: 815 no: 187dan 1159 dan 
Fathul Bari IV: 224 no: 1979). 


c-JuS’" All J yMJ \j : JUi ^ y \ !>u -J jf :<bl 5 ^p 

cljj aS)U \Lf>J : Jl 5 > dJUi llli AJil 

y , • • V, . 9 V| "f ^ i ^ / ^ 

S „^ v3-P 4ilu ^cLJ J cu o uJ 

Ij JUi <0)1 J 1--4P (j>^ ^1p Jjj jiii J 

•>f V, V : Jli ?;Ir > 5 d! L^T c^Iil 


y*J 


Dari Abu Qatadah bahwa ada seorang sahabat bertan-ya kepada Nabi 
$g lain bertanya, “Ya Rasulullah, bagaimana cara engkau berpuasa?” Seketika 
itu, Rasulullah marah terhadap pertanyaannya. Kemudian tatkala Umar 

melihat (sikap Beliau) itu, ia berkata, “Kami ridha Allah sebagai Rabb 
(kami), Islam sebagai agama (kami), dan Muhammad sebagai Nabi (kami); 
kami berlindung kepada Allah dari murka-Nya dan dari murka Rasul-Nya. ” 
Umar terns mengulang'ulang pemyataan tersebut hingga amarah Rasulullah 
mereda. Kemudian ia (Umar) berkata, “Ya Rasulullah, bagaimana tentang 
orang yang berpuasa terus'menerus?” Maka jawab Beliau, “(Berarti) dia 
tidak berpuasa dan tidak (pula) berbuka (Shahih: Shahih Abu Daud 
no: 2119, Muslim II: 818 no: 1162, ‘Aunul Ma’bud VII: 75 no: 2408, 
danNasa'ilV: 207). 

h. Ketika suami di rumah, wanita dilarang melakukan puasa [sunnah], 
kecuali mendapat izin dari suaminya: 


Jia£> j : -Us JJl5: Jli «§& » j'j* ^ 

o fi 


c* C 


Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah $j§ bersabda, “Janganlah 
seorang isteri berpuasa ketika suaminya di rumah, kecuali mendapat izin 
darinya." (Muttafaqun ‘alaih: Fathul Bari IX: 293 no: 5192, Muslim II: 
711 no: 1026, Aunul Ma’bud VII: 128 no: 2441, dan Tirmidzi II: 140 
no: 779 dan Ibnu Majah I: 560 no: 1761 dengan sedikit tambahan). 


BAB I’TIKAF 


I’tikaf pada sepuluh hari terakhir dari bulan Ramadhan adalah termasuk 
amalan sunnah yang sangat dianjurkan, karena mencari kebaikan dan demi 
mendapatkan Lailatul Qadr. Allah berfirman: 


jjif > joiii if. j jl53i if c. h'jJ Uj .jji Ji if j iyf 


414 Hf al-Wajiz; F iqh Sunnah 


^ -y' <y r^j ^^ Jy” • y^* 

*■* v > ■"■ ^ 

XO .0 ^ 

(o-^ :j jls)|) .^ill^yS- 


^ //■ 


Sesungguhnya Kami telah menurunkannya (al'Qur’an)pada malam 
kemulimn (1). Dan tahukah kamu, apakah malam kSThuliaan itu ? (2) Malam 
kemuliaan itu lebih baik dari pada seribu bulan (3). Pada malam itu turun malaikat - 
malaikat, terutama malaikat Jibril dengan izin Rabbnya untuk mengatur segala 
urusan (4). Malam itu (penuh kesejahteraan sampai terbitfajar. (QS. al-Qadr: 5). 


ja y>-\ jS/i <j ^j :cJlS a^jIp ^p 

✓ ✓ ✓ ✓ /♦ 

' ^ s' Q ' e. o s o'' 'o' ° £ * q * ' ' ' 

. jL^»j (j jJJiil aAJ (J yaj oCaxj 


Dari Aisyah ia berkata : Adalah Rasulullah H beri’tikaf pada sepuluh 
hari yang terakhir dari Ramadhan, dan Beliau bersabda, “Carilah lailatul qadr 
pada sepuluh malam yang terakhir dari bulan Ramadhan. (Shahih: Mukhtashar 
Bukhari no: 987, Fathul Bari IV: 259 no: 2020, Tirmidzi II: 144 no: 789). 


^ Sj_J\ J jjj —11 aD Ij>J: Jli 

/* XX 

. oOzaj 

x x 

Darinya (Aisyah) bahwa Rasulullah bersabda, “Carilah lailatul qadr 
pada (malam) yang ganjil di sepuluh malam yang terakhir dari bulan Ramadhan! ” 
(Muttafaqun ‘alaih: Fathul Bari IV: 259 no: 2017, dan Muslim II: 628 no: 
1169). 

Adalah Rasulullah % sangat menganjurkan dan amat menekankan 
shalat malam di malam lailatul qadr, sebagaimana yang dijelaskan dalam hadits 
berikut: 


Jj 01 ^ A^iJlp ^p 


l*L-H j UQ jjJd\ aD f li ^ : Jli jjg ^ ^ iJJs y -j* 

X X * X X - X 

X X x x .X A 

. • 0 * X > J X # . 

. A*0 ^jA ^3 JuAa Aj jAP 


Kitab ash-Shiyam ||| 415 





Dari Abu Hurairah & dari Nabi M, Beliau bersabda, “Barangsiapa yang 
shalat malam di malam lailatul qadr karena iman dan mengharapkan pahala di 
sisi T uhannya, niscaya diampuni baginya dosa-dosanya yang telah lalu." 
(Muttafaqun ‘alaih: Fathul Bari IV: 255 no: 2014, Muslim I: 523 no: 760, 
‘Aunul Ma’bud IV: 146 no: 1359, Nasa'i IV: 157). 

I’tikaf harus dilaksanakan di masjid, berdasar firman Allah M ■ 

o 

(Tetapi) janganlah kamu campuri mereka itu, padahal kamu sedang beri’tikaf 
dalam masjid. (QS. al-Baqarah; 187). 

Dan, karena Rasulullah $$ senantiasa beri’tikaf di masjid. 

“Dianjurkan bagi mu’takif [orang yang i’tikaf] agar menyibukkan diri 
dengan berbagai keta’atan kepada Allah, seperti shalat, tilawatul [membaca] 
Qur’an, tasbih, tahmid, tahlil, takbir, istighfar, shalawat, do’a, kajian ilmu, 
dan semisalnya.” 

“Mu’takif, dianggap makruh menyibukkan dirinya dengan perkataan 
atau perbuatan yang tidak berguna, sebagaimana ia dipandang makruh juga 
menahan diri tidak berbicara karena menyangka bahwa yang demikian itu 
termasuk dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah & I.” (Fiqhus Sunnah: 
404 dengan sedikit perubahan). 

Mu’takif, diperbolehkan keluar dari tempat i’tikafnya manakala ada hajat 
yang harus dilakukan, sebagaimana ia dibolehkan menyisir dan menggundul 
rambutnya, memotong kukunya dan membersihkan badannya. 

I’tikaf akan menjadi batal karena sang mu’takif keluar dari masjid tanpa 
ada hajat atau karena jima’ (menggauli isterinya). 




416 fUf al-Wajiz; Fiqh Sunnah 









Kitab az-Zakat 


1. KEDUDUKAN ZAKAT DALAM ISLAM 


Zakat adalah salah satu rukun Islam dan termasuk salah satu di antara 
fardhu-fardhuNya: 


aJ)I Jl® ijli 

x / / * \ ^ ^ ^ ^ ai d) ✓ ✓ o / 

£-1-—jIj caUI 6-Lp caWI ijl 

- y' t ' e J > D s ' ' i 

. jL^2>j ^ 0>- j colSjji 


Dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah % bersabda, "Islam ditegakkan di atas 
lima (perkara): (pertama) bersaksi bahwa tiadallah (yangpatut diibadahi) kecuali 
Allah dan bahwa Muhammad adalah Rasul utusan allah, (kedua) menegakkan 
shalat, (ketiga) mengeluarkan zakat, (keempat) menunaikan ibadah haji, dan 
(kelima) melaksanakan shiyam [puasa] Ramadhan." (Muttafaqun‘alaih: Mus- 
lim I: 45 no: 16-20 dan lafadz ini baginya, Fathul Bari 1: 49 no: 8, Tirmidzi 
IV: 119 no: 2736 dan Nasa’i VIII: 107). 


Di dalam al-Qur’an, kata zakat diiringi oleh kata shalat dalam delapan 
puluh dua ayat. 


2. DORONGAN AGAR MENUN AIKAN ZAKAT 


Allah 'M berfirman: 

-- O / o > ft 1 ‘ ll' ° f e -* 

Q • V j 3I) .Lgj p-4-S y J it-gJjjM /rf -*•>- 

✓ / / 

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka dengan zakat itu kamu 
membersihkan dan mensucikan mereka. (QS. at-Taubah: 103). 

Dan Allah berfirman: 


SI ° 19 Cl I ° . A) ^ ( , * . iy » J ~ ,-■ » 'I o o - / 

t yA 1 Gj aSJI Aip Ijj jj jls _ )i (Ji<_$ *jj uj ^y* 1 )L»j 


fio S, . *= O 0 ‘ — . 


(V 3 yll) . O jA»LsbL<Ji -SjU Ail J j jbj y 0 j 


SO g' \ 


* * - 1 
i - . i 


Dan sesuatu nba (tambahan) yang kamu berikan agar dia menambah harta 
manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu 
berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, 
maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipatgandakan 
(pahalanya). (QS. ar-Ruum; 39). 


Q? 0 yy Ail J y*j Jl3 : Jl3 igg) ay j£> I 

£ S S S’ ~ S 

lg— aiy. Aill o!j V) Ail Vj 

' ' ' ' * * 


Dari Abu Hurairah ^ bahwa Rasulullah bersabda, “Barangsiapa yang 
bershadaqah sesuatu senilai harga satu tamar (kurma kering) dari hasil usaha 
yang halal, dan Allah tidak akan menerima kecuali yang halal, maka Allah 
menerimanya dengan tangan kanan-Nya, kemudian Dia memeliharanya untuk 
pelakunya sebagaimana seorang di antara kamu memelihara anak kudanya sampai 
sepertigunung.” (Muttafaqun ‘alaih: Fathul Bari III: 278 no: 1410 danlafadz 
ini baginya, Muslim II: 702 no: 1014, Tirmidzi II: 85 no: 656 dan Nasa'i V: 
57). 


HI al-Wajiz; Fiqh Sunnah 


420 


3. ANCAMAN BAGIORANG YANG TIDAK MENGELUARKAN 
ZAKAT 


Allah M berfirman: 


'y* S S cy ^ tij Vj 

oijiil_si Sfj a^aji r y 4 , i^U; c. ^ ^ 

^ ^ o ^ o ^ A ^ e / 

(^ A •: Jl) . 0 jJu^*j llj Aill j 

Sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah 
berikan kepada mereka dari karuma-Nya menyangka, bahwa kebakhilan itu balk 
bagi mereka. Sebenamya kebakhilan itu adalah buruk bagi mereka, kelak harta 
yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan kelak dilehemya di hari kiamat. 
Dan kepunyaan Allah-lah segala (warisan) yang ada di langit dan di bumi. Dan 
Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. (QS. Ali ‘Imraan: 180). 


t » , 

0 . s- 0 S s’ 0 & S'S’ o 


* . & 

s' J O , . . .. ✓ 


ijj jU* J^r J JP <0)1 aL'l ^ JU fg ^P L^' 

~ S' S ~ ✓ 

4J ^ ^51 Lptss-j»< «L*LJijl ^ 4JL* 4J j 

•ii ilia Li tf j_^' jj-dxi JA-&.JA iit Ji 

•0 ^* tir^ ^ s ^asi 4j*yi 


Dari Abu Hurairah dari Nabi M, Beliau bersabda, “Barangsiapa yang 
diberi harta oleh Allah, lalu tidak menunaikan zakatnya, maka pada hari kiamat 
kelak hartanya itu dibentuk seperti ular, yaitu dijadikan ular yang botak kepalanya 
berumur panjang, memiliki dua buah taring di rahangnya. Ular besar itu 
dikalungkan di lehemya lalu mematuk kedua pipinya dan kedua rahangnya dengan 
terns-menerus. Kemudian ular itu berkata, ‘Saya adalah simpananmu dan saya 
adalah hartamu dahidu (Yang tidak kamu keluarkan zakatnya). Kemudian Beliau 
membaca ayat, “WALAA YAHSABANNAL LADZ1INA YABKHALUUNA 
BIMAA AATAAHUMULLAHU MIN FADHLIH (sekali-kali janganlah orang- 
orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari kanmianya, 


Kitab az-Zakat §|| 421 


menyangka . ).” (Shahih: ShahihNasa'ino: 2327 danFathul Bari III: 268 

no: 1403). 


Allah berfirman: 


> , / / 0 s & 

I © ^ ^ SO m .©J . . „ + ." 


x © . © 


Alii jLl* j Qijiilj' ^J j-il 

S s s' s' ' 

' o I J . / . .• 'S' *' s is s . s . . - sot ■> - o.* I • -• 

5 (*^4*- 4-i (Sy<2 pH* <J 4^ fji <*-5i' 

'. 0 * 0 *°s~\' i - ° S' ?f t 0 ;J° -S t ^.-■ ° * ° * \- 0 * *° ** 

. <jjj^SJ jUS U I y jAs jt-Sv~ouu |*j h* iAft jf*j>$4?J (*4? 

(fo-ri : 


Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak 
menafkahkannya padajalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa 
mereka akan mendapat) siksa yang pedih, pada hari dipanaskan emas perak itu 
dalam neraka Jahannam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan 
punggung mereka, (lalu dikatakan) kepada mereka, “Inilahhartabendamuyang 
kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa 
yangkamu simpan itu.” (QS. at-Taubah : 34-35). 


^ ^ ✓ O ✓ .Mfct * t * ' ' i.,, ^ J 0 * O s 

'b/j u^-w’ ( yp L* <&1 j ‘(Jl* («?' 

°cJsrjLfi yCal\ py jS lit Lg-a^“ ^4? C^jfi ^ U 1 ? 

- fi- ^ t a (. ' ft ' **>s s “s' > s is s ,s . I - °| - - • f • i — 

US o_ / fbj <u—~>-j v*- tSy^? pH* <3 Hr* i^*^ 3 J b 


' ^ XL. IJ ojiJU OlS r >; j oJLpf 

' * ' 

% O s’ \ s . ✓ ✓ ^ 's' ^ © *" 


Jl5 J j J-5 jllll ^1 l^lj A^tJl l^i aLI*- 

✓✓ / X S' ' ' ' ' 

131 *yi li©jj ^ c^^Ji Sf J»i S/j 

S’ s s s & ^ 

*> 1 . l^« Juij V oJlS^ C« y_ji ^5^5 ^ f ji OlS” 




«u 1 p ij liVjl Up US L^ftljiU a. U> Jj l^ilApU djizJ IaUj 


422 ^ al-Wajiz; Fiqh Sunnah 



. i 


oji jir r >; j ui> 

✓ ✓ * S 

. ji 3 i Ji £ij 3&J1 ji & <jQ 


Dari Abu Hurairah <£, bahwa Rasulullah bersabda, “Setiap pemilik emas 
dan perak yang tidak mengeluarkan zakatnya, pasti bila hari kiamat akan 
dibentangkanlah untuknya papan [lempengandempengan] dari api, lalu 
dipanaskan di neraka Jahannam lantas lambung keningdan punggungnya disetrika 
dengannya. Setiap kali dingin, disetrika lagi (begitu seterusnya). Pada (masa) di 
mana matahari sama dengan lima puluh ribu tahun (lamanya). Hingga diputuskan 
(ketetapan) di antara hamba-hamba, sehingga akan ditampakkan jalannya. 
Mungkin ke surga dan mungkin (juga) ke neraka." Ada yang bertanya, “Ya 
Rasulullah, lalu bagaimana dengan zakat unta?" Jawab Beliau H, “Dan begitu 
pula pemilik unta yang tidak menunaikan haknya. Dan, di antara haknya ialah 
diperah susunya pada hari ketika susunya penuh pasti bila hari kiamat tiba 
dihamparlah tanah dataran rendah untuk gerombolan unta yang tidak dikeluarkan 
zakatnya itu. Gerombolan besar unta itu hadir (di kawasan yangsudah tersiapkan), 
tak satu kelompokpun dari gerombolan besar unta yang absen, mereka menginjak - 
injak pemiliknya dengan tapak kakinya dan menggigitnya dengan mulutnya. Setiap 
kali kelompok pertama selesai melaluinya, dilanjutkan dengan kelompok selanjutnya 
(dan begitulah seterusnya), pada (masa) yang satu hari sama dengan lima puluh 
ribu tahun. Hingga diputuskan (ketetapan) di antara hamba-hamba, sehingga 
terlihatlah jalannya; mungkin ke surga dan mungkin (juga) ke neraka." (Shahih: 
Shahihul Jami’us Shaghir no: 5729, Muslim II: 680 no: 987, dan ‘Aunul 
Ma’bud V: 75 no: 1642). 


4. HUKUMORANG YANG MENCEGAH MEMBAYAR ZAKAT 

Dalam Fiqhus Sunnah I: 281, Syaikh Sayyid Sabiq menulis, “Zakat 
adalah salah satu amalan fardhu yang telah disepakati ummat Islam dan sudah 
amat sangat terkenal sehingga termasuk dharuriyatud din (pengetahuan yang 
pokok dalam agama), yang mana andaikata ada seseorang mengingkari 
wajibnya zakat, maka dinyatakan keluar dari Islam dan harus dibunuh karena 
kafir. Kecuali jika hal itu terjadi pada seseorang yang baru masuk Islam, maka 
ia dima’afkan karena belum mengerti hukumdiukum Islam.” 



Masih menurut Sayyid Sabiq, “Adapun orang-orang yang enggan 
membayar zakat, namun meyakininya sebagai kewajiban, maka ia hanya 
berdosa besar karena enggan membayamya, tidak sampai keluar dari Islam. 
Dan, penguasa yang sah berwenang memungut zakat tersebut darinya dengan 
paksa.” Dalam hal ini penguasa berhak menyita separoh harta kekayaannya 
sebagai sangsi baginya, hal ini berdasar pada hadits: 


S % \ . /■ . / / j < 

i * I t * * ° ' t, - * ' a ' S' ' o ' o ' o ' 

hjjjij aJJI +-*>0- ^ 

y yy ^ y ^ yy y 

4j»y£- Ally JoJm j LaUL i LgJcy ^j cti j>t\ aJ I j >.xJJy LaLUpI 

✓ y 

L^ay ^ (JV Jj-o Wj olyJP 


Dari Bahz bin Hakim dari bapaknya dari datuknya ia berkata : Aku 
pemah mendengar Rasulullah ^ bersabda, ‘Pada setiap unta yang digembalakan 
ada zakatnya, setiap 40 ekor (zakatnya) adalah seekor anak unta betina yang 
selesai menyusu; unta tidak dipisahkan dari perhitungannya; barangsiapa yang 
membayar zakat itu untuk memperoleh pahala, maka ia pasti akan mendapat pahala 
itu, tetapi orang yang tidak membayamya kami akan memungut zakat itu beserta 
separuh kekayaannya. Ini merupakan salah satu ketentuan tegas dari Rabb kita, 
yang mana bagi keluarga Muhammad tidak halal menerimanya sedikitpun." 
(Hasan: Shahihul Jami’us Shaghir no: 4265, Aunul Ma’bud IV: 452 no: 1560, 
Nasa’i V: 25, al-Fathur Rabbani VIII: 217 no: 28). 

Jika ada suatu kaum yang tidak mau mengeluarkannya, namun mereka 
tetap meyakini akan kewajiban mengeluarkan zakat, dan mereka memiliki 
kekuataan dan pertahanan. Maka mereka harus diperangi karena sikapnya 
hingga sadar membayamya. Karena ada hadits Nabi M yang mengatakan: 


J jLj lluki of J i)l 4)1 'y of IJjuf of f ^jJ\ 

y x 

p_A $.0o i j 10 Ls tdLS^jJl 1 yjlj 3 *>0^1! 1 j Ai)l 


424 fH al-Wajiz; Fiqh Sunnah 




M 




“Saw diperintahkan untuk memerangi mereka, kecrnli bila mereka sudah 
mengikrarkan syahadat bahwa tiada Ilah (yangpatut diibadahi) selain Allah dan 
Muhammad adalah Rasul utusan-Nya, menegakkan shalat, dan membayar zakat. 
Bila mereka sudah melaksanakan hal itu, maka darah mereka dan harta kekayaan 
mereka memperoleh perlindungan dari saya, kecuali oleh karena hak-hak Islam 
lain, yang dalam hal ini perhitungannya diserahkan kepada Allah. ” (Muttafaqun 
‘alaih: Fathul Bari I: 75 no: 25, dan ini lafadznya, Muslim I: 53 no: 22). 


ir* J c J n y) *|§ a&I Jj— j dJ : Jli ^I 

S# ^ ~ ^ 

"Hi aMI J Jl-® ^ j *Jl 

j»-v2P J-aiQJls Aiil V} aJI V IjJjjsj ^/^l ^Jjlil jl O^/»l 

✓ ✓ 

^ ^ /J ^ e ^ ^ ^ \ / /” S S ^ ^ ^ ✓ </ Q s S 

yti Jy V aA)!j IjJLaA Aiil ^lp aJL>cj VI j aJI>> 

Ijjli" lilip ji aIiIj t JUJl jp~ oli"j_Jl jli colTj_It J o*^CaJl 

^ ^ ^ ■/ /■ ✓ 

U Aiily li^1 p Jlii L$*l« ^ip ^fd3\Jd ^ awI Jjl-j ^1 

^ ✓ ✓ ✓ 

<( j5-ji 4j i cuiJiiii) (^i Ail ji ji 'yi 


Dari Abu Hurairah ia bercerita, “Tatkala Rasulullah wafat, maka 
yang terpilih menjadi khalifah adalah Abu Bakar, dan telah kufur [murtad] orang 
yang kufur [murtad] dari sebagian orang-orang Arab, maka Umar berkata [kepada 
Abu Bakar, penj.], “Bagaimana engkau berani memerangi orang-orang itu, 
sedangkan Rasulullah telah menegaskan, ‘Saya diperintahkan untuk memerangi 
manusia sehingga mereka mengikrarkan, Tiada llah (yangpatut diibadahi), kecuali 
Allah? Barangsiapa yang sudah mengikrarkannya, maka dia telah memelihara 
darah dan kekayaannya dari saya, kecuali dengan haknya, sedangkan perhitungan 
terhadap mereka diserahkan sepenuhnya kepada Allah?" Ia (Abu Bakar) 
menjawab, “Wallahi, saya akan memerangi siapa saja yang membeda-bedakan 
antara zakat dan shalat, karena zakat adalah kewajiban dalam harta. Wallahi, 


Kitab az-Zahat §Qf 425 


andaikata mereka tidak mau lagi memberikan seekor anak kambing yang 
dahulunya mereka berikan kepada Rasulullah, maka pasti saya memerangi oleh 
karena itu.’Jawab Umar, “Wallahi, tidak lain kecuali had Abu Bakar betul-betul 
sudah dilapangkan oleh Allah untuk perang tersebut, maka saya pun tahu balrna 
dialah yang benar!" (Shahih: Fathul Bari III: 626 no: 1933-1400, Muslim I: 
51 no: 20, ‘Aunul Ma’bud IV: 414 no: 1541, dan Nasa'i V: 14 dan Tirmidzi 
IV: 117 no; 2734). 


5. SIAPAKAH YANG WAJIB MENGELUARKAN ZAKAT? 

Zakat diwajibkan atas setiap muslim yang merdeka dan memiliki harta 
benda yang sudah memenuhi nishab dan telah melewati satu tahun (haul 1 ), 
kecuali tanaman, harus dikeluarkan zakatnya pada waktu panennya, bila 
sudah memenuhi nishabnya. 2 

Hal ini didasarkan pada firman Allah M • 


i ^ .oilvai- IjJlj 


Dan keluarkanlah zakatnya pada hari panennya. (QS. al-An’aam; 141) 


6. HARTA BENDA YANG WAJIB DIKELUARKAN ZAKATNYA 

Yang wajib dikeluarkan zakatnya ialah emas dan perak, tanaman, buah- 
buahan, binatang temak, dan harta rikaz. 


a. Zakat Emas dan Perak: 

1. Nishab dan Besamya Zakat: 

Nishab emas adalah dua puluh Dinar, dan nishab perak dua ratus 
Dirham, sedangkan besar zakat keduanya adalah 2 Vi %, sebagaimana 
yang ditegaskan dalam riwayat berikut: 

iBU dU cJl5" 13! : Jli ^ 


. c * o ^ , o, ✓ ✓ o. 


'J 


' ' it ' ' 

Ig—Jti JjiJl lg-ip Jli- j 


1 Haul ialah putaran setahun bagi harta yang wajib dikeluarkan zakatnya (Pent.)., 

2 Batas minimal jumlah harta yang dikenai wajib zakat (Pent.). 


426 §H aUWajiz; Fiqh Sunnah 


IjLo dJJ cJlS'" tali .IjLo jdil (3j^j i_~a5. Si 

" ' ^ / 

. jtao <_Jwai lg-ii J_pJl Ig-ip Jl>- J 


Dari Ali bin Abi Thalib 4® dari Nabi Beliau bersabda, “Jika kamu 
memiliki dm ratus Dirham dan sudah sampai haul, maka zakatnya lima 
Dirham, dan kamu tidak wajib mengelmrkan zakat yaitu dari emas sebelum 
kamu memiliki dm puluh Dinar. Jika kamu memiliki dm puluh Dinar dan 
sudah sampai haul, maka zakatnya ‘A Dimr. ” (Shahih: Shahih Abu Daud 
no: 1391, dan ‘Aunul Ma’bud IV: 447 no: 1558). 


2. Zakat Perhiasan: 


Zakat perhiasan adalah wajib berdasar keumuman ayat dan hadits- 
hadits; dan orang yang mengeluarkannya dari keumuman tersebut sama 
sekali tidak memiliki alasan yang kuat, bahkan banyak nash-nash yang 
bersifat khusus yang bertalian dengan zakat perhiasan ini, di antaranya: 


aSjI J y*j\J cJJia iv_-a 3 j* ( _ r 4 !l c-uST :cJli 4 ^p 

x * 

ji jt I jLai jA 


Dari Ummu Salamah Si^>, ia berkata : Saya pemah memakai kalung 
emas. Kemudian saya bertanya, 'Ya Rasulullah, apakah ini termasuk 
simpanan (yang terlarang)?’’ Maka jawab Beliau, “Apa-apa yang sudah 
mencapai wajib zakat, lalu telah dizakati maka dia tidak termasuk 
[dinamakan] simpanan (yang terlarang)." (Hasan: Shahihul Jami’us 
Shaghir no: 5582, Ash-Shahihah no: 559, Aunul Ma’bud IV: 426 no: 
1549, dan Daruquthni II: 105). 


c^A: J iSft J j— j J>o :cJ li SJuilp 

jjpjjl Jli iad! j L ,^33 c—Lsi p U Ua ta JUi 


Dari Aisyah ia berkata : (Pada suatu hari) Rasulullah 
mendatangiku, lalumelihatbeberapacincin perak dijariku, kemudian Beliau 
bertanya, “Apa itu, ivahai Aisyah?” Sayajawab, “Saya buat cincin ini sebagai 
perhiasan di hadapanmu, ya Rasulullah.’” Sabda Beliau, ‘"Apakah engkau 
sudah mengeluarkan zakatnya?” Jawab say a, “ Belum, atau “masya Allah”. ” 
Rasulullah menjawab selanjutnya, “Cukuplah dia yang dapat 
menjerumuskanmu ke neraka." (Shahih: Shahih Abu Daud no: 1384, 
Aunul Ma’bud IV: 427 no: 1550, dan Daruquthni II: 105). 


b. Zakat Tanaman dan Buah-buahan: 
Dalam hal ini Allah M berfirman: 


_Slj J*L_Si j oUi jyS-j lIxJ \ j 




15! ayJ ajLsS* LgjUul* j aIS^I 


Dun Dialah yang telah menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan 
yang tidak berjunjung, pohon kurma, tanaman'tanaman yang bermacam' 
macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan wamanya), 
dan tidak soma (rasanya). Makanlah dari buahnya (yang bermacam'macam 
itu), bila dia telah berbuah dan tunaikanlah haknya di hari [panen] memetik 
hasilnya (dengan mengeluarkan zakatnya); dan janganlah kamu berlebih' 
lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang'Orang yang berlebih' 
lebihan. (QS. al-An’aam : 141). 


1. Tanaman-tanaman dan buah-buahan yang terkena wajib zakat 
hanya ada empat macam. Berdasar hadits ini: 

M ^ J & : ^3 ‘J* ^ Cf 

ojjs> ^ja _Si Ijdjv-lj'y jl jA I —Si jU-bw 

✓ ✓ * * s s * 

“Dari Abi Burdah dari Abu Musa dan Mu’adz bahwa Rasulullah 


428 H al-Wajiz; Fiqh Sunnah 





pern ah mengutus keduanya he Yaman menjadi da’i di sana, lain Beliau 
memerintah mereka agar tidak memungut zakat, kecuali dari empat macam 
ini: gandum, sya’ir (sejenis gandum lain), kurma leering, dan anggur kering.” 
(Shahih: ash-Shahihah no: 879, Mustadrak Hakim 1:401, dan Baihaqi 
IV: 125). 


2. Nishabnya: Tanaman dan buah-buahan yang terkena wajib zakat 
disyaratkan sudah memenuhi nishab yang disebutkan dalam hadits 
ini: 


"’ x ^ \ * a ' o ^ £ o ^ 

b<>. — -j Aiii (J 

s / ** / 

^ 1*/^ £ Os' ^ 9 ^ ^ Ox ^ ^ 

* * ' ' * " 

*x - o X / ^ 

^ ■* f Ox. ,X , 

.4J-L/5 (J—'ji 0 jd> L*-J 


Dari Abu Sa’id al-Khudri «& bahwa Rasulullah 3g bersabda, “Tidak 
ada zakat pada unta yang kurang dari lima ekor; tidak ada zakat pada perak 
yang kurang dari lima uqiyah 3 dan tidak ada zakat pada buah-buahan yang 
kurang dari lima wasaq 4 ." (Muttafaqun ‘alaih: Fathul Bari III: 310 no: 
1447 dan lafadz ini baginya, Muslim II: 673 no: 979, Tirmidzi II: 69 no: 
622, Nasa'i V: 17 dan Ibnu Majah I: 571 no: 1793). 


3. Besar zakat yang wajib dikeluarkan: 


Qj J } liil p& } ‘jtf* ci. jgj: Jti $ ^ 4b ^ 'j- 

- X X sfX 

.JsJd\ ajilJL ^ 


D arijabir dari Nabi Sg, Beliau bersabda, “Tanaman yang dapat air 
dari sungai dan dari hujan, zakatnya 10%, sedangkan yang diairi dengan 
bantuan binatang temak 5%.” (Shahih: Shahihul Jami’us Shaghir no: 
4271 Muslim II: 675 no: 981 dan lafadz ini baginya, ‘Aunul Ma’bud IV: 
486 no: 1582, dan Nasa'i V: 42). 


3 Ibnu Hajar berkata, “Kadar satu uqiyah yang dimaksud dalam hal ini ialah empat puluh Dirham dari 
perak mumi, demikian menurut kesepakatan para ulama'. 

4 .Lima wasaq ialah enam puluh sha’, menurut ittifaq para ulama'. Fathul Bari’ III: 364). 


Kitab az-Zakat H§ 429 


jli" jt _Si_j *lllJl ci llli :Jli|§ 

" / / / 

«.■»»,•».• . °. s ti s -•* \' *•' * a - -'ll i s r- 

. jO+i 01 JLAl ^r.^llu Lo-jSj UjXP- 


Dari Ibnu Umar djfe> bahwa Nabi M bersabda, “Tanaman yang diairi 
oleh hujan, atau oleh mata air, atau merupakan rawa, zakatnya sepersepuluh, 
dan yang diairi dengan bantuan binatang zakatnya seperduapuluh. ” (Shahih: 
Shahihul Jami’us Shaghir no: 427, Fathul Bari III: 347 no: 14833 dan 
lafadz ini baginya, ‘Annul Ma’bud IV: 485 no: 1581, Tirmidzi II: 76 no: 
635, Nasa’i IV: 41 dan Ibnu Majah I: 581 no: 1817). 

4. Penentuan besar nishab dan zakat untuk kurma dan anggur secara 

taksiran: 


LJU tii y5 o jjpA iil J y*j jj£*:(Jli —Si ^1 

\aA>x^> V i|jg —Si JUi tl-gJ 2i— 1^>- (j 51 y\ 131 <S 1 

% /■ 4 o / ✓ > 4 . / / / . . 

^ o / . / * f | X I li f ° ^ ,iUK» ^ , i ^ ^ ^ . i ^ ^ 9 | 

t* j>tj l* Jlii c j! J 

:cili ?v*Jb5iO>. j ulS" jU" :5l^li1 Jli ^^iil ^plj llii... 

4 iK, . t * ' ' O' * ’ V-'°. ' 

2H Aiil J J-- J tjPjf*- t 5~*’ J* 0 


Dari Abu Humaid aS'Sa’idi ia bertutur: Kami pemah ikut perang 
Tabuk bersama Rasulullah M, tatkala sampai di Wadil Qura, tibaaiba ada 
seorang perempuan pemilik kebun tengah berada di kebunnya, lalu Beliau 
bersabda kepadapara shahabamya, “Coba kalian taksir (berapa besar zakat 
kebun ini)! ” Rasulullah (sendiri) menaksir (besar zakatnya) 10 wasaq. 

Kemudian Rasulullah bersabda kepada perempuan pemilik kebun itu, "Coba 
kau hitung (lagi) berapa zakat yang harus dikeluarkan darinya!” Tatkala 
Rasulullah ^ datang (lagi) ke Wadil Qura, Rasulullah bertanya kepada 
perempuan itu, “Berapa besar zakat yang dikeluarkan dari kebunmu ituV’ 
Jawabnya, "10 wasaq sebagaimana yang diprediksi oleh Rasulullah 
(Shahih: Shahih Abu Daudno: 2644 dan Fathul Bari III: 343 no: 1481). 


430 §Sf al-Wajiz; Fiqh Sunnah 





i>-\jj jj <&! jup j l)IS" :cJli a^JIp jp 

^ f • * ?■'' * s }2s % 4 ± >0 i ^0 / , f | °- ^ t ^ 1 ° l •* 0 

4jjwb>-b C<U^ J5 Jj U» -42J ^^w>- J^cJJ) ^ 

J^9 SIS’"jil LS ^xJ J3 ^y?y=Jl dAJij rt-gJ} AjytSwb jf ^y?y^l iiJij 

** ^ s s s / ✓ 

. (JyiJj jlliJl JT JJ ji 


Dari Aisyah S&>, ia bercerita, “Adalah Rasulullah ^g pemah mengutus 
Abdullah bin Rawahah 4b untuk menaksir kurma waktu sudah tua sebelum 
dimakan. Kemudian agar memberi pilihan kepada orang-orang Yahudi, antara 
para amil zakat memungutnya dengan taksiran itu, dengan mereka 
menyerahkan hasilnya kepada para amil agar dihitung zakatnya sebelum 
dimakan dan dipisahkan hasilnya." (Hasan Lighairihi: Irwa-ul Ghalil no: 
805 dan ‘Aunul Ma’bud IX: 276 no: 3396). 


c. Zakat Binatang Temak: 

Binatang ternak yang dimaksud disini terdiri atas unta, sapi, dan 
kambing. 

1. Nishab zakat unta: 


Dari Abu Sa’id abKhudri £$&> bahwa Rasulullah bersabda, “Onta 
yang kurang dari lima ekor tidak dipungut zakat 5 . ” 

2. Besamya zakat yang wajib dikeluarkan: 

j^lfo fyf^p 

' ' * * 

' V S * * ' ' s' ^ ' s £ * s ' s Q ' *" N 

^ dill Jywj A3 wLa!| As^j^ O-X* U'^ > ~^ 

^ S S S S S S S 

(j* C<dy* J J^rj Jp Ai)l _yl ^jip 

£o' j :JJy ^ 


5 Redaksi Arabnya sudah termuat pada pembahasan zakat tanaman dan buah-buahan, beberapa halaman 
sebelumnya (pent.). 


Kitab az'Zakat §|| 431 




C-il; 13U ^<as <ji j-~Pj 

/ ^ /• ^ ✓ / 

iL* C~*Jj tils <3‘—'“‘i ^fcr* 9 (_^i Uit ^J 

/ ^ ^ ^ 
s •$' * s 'os'*'" s' ' 2 ' 0 ss 

i ycisj aJj?-lj c—*L lili c ; J^Jri 5ij^Ja SJb*- Lg *a3 Jjc~-* ^5l 

Jl CUaJj iili c4PAsr Lg_jdtS j ( j*woJ>- ^Ji 

S S S 0 S 

& S S S ^ /■ ^ s s s s s ^ 

<j^a>- l^AS 4 jL«j ^5} i OJiia 131® cL^-cA? ^jyc^J 

✓ / / / / 

^ 0 S & J S S S ^ S 0 S S S S 0 S J s 

^ J&j C5^ ir-^Af J* tey* ‘ 

<J-4* J*V» 0? gJ ^ ^ jj 

i* x ^ ^ s s s ys s 0 s & &s 

aCi> l.^.^as ^Jj^l C-Jii; iili L$Jj *^i ^“W 5 


Dari Anas 4 ® bahiva Abu Bakar 4 * pemah menulis surat ini kepadanya, 
ketika ia diutus oleh Abu Bakar (menjadi da’i) di Bahrain. Bunyi surat 
tersebut ialah: “Dengan (menyebut) nama Allah Yang M aha Pengasih lagi 
Malm Penyayang. Ini adalah keivajiban zakat yang difardhukan oleh 
Rasuhdlah ££ alas kaum Muslimin dan yang Allah perintahkan kepada Rasul- 
Nya. Oleh karena itu barangsiapa dari kalangan kaum Muslimin yang 
diminta menunaikan zakat itu sesuai dengan ketentuan yang sebenamya, 
maka hendaknya ia membayamya; namun barang siapa dari kaum Muslimin 
yang diminta zakatnya lebih dari ketentuan yang sesungguhnya, maka 
janganlah ia memberikan (kelebihannya atau janganlah memberikan sama 
sekali, sebab petugasnya telah berbuat curang [pent. ]): Pada dua puluh empat 
ekor unta, paling sedikit lima ekor, maka zakatnya seekor kambing. Jikalau 
sudah mencapai dm puluh lima ekor sampai tiga puluh lima ekor unta, maka 
zakatnya seekor anak unta betina [berumur satu tahun lebih]. Jikalau sudah 
mencapai tiga puluh enam sampai empat puluh lima, maka zakatnya seekor 
anak unta betina yang umumya masuk tahun ketiga. Manakala sudah 
mencapai empat puluh emm hingga enam puluh ekor, maka zakatnya seekor 
anak unta betina yang umumya masuk tahun keempat. Jikalau sudah 
mencapai enam puluh satu sampai tujuh puluh lima, maka zakatnya seekor 
anak unta betina berumur empat tahun lebih. Jika sudah mencapai tujuh 


432 


| abWajiz; Fiqh Sunnah 


puluh enam ekor sampai sembilan puluh ekor, maka zakatnya dm ekor anak 
unto, beam yang umumya masuk tahun ketiga. ]ika sudah mencapai sembilan 
puluh satu sampai seratus dm puluh, maka zakatnya dm ekor anak unta 
betina berumur tiga tahun lebih. Kalau sudah lebih dari seratus dm puluh 
ekor, maka setiap empat puluh ekor, zakatnya seekor anak unta betina yang 
umumya masuk tahun ketiga, sedang dap lima puluh ekomya, zakat yang 
hams dikelmrkan adalah seekor anak unta betina yang umumya masuk 
tahun keempat. Adapun orang yang hanya memiliki empat ekor unta, maka 
belum terkena kewajiban zakat, kecmli kalau orang yang mempunyai unta 
itu mau mengelmrkan zakat sunnah. Namunjika sudah mencapai lima ekor, 
maka zakatnya seekor kambing." (Shahih: Shahih Abu Daud no: 1385, 
Fathul Bari III: 317 no: 1454 dan III: 316 no: 1453, Aunul Ma’bud IV: 
431 no: 1552, dan Nasa'i V: 18, Ibnu Majah I: 575 no: 1800 hadits 
keduasaja). 

3. Orang yang harus mengeluarkan zakat seekor anak unta betina 
yang berumur satu tahun lebih, namun ia tidak memilikinya: 


^ ZsA+a —ll 'Ciaj j» <J IjI jl 

aJoc- apAsJI SLp JjVI y t>As- cJHj y ^jg 

jl ‘ti 1 j <^i JIaJ LgJls 

oJCS-jAA>*j\ oJ_LP j 4_<bxJl iiSdiO iJjS- oJtL 

loJ <0li 4pJU»4 

^ * As- aJUP oiiL y j 

ojXp j jj C^J cJdj yj Jju* jf jjj 0^" 0~L 

9 fi (J ° x 0 ^ ^ ^ ^ 0 ojl^ 0 Jio ^ 0 J S ' 

j' - IjOtS* tjAva-oJl 41* ^ j.q~ I g it<> ^i>. 

U ^ ^ j^j cJj &C* Uty] 

' ' * * * , ' 

* S * O ✓ ^ 


Kitab az'Zakat §|| 433 


Dari Anas 45 , bahwa Abu Bakar 4 ^ pemah menulis sepucuk surat 
kepadanya yang berisi penjelasan perihal shadaqah [zakat] yang Allah dan 
Rasul'Nya wajibkan (dalam hal zakat unta sebagai berikut), “Barangsiapa 
telah memiliki unta hingga cukup dikenai kewajiban zakat berupa unta yang 
umumya masuk tahun kelima, tetapi ia tidak memilikinya, dan yang dimiliki 
hanya unta betina yang umumya masuk tahun keempat, maka bolehlah 
diterima darinya zakat berupa unta betina yang umumya masuk tahun 
keempat ditambah dengan dua ekor kambing bila dirasakan mudah baginya, 
atau ditambah dengan dua puluh Dirham. Barangsiapa yang memiliki unta 
hingga sampai pada kewajiban zakat berupa unta betina yang umumya masuk 
tahun keempat, namun ia tidak mempunyai, kecuali unta betina yang umumya 
masuk tahun kelima, maka diterimalah zakat darinya berupa unta betina 
yang umumya masuk tahun kelima dan si penerima zakat harus 
mengembalikan dua puluh Dirham atau dua ekor kambing (kepada sang 
pengeluar zakat). Barangsiapa yang mempunyai unta hingga sampai pada 
kewajiban membayar zakat berupa unta betina yang umumya masuk tahun 
keempat, namun ia hanya mempunyai anak unta betina, maka bolehlah 
diterima zakat darinya berupa anak unta betina tersebut dengan menambah 
dua ekor kambing atau dua puluh Dirham. Barangsiapa yang memiliki unta 
hingga cukup dibebani kewajiban zakat berupa anak unta betina yang 
umumya masuk tahun ketiga, namun ia mempunyai unta betina yang 
umumya masuk tahun kelima, maka diterimalah zakat darinya berupa unta 
betina yang umumya masuk tahun keempat tersebut dan si penerimanya 
harus mengembalikan dua puluh Dirham atau dua kambing kepada si pemberi 
zakat. Barangsiapa yang memiliki unta sudah mencapai ketentuan wajib 
mengeluarkan zakat berupa anak unta betina yang umumya masuk tahun 
ketiga, namun ia hanya mempunyai anak unta betina bemmur satu tahun 
lebih, maka bolehlah diterima zakat darinya berupa unta betina bemmur 
satu tahun lebih itu dengan menambah dua puluh dirham atau dua ekor 
kambing." (Shahih: Shahih Abu Daud no: 1385, Fathul Bari III: 317 
no: 1454 dan III: 316 no: 1453, ‘Aunul Ma’bud IV: 431 no: 1552, dan 
Nasa'i V: 18, Ibnu Majah I: 575 no: 1800 hadits kedua saja). 


434 H al-Wajiz; Fujh Sunnah 







4. N ishab dan besar zakat sapi: 


dr? (/y'j dr* 2 ! <Ji St <J^j </*** J 15 J**- dT ^ dr* - 

* ^ ^° £ S ^ '"* * » ' * a .» ,° £* * 0 - » 

_ji U-J <J5"*dr?J d£*o' J5” dr? y*^ 


Dari Mu adz bin Jabal 4jk>, ia berkata, “A ku pemah diutus oleh 
Rasulullah Ice negeri Yaman dan diperintahkan olehnya untuk memungut 
zakat sapi, dari setiap empat puluh ekor, zakatnya satu ekor sapi betina yang 
berumur dua tahun, dan dari tiap tiga puluh ekor, zakatnya satu ekor sapi 
jantan atau betina yang berumur setahun.” (Shahih: Shahih Abu Daud 
no: 1394, Tirmidzi II: 68 no: 619, Aunul Ma’bud IV: 457 no: 1561, 
Nasa'i V: 26, dan Ibnu Majah I: 576 no: 1803 dan lafadz ini terekam 
dalam Sunan Ibnu Majah; di selainnya terdapat tambahan di bagian 
akhir). 


5. Nishab dan besar zakat kambing: 


y>\ LS Jl 4d2J jS <J 4^> jl £%<$> ^ 

' * * 

* s ' ' s 0 ' / y° i 0 s'' ' Os / 

coLi 4 jL *j d^j' 13! -jJtJl j 

<*' ^ ✓ s* s 

qS ' s ° * * * s ^ ^ s s s s 0 s s s s 

J* OJ5 'j *4* jssSl* ^Js- c-ot j I3U 

S J s S SSSQSSSS% 0 S s s s s s 

^ 4jL« o^j ^Lp c*olj lili c LAA> Lg_ -as <UL* 

^ < s s 

- ' e" ** ' * , , ° i 9 * y , t £ *, , 9 * 

o-^~!j dr^o^ dr?“doJll* !5Utobd« 

s s s 0 fi 00 

.L^jj $.ldu j! V} Aikd*? 


Dari Anas ^ bahwa Abu Bakar 4 ^ pemah menulis sepucuk surat 
kepadanya perihal penjelasan zakat wajib yang Allah perintahkan kepada 
Rasul-Nya (dalam hal zakat kambing yang isinya sebagai berikut), "Kambing 
yang digembalakan, bilajumlah mencapai empat puluh ekor sampai dengan 
seratus dua puluh ekor, zakatnya seekor kambing. Jika mencapai seratus dua 
puluh satu ekor sampai dengan dua ratus ekor, zakatnya dua ekor kambing. 
Jika sudah mencapai dua ratus lebih sampai dengan tiga ratus, maka zakatnya 


Kitab az'Zakat g|j§ 435 



tiga ekor. Jika sudah mencapcd tiga ratus lebih, maka dalam setiap seratus 
ekor, zakatnya seekor kambing. Manakala kambing yang mencari makan 
sendiri itu kurang dari empat puluh ekor, maka pemiliknya tidak wajib 
mengeluarkan zakat, kecuali kalau ia mau [mengeluarkan sedekah sunnah]." 
(Shahih: Shahih Abu Daud no: 1358, Fathul Bari III: 317 no: 1454 
dan III: 316 no: 1453, Aunul Ma’bud IV: 431 no: 1552, dan Nasa'i V: 
18, Ibnu Majahl: 575 no: 1800). 

6 . Syarat-syarat wajibnya zakat pada binatang temak: 

a. Mencapai nishab, sebagaimana yang sudah jelas pada beberapa 
hadits yang lalu. 

b. Sudah berlalu satu tahun. Rasulullah bersabda: 


J>l Oi.Sy4 


“Tiada zakat bagi harta benda yang belum mencapai haul (satu 
tahun).’’ (Shahih: Shahihul Jami’ no: 7497, Ibnu Majah I: 571 
no: 1792, Daruquthni II: 90 no: 3 dan Baihaqi IV: 103). 

c. Hendaknya ternak yang digembalakan di padang rumput yang 
memang bebas dimanfa’atkan oleh siapa saja, selama setahun 
(atau lebih dari enam bulan). Ini didasarkan pada sabda Nabi 
M yang artinya: 

“Kambing yang digembalakan, bilajumlahnya mencapai empat puluh 
ekor sampai dengan seratus dua puluh, maka zakatnya seekor 
kambing.’’ (Hadits ini merupakan bagian dari hadits yang berisi 
surat Abu Bakar kepada Anas, yang telah dimuat pada beberapa 
halaman sebelumnya). 


Dan Rasulullah juga bersabda yang artinya: 

“Dalam setiap unta yang cari makan sendiri, yaitu pada setiap empat 
puluh ekor, zakatnya seekor anak unta betina yang berumur dua 
tahun masuk tahun ketiga.” (Hasan: Shahihul Jami’us Shaghir 
no: 4265,, Aunul Ma’bud IV: 452 no: 1560, Nasa'i V: 25, dan 
al-Fathur Rabbani VIII: 217 no: 28). 


436 fH al-Wajiz; Fiqh Sunnah 


7. Harta yang tidak dipungut zakatnya: 


-Si d-jw UJ sjH J j o' ^ 


Dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah tatkala Beliau mengutus 
Mu’adz be negeri Yaman berwasiat kepadanya, “ (Wahai Mu’adz), janganlah 
kamu memungut zakat dari harta benda mereka yang dianggap mulia (oleh 
mereka).” (Muttafaqun ‘alaih: Fathul Bari III: 357 no: 1496, Muslim I: 
50 no: 19, Tirmidzi II: 69 no: 261 dan ‘Aunul Ma’bud IV: 467 no: 1569, 
sertaNasa'iV: 55). 


' * * 

ob &J* 3iJUa-!l J 7r J*4 ^ ‘‘M 

S' si ✓ / y 


.(j .£ au Jl 


Dari Anas *£$> bahwa Abu Bakar pemah menulis surat kepadanya 
(tentang penjelasan) zakat fardhu yang Allah perintahkan kepada Rasul - 
Nya (yang di antara isinya),“janganlah dikeluarkan zakat berupa binatang 
yangsudah tua, juga yang cacat dan jangan (pula) yangjantan, kecualijika 
dikehendaki oleh orang yang mengeluarkan zakat itu.’’ (Imam pencatat 
hadits ini sama dengan riwayat Anas pada beberapa halaman 
sebelumnya). 

8 . Hukum temak yang bercampur: 

Apabila ada dua orang atau lebih yang mengadakan serikat dari 
orang-orang yang terkena wajib zakat, sehingga bagian seorang di antara 
keduanya tidak dapat dipisahkan / dibedakan dari bagian yang lain, 
maka cukup bagi mereka untuk mengeluarkan zakat seperti untuk satu 
orang. Sebagaimana yang ditegaskan dalam hadits berikut: 


* " 


iii yS J\ d of 



Kitab az'Zakat §§§ 437 


/' ^ i I ^/O o' ✓'O / ^ y . ' 0/ ^ ^ 8 'y, # .hlfc , 

jo L«j c4iJj<2Jl £*s?xj> (3jAs jj <_?£-»-*«j j j ^3§§ 

.^pu ji^t>; u4ju ^ 


/ 0 / > / o ^ . 


Dari Anas 4® bahwa Abu Bakar pemah menulis sepucuk surat 
hepadanya (tentangpenjelasan) zakat fardhu yang telah Allah perintah kepada 
RasubNya (di antara isinya ialah). “Tiadalah dikumpulkan antara harta 
yang terpisah, dan tiada pula dipisahkan antara harta yang terkumpul, harena 
khawadr mengeluarkan zakatnya. Dan manakala ada dua pencampur temak, 
makakeduanyakembalisamasama berzakat." (Imampencatathadits ini 
sama dengan riwayat Anas yang dimuat dalam beberapa halaman 
sebelumnya). 


d. Zakat Barang Galian 

Rikaz, barang galian ialah harta karun yang didapat tanpa niat 
mencari harta terpendam dan tidak perlu bersusah payah. 

Zakat dari rikaz ini hams segera dikeluarkan, tanpa dipersyaratkan 
haul [melewati setahun] dan tidak pula nishab. Berdasarkan keumuman 
sabda Nabi $g: 

✓ / 

“Dalam barang rikaz itu ada zakat (yang hams dikeluarkan) sebanyak 
seperlima bagian (20%).’’ (Muttafaqun ‘alaih: Fathul Bari III: 364 no: 
1499, Muslim III: 1334 no: 1710, Tirmidzi II: 77 no: 637, Nasa'i V: 45 
dan Ibnu Majah II: 839 no: 2509 serta Aunul Ma’bud VIII: 341 no: 
3069. Dalam riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim disebutkan 
dengan panjang lebar, namun dalam riwayat selain keduanya hanya 
kalimat tersebut). 

7. SASARAN PEMBAGIAN ZAKAT 

Allah M berfirman: 


, o / 


^ jd» j Lfclp tjS" j fd j AaI!) 

ajjIj <&! ^ O 2 —j< us! ijj 3' <Jj 


✓ / / / / 


438 fH al-Wajiz; Fiqh Sunnah 


(1 . : hyi\) p-ds- 

Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang 
miskin, pengurus'pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk 
(memerdekakan) budak, untuk orang-orang yang berhutang untuk dijalan Allah 
dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang 
diwajibkan Allah; dan Allah M aha Mengetahui lagi M aha Bijaksana. (QS. at- 
Taubah : 60). 

Ibnu Katsir pM ketika menafsiri ayat ini dalam kitab tafsimya II: 364 
beliau menulis sebagai berikut, “Tatkala Allah M menyebutkan penentangan 
orang-orang munafik yang bodoh itu atas penjelasan Nabi M dan mereka 
mengecam Beliau mengenai pembagian zakat, maka kemudian Allah 
menerangkan dengan gamblang bahwa Dialah yang membaginya, Dialah 
yang menetapkan ketentuannya, dan Dialah pula yang memproses 
ketentuan-ketentuan zakat itu, sendirian, tanpa campur tangan siapapun. 
Dia tidak pemah menyerahkan masalah pembagian ini kepada siapapun 
selain Dia. Maka Dia membagi-bagikannya kepada orang-orang yang telah 
disebutkan dalam ayat di atas.” 

8. APAKAH DELAP AN GOLONGAN INI HARUS 

MENDAPATKAN BAGIAN SEMUA? 

Pakar tafsir kenamaan Ibnu Katsir P&L menegaskan bahwa para ulama’ 
berbeda pendapat mengenai delapan kelompok ini, apakah mereka harus 
mendapatkan bagian semua, ataukah boleh diberikan kepada sebagian di 
antara mereka? Dalam hal ini, ada dua pendapat: 

Pendapat pertama mengatakan bahwa zakat itu harus dibagikan kepada 
semua delapan kelompok itu. Ini adalah pendapat Imam Syafi’i dan sejumlah 
ulama’ yang lain. 

Pendapat kedua menyatakan bahwa tidak harus dibagikan kepada mereka 
semua, boleh saja dibagikan kepada satu kelompok saja di antara mereka, 
seluruh zakat diberikan kepada kelompok tersebut, walaupun ada kelompok- 
kelompok yang lain. Ini adalah pendapat Imam Malik dan sejumlah ulama’ 
salaf dan khalaf, di antara mereka ialah Umar bin Khatthab, Hudzaifah Ibnul 


Kitab az-Zakat §§§ 439 


Yaman, Ibnu Abbas Abul Aliyah, Sa’id bin Jubair, Maimun bin Mahran. 
Ibnu Jarir mengatakan, “Ini adalah pendapat mayoritas ahli ilmu.” Oleh 
karena itu, penulis, [Abdul Azhim bin Badawi] menyebutkan semua 
kelompok yang berhak menerima zakat di sini hanyalah untuk menjelaskan 
pengertian masing-masing kelompok, bukan karena keharusan memberikan 
zakat itu kepada semuanya. 

Imam Ibnu Katsir mengatakan, bahwa ia akan menyebutkan hadits- 
hadits yang bertalian dengan masing-masing dari delapan kelompok ini: 


Kelompok pertama: Orang-orang Fakir 

Aill JJl-® I<Jl® ^ 

X / / ^ / 

.iSy* ® j* 


Dari Abdullah Ibnu Umar bin al-Ash <^e> bahwa Rasulullah M bersabda, 
“Zakat tidak halal bagi orang yang kaya dan tidak (pula) bagi orang yang sehat 
dan kuat." (Shahih: Shahihul Jami’ no: 7251, TirmidziII: 81 no: 647, Aunul 
Ma’bud V: 42 no: 1618, dan Abu Hurairah meriwayatkannya lihat Ibnu 
Majah I: 589 no: 1839 dan Nasa'i V: 99). 


£ 2*. , ✓✓£ . s J .✓--of o,^ f * .✓ ». o ✓ o ji . osA o ✓ 

UjI [o\(ji 

j) Jll® C*J&d^®C0j»vSO l^fc.® c4®«Xm 2-Si ^ ^ 

✓ ✓ ✓ - 


Dari Ubaidillah bin !Adi bin al-Khiyar bahwa ada dua orang shahabat 
mengabarkan hepadanya bahwa mereka berdua pemah menemui Nabi M, kdu 
minta zakat kepadanya, maka Rasulullah memperhatikan mereka berdua dengan 
saksama dan Rasulullah mendapatkan mereka sebagai orang-orang yang gagah. 
Kemudian Rasulullah bersabda, "Jika kamu berdua mau, akan saya beri kamu; 
tetapi (sesungguhnya) orang yang kaya dan orang yang kuat berusaha tidak 
mempunyai bagian untuk menerima zakat. ” (Shahih: Shahih Abu Daud no: 
1438, dan Aunul Ma’bud V: 41 no: 1617 serta Nasa'i V: 99). 


440 fH al-Wajiz; Fiqh Sunnah 






Kelompok kedua: Orang-orang Miskin 




ifJi ji^Ji u* jjSlJi ^4: Ju# iii j of ;X* ,4^ 

lli IjJli jlf—Jlij o jkuJLLllj SjLalil oi Ji c^llil i~3j]2j 

/■ ✓ ✓ 

aJ A - a*j ^iP Jjxj V <_£ ijl Jl* ?AiJl J y-^j Ij 

✓ ✓ / 

.lil2- ^lill Jll*o j aIIp (iJLya^ 


Dari Abu Hurairah *&> bahwa Rasulullah M bersabda, “Orang miskin itu 
bukanlah mereka yang berkeliling minta-minta agar diberi sesuap dua snap 
makanan dan satu dua biji kurma." (Kemudian) para shahabat bertanya, "Ya 
Rasulullah, (kalau begitu) siapa yang dimaksud orang miskin ituV'Jawab Beliau, 
“Ialah mereka yang hidupnya tidak berkecukupan dan dia tidak puny a kepandaian 
untuk itu, lalu diberi shadaqah, dan mereka tidak mau minta-minta kepada orang 
lain. ” (Muttafaqun ‘alaih: Muslim II: 719 no: 1039 dan lafadz baginya, Fathul 
Bari III: 341 no: 1479, Nasa'i V: 85 dan Abu Daud V: 39 no: 1615). 


Kelompok ketiga: Para Amil Zakat 

Mereka adalah orang-orang yang bertugas menarik dan mengumpulkan 
zakat. Mereka berhak mendapatkan bagian dari zakat, namun mereka tidak 
boleh berasal dari kalangan kerabat Rasulullah $£ yang haram menerima 
zakat. Hal ini ditegaskan oleh hadits shahih riwayat Imam Muslim dan lain- 
lain: 


X+* », ^ o ,0 .1, / > / II o. ^ 


a J 


u-S-Ji d j > jiwi ^ >> j? ^ j Ji m 

S’ /" /■ /■ / / /• 

01 :JU i J* iil SJ-j ofc 

^ /” / 


Dari Abdul Mutthalib bin Rabi’ah al-Harits bahwa ia pemah berangkat 
bersama al-Fadhl bin al-Abbas ^ menghadap Rasulullah $g, lalu memohon kepada 
Beliau agar mereka diangkat sebagai penarik dan pengumptd zakat. M aka (kepada 
mereka) Beliau bersabda, "Sesungguhnya zakat itu tidak halal bagi keluarga 


Kitab az-Zakat §§§ 441 


Muhammad dan tidak (pula) bagi keluarga Muhammad; karena zakat itu adalah 
kotoran [untukmensucikandiri] manusia.” (Shahih: Shahihuljami’no: 1664, 
Muslim II: 752 no: 1072, ‘Aunul Ma’bud VIII: 205 no: 2969, danNasa’i V: 
105 6 ). 

Kelompok k eempat: Orang-orang Muallaf 
Kelompok muallaf ini terbagi menjadi beberapa bagian. 

1. Orang yang diberi sebagian zakat agar kemudian memeluk Islam. 

Sebagai misal Nabi ijfe pemah memberi Shafwan bin Umayyah 
sebagian dari hasil rampasan perang Hunain, di mana waktu itu ia ikut 
berperang bersama kaum Muslimin: 


oir bf m UJ jC* J>. si 

' .a 


Nabi selalu memberi kepadaku hingga Beliau menjadi orang yang 
paling kucintai, setelah sebelumnya Beliau menjadi orang yang paling kubenci. 
(Shahih: Mukhtashar Muslim no: 1558, Muslim II: 754 no: 168 dan 
1072, ‘Aunul Ma’bud VIII: 205-208 no: 2969, danNasa’i V: 105-106). 

2. Golongan orang yang diberi zakat dengan harapan agar 
keislamannya kian baik dan hatinya semakin mantap. 

Seperti pada waktu perang Hunain juga, ada sekelompok prajurit 
beserta pemukanya diberi seratus unta, kemudian Rasulullah bersabda: 


° f --®. - \ *t* 6 li ^ i • f l • 


j 



“Sesungguhnya aku akan benar-benar memberi zakat kepada seorang 
laki-laki, i ualaupun selain dia lebih kucintai daripadanya (lakidaki tersebut), 


4 Imam Nawawi berkata, “Ma’na AUSAAKHUN NAAS ialah zakat itu sebagai pembersih harta benda 
dan jiwa mereka, sebagaimana yang ditegaskan Allah Ta’ala, “Pungutlah sebagian dari harta benda 
mereka sebagai zakat yang mensucikan mereka dan membcrsihkan (jiwa) mereka." Jadi zakat adalah 
pembersih kotoran. Lihat Syarah Muslim VII: 251). 


442 HI abWajiz; Fiqh Sunnah 



karena khawatir Allah akan mencampakkannya ke (jurang) neraka 
Jahannam." (Muttafaqun‘alaih: Fathul BariI: 79 no: 27, Muslim 1:132 
no: 150, ‘Aunul Ma’bud XII: 440 no: 4659, dan Nasa'i VIII: 103). 





* * Z 

Op of 





0 S 0 m sQs} x" 

tjJj 

+ ' * ' 


if. if } ipt 

•f^ : 


l«i4 jll-!l 

* s s ' * s ' 


Dalam Shahih Bukhari dan Shahih Muslim disebutkan dari Abu Sa’id 
bahwa Ali pemah diutus menghadap kepada Nabi *jj$ dari Yaman 
dengan membawa emas yangmasih berdebu, lalu dibagi oleh Beliau kepada 

empat orang: (pertama) al-Aqra’ bin Habis, (kedua) Uyainah bin Badr, 
(ketiga) Alqamah bin Alatsah, dan (keempat) Zaid abKhair, lalu Rasulullah 
bersabda, “Aku menarik had mereka. ” (Muttafaqun‘alaih: Fathul Bari VIII: 
67 no: 4351, Muslim II: 741 no: 1064, dan ‘Aunul Ma’bud XIII: 109 
no: 4738). 

3. Bagian ini ialah orang-orang muallaf yang diberi zakat lantaran 
rekan-rekan mereka yang masih diharapkan juga memeluk Islam. 

4. Mereka yang mendapat bagian zakat agar menarik zakat dari rekan- 
rekannya, atau agar membantu ikut mengamankan kaum Muslimin 
yang sedang bertugas di daerah perbatasan. Wallahu a’lam. 

Apakah muallaf sepeninggal Nabi $f masih berhak mendapatkan bagian 
dari zakat? 

Ibnu Katsir mengatakan bahwa dalam hal ini ada perbedaan 
pendapat di kalangan ulama’ bahwa para muallaf tidak usah diberi bagian 
dari zakat setelah Beliau wafat, karena Allah telah memperkuat agama Islam 
dan para pemeluknya serta telah memberi kedudukan yang kuat kepada 
mereka di muka bumi dan telah menjadikan hamba-hamb-Nya tunduk pada 
mereka [kaum Muslimin]. 

Kelompok yang lain berpendapat, bahwa para muallaf itu tetap harus 
diberi, karena Rasulullah Sj| pernah memberi mereka zakat setelah 


Kitab az'Zakat fH 443 


penaklukan kota Mekkah dan penaklukan Hawazin; zakat ini kadang- 
kadang amat dibutuhkan oleh mereka, sehingga mereka harus mendapat 
alokasi bagian dari zakat. 

Kelompok kelima: Untuk Memerdekakan Budak. 

Diriwayatkan dari abHasan al-Bashri, Muqatil bin Hayyan, Umar bin 
Abdul Aziz, Sa’id bin Jubair, an-Nakha’i, az-Zuhri, Ibnu Zaid bahwa yang 
dimaksud riqab, bentuk jama’ dari raqabah ‘budak belian’ ialah hamba 
mukatab (hamba yang telah menyatakan perjanjian dengan tuannya bila ia 
sanggup menghasilkan harta dengan nilai tertentu dia akan dimerdekakan, 
pent.) Diriwayatkan juga pendapat yang semisal dengan pendapat tersebut 
dari Abu Musa al- Asy’ari, dan ini adalah pendapat Imam Syafi’i dan al-Laits. 

Ibnu Abbas dan al-Hasan berkata, “Tidak mengapa memerdekakan 
budak belian dengan uang dari zakat.” Ini juga menjadi pendapat Mazhab 
Imam Ahmad, Imam Malik, dan Imam Ishaq. Yaitu bahwa kata riqab lebih 
menyeluruh ma’nanya daripada sekedar memberi zakat kepada hamba 
mukatab, atau sekedar membeli budak lalu dimerdekakan. 

Ada banyak hadits yang menerangkan besamya pahala memerdekakan 
budak, dan Allah M untuk setiap anggota badan budak tersebut 
memerdekakan satu anggota badan orang yang memerdekakannya dari api 
neraka, sampai untuk kemaluan sang budak Allah memerdekakan kemaluan 
orang yang memerdekakannya. Sebagaimana yang ditegaskan dalam hadits 
berikut: 


* , s * * 

~ s 0 > ^ / /O ' O 


0 * s so * a s to * t 0 * * 0 ' 11 - , * 0 f 0 

j Cr* ’'uyu sgl ^ uy*j : Jli ^& oy.y i y 

o''? °-U ' 0 * i S I| / ®. * 0, * *|/ * . " '0 \ 

H ?7 t juJl y* \ ^ 

T*" / S S X ✓ 


■ Os % O f 0 


Dari Abu Hurairah ia berkata: A ku mendengar Rasulullah M bersabda , 
‘Barangsiapa yang telah memerdekakan seorang budak mukmin, niscaya Allah 
dengan setiap anggota badannya akan membebaskannya anggota badan (orang 
yang memerdekakannya) dari api neraka, hingga orang itu memerdekakan 
(masalah) kemaluan dengan kemaluan. “ (Shahih: Shahihul Jami’us Shaghir 
no: 6051, Tirmidzi III: 49 no: 1581). 

444 | HI abWajiz; Fiqh Sunnah 




^ 3 ^ 


Hal itu tidak lain, karena balasan suatu amal perbuatan sejenis dengan 
amal yang dilakukannya. Allah berfirman: 



Dan kamu tidak diberi pembalasan, melamkan apa yang telah kamu lakukan. 
(QS. ash-Shaffaat: 39) 


K elompok keenam: Orang-orang yang Berhutang. 

Mereka terbagi menjadi beberapa bagian: Pertama, orang yang 
mempunyai tanggungan atau dia menjamin suatu hutang lalu menjadi wajib 
baginya untuk melunasinya kemudian meludeskan seluruh hartanya karena 
hutang tersebut; kedua orang yang bangkrut; ketiga orang yang berhutang untuk 
menutupi hutangnya; dan keempat orang yang berlumuran maksiat, lalu 
bertaubat. Maka mereka semua layak menerima bagian dari zakat. 

Dasar yang menjadikan pijakan untuk masalah ini ialah hadits: 


<dsl JcdoU aJCJ>- oildJ : Jli aic- (3jVkd 

^ * £ * * 

\j JU :Jli l# dJJ 'ydli asXU—J\ ld"lJ { J^- jlil :Jlai aJIU j|j| 

a tics. jidJ : pi j£.& Vi Jjj V SSLiit 01 

x / ✓ 

O ^ ./o | „/ Jox x f /1 o J i j, . / ✓ ^ x f 1 

aJL* A^oU- AXjWsI Lg-_J^aj 

^ ^ o < . . > o ✓ rfl ✓ 

, O'" O , , X t i «• f OX O . ^ . X - x 0 J Xx if® X i O |X . 

_jl d** - ^ Ixl^s K>-<iJl aJ t,** -1 >»■ * 

O XX O^O ° '9 1 *XX XX J ^ 1 *x / ^ XX 

O-jldt -XiL) I A**d (0^ Aj^Ij AXjtd>l d^jj 

X 

d bllu- :Jli jf d^ d? Ixl^s d>- AkldJl a] cJdxi Aili lJli» 

* 

.b?x-w L^-Ld ! <Cad.i Ij aJLJJI ^ d *^yf 


Dari Qubaishah bin Mukhariq aPHilali *&>, ia berkata : Aku pemah 
mempunyai tanggungan (untuk mendamaikan dua pihak yang bersengketa), 
kemudian aku datang kepada Rasulullah $j$ menanyakan perihal beban tanggungan 
itu. Maka Beliau bersabda, “Tegakkanlah, hingga datang zakat untuk kuberikan 


Kitab az-Zakat f|| 445 


kepadamu!” Rasulullah gjjg melanjutkan sabdanya, “Ya Qubaishah, sesungguhnya 
meminta-minta itu tidak halal, kecuali bagi tiga golongan: (Pertama) orang yang 
memikul beban untuk mendamaikan dm pihak yang bersengketa, maka dihalalkan 
baginya meminta, sampai berhasil mendapatkannya, sehingga berhenti memintanya. 
(Kedm), orang yang tertimpa kebingungan yang sangat, karena rusaknya harta 
bendanya, maka kepadanya dihalalkan meminta zakat, sehingga ia mendapatkan 
kekuataan untuk menutupi kebutuhan hidupnya. (Ketiga), orang yang 
mendapatkan kesulitan hidup hingga tiga orang dari pemuka kaumnya berdiri 
(lalu bertutur), bahiva kesulitan hidup telah menimpa si fulan, maka baginya 
dihalalkan meminta hingga mempunyai kekuataan untuk memenuhi kebutuhan 
hidupnya. Maka tidak ada hak bagi selain yang tiga kelompok itu untuk meminta, 
wahai Qubaishah!” (Shahih: Mukhtashar Muslim no: 568, Muslim II: 722 
no: 1044, ‘Aunul Ma’bud V: 49 no: 1624, dan Nasa'i V: 96). 

Kelompok ketujuh: fi sabilillah ialah para mujahid sukarelawan yang 

tidak memiliki bagian atau gaji yang tetap dari kas negara. 

Menurut Imam Ahmad, al-Hasan al-Bashri dan Ishaq bahwa 
menunaikan ibadah haji termasuk fi sabilillah. Menurut hemat penulis, 
Syaikh Abdul Azhim bin Badawi, tiga imam itu mendasarkan pendapatnya 
pada hadits berikut: 


31 y\ cJLai *|ji aNI Q 3 ) 

& f 0 l|M ° I j f I * ° |i Kj ** . I ) / / £ f 

J jLj Ji\i J*r J <U >1 J iiii Jli Jp* 

yJ\ JL. qft j -c^j } ^L_ii idi f> £ J'J> i oi: jui 

:cJUi aIIp dJbxp-l C» U cJbii 5|| <oil J^ :oJl3 

idJjl k»l (Jl-45 Aill ( J i ***> (3 (^iJLLdJSr ^^^**^>-1 

✓ / ✓ / ✓ / ;# /■ 


✓ 


446 §j|§ al'Wajiz; Fiqh Sunnah 




Dari Ibnu Abbas vm>, ia berkata bahwa Rasulullah if bermaksud hendak 
menunaikan ibadah haji. Lain ada seorang wanita berkata kepada suaminya, 
“(Tolong) hajikanlah aku bersama Rasulullah H” Maka jawabnya, “Aku tidak 
puny a biaya untuk menghajikanmu. ” la berkata (lagi) kepada suaminya, “ (Tolong) 
hajikanlah diriku dengan biaya dari menjual untamu (yang berasal dari zakat) si 
fulan itu." Maka jawabnya, “Itu diperuntukkan fi sabilillah Azza Wa Jalla." 
Kemudian sang suami datang menghadap Rasulidlah lalu bertutur, “(Ya 
Rasulullah), sesungguhnya isteriku menyampaikan salam kepadamu; dan ia 
meminta kepadaku agar ia bisa menunaikan ibadah haji bersamamu. la 
mengatakan, kepadaku, ‘(Tolong) hajikanlah aku dengan biaya dari hasil menjual 
untamu (yang berasal dari zakat) si fulan itu.’Lalu sayajawab, ‘Itu diperuntukkan 
fi sabilillah.’ “ Maka Rasulullah bersabda “Ketahuilah sesungguhnya, kalau 
engkau menghajikannya dengan biaya berasal dari hasil tersebut, berartifi sabilillah 
(juga) V' (Hasan Shahih: Shahih Abu Daud no: 1753, ‘Aunul Ma’bud V: 465 
1974, Mustadrak Hakim I: 183, dan Baihaqi VI: 164). 

Kelompok kedelapan: Ibnu Sabil 

Adalah seorang yang musafir melintas di suatu negeri tanpa membawa 
bekal yang cukup untuk kepentingan perjalanannya, maka dia pantas 
mendapat alokasi dari bagian zakat yang cukup hingga kembali ke negerinya 
sendiri, meskipun ia seorang yang mempunyai harta. 

Demikian juga hukum yang diterapkan kepada orang yang mengadakan 
safar dari negerinya ke negeri orang dan dia ia tidak membawa bekal 
sedikitpun, maka ia berhak diberi bagian dari zakat yang sekiranya cukup 
untuk pulang dan pergi. Adapun dalilnya ialah ayat enam puluh surah at- 
Taubah dan hadits yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan Ibnu Majah: 


\ \ ** dlu* ° •*'' 0 l 0 *'' 0 \ \ ° ^ 1 ° f 0 0 ° ' ' ' 

: Cf- a* ji j df j*** u p 




t* fi 

s' 0 s' 


y cQi JAUi:Jilt V! ’Ji UaUJI J»J V &\ SA'j 




(3-CoJ jiw jl CAill Jljl- J jlp jf j \ jirj 


X ✓ ✓ ✓ 






Kitab az'Zakat 


447 



Dari Ma’mar dari Yasid bin Aslam, dari Atha’ bin Yassar dari Abi Sa’id 
bahwa Rasulullah bersabda, “Zakat tidak halal bagi orang yang kaya, kecuali 
bagi lima (kelompok): (pertama) orang kaya yang menjadi amil zakat; (kedua) 
orang kaya yang membeli barang zakat dengan harta pribadinya; (ketiga) orang 
yangberutang; (keempat) orangkayayangikutberperangdijalan Allah; (kelima) 
orang miskin yang mendapat bagian zakat, lain dihadiahkannya kembali kepada 
orang kaya.” (Shahih: Shahihul Jami’us Shaghir no: 7250, ‘Aunul Ma’bud V: 
44 no: 1619, dan Ibnu Majah I: 590 no: 1841). 


BAB ZAKAT FITRAH 


1. HUKUM ZAKAT FITRAH 

Zakat fitrah adalah wajib atas setiap muslim dan muslimah. Berdasar 
hadits berikut: 


0 C ' / / s s s ^ oo 

ji j*-> pj* ^ J y*j y*-*' j& 

# s s 

Jlj J C jZ' jS\j t A**Jl 

s s s X J? 

✓ x ^ ^ ^ j * ^ e. s' o } ° s 

(^1 ^131 yh a? 


Dari Ibnu Umar t&, ia berkata, ‘‘Rasulullah telah memfardhukan 
[mewajibkan] zakat fitrah satu sha’ tamar atau satu sha’ gandum atas hamba 
sahaya, orang merdeka, baik lakidaki maupun perempuan, baik kecil maupun tua 
dari kalangan kaum Muslimin; dan Beliau menyuruh agar dikeluarkan sebelum 
masyarakat pergi ke tempat shalat ‘Idul Fitri.” (Muttafaqun ‘alaih: Fathul Bari 
III: 367 no: 1503, Muslim II: 277 no: 279/984 dan 986, Tirmidzi II: 92 dan 
93 no: 670 dan 672, ‘Aunul Ma’bud V: 4-5 no: 1595 dan 1596, Nasa'i V: 48, 
Ibnu Majah 1:584 no: 1826 dan dalam Sunan Ibnu Majah ini tidak terdapat 
“WAAMARABIHA...”). 

2. HIKMAH ZAKAT FITRAH 


{j* pSCali o JsLai\ <&! J J Jp j JlS ^ 

✓ / ✓ 0 s ' 

448 I Hff aUWajiz; F iqh Sunnah 





.O J ✓ 


✓ x- S s’ 


<5j-JL* olS"" j ^§3 aUyg)l ^3 IaI^I &"*■* C^'^ juu ^\. OJj)lj jiiil 

.oujlUj i ^ £ju* ^ sSC^i aL; liilf ^ 


Dari Ibnu Abbas \$fa, berkata, “Rasulullah igg teia/i mewajibkan zakatfitrah 
sebagai pembersih bagi orang yang berpuasa dari perbuatan yang sia-sia dan yang 
kotor, dan sebagai makanan bagi orang'orang miskin. Barangsiapa yang 
mengeluarkannya sebelum (selesai) shalat ‘id, maka itu adalah zakat yang diterima 
(oleh Allah); dan siapa saja yang mengeluarkannya seusai shalat ‘id, maka itu 
adalah shadaqah biasa, (bukan zakatfitrah)." (Hasan: Shahihul Ibnu Majah 
no: 1480, Ibnu Majah I: 585 no: 1827 dan ‘Aunul Ma’bud V: 3 no: 1594). 


3. SIAPAKAH YANG WAJIB MENGELUARKAN ZAKAT FITRAH 

Yang wajib mengeluarkan zakat fitrah ialah orang muslim yang merdeka 
yang sudah memiliki makanan pokok melebihi kebutuhan dirinya sendiri 
dan keluarganya untuk sehari semalam. Di samping itu, ia juga wajib 
mengeluarkan zakat fitrah untuk orang'orang yang menjadi tanggungannya, 
seperti isterinya, anak-anaknya, pembantunya, (dan budaknya), bila mereka 
itu muslim. 


s * s s * 

O JfO A £ 0 0 ,°' # J *. ^ O ^ ^ 

.0y y^ yy *X**J)j J 

s' s’ 

Dari Ibnu Umar l^b, ia berkata, “Rasulullah pemah memerintah (kita) 
agar mengeluarkan zakat fitrah untuk anak kecil dan orang dewasa, untuk orang 
merdeka dan hamba sahaya dari kalangan orang-orang yang kamu tanggung 
kebutuhan pokoknya.” (Shahih: Irwa-ul Ghalil no: 835, Daruquthni II: 141 
no: 12 dan Baihaqi IV: 161). 

4. BESARNYA ZAKAT FITRAH 

Setiap individu wajib mengeluarkan zakat fitrah sebesar setengah sha’ 
gandum, atau satu sha’ kurma, atau satu sha’ kismis, atau satu sha’ gandum 
(jenis lain) atau satu sha’ susu kering, atau yang semisal dengan itu yang 
termasuk makanan pokok, misalnya beras, jagung dan semisalnya yang 


Kitab az-Zakat §|| 449 


termasuk makanan pokok. 

Adapun bolehnya mengeluarkan zakat fitrah dengan setengah sha’ 
gandum, didasarkan pada hadits: 


✓ J . ✓ o s /■ x # ✓ « x / 

° ^ ^ o A e ^ 1 -^' s'' 2 f"' ° 1 1 0 . 0 ^ 0 ^ 

A^P r- j >cj CUjij ^>o C-Jj jl —H ^y. djjP 

^ ^ >? " ^ /” x /" 

0 /■ /• . . ^ J /■ / . I / / V , ✓ 

. ^ / * i 0 ° 7 I 0 . 0 * . 0 J ^ . t o ^ 

IpL/3 ji 4 j a a>- ijjL>J.ij ^ J jA-l ^ ^ iSfsl ^ <J j*^j 

CoJL jfaL 

✓ 7 ^ X / J# 


Dan ‘Urwah bin Zubair <$&, (ia bertutur), “Bahwa Asma’ binti Abu Bakar 
q^g, biasa mengeluarkan (zakat fitrah) pada masa Rasulullah $j$ untuk keluarganya 
- yaitu orang yang merdeka di antara mereka dan hamba sahaya - dua mud 
gandum, atau satu sha’ hurma kering dengan menggunakan mud atau sha’ yang 
biasa mereka mengukur dengannya makanan pokok mereka. ” (ath-Thahawi II: 
43 dan lafadz ini baginya). 


Adapun bolehnya mengeluarkan zakat fitrah satu sha’ selain gandum 
yang dimaksud di atas, mengacu kepada hadits: 


jf r >i3l Sir3 ' C jk! & :Jl5 4b 'J ^ 



Dari Abu Sa’id al-Khudri ia berkata, “Kami biasa mengeluarkan zakat 
fitrah satu sha’ makanan, atau satu sha’ gandum (jenis lain), atau satu sha’ kurma 
kering, atau satu sha’ susu kering atau satu sha’ kismis.” (Muttafaqun ‘alaih: 
Fathul Bari III: 371 no: 1506, Muslim II: 678 no: 985, Tirmidzi II: 91 no: 
668 , Aunul Ma’bud V: 13 no: 1601, Nasa’i V: 51 danlbnu Majah I: 585 no: 
1829). 

Dalam Syarah Muslim VII: 60 Imam Nawawi menegaskan, “Menurut 
mayoritas fuqaha tidak boleh mengeluarkan zakat fitrah dengan harganya 
(bukan berupa makanan pokok).” 

Menurut hemat penulis sendiri, pendapat Imam Abu Hanifah yang 


450 §H§ al-Wajiz; Fiqh Sunnah 




membolehkan mengeluarkan zakat dengan harganya tertolak, karena ayat 
Qur’an mengatakan yang artinya: 

Dan Rabbmu tidakpemah lupa. (Maryam : 64). 

Andaikata mengeluarkan zakat fitrah dengan harganya atau uang 
dibolehkan dan dianggap mewakili, sudah barang tentu Allah Ta’ala dan 
Rasul-Nya menjelaskannya. Oleh karena itu, kita wajib mencukupkan diri 
dengan zhahir nash-nash syar’i, tanpa memalingkan [maknanya] dan tanpa 
pula memaksakan diri untuk mentakwilkan. 

5. WAKTU MENGELUARKAN ZAKAT FITRAH 


ji Islji of jUsi j ‘jLj : ju i4 yJ-j\j. 


Dari Ibnu Umar ia berkata, “Rasulullah pemah memerintah ( kami) 
agar zakat fitrah dikeluarkan sebelum orang-orang berangkat ke tempat shalat 
‘idul fitri." (Takhrij haditsnya lihat pembahasan Hukum Zakat Fitrah, beberapa 
halaman sebelumnya). 


Bagi yang punya, boleh mengeluarkan zakat fitrah satu atau dua hari 
sebelum ‘Idul Fitri. Sebab ada riwayat: 


✓ ; 

o * a % ,o S. 


dj}aju jl5" 


Dari Nafi’, ia berkata, “Adalah Ibnu Umar menyerahkan zakat fitrah 
kepada orang-orang yang berhak menerimanya; dan kaum Muslim yang wajib 
mengeluarkan zakat mengeluarkannya sehari atau dua hari sebelum ‘Idul Fitri." 
(Shahih: Fathul Bari III: 375 no: 1511). 

Haram menunda pengeluaran zakat fitrah hingga di luar waktunya, tanpa 
adanya ‘udzur syar’i: 

Dari Ibnu Abbas ia berkata, “Rasulullah telah memfardhukan zakat 
fitrah (atas kaum Muslimin) sebagai pembersih bagi orang yang berpuasa dari 


Kitab az-Zakat §§§ 451 


perbuatansia-siadankotor, dan sebagaimakanan bagiorang-orang miskin. M aka 
barangsiapa yang mengeluarkannya seusai shalat ‘Idul Fitri, maka dari itu termasuk 
shadaqah biasa. ” (Nash hadits ini sudah termaktub dalam pembahasan Hikmah 
Zakat Fitrah). 

6 . YANG BERHAK MENERIMA ZAKAT FITRAH 

Zakat Fitrah hanya dialokasikan kepada orang-orang miskin saja. Ini 
didasarkan pada sabda Nabi M yang diriwavatkan melalui Ibnu Abbas 

“Sebagai makanan bagi orang-orang miskin. ” (Teks Arabnya termuat dalam 
pembahasan Hikmah Zakat Fitrah). 

7. SHADAQAH TATHAWWU’ 

Sangat dianjurkan memperbanyak shadaqah tathawwu’, (shadaqah 
sunnah). Berdasar firman Allah M ■ 

✓ < s ' ' 

<J JjU- 

^ A ' * s s 

:«j_ aJl) Aillj 

O' 


<USlj 4^>- 4 jL« 


Perumpamaan (infak yang dikeluarkanoleh) orang-orang yang menginfakkan 
hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan butir benih yang menumbuhkan 
tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir: seratus biji. Allah melipatgandakan (ganjaran) 
bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (kumia-Nya) lagi M aha 
Mengetahui. (QS. al-Baqarah : 261). 


Juga berdasarkan sabda Nabi: 


% A 


. Ldij das- ‘ J yuj i\Jdds Ui^» 


“Tidak ada suatu hari ketika segenap hamba berada di pagi hari melainkan 
dua puluh malaikat akan twrun lain salah seorang di antara keduanya berkata: Ya 
Allah berilah ganti kepada orang tersebut berinfak itu, dan yang lain berdo’a (juga), 


452 §@f al-Wajiz; Fiqh Sunnah 


Ya Allah berilah kerusakan hepada orang yang enggan berinfak itu) . ” (Muttafaqun 
‘alaih: Fathul Bari III: 304 no: 1442 dan Muslim II: 700: 1010). 

Dan orang yang paling utama memperoleh shadaqah ialah keluarganya 
dan kerabatnya. Rasulullah H menegaskan: 


»*/• / i*-' o / / -v* ✓ y s s 


“Sedekah yang diberikan hepada orang miskin adalah berfungsi sebagai 
shadaqah, sedang yang diberikan hepada kerabat (mempunyai) dnafungsi: sebagai 
shadaqah dan sebagai silaturrahim [penyambung hubungan rahim], (Shahih: 
Shahihul Jami’us Shaghir no: 3858 dan Tirmidzi II: 84 no: 653). 





-MkkH i 
4 ‘'- : - 









Kitab al-Hajj 


1. KEUTAMAAN HAJI DAN UMRAH 


CJ o jUS" J\ 'o'JJ, —Jl : JlS <ust Sy*j j! 4# 


' OS l O f 0 


y* j D! 4&e> *jij* (ci' ^ 

&i vu»> 111 & 


Dari Abu Mur air ah 4^> bahwa Rdsulullah Jjjjg bersabda, "Umrah he umrah 
selanjutnya adalah sebagai penebus dosa antara keduanya; dan haji mabrur tidak 
mempunyai balasannya kecuali ke surga.’’ (Muttafaqun ‘alaih: Fathul Bari III: 
597 no: 1773, Muslim II: 983 no: 1349, Tirmidzi II: 206 no: 937, Ibnu Majah 
II: 964 no: 2888 dan Nasa'i V: 115). 


o \yo\j I Jli j|g 21)1 jf i 

/ 


a s o s s 


C.UjT ( y Jd! jllij U-^Jli 

.<U3fJl <—-4JJ Sjjj-jJl tOajJlJ 


Dari Ibnu M as’ud bahwa Rasulullah ^ bersabda, Ikutilah pekerjaan 
haji dengan melaksakan umrah; karena sesungguhnya keduanya dapat menghapus 
dosa dan kefakiran, sebagaimana ubupan tukang besi dapat menghilangkan kotoran 



besi, emas dan perak; dan tiada balasan bag. haji mabrur kecuali surga semata.” 
(Shahih: Shahihul Jami’us Shaghir no: 2901, Tirmidzi II: 153 no: 807 dan 
Nasa'iV: 115). 


11 " " O' * | t e * * ° " t|- Aw «" ow r o row 

4jJ < -jA \ijyaj <U1I (J! J19 dji ) l j& 


_w ow A s f o 




& A rf /■ 


A * A Os' » 0 s’^s* s' s 0 A • < '°t I * 

. 4^1 AjJJ J fyS £>r J : 03 ji j*J 3 J^rj 


Dari Abu Hurairah 4®, ia berkata, “Barangsiapa menunaikan ibadah haji 
karena Allah i*§ lain ia tidak berkata kotor dan tidak melakukan perbuatan maksiat, 
niscaya ia kembali (ke negerinya) seperti pada hari ketika ia dilahirkan ibunya.” 
(Muttafaqun ‘alaih: Fathul Bari III: 382 no: 1521, Muslim II: 983 no: 1350, 
Ibnu Majah II: 964 no: 2889, Nasa'i V: 114 no: dan Tirmidzi II: 153 no: 808 
hanya saja dalam Sunan Tirmidzi disebutkan, “GHUFIRA LAHUU MAA 
TAQADDAMA MIN DZANBIH (= Niscaya diampunilah dosa-dosanya 
yang telah lalu)”). 


.^JS>UapU <.Q°y\j>r\s <Oll Jli j 


Dari Ibnu Umar v$>b dari Nabi Beliau bersabda, “Orang yang berperang 
di jalan Allah dan orang yang menunaikan ibadah haji serta umrah adalah tamu 
Allah. M ereka dipanggil oleh-Nya, lalu mereka memenuhi panggilan-Nya; dan 
mereka memohon kepada-Nya, maka Dia memenuhi permohonan mereka.” 
(Hasan: Shahih Ibnu Majah no: 2339 dan Ibnu Majah II: 966 no: 2893). 


2. HUKUM IBADAH HAJI 

Ibadah haji wajib dilaksanakan demikian pula umrah, sekali seumur 
hidup atas setiap muslim, baligh, berakal sehat, merdeka lagi mampu. 

Allah berfirman: 


obl 4_^ J IS'jL* aSCj ^llU O*; (Jji 0) 

yA o-Jl il <dJj l_c»T jir ^ jaI y\ e odd 


458 §H al'Wajiz; F iqh Sunnah 


S Q z' S' /• / X ✓ ? / ✓ 


Sesungguhnya rumah yang mula-mula dibangun untuk (tempat beribadat) 
manusia, ialah Baitullah yang di Bakkah (Mekkah) yang diberkahi dan menjadi 
petunjuk bagi semua manusia. Padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, 
(diantaranya) maqam Ibrahim; barangsiapa memasukinya (Baitullah itu) menjadi 
amanlah dia; mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu 
(bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barangsiapa 
mengingkari (kewajiban haji), maka sesungguhnya Allah M aha Kay a (ddak 
memerlukan sesuatu) dari semesta alam. (QS. Ali ‘Imran; 96-97). 


Ji Ail! l-$ji I JIa 3 S|j| Ail) J y*j * Jli oy jA 

J y*j \j J5"1 cJa-j ' jLSi .1 y>x^rj £C?-Jl <_/=* j* 
I Jli CJj J3 j*-*J cJj *|j| Jli j*-> tfott l^Jli ^ 5 ^- 

i>r oir ^ iiif iifu u 

blj p.L* ao* Ijjli yA> y\ lili ip_gjlJjl ^Js- 

0 - o - o As 


Dari Abu Hurairah *£&, ia bercerita : Rasulullah pemah berkhutbah di 
hadapan kami, lalu Beliau bersabda, “Wahai sekalian manusia, sesungguhnya 
Allah benar-benar telah memfardhukan atas kalian ibadah haji, maka hendaklah 
kalian menunaikannya!’’ Lalu ada seorang sahabat bertanya, “Ya Rasulullah, 
apakah itu setiap tahun?" Beliau diam, hingga ia menanyakannya kepada Beliau 
tiga kali. Kemudian Beliau menjawab, “Andaikata sayajawab, ‘Ya,’ tentu 
wajib setiap tahun dan pasti kalian tidak akan mampu.” Kemudian Beliau 
melanjutkan, “Biarkanlah aku, apa-apa yang kutinggalkan untuk kalian; karena 
sesungguhnya telah dibinasakan orang-orang sebelum kalian hanyalah karena 
mereka banyak bertanya dan kerap kali menyalahi (tuntunan) Nabi mereka. Oleh 
karena itu, apabila aku memerintah suatu perkara kepada kalian, maka kerjakanlah 
semampumu, dan apabila aku mencegah kamu dari melakukan sesuatu, maka 


Kitab al-Hajj §§g 459 



tinggalkanlah dia!“ (Shahih: Mukhthasar Muslim 629, Muslim II: 975 no: 
1337, dan Nasa'iV: 110). 


* ' ' ' ' 

tol 5 *"^ISI j ca ))1 <J<l)tj aJ) a)^ < 1)1 

✓ s' s' s s s' s 

S S' 

.<l)WiAJ , 


/ / 


Dari Ibnu Umar v^> bahwa Rasulullah bersabda, “Islam ditegakkan di 
atas limaperkara: (pertama) bersaksi bahwasanya tiada Ilah (yangpatut diibadahi) 
kecuali Allah dan bahiva Muhammad adalah Rasul-Nya, (kedua) menegakkan 
shalat, (ketiga) mengeluarkan zakat, (keempat) menunaikan ibadah haji, dan 
(kelima) puasa Ramadhan." (Muttafaqun ‘alaih: Fathul Bari I: 45 no: 16-20 
lafadz ini baginya, Fathur Bari I: 49 no: 8, Tirmidzi IV: 119 no: 2736, dan 
Nasa'i VIII: 107). 


4 , £££L,l ^ :& &\ S^j JU : Jli 

s s s' s ? S s 

gj ~I ij JlS jU aIS' J>4li (JJbU oAlf' 

is-Jl 


Dari Ibnu Abbas u^b Rasulullah bersabda: “Ini adalah umrah yang kita 
bertamattu dengannya maka barangsiapa yang telah membawa aUHadyu 
herulaklah dia bertahallul karena sesungguhnya umrah itu telah masuk dalam haji 
hingga hari kiamat.” [Shahih: Irwa-ul Ghalil no: 982 dan Muslim no: 2/911 
1241]. 


S { . 

0 O t , s' 0 f, S A 


0 s. s 0 O » sO * S J !«*• A sS s A A O s* sO s 0 ** s** » x 

^^ jl P' 

* s' s s' ~ s' 

jui oilili ‘Ji- j?Jsa Vj^{ } ojij ‘j( } toiLf 


S .t s' ~ 4 A > s' 0 A 

As^sssjt l 

"• / s ** s 


Dari Ash'Shubayya bin M a’bad, ia berkata : Aku pemah datang kepada 


460 f§§ al-Wajiz; Fiqh Sunnah 




Umar i$k>, lalu aku bertanya, “Ya Amirul Mukminin, saya sudah masuh Islam, 
dan aku dapatkan, bahwa ibadah haji dan umrah wajib atasku, maka aku telah 
memulai ihram untuk keduanya.” Maka sabda Beliau, “Engkau telah diberi 
petunjuk untuk mengikuti sunnah Nabimu.” (Shahih: Irwa-ul Ghalil no: 983, 
Nasa'iV: 146, ‘Aunul Ma’bud V: 230 no: 1722, IbnuMajahll: 989 no: 2970). 

3. HAJINYA ANAK KECIL DAN HAMBA SAHAYA 

Ibadah haji tidak diwajibkan atas anak kecil dan orang yang tidak sehat 
pikirannya. Rasulullah $g menegaskan: 

Telah diangkatpena (tidak dicatat) dari tiga (kelompok): (pertama) orang 
gila hingga sehat kembali, (kedua) dari orang tidur sampai bangun, (ketiga) dari 
anak kecil hingga bermimpi basah.” (Teks Arab hadits ini telah dimuat pada 
pembahasan tentang orang-orang yang wajib mengerjakan shalat, di awal- 
awal kitab shalat). 

Ibadah haji tidak diwajibkan atas hamba sahaya, karena ia sangat sibuk 
melayani tuannya. 

Namun, manakala seorang anak kecil atau hamba sahaya melaksanakan 
ibadah haji, maka ibadah hajinya sah, namun tidak bisa melepaskan 
keduanya dari kewajiban menunaikan ibadah haji lagi, bila mencapai usia 
akil baligh, atau bila merdeka dari perbudakan. 


:cJUi Lw? j ^J\ j 31 yd jf : ^Up t ye- 

/ ' ' ' * , , 


Dari Ibnu Abbas t$^>, bahwa ada seorang t vanita mengangkat anak kecil ke 
hadapan Nabi 3jjg, lalu bertanya, “(Ya Rasulullah), apakah anak kecil ini boleh 
menunaikan ibadah haji?”Jawab Beliau, “Ya, (boleh); dan engkau yangmendapat 
pahala.” (Shahih: Mukhtashar Muslim no: 648, Muslim II: 974 no: 1336, 
Aunul Ma’bud V: 160 no: 1720, dan Nasa'i V: 120). 



Darinya (Ibnu Abbas) iS> bahwa Nabi $$ bersabda, “Setiap anak kecil yang 
telah menunaikan ibadah haji, kemudian mencapai usia akil baligh, maka ia hams 
mengerjakan ibadah haji lagi; dan setiap hamba sahaya yang telah berhaji, kemudian 
merdeka, maka ia harus menunaikan ibadah haji lagi." (Shahih: Irwa-ul Ghalil 
no: 986 dan Baihaqi V: 156). 


4. PENGERTIAN ISTITHA’AH 


I stitha’ah ‘kemampuan’ (untuk melaksanakan ibadah haji), yang bisa 
terwujud dengan didukung oleh kesehatan fisik dan perbekalan yang cukup 
untuk berangkat dan kembalinya dan sudah terpenuhinya kebutuhan pokok 
dirinya dan orang-orang yang menjadi tanggungannya, serta ditopang oleh 
keamanan selama dalam perjalanan. 

Adapun dipersyaratkan bagi calon jama’ah haji harus sehat, adalah 
didasarkan pada hadits: 


0 f . I oiiC, i 1 1° f t'' » ° -f" 0 , * f Ai I 9 ' ' 

Oj (JolO' 

Ji y j^Ji j it isTjif 


Dari Ibnu Abbas bahwa seorang perempuan dari (daerah) Khats’am 
bertanya, “Ya Rasulullah, sesungguhnya ayahku mendapatkan kewajiban (dari) 
Allah menunaikan ibadah haji pada waktu dia sudah tua renta, sudah tidak mampu 
lagi duduk lama di atas untanya, karenanya bolehkah aku menunaikan ibadah 
haji untuknya?" Maka jawab Beliau, “(Ya), berhajilahuntuknya!” (Muttafaqun 
‘alaih: Fathul Bari IV: 66 no: 1855, Muslim II: 973 no: 1334, Tirmidzi II: 203 
no: 932 dan ‘Aunul Ma’bud V: 247 no: 1792 serta Nasa'i V: 117). 


Adapun tentang perbekalan yang cukup dan kebutuhan dirinya serta 
orang-orangyang nafkahnya menjadi tanggungannya sudahdipenuhi, adalah 
mengacu kepada sabda Rasulullah 


. o & & of ilq 


462 al-Wajiz; Fujh Sunnah 


“Cukup seseorang dianggap melakukan dosa karena menyiamyiakan orang 
yang menanggungnya." (Shahih: Irwa-ul Ghalil no: 989 dan ‘Aunul Ma’bud 
V: 111 no: 1676). 

Adapun disyaratkan adanya keamanan selama dalam perjalanan menuju 
tanah suci, karena kewajiban menunaikan ibadah haji ke tanah suci Mekkah 
tanpa didukung dengan keamanan, maka amat berbahaya, dan ini ditentang 
oleh syara’. 

5. HAJI PEREMPUAN 

Apabila syarat-syarat istitha’ah tersebut telah terpenuhi pada 
perempuan, maka ia wajib menunaikan ibadah haji persis seperti orang laki- 
laki. Hanya saja khusus bagi perempuan ada syarat tambahan, yaitu ia harus 
ditemani oleh suaminya atau mahramnya. Jika tidak, maka berarti ia tidak 
mampu. Hal ini mengacu pada hadits: 




A * 


i* . ^ yr * i !° * * 0 ^ !*« A I ^ 

^prj Oj hjjAi AW) 13 

X £ s s 

j f^ f is* *^i f y^ 3 . 

? s * S J5 S f s 

j J{j &U- Jf oi & J fj u;: jia 

s s ** ✓ ** ✓ / 

jiUi: jia dir, iir 


Dari Ibnu Abbas u^>, ia berkata : Aku pemah mendengar Rasulullah M 
bersabda, “Jangan sekalnkali seorang laki-laki berada di tempat yang sunyi 
[rnenyendiri] dengan seorang perempuan, kecuali didampingi mahramnya dan 
jangan (pula) seorang perempuan melakukan perjalanan, kecuali bersama 
mahramnya. ” Kemudian berkatalah seorang sahabat, “ Ya Rasulullah, bahwasanya 
isteriku telah keluar (dari rumah) untuk melaksanakan ibadah haji, padahal aku 
sudah mendaftarkan diri ikut perang ini dan ini.’’ Makajawab Beliau, ‘"Pergilah 
berhaji bersama isterimu!” (Muttafaqun ‘alaih: Fathul Bari VI: 142 no: 3006 
dan Muslim II: 978 no: 1341, lafadz ini baginya). 


6. KESEGERAAN DALAM MENUNAIKAN IBADAH HAJI 

Bagi yang sudah mampu, wajib segera melaksanakan ibadah haji. Sebab 


Kitab al-Hajj §g| 463 



ada sabda Rasulullah $g: 


■* s S * f. tf. i. I S ^ I I if 0 '" 

^j*j j 4JU2JI j-y&j A* dr* 


.Orl^'l 


“Barangsiapa yang ingin menunaikan ibadah haji, maka segeralah 
(laksanakan): karena kadang'kadangseseorangsakit, binatangyangdikendaramya 
hilang, dan (atau) ada hajat yang tidak bisa ditinggalkan." (Shahih: Shahih 
Ibnu Majah no: 2331 dan Ibnu Majah II: 962 no: 2883). 

7. MIQAT-MIQAT 

Mawaaqiit adalah bentuk jama’ dari miiqaat, seperti mawaa’iid yang 
bentuk mufradnya mii’aad, yaitu miqat makani (Miqat tempat seperti 
Dzulhalifah, Qamu al-Manazil, ed) dan miqat Zamani (miqat waktu). (Fiqhus 
Sunnah I: 549). 

a. Miqat-Miqat Zamani: 

Allah 91 berfirman: 

(>AV 

“M ereka bertanya kepadamu tentang bulan sabit. Katakanlah, Bulan 
sabit itu adalah tanda-tanda waktu bagi manusia dan (bagi ibadah) haji." 
(abBaqarah: 189). 

Dan Allah ffl berfirman: 

* ' u 

(Musim) haji adalah beberapa bulan yang dima’lumi. (al-Baqarah : 
197). 


js aUS/I °J& dll 




Ibnu Umar ^ berkata, “Bulan'bulan haji itu adalah Syawal, Dzul 
Qa’dah, dan sepuluh hari dari bulan Dzul Hijjah." (Shahihul Isnad: 


464 181 al'Wajiz; Fiqh Sunnah 


Mukhtashar Bukhari no: 311 hal. 372, dan Fathul Bari III: 319 secara 
mu’allaq). 


i S/i ^ j d)i <Lji ^i Jii 


Ibnu Abbas 4® menegaskan, "Termasuk sunnah (Nabi M) &g ar tidak 
memulai ihram untuk haji, kecualipada bulambulan haji.” (Shahihul Isnad: 
Mukhtashar Bukhari no: 311 hal. 372, dan Fathul Bari III: 319 secara 
mu’allaq). 


b. Miqat'Miqat Makani: 


Ji’Vj jrii.ti £jii ji'V iJ, £ y_)i 0!: jii j!I 'ji 

' ' ' ' ~ ' * y 

t|*-L*ij ^ILJl S/j Jjllli (1 )S/j 

dr*J ia S **—"3 3 'j' dr* 3 dr* drfr^ e/' dr*l? d^ 

✓ ^ 

^ aC Jif ^ iUsJf i!3> 


d)l5" /./» 1 CO r«-* 


Dari Ibnu Abbas 4fe, ia berkata : Bahiua Nabi te/ab menentukan 
tempat permulaan ihram bagi penduduk Madinah di Dzulhulifah, bagi 
penduduk Syam di Juhfah, bagi penduduk Nejed di Qamul Manazil, bagi 
penduduk Yaman di Yalamlam. Dan, Beliau bersabda, “Tempat-tempat itulah 
untuk [penduduk] mereka masing-masing dan untuk arang'Orang yang datang 
di tempat-tempat tadi yang bermaksud hendak mengerjakan ibadah haji dan 
umrah. Adapun orang-orangyang tinggal [di dalam doer ah miqat] maka dia 
[berihram] dari tempatnya, sehingga orang Mekkahpun supaya memulai 
ihramnya dari Mekkah pula.” (Muttafaqun ‘alaih: Fathul Bari III: 384 
no: 1524 danlafadzinibaginya, Muslim II: 848 no: 1181, ‘AunulMa’bud 
V: 162 no: 1722, danNasa’i V: 123). 


, t5jp olS (jl^xJ) J-* V j sH ^ 


Dari Aisyah bahwa Nabi telah menentukan permulaan ihram 
bag penduduk Irakdi Dzatu Irqin. (Shahih: Irwa-ulGhalilno: 998, Aunul 


Kitab al'Hajj §g§ 465 




Ma’bud V: 163 no: 1723 secara ringkas ini dan Nasa'i V: 125 dengan 
panjang lebar). 

Dengan demikian barangsiapa yang bermaksud menunaikan 
ibadah haji ke tanah suci Mekkah, maka ia tidak boleh melewati miqat' 
miqat termaksud sebelum berihram. 

Dianggap makruh berihram sebelum sampai di miqat. Dalam 
Silsilatul Ahadits Dha’ifah no: 210/212 ditegaskan, “Semua hadits yang 
menganjurkan agar berihram sebelum sampai di miqat tidak sah. Bahkan 
justru ada riwayat yang berlawanan dengan itu semua. Karena itu, 
perhatikanlah pembahasan perihal kelemahan hadits-hadits tersebut 
dalam kitab ini.” 

Betapa indahnya pemyataan Imam Malik kepada seorang laki- 
laki yang bermaksud hendak berihram sebelum tiba di Dulhulaifah, 
“Jangan kamu berbuat begitu; karena sesungguhnya aku khawatir kamu 
ditimpa fitnah.” Jawab laki-laki itu, “Dalam hal ini fitnah apa yang akan 
terjadi? Saya hanya mulai berihram beberapa mil sebelum miqat.” 

Kata Imam Malik selanjutnya, “Adakah fitnah yang lebih besar 
daripada engkau melihat bahwasanya engkau telah mengerjakan suatu 
keutamaan yang belum pemah dicontohkan Rasulullah Padahal 
aku mendengar Allah menegaskan: 


* if . ., * a > •+ * ° % '1'°- • * *9 * * f • f o «• ^ ' 'll -• 


M aka hendaklah orang- orang yang menyalahi perintah Rasul takut akan 
ditimpa cobaan atau ditimpa adzab yangpedih. (QS. an-Nuur: 63).” 

8. MELEWATI MIQAT-MIQAT DENGAN TIDAK BERIHRAM 
(SEBELUM NIATIHRAM) 

Barangsiapa yang melewati daerah miqat tanpa berihram, padahal, ia 
bermaksud hendak menunaikan ibadah haji dan umrah, kemudian berihram 
setelah melewatinya, maka sungguh ia berdosa karenanya. Dosa tersebut 
tidak akan lepas darinya, sebelum ia kembali lagi ke miqat, lalu berihram 


466 |§f al'Wajiz; Fiqh Sunnah 


dari sana, kemudian menyempumakan segenap manasiknya. Jika ia tidak 
mau kembali, maka ibadah haji dan umrahnya tetap shah, hanya saja ia 
berdosa dan tidak bisa ditebus dengan dam [denda dengan menyembelih 
seekor kambing]. Ini mengacu kepada hadits: 


o' <3 < ^ S * 

✓✓Pf |0 / / o 


Ug- sit ^ j' Jli 01 o j) 0! yup ^ 

/ " // 

I S fJJ» 11 ^? : jvi .a ^ 

^ z' / * / ✓ 

...» 'z.f . .... v- ", *' .. v" 

£c^v2l* f _/>■' L f>r J tj i£ jl 4*11 J J-XJ h I ~ J^r-j 

jOili t(^>-jO o s-UttS apCO _!l c^SC^s . - .^i 

lila cA~0j jOoli 4j ^Jis>! Ji JJ AiSl J^ipj t^l*j 

/ / s s 

l fl ^ °f ll Jo. / ,..>' 0 . ? i . o .» m. ? . ■*, .J 

JLfl3 c<UP ^j*j cJsij 4^r^Jl ys^j» ^ <U_)l J y»j 

ol j* j di-> s-—jlail Jb&i ( jP JC 

^ O'* / / ^ / / 

^ i P ^ . ■* *"<> x i ^ ^ / | ^ 8 ^ « o -'P . „ (. y | P/ o 

. (J £^2J Lo (J A^Jl ti/UP P jjlj 


Dari Shafwan bin Ya'la pemah berkata kepada Umar ^>, "(Tolong) 
perlihatkan kepadaku tentang Nabi % ketika menerima wahyu. ” Jawab Umar “ 
Tatkala Nabi berada di Ji’ranah bersama sekelompok sahabatnya, tiba-tiba 
datanglah seorang sahabat, lantas bertanya kepada Beliau, ‘Ya Rasulullah, 
bagahnana pendapatmu perihal seorang laki'laki yang berihram untuk ibadah umrah 
dan melumuri pakaiannya dengan wangi-wangian?” (Kata Shafwan selanjutnya), 
“Kemudian Nabi diam sejenak. Lalu datanglah wahyu, kemudian Umar 
memanggil Ya’la dengan isyarat, lalu mendekatlah Ya’la (kepadanya) - sementara 
di atas Rasulullah ada pakaian yang Beliau jadikan seperti payung- kemudian 
Ya’la memasukkan kepalanya ke dalam pakaian tersebut. Temyata Rasulullah ^ 
menutup wajahnya sambil bemafas terengah'engah, kemudian Beliau bertanya, 
‘Di mana orang yang bertanya tentang umrah ? ’ Kemudian didatangkanlah seorang 
sahabat. Kemudian Beliau bersabda (kepadanya), ‘Bersihkanlah wangi-wangian 
yang kau pakai itu tiga kali dan lepaskanlah jubah yang kamu pakai itu dan 
berbuatlah kamu dalam umrahmu sebagaimana yang kau lakukan dalam ibadah 


Kitab abHajj f|| 467 





hajimu.” (Muttafaqun ‘alaih: Fathul Bari III: 393 no: 1536, Muslim II: 836 
no: 1180, ‘AunulMa’bud V: 265 no: 1802,1803,1804, danNasa’i V: 142). 


Jadi, hadits ini menunjukkan, secara gamblang, eksplisit bahwa 
barangsiapa yang melanggar salah satu dari larangan ihram, maka tidak ada 
kewajiban atasnya, kecualimeninggalkannya [pelanggaran tersebut], karena 
Rasulullah ^ tidak menyuruh laki-laki yang mengenakan jubah diolesi 
wangi'wangian yang biasa dipakai kaum perempuan - - dalam riwayat yang 
lain sejenis parfum, kecuali agar ia melepaskan jubahnya dan 
membersihkannya. Rasulullah tidak menyuruhnya menyembelihbinatang 
hadyu sebagai sangsi. Andaikata menyembelih binatang tersebut wajib, sudah 
barang tentu diperintah oleh Beliau. Sebab, menunda penjelasan di saat 
sangat dibutuhkan sangat tidak boleh dan di sini betul-betul dibutuhkan. 1 

9. BERIHRAM DARI MIQAT 

Apabila jama’ah haji hendak berihram untuk haji qiran dan ia telah 
membawa binatang hadyu (sesuai ketentuan manasik), maka ia harus 
mengucapkan niat: 

O > ' , 

"Ale u sambut panggilan-Mu ya Allah untuk berhaji dan berumrah.” 

Dan, manakala ia tidak membawa binatang hadyu - dan ini yang afdhal 
- maka ia harus memulai ihram untuk umrah saja. Ia harus mengucapkan 
niat: 




“Aku sambut panggilan'Mu ya Allah untuk berumrah. ” 

Jika ia terlanjur memulai ihram untuk ibadah haji saja, maka ia harus 
membatalkannya dan menggantinya dengan niat umrah. (Lihat Manasikul 
Hajj Wal 'Umrah oleh Syaikh al-Albani). Sebab, Nabi M menyuruh para 
sahabatnya semuanya agar bertahallul dari ihramnya dan supaya menjadikan 


1 Irsyadus Sari oleh al-Walid asy-Syaikh Muhammad Ibrahim Syuqrah. 


468 iH al-Wajiz; Fiqh Sunnah 


thawaf dan sa’inya untuk umrah, kecuali jama’ah haji yang sudah membawa 
binatang hadyu seperti Rasulullah dan Beliau marah kepada mereka yang 
tidak segera memenuhi perintahnya, dan hal itu Rasulullah M tekankan lagi 
dengan sabdanya: 

f (_/i (j o yl-Lo 

“Umrah masuk pada ibadah haji hingga hari kiamat. ” 

Hadits di atas menunjukkan juga bahwa umrah merupakan bagian yang 
tak terpisahkan dari ibadah haji. 


® | I } f ® t 0 X 0 x0 .. X 0 f 0 } i/'./O , o I , 

i j^>\ pj y\ ja j!> :i|jg JlS 


Nabi bersabda: “Jika seandainya aku mengetahui [ketika permulaan 
melaksanakan ibadah ini] apa-apa yang kuketahui sekarang ini, niscaya aku tidak 
akan membawa binatang hadyu. ” 


Hadits Nabi tersebut bukan sekedar menunjukkan keinginannya yang 
tidak terealisasi, yaitu melaksanakan haji qiran. Namun juga menjelaskan 
bahwa Rasulullah menginformasikan bahwa haji tamattu’ lebih afdhal 
daripada haji qiran. 

Jadi, setiap jama’ah haji harus menggandengkan haji dengan umrahnya; 
mungkin mengerjakan umrah terlebih dahulu, karena tidak membawa 
binatang hadyu dan ini yang disebut haji tamattu’; atau mungkin mengerjakan 
umrah bersamaan dengan haji dalam satu niat dan satu pekerjaan sekaligus 
karena dia membawa binatang hadyu dan ini yang disebut haji qiran. Jadi, 
cara yang mana saja di antara dua cara pelaksanaan ibadah haji ini dipilih 
oleh jama’ah haji, maka itu sesuai dengan tuntunan Nabi M, sekalipun 
pelaksanaan haji tamattu’ lebih afdhal daripada haji qiran sebagaimana yang 
telah kami jeiaskan di atas. 

Sekarang, kita mengetahui bahwa wajib atas jama’ah haji yang 
melaksanakan haji iff ad atau qiran yang tidak membawa binatang hadyu 
agar bertahallul dari ihramnya, bila telah melakukan thawaf dan sa’i. Sebab, 
orang yang berihram untuk keduanya kadang-kadang tidak memiliki waktu 


Kitab al'Hajj fgf | 469 



yang luas untuk bertahallul padanya dari ihramnya, kemudian memulai 
berihram lagi untuk mengerjakan haji sebelum keluar ke Arafah. Dan bagi 
jama’ah haji yang melaksanakan haji ifrad atau qiran yang tidak membawa 
binatang hadyu boleh tidak menanggalkan pakaian ihramnya, tidak 
bertahallul dari ihramnya, kecuali setelah melontar jamrah ‘aqabah pada 
hari Nahr, bila waktu sangat tidak memungkinkan untuk bertahallul, 
kemudian ihram lagi. 

Sebagai misal: jama’ah haji yang datang di Mekkah pada malam ke 
sembilan Dzulhijjah, dia khawatir tidak sempat wuquf di ‘Arafah karena waktu 
amat sempit dan sudah hampir terbit fajar shubuh, maka orang tersebut harus 
segera pergi ke ‘Arafah untuk wuquf di sana agar tidak ketinggalan, sebab 
kalau rukun haji ini tidak sempat dikerjakan, maka batallah ibadah hajinya. 
Dengan demikian pelaksanaan haji ifrad masyru’ (disyari’atkan), bila waktu 
sudah amat sangat sempit. Oleh sebab itu, manakala seseorang hendak 
menunaikan haji ifrad, dan meninggalkan pelaksanaan haji tamattu’ dan 
haji qiran, lebih mengutamakan haji ifrad daripada pelaksanaan haji tamattu’ 
dan haji qiran, maka ia berdosa. Sebab ia tidak memenuhi perintah Nabi 
pada waktu Beliau memerintah para sahabatnya agar mereka mengganti 
ibadah hajinya dengan ibadah umrah. Namun ibadah hajinya tetap shahih. 
(Lihat Irsyadus Sari oleh al-Walid Asy-Syaikh Muhammad Ibrahim Syuqrah). 


10. ORANG YANG AKAN BERIHRAM BOLEH MENGUCAPKAN 
SYARAT AKAN BERTAHALLUL BILA ADA ‘UDZUR SAKIT 
DAN SEMISALNYA 


c_L je ill toili & 

: g jui Lrj yj jjJ y &'j :cii t«Ji :i*J jta 

~ ^ > -JJj 


0 ✓O 


Dari Aisyah ia berkata: Rasulullah pemah bertemu Dhuba’ah bind 
Zubair 4b, laluRasulullahbertanyakepadanya, ‘‘Apakahengkauinginnaikhaji!" 
Jawabnya, “Demi Allah, say a sakit terns.” Kemudian Rasulullah bersabda 
kepadanya, “Berhajilah dan tentukanlah syarat, yaitu ucapkanlah, ‘Ya Allah, aku 


470 tH aUWajiz; Fiqh Sunnah 





menjadi halal di tempat manapun, Engkau menghalangiku [karena sakit atau 
yang lainnya].” (Muttafaqun ‘alaih: Fathul Bari IX: 132 no: 5089, Muslim II: 
867 no: 1207, danNasai V: 168). 


Maka barangsiapa yang telah menetapkan syarat seperti itu, lalu sewaktu- 
waktu ia terhalang oleh sakit atau musuh atau semisalnya, maka ia langsung 
bertahallul dengan bercukur dan tidak wajib membayar dam nusuk. 

Sebaliknya, barangsiapa yang tidak menetapkan syarat seperti diatas, 
lalu temyata ia tertahan, maka ia harus membayar dam, karena Allah Ta’ala 
berfirman: 


O . . ✓ ✓ ✓ OXO 


✓ , © J © o * 


jls 


Jika kamu terkepung (terhalang oleh musuh atau karena sakit), maka 
(sembelihlah ) binatang hadyu yang mudah didapat. (al-Baqarah; 196). 

Binatang hadyu pasti berasal dari jenis bintang temak, misalnya: unta, 
lembu, atau kambing. Kalau temyata kambing yang mudah didapat, maka 
sudah dianggap cukup. Namun berupa unta atau sapi lebih utama daripada 
kambing. Jika temyata sulit untuk mendapatkan binatang termaksud, maka 
berpuasalah sepuluh hari, dianalogikan pada orang yang melaksanakan haji 
tamattu’, bila tidak mendapatkan bintang hadyu. 


BAB SfflFAT [TATA CARA] HAJI NABI 

Imam Muslim meriyawatkan dengan sanadnya 2 dari Ja’far bin 
Muhammad dari bapaknya, ia berkata: Kami pemah bertemu dengan Jabir 
bin Abdullah. Kemudian ia bertanya ihwal orang-orang sampai berakhir 
padaku. Maka saya jawab, “Saya adalah Muhammad bin Ali bin Hushain.” 
Kemudian dia memegang kepalaku dengan tangannya, lalu melepas kancing 
bajuku bagian atas, lalu bagian bawah, kemudian menempelkan telapak 
tangannya di dadaku. Pada waktu itu, saya masih muda belia. Kemudian ia 
berkata, “Selamat datang, wahai anak saudaraku. Tanyalah sesuatu yang kau 


2 Shahih: Muhtashar Muslim no: 707 dan Muslim II: 886 no: 1218. 


Kitab aUHajj ^ 471 


inginkan! ” Kemudian aku bertanya kepadanya dan Dia pada waktu itu telah 
buta. Kemudian tibalah waktu shalat, lalu dia berdiri dengan berselimut kain 
tenun. Setiap kali dia meletakkan kain tersebut di bahunya, maka melorotlah 
kedua ujungnya karena terlalu sempit, sementara selendangnya digantung 
di kapstok, lalu dia shalat bersama kami. Usai shalat, aku bertanya, ‘ (Wahai 
Jabir, tolong) jelaskan kepadaku perihal manasik haji Rasulullah H.’ 
Kemudian dia memberi isyarat dengan tangannya membentuk angka sembilan 
kemudian menjelaskan: 

“Bahwa Rasulullah H tinggal di [Madinah] selama sembilan tahun belum 
berhaji. Kemudian pada tahun kesepuluh diumumkan kepada manusia [para 
sahabat] bahwa Rasulullah hendak naik haji. Maka berdatanganlah para 
sahabat dalam jumlah besar ke Madinah ingin mengikuti Rasulullah ^ dan 
mengamalkan ibadah haji yang dipraktekkan Beliau $g. Maka keluarlah kami 
bersama Rasulullah hingga tiba di Dzul Hulaifah, kemudian Asma’ binti 
‘Umais melahirkan Muhammad bin Abu Bakar lalu aku mengutus seorang 
untuk bertanya kepada Rasulullah M apa yang seharusnya diperbuat. Maka 
sabda Beliau (kepadanya), “Mandilah dan pakailah kapas pembalut serta 
cawat, kemudian berihramlah!” Kemudian Rasulullah shalat di masjid. 
Setelah itu mengendarai unta Qaswa’ hingga apabila tiba di daerah Baida’, 
saya (Jabir) melihat sejauh mata memandang, banyak jama’ah haji yang 
mengendarai unta dan yang berjalan, di sebelah kanannya seperti itu juga, 
di sebelum kirinya seperti itu juga dan di belakangnya seperti itu juga, 
sedangkan Rasulullah berada di tengah'tengah kami. Dan kepadanya al- 
Qur’an diturunkan dan Rasulullah mengetahui takwilnya [tafsirnya] apa 
saja yang Rasulullah amalkan, pasti kami tiru. Kemudian Rasulullah 
bertalbiyah: 


iu ji jjj ijG ig 

✓ ✓ 


“Aku datang memenuhi panggilan-Mu ya Allah aku datang memenuhi 
panggilan-Mu, aku datang memenuhi panggilan-Mu tiada sekutu bagi'Mu aku 
datang memenuhi panggilan-Mu. Sesungguhnya segala puji, ni’mat dan segala 


472 §Bf al'Wajiz; Fiqh Sunnah 


kekuasaan adalah milik-Mu tiada sekutu bagi-Mu.” 


Kemudian para jama’ah haji mengucapkan talbiyah yang diucapkan 
para sahabat itu; Rasulullah ;jj§ membiarkan mereka terus mengucapkan 
talbiyah dan Beliau pun demikian.” 

Kemudian Jabir 4® melanjutkan keterangannya, ‘Kami hanya bemiat 
naik haji, kami belum mengerti umrah (pada waktu itu), hingga apabila 
kami tiba di Baitullah, Rasulullah menjamah [memegang] Hajar Aswad, lalu 
Rasulullah thawaf dengan ramal 3 tiga putaran dan thawaf dengan berjalan 
biasa empat putaran, kemudian Beliau datang ke maqam Ibrahim 
‘alaihissalam, lalu membaca ayat: 


0 ' o J ' ' 

(\yo ^\j£> ^ IjJb’xJlj 


Dan jadikanlah sebagain maqam Ibrahim sebagai tempat shalat. (QS. ah 
Baqarah: 125) 


Kemudian Rasulullah menempatkan maqam Ibrahim berdampingan 
dengan Baitullah. Kata Ja’far bin Muhammad: Adalah ayahku, Muhammad 
berkata, “Aku tidak pemah mengetahui dia Oabir) menerangkan hal ini, 
kecuali dari Nabi (Kemudian Jabir melanjutkan keterangannya), 
‘Kemudian Rasulullah shalat dua raka’at dengan membaca, QUL 
HUWALLAHU AHAD dan QUL YAA AYYUHAL KAAFIRUUN, 
kemudian kembali lagi ke Hajar Aswad, lalu menjama’nya, kemudian keluar 
ke bukit Shafa. Tatkala Rasulullah hampir mendekati Shafa, Beliau membaca 
ayat, INNASH SHAFAA WAL MARWATA MIN SYA’AA-IRILLAAH 
(Sesungguhnya Shafa dan Marwah adalah sebagian dari syi’ar Allah, (al- 
Baqarah; 185)). Aku memulai dengan apa yang telah dimulai oleh Allah. 

Kemudian Rasulullah menaiki bukit Shafa hingga melihat Baitullah, 
lalu menghadap kiblat, lantas mengucapkan kalimat tauhid bertauhid dan 
bertakbir: 


iL jZ> V oJlj-j a5j1 V} i\ 


3 Ramal adalah jalan cepat dengan langkah pendek [berlari-lari kecil] (pent.). 


Kitab abHajj §g§ | 473 


Vi ^3^ j ®i\ip 3^ j caApj ^i *yi v ji^ 


,aJj>-j <w->ij^>- 


“Tiada Ilah (yang patut diibadahi) kecuali Allah semata, tiada sekutu bagi' 
Nya, bagi-Nyalah segala kerajaan dan bagi-Nyalah segala puji dan Dia M aha 
Kuasa atas segala sesuatu, tiada Ilah (yang layak diibadahi) kecuali Allah semata; 
Dia telah melaksanakan janji-Nya, Dia telah menolong hamba-Nya; dan Dia 
telah membinasakan persengkongkolan musuh dengan sendirian. ” 

Kemudian Rasulullah berdo’a di antara bacaan itu; Beliau berbuat 
demikian tiga kali. Kemudian Rasulullah turun (menuju) ke Marwah, hingga 
apabila dua kakinya menginjak tengah-tengah lembah itu, Beliau berjalan 
(dengan ramal) hingga apabila kami mendaki, Beliau berjalan biasa sampai 
tiba di Marwah. Kemudian di atas Marwah Rasulullah berbuat sebagaimana 
yang dilakukannya di atas Shafa, hingga apabila tiba akhir thawafnya di atas 
Marwah, Beliau bersabda, “Seandainya aku mengajarkan apa-apa yang telah 
aku tinggalkan sekarang ini, niscaya saya tidak membawa binatang hadyu 
dan saya akan menjadikannya sebagai umrah, oleh karena itu, barangsiapa 
di antara kalian (kebetulan) tidak membawa binatang hadyu, maka 
bertahalullah dan gantilah hajinya dengan umrah!” Kemudian Suraqah bin 
Malik bin Ju’syam berkata, “Ya Rasulullah, apakah untuk tahun kita ini saja, 
ataukah untuk selama-lamanya?” Kemudian Rasulullah mencengkeramkan 
jari-jari tangan kanannya pada tangan kirinya hingga menyatu seraya 
bersabda, “Umrah masuk pada haji,” [maksud Beliau ibarat jari-jemari Beliau 
tersebut, pent.] dua kali, “bukan untuk tahun ini saja, bahkan untuk selama- 
lamanya.” 

Jabir melanjutkan ceritanya, “Ali datang dari negeri Yaman dengan 
membawa unta-unta milik Rasulullah Jjjjg, ia mendapati Fathimah termasuk 
orang-orang yang telah bertahallul, mengenakan pakaian berwama, bercelak, 
lalu ia menegurnya atas perbuatannya itu. Maka Fathimah 
menjawab,”Sesungguhnya ayahku telah menyuruhku melakukan ini.” Ketika 
berada di Irak Ali berkata, “Kemudian aku berangkat menemui Rasulullah 
H karena tidak setuju terhadap perbuatan Fathimah itu sambil minta 
kejelasan kepadanya mengenai apa yang ia utarakan kepadaku. Kemudian 
kusampaikan kepadanya, bahwa saya telah menegurnya [mengingkarinya] 


474 |H al'Wajiz; Fiqh Sunnah 








karena perbuatannya. Maka Rasulullah bersabda, ‘Dia benar, dia benar. Apa 
yang telah engkau ikrarkan ketika engkau menetapkan naik haji?’ Saya jawab, 
‘Saya mengucapkan: 




Y a Allah, sesungguhnya aku memulai berihram sebagaimana Rasul - 
Muhammad memulai berihram. 


Maka sabda Rasulullah, “Itu karena saya membawa binatang hadyu, 
maka kamu tidak boleh bertahallul dengan menggunting rambut.” Jumlah 
keseluruhan binatang hadyu yang dibawa Ali dari negeri Yaman dan yang 
diperuntukkan kepada Nabi M adalah seratus ekor. Kemudian seluruh para 
jama’ah haji bertahallul dan mereka memotong pendek rambutnya, kecuali 
Nabi M dan orang-orang yang membawa binatang hadyu. Tatkala hari 
Tarwiyah tiba, para jama’ah haji berangkat menuju Mina, kemudian mereka 
memulai berihram untuk haji. Rasulullah naik untanya, lalu shalat bersama 
mereka, zhuhur, ‘ashar, Maghrib, ‘isya, dan shubuh. Kemudian Rasulullah 
berhenti sebentar hingga terbit matahari, dan Beliau menyuruh agar 
kemahnya dipasang di Namirah. Kemudian Rasulullah M berjalan (menuju 
Arafah), dan kaum Quraisy tidak merasa ragu, lalu Rasulullah berdiri di 
Masy’aril Haram, sebagaimana yang biasa dilakukan oleh kaum Quraisy pada 
masa jahiliyah, hingga Rasulullah $$ tiba di Arafah, lalu Beliau mendapati 
kemahnya sudah dipasang di Namirah, lalu Beliau singgah di sana hingga 
manakala matahari tergelincir. Rasulullah memerintah (sahabatnya) agar 
mempersiapkan unta Qaswanya, kemudian berangkat hingga tiba di tengah' 
tengah lembah, kemudian Rasulullah berkhutbah di hadapan seluruh jama’ah 
haji, dan Beliau bersabda: 

“Sesungguhnya darah kamu dan harta bendamu haram atas kalian 
sebagaimana haramnya harimu ini, pada bulanmu ini, di negerimu ini. 
Ketahuilah, bahwa segala bentuk perkara jahiliyah hina di bawah telapak 
kakiku. Darah jahiliyah hina, darah yang pertama kali saya hinakan adalah 
Ibnu Rabi’ah bin al-Harits, ia pemah mencari orang yang akan menyusui 
(anaknya) di Bani Sa’ad lalu dibunuh oleh (orang tak dikenal) dari Bani 
Hudzail; riba jahiliyah hina dan riba yang pertama kali saya rendahkan adalah 



riba Abbas bin Abdul Mutthalib; itu semua harus dienyahkan. Hendaklah 
kalian bertakwa kepada Allah dalam menyikapi kaum wanita; karena 
sesungguhnya kamu mengambil mereka sebagai amanat dari Allah; dan 
kehormatan mereka menjadi halal bagi kamu dengan kalimat Allah. 
Untukmu, mereka tidak boleh mempersilakan seorangpun yang tidak kamu 
senangi masuk ke rumahmu. Manakala mereka temyata melanggar larangan 
tersebut, maka pukullah mereka dengan pukulan yang tidak sampai 
melukakan. Kepada mereka, kamu harus menanggung nafkah dan pakaian 
mereka dengan cara yang arif. Sungguh telah kutinggalkan kepadamu Sesuatu 
yang menyebabkan kamu tidak akan tersesat selama-lamanya, bila kamu 
berpegang teguh kepadanya, yaitu Kitabullah. Dan, kalian akan bertanya 
kepadaku, lalu apa yang akan kamu utarakan kepadaku?’ Jawab para sahabat, 
‘Kami bersaksi bahwa engkau telah menyampaikan [risalah Allah], 
menunaikan amanah, dan sudah memberi nasihat [kepada umat]Kemudian 
Beliau ^ berisyarat dengan jari telunjuknya dan mengangkatnya ke arah 
langit, lalu mengarahkannya kepada para jama’ah sambil bersabda, 
‘Allahumma, ya Allah, saksikanlah, ya Allah saksikanlah.’ Tiga kali.“ 

“Kata Jabir selanjutnya, ‘Kemudian ada sahabat yang adzan dan iqamah, 
kemudian Rasulullah tidak mengerjakan shalat (sunnah) apapun di antara 
keduanya.’” “‘Kemudian Rasulullah menaiki (untanya) hingga tiba di 
tempat wuquf, lalu Beliau jadikan perut untanya rapat ke batu gunung, dan 
menjadikan jalan yang biasa dilewati oleh para pejalan kaki di hadapannya, 
dan menghadap ke kiblat, lalu Beliau tetap berdiri hingga terbenam matahari 
dan wama kuning sedikit hilang, yaitu hingga matahari betul-betul tidak 
terlihat. Dan Rasulullah membonceng Usamah di belakangnya, kemudian 
Beliau berangkat dengan mengencangkan kendali unta Qaswa’nya, hingga 
kepalanya menyentuh tempat duduk di kendaraan itu. Dan Beliau berisyarat 
dengan tangan kanannya (kepada para jama’ah haji), sembari bersabda, 
“Wahai sekalian jama’ah haji, berjalanlah dengan tenang, berjalanlah dengan 
tenang.”Dan setiap kali Beliau sampai di tanah pasir yang lebar, Beliau 
longgarkan kendalinya hingga (waktu) mendaki, hingga tiba di Muzdalifah. 
Kemudian di sana Rasulullah shalat maghrib dan ‘isya dengan satu kali adzan 
dan dua kali iqamah. Rasulullah tidak mengerjakan shalat sunnah apapun 


476 §§f al-Wajiz; Fiqh Sunnah 




antara keduartya. Kemudian Rasuluilah $§ berbaring hingga terbit fajar 
shubuh, lalu shalat shubuh ketika kelihatan jelas baginya waktu shubuh, 
dengan satu kali adzan dan satu kali iqamah. 

Kemudian Rasuluilah H menaiki Qaswa’, hingga tiba di Masy’a ril Haram, 
lalu menghadap kiblat, lantas berdo’a kepada-Nya, bertakbir, dan membaca 
tahlil untuk-Nya semata. Kemudian Rasuluilah berhenti hingga sangat terang, 
lalu Beliau berangkat sebelum matahari terbit, dan Fadhl bin Abbas dibonceng 
di belakang Beliau; ia aki-laki yang rambutnya bagus, berkulit putih dan 
berwajah tampan. Tatkala Rasuluilah H berangkat, ada sekelompok jama’ah 
haji perempuan yang berlalu di depan Beliau, sehingga Fadhl bin Abbas 
melihat mereka, kemudian Rasuluilah menempelkan tangannya di wajah 
Fadhl. Kemudian Fadhl menghadapkan wajahnya ke arah yang lain supaya 
bisa memperhatikan mereka, lalu Rasuluilah H menghadangkan tangannya 
di depan wajah si Fadhl, kemudian ia menghadapkan wajahnya ke arah 
yang lain lagi hingga Beliau tiba di (lembah) Muhassir, lalu Beliau 
mempercepat sedikit (perjalanan), kemudian mengambil jalan tengah yang 
menuju Jamrah Kubra, hingga di Jamrah yang terletak di dekat pohon, 
kemudian Beliau melontamya dengan tujuh batu kecil sambil bertakbir pada 
setiap lontaran, di antaranya sebesar jari kelingking 4 . 

Beliau melontamya dari tengah-tengah lembah, kemudian pergi ke 
tempat penyembelihan, lalu menyembelih sebanyak enampuluh ekor (unta) 
dengan tangannya sendiri, dan menyerahkan pemotongan selanjutnya 
kepada Ali, kemudian Ali menyembelih unta yang berwama seperti debu, 
dan dia bersama dengan Rasuluilah dalam hal binatang hadyunya, kemudian 
Rasuluilah menyuruh (Ali) yang satu ekor unta betina dipotong-potong, 
lalu dimasukkan ke dalam kuali, lantas dimasak. Maka kemudian Rasuluilah 
makan dagingnya bersama Ali dan minum kuahnya berdua. 

Kemudian Rasuluilah naik untanya (lagi) turun ke Baitullah (untuk 
thawaf), lalu shalat zhuhur di Mekkah, kemudian datang ke Bani Abdul 
Mutthalib yang sedang memberi minum air zamzam [kepada jama’ah haji, 
pent.], kepada mereka Rasuluilah bersabda, ‘(Wahai) Bani Abdul 
Muththalib, timbalah [air zamzam itu] dengan ember, kalaulah [aku tidak 
merasa khawatir] kamu akan dikalahkan para jama’ah haji atas pemberian 


Kitab al'Hajj §Q§ 477 


minum ini tentu aku akan meminta dengan kalian.’ Kemudian mereka 
menyerahkan setimba air zamzam kepadanya, lalu Beliau meminumnya. 

Dalam Syarhu Muslim VIII: 170 Imam Nawawi rahimahullah 
menegaskan, “Ini adalah hadits yang agung, meliputi berbagai faidah dan 
segala keindahan yang berasal dari kaidah-kaidah yang amat penting. al- 
Qadhi ‘Iyadh pernah menyatakan bahwa para ulama’ telah mengkaji hadits 
ini secara panjang lebar dan mendetail dari sudut fiqh. Abu Bakar bin al- 
Mundzir telah mengarang satu juz tebal, kitab fiqh yang membahas seratus 
lima puluh lebih persoalan fiqh yang digali dari hadits tersebut. Kalau dihitung 
jumlah halamannya, niscaya melebihi jumlah halaman kitab ini. Selesai. 


1 . RUKUN, SUNN AH DAN WAJ1B HAJI 
A. Sunnah- sunnah Ibadah Haj i 
1. Sunnah-Sunnah Ihram: 

a. Mandi ketika akan memulai ihram, berdasar hadits: 


. Ji&j f&y a J A > 

"Dari laid bin Tsabit 4i> bahwa ia pemah melihat Nabi M melepaskan 
pakaiannya dan mandi untuk memulai ihram. ” (Shahih: Shahih Tirmidzi 
no: 664 dan Tirmidzi II: 163 no: 831). 

b. Memakai wangi-wangian di badannya sebelum memulai berihram: 

' C JJ 'Jg. UJJS * it &.J Lif ijr * hjli "j. 


4 Imam Nawawi dalam Syarah Muslim VIII: 191 berkata, Adapun sabda Beliau, Kemudian Beliau 
melontarnya dengan tujuh batu kecil, Beliau bertakbir pada setiap lontaran; di antara batunya 
sebesar jari kelingking.’ Begitulah yang terdapat pada manuskrip, dan begitulah yang dinukil oleh 
al-Qadhi ‘Iyadh dari sebagian besar manuskrip, dan ia berkata, Yang benar ialah seperti sebesar jari 
kelingking.’ la berkata (lagi), ‘Demikian yang diriwayatkan oleh selain Imam Muslim dan oleh 
sebagian rawi-rawi yang dipakai Imam Muslim.’ Ini adalah pemyataan abQadhi Iyadh. Menurut 
hemat saya (Imam Nawawi) yang benar ialah yang terdapat dalam manuskrip yang tanpa lafadz mitsl’ 
seperti. Imam Muslim dan lainnya tidak menyempurnakan kalimat itu, kecuali demikian adanya, 

sehingga sabda Nabi Jjjig, ‘Batu sebesar jari kelingking; berkaitan dengan batu-batu kecil yang 
dipakai untuk melontar jumrah tujuh kali lontaran yang disertai takbir pada setiap kali lontaran. Ini 
yang benar, wallahu a’lam.” Selesai.) 


478 §|| abWajiz; Fiqh Sunnah 





Dari Aisyah 5^, ia berkata, “Saya pemah memakaikan wangi-wangian 
pada Rasulullah untuk ihramnya ketika akan memulai ihram, dan untuk 
tahalullnya sebelum melakukan thawaf [ifadah, peng] di Baitullah.” 
(Muttafaqun ‘alaih: Fathul Bari III: 396 no: 1539, Muslim II: 846 no: 
33 dan 1189, Tirmidzi II: 199 no: 920 dengan tambahan, ‘Aunul Ma’bud 
V: 169 no: 1729, Nasa'i V: 137 dan Ibnu Majah II: 976 no: 2926). 

c. Mengenakan kain panjang dan selendang yang berwama putih 
untuk berihram: 


^' <3^* : i j& y) j* 

.4jU>tv5lj y, o s.bjj ojljl 


Dari Ibnu Abbas ia berkata, “Nabi %% berangkat dari Madinah 
setelah menyisir rambutnya dan mengenakan wangi-wangian, kemudian 
berkain panjang dan berselendang. Demikian itu (juga) yang diperbuat oleh 
para sahabatnya.” (Shahih: Fathul Bari III: 405 no: 1545). 


Adapun dianjurkannya berwama putih, didasarkan pada hadits: 


' ' ' ' f ' ' 

> Is - > 

0 C^\C° ' i' 1° *-s' ° S' I "*■ • 

•p 3 


Dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah bersabda, ‘‘Keruikanlah 
pakaianmu yang berwama putih; karena sesungguhnya ia adalah sebaik - 
baik pakaianmu; dan kafanilah mayat^mayatmu dengannya! ” (Shahih: 
Shahihul Jami’ no: 3236, al-Janaiz hal. 62, Tirmidzi II: 232 no: 999, 
dan Aunul Ma’bud X: 362 no: 3860). 


d. Shalat di Wadi (lembah) Aqiq bagi jama’ah yang lewat di sana 
berdasarkan hadits Umar: 


i—» 

s* 


"i" *4^' : J ya <^1 y l|jg J jLj oJukl- ^ yz 

“ ^ ✓ / /> 

Z ' *s e * ° ° , * ' '' ^ 


Kitab al-Hajj 


479 



Dari Umar ia berkata : Aku pemah mendengar Rasulullah 
bersabda di Wadi Aqiq, “7 adi malam aku didatangi utusan dari Rabbku 
(yaitu malaikat Jibril), lalu ia berkata, ‘Shalatlah kamu di Wadi yangpenuh 
barakah ini dan lakukanlah umrah dalam haji!’” (Shahih: Shahih Ibnu 
Majah no: 2410, Fathul Bari III: 392 no: 534, ‘Aunul Ma’bud V: 232 
no: 1783, dan Ibnu Majah II: 991 no: 2976). 

e. Mengeraskan suara ketika membaca talbiyah: 


f O y y f. ,00 0 . yf ^ , |0 / * . „ * , ✓ o .» \t 0 ' 

(jl fj 1* JjauI J yyj JU : JU —Ji ^ 

* / x ✓ * / /• ✓ y y 

.ds» J ^ of y~\ 


Dari as-Saib bin Khallad *&>, bahwa Rasulullah bersabda, “Saya 
didatangi malaikat Jibril, lalu ia memerintahku agar saya m enyuruh para 
sahabatku mengeraskan suaranya ketika mengucapkan ihlal (ihlal ialah 
kalimat. ikrar atau niat hendak menunaikan haji atau umrah, pent.) atau 
talbiyah.” (Shahih: ShahihulTirmidzino: 663, Tirmidzill: 163 no: 830, 
‘Aunul Ma’bud V: 260 no: 1197, Ibnu Majah II: 975 no: 2922 danNasa'i 
V: 162). 

Oleh karena itu, para sahabat Rasulullah ijjg mengeraskan suara 
ketika mengucapkan ihlal atau talbiyah sekeras-kerasnya. 


\‘jfc jj \°y°J\ bi ^ V^f 0^ -0^ ^ 




Abu Hazim berkata, “A dalah para sahabat Rasulullah $$ apabila 
memulai berihram, mereka tidak sampai ke Rauha! sebelum parau suaranya. ” 
(Shahihul isnad: Diriwayatkan Sa’id bin Manshur dengan sanad jayyid 
sebagaimana yang termaktub dalam al-Muhalla VII: 94 dan Ibnu Abi 
Syaibah dengan sanad shahih dari al-Mutthalib bin Abdullah 
sebagaimana yang disebutkan dalam Fathul Bari III: 324 secara mursal. 
Selesai, dinukil dari Manasikul al-Albani hal. 17). 


480 §H§ al-Wajiz; Fiqh Sunnah 




£ Membaca tahmid, tasbih, dan takbir sebelum memulai ihram: 


iJujl -Jl ^ ^ J y*S' 

Lio p ou; ji 4iiji 


>' * 


3 < s * s' 

, s f V u s 


oj *£-j ^Jit j»_> jS j £tw- J <Uil wL*^- *UJi ^ip Aj o 


Dari Anas ia berkata, “Rasulullah shalat bersama kami zhuhur 
empat raka’at di Madinah dan ‘ashar dua raka’at di Dzilhulaifah, kemudian 
Beliau bermalam di sana hingga pagi, kemudian Beliau berangkat naik 
(untanya), hingga tiba di Baida’, lalu Beliau membaca tahmid, tasbih dan 
takbir, kemudian Beliau berihlal untuk haji dan umrah. ” (Shahih: Shahih 
Abu Daud no: 1558, Fathul Bari III: 411 no: 1551 dan ‘Aunul Ma’bud 
V: 223 no: 1779 sema’na). 

g. Berihlah (Ucapan ketika hendak Haji atau umrah) 


‘3*4^ s* J *f J>o lit \jjfo 'JS *J>\ jir : Jli «j|j 

MK, \ i * (* f *. * ' *" i. * S i * l • f ' & 1. 

Spj ^ 01 iJyCJuj ^yaJI Aj tS^aj ^_> <Jjb O^J 

.idJJi J^jjj 015^ 


Dari Nafi’ dia berkata, *Adalah Ibnu Umar apabila usai shalat 
shubuh di Dzilhulaifah, Beliau menyuruh (sahabatnya) mempersiapkan 
untanya, terus disediakan untuk bepergian, kemudian menaikinya. Manakala 
kendaraannya telah siap berangkat dengan Beliau, Beliaupun menghadap ke 
arah kiblat sambil berdiri di atas untanya. Kemudian Beliau mengucapkan 
talbiyah .... Diamenyangka, bahwaRasulullah $g mengerjakan (jugaseperti) 
itu.” (Shahih: Fathul Bari III: 412 no: 1553). 


2. Sunnah-Sunnah yang Dilakukan Ketika Masuk Mekkah: 

a,b,c. Mabit, menginap di Dza Thuwa, mandi ketika masuk Mekkah, 
dan masuk Mekkah di siang hari: 


Kitab al-Hajj | 


481 


y y>\ *LcJbM Cf \ *3^® £-?b if" 

j»-pjJ .. . ^b b»32* aLaH JlizM 4 j o y~»\ 5li <-S ~j j*-> cJl>-^ 

.jJJi Jii $jj| A$it J J-XJ jl 


Dari Nafi’, ia bertutur, “Adalah Ibnu Umar \j» apabila masuk tanah 
suci di bagian pertama masuknya, dia menghendkan bacaan talbiyah, 
kemudian bermalam di Dzu Thuwa, terns mengerjakan shalat shubuh dan 
mandi. Dia memberitahu bahwasanya Nabi M mengerjakan itu (juga). ” 
(Muttafaqun ‘alaih: Fathul Bari III: 435 no: 1573 dan lafadz ini bagi 
Imam Bukhari, dan sema’na diriwayatkan Muslim II: 919 no: 1259, 
dan ‘Aunul Ma’bud V: 318 no: 1848). 


d. Masuk Mekkah dari Tanah yang Tinggi: 

tQ*il ibbl J^Jj 'll b)' J2)15" : Jli ^ 

JjLs\ 


Dari Ibnu Umar 4°, katanya, “Adalah Rasulullah masuk dari Mekkah 
dari tanah yang tinggi dan keluar dari tanah yang rendah. ” (Muttafaqun 
‘alaih: Fathul Bari III: 436 no: 1575 dan lafadz ini baginya, Muslim II: 
918 no: 1257, Nasa'i V: 200 dan Ibnu Majahll: 981 no: 2940). 

e. Mendahulukan kaki kanan ketika akan masuk Masjidil Haram 
sambil mengucapkan do’a: 


jlk^i ^ ^JLSJl <JUaL j f p\ C^l iub 3>l 

^^£>1 p-gJJl fX*> 3 p-g-li! 2l)l 


“Aku berlindung kepada Allah Yang Maha Agung, kepada Wajah-Nya 
Yang Maha Mulia, dan kepada Kekuasaan-Nya yang bersifat qadim dari 
godaan syaitan yang terkutuk. Dengan (menyebut) nama Allah, ya Allah 
curahkanlah shalawat dan salam kepada Muhammad, ya Allah bukalah 
untukku pintu-pintu rahmat!’’ (Shahih: al-Kalimuth Thayyibu hal. 65). 


482 al-Wajiz; Fiqh Sunnah 




£ Apabila melihat Baitullah, dianj urkan mengangkat kedua tangan, 
bila ia menghendakinya. Ini didasarkan pada riwayat Ibnu Abbas 
4<k> dengan sanad yang shahih. (Lihat Manasikul Haj hal. 20 dan 
Mushannaf Ibnu Abi Syaibah III: 96). Dianjurkan juga berdo’a 
dengan do’a yang mudah, dan jika dia membaca apa yang pemah 
dipanjatkan Umar 


. r >OL r *o d&j pu\ cS\ 


“ALLAHUMMA ANTAS SALAAM, WA MINKAS SALAAM, FA 
HAYY1NAA RABBANAA B1SSALAAM (Ya Allah, EngkaukihYangMaha 
Pemberi Kesejahteraan, dari-Mulah segala kesejahteraan; karena itu, 
hidupkanlah kami, ivahai Rabb kami, dengan sejahtera). “ (Sanadnya hasan: 
Manasikul Haj hal. 20 dan Baihaqi V: 72). 


Maka itu adalah karena bersumber dari sahabat Umar. 


3. Sunnah-Sunnah Thawaf: 


a. Idhthiba', yaitu memasukkan pakaian ihramnya dari bawah 
ketiaknya yang kanan dan menyelubungi bahu yang kiri, sehingga 
bahu yang kanan terbuka berdasarkan hadits: 

.Okii M ‘J* of if J Jv'o* 

Dari Ya’la bin Umayyah 4*> bahwa hiabi melakukan thawaf dengan 
beridhthiba’ (Hasan: Shahih Ibnu Majah no: 2391, Aunul Ma’bud V: 
336 no: 1866, Tirmidzi II: 175 no: 161, Ibnu Majah II: 2954 no: 984). 

b. Menjamah hajar aswad berdasarkan hadits: 




1> . V * " * of 

Ail) J 


:Jli J,\ J* 



, ^ >( Lk; c. j jf 


Dari Ibnu Umar t$g>, ia bertutur, “Saya pemah melihat Rasulullah 
sewaktu datang ke Mekkah, bila sudah menjamah hajar aswad, maka itulah 
pertanda Beliau memulai thawaf dengan berlari kecil pada tiga putaran 


Kitab abHajj f£| 483 


(pertama) dalam thawafnya yang banyaknya tujuh kali putaran." 
(Muttafaqun ‘alaih: Fathul Bari III: 470 no: 1603, Muslim II: 920 no: 
232 dan 1261 danNasa'i V: 229). 

c. Menciumhajar aswad: 


J* j~\ Pji Oji J : Jli ol py. t jp 


Dari Zaid bin As lam dari bapaknya, ia bertutur: Saya pemah melihat 
Umar bin Khatthab <^> mencium hajar aswad, dan berkata, "Kalaulah 
sekiranya aku tidak melihat Rasulullah menciummu, niscaya aku tidak mau 
menciummu." (Muttafaqun ‘alaih: Fathul Bari III: 462 no: 1597, MuS' 
lint II: 925 no: 1270, ‘Aunul Ma’bud V: 325 no: 1856, Ibnu Majah II: 
981 no: 2943, TirmidziII: 175 no: 862 danNasa'i V: 227). 


d. Sujud menghormati hajar aswad: 


2d caIIp Ibttl-j 'Ci (wjlki-i ^ ^je> 

\ •*“ „ s ' 

• ^ JCj' j liSofc : ^ -5lp 


Dari Ibnu Umar v^>, ia berkata: Saya pemah melihat Umar bin Khathab 
<$k> mencium hajar aswad dan sujud diatasnya, kemudian kembali, lalu 
mencium (lagi) dan sujud (lagi) diatasnya. Kemudian dia berkata, “Beginilah 
saya melihat Rasulullah M (berbuat).” (Hasan: Irwa-ul Ghalil IV: 312 
dan al-Bazzar II: 23 no: 1114). 


e. Bertakbir di tempat hajar aswad berdasarkan hadits: 


L J\ CJS' oc-d—lb J|| —H : Jli ^1 jp 

,. ✓ / " /• j*'"'" 

lip oir S jiif 'j*)\ 


Dari Ibnu Abbas t$£>, ia mengatakan, “Nabi melakukan thawaf di 
Baitullah dengan menunggang unta. Setiap kali datang di rukun (yaitu hajar 
aswad), Beliau memberi isyarat ke rukun itu dengan sesuatu yang ada di 


484 HI al'Wajiz; Fiqh Sunnah 


sisinya, terus bertakbir." (Shahih: Irwa-ul Ghalil no: 1114 dan Fathul 
Bari III: 476 no: 1613). 

£ Lari-lari kecil pada tiga kali putaran pertama dari thawaf pertama: 


d»\ Jl olib lJ\L 131 jli" ^ Sj^j 01 ^ ^1p ^j°1 

' s S y 

y ' ' y y 0 * 0 £ ' t SS S S S 

Ji j? **ij' J*j 


Dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah H apabila melakukan thawaf 
pertama di Baitullah, Beliau melakukan ramal (lari-lari kecil) tiga kali, dan 
berjalan biasa empat kali; dimulai dari hajar aswad sampai berakhir di hajar 
aswad (lagi). (Shahih: Shahih Ibnu Majah no: 2387, Ibnu Majah II: 
983 no: 2950 dan lafadz ini baginya, dan semakna diriwayatkan dalam 
Fathul Bari III: 470 no: 1603, Muslim II: 920 no: 1261, ‘Aunul Ma’bud 
V: 344 no: 1876, dan Nasa’i V: 229). 


g. Menjamah Rukun Yamani: 


oK- -»V! C—Jl 'J P :JU dt'JtiJM 



Dari Ibnu Umar m>, ia berkata, “Aku tidak pemah melihat Nabi $£ 
menjamah sebagian Baitullah, kecuali dua rukun Yamani saja [yaitu hajar 
aswad dan rukun Yamani, pent.].” (Muttafaqun ‘alaih: Fathul Bari III: 
473 no: 1609, Muslim II: 924 no: 1267, ‘Aunul Ma’bud V: 326 no: 
1757, dan Nasa’i V: 231). 


h. Memanjatkan do’a ini, ketika berada di antara dua rukun [antara 
hajar aswad dan rukun Yamani, pengoreksi]. 


. jL)l ^1 Jlp 


5>^i jj izs. g ? i]t j iL-f 


j 


“RABBANA AATINAA FIDDUNYAA HASANAH WA FIL 
AAHIRATI HASANAH WA QINAA ADZAAB ANN AAR (wahai Robb 
kami, berikanlah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, serta 



peliharalah kami dari adzab neraka!).” (Hasan: Shahih Abu Daud no: 
1666 dan Aunul Ma’bud V: 344 no: 1875). 


i. Shalat dua raka’at di belakang maqam Ibrahim usai melakukan 
thawaf: 

o-I—IU ffjjg <5sl J: Jli i^> 

* * * s 

(J p-£vJ jlT Ail :Jl5j oI fl^/all j r Uil (_*!>- 

/ / / ✓ 

1* / \ ^ 
^ 0 f * I t 0 


Dari Ibnu Umar ia berkata: Rasulullah $$ datang ke Mekkah lain 
melakukan thawaf di seputar Baitullah tujuh kali, kemudian mengeijakan 
shalat dua raka’at di belakang maqam Ibrahim, lalu berthaivaf antara Shafa 
dan Marwah dan ia bertutur, “Sungguh pada diri Rasulullah itu terdapat suri 
tauladan yangbaik.” (Shahih: Shahih Ibnu Majah no: 2394, Fathul Bari 
III: 487 no: 1627, dan Ibnu Majah II: 986 no: 2959). 


j. Sebelum shalat dua raka’at sewaktu berada di maqam Ibrahim 
dianjurkan membaca, WATTAKHADZUU MIMMAQAAMI 
IBRAAHIMA MUSHALLAA, dan pada dua raka’at tersebut 
dianjurkan membaca, QUL YAA AYYUHAL KAAFIRUUN dan 
QUL HUWALLAAHU AHAD: 


<S'} <11p J\ J±2\ ill 4»l Sy *J of jS* 

0 / / o ✓ / ✓ 0 / # > ^ ^ > / 

' * I- \' °* V \ ^ S* \* * - \" * ' 0 O. i 0 i • 

y J 3 :L ^ ‘^4 j J-* <*4*1*1 jt 

•' * / ^ 

.OjyjlSlSl aUI 


Dari Jabir 4b,“Bahwasanya Rasulullah % ketika sampai di maqam 
Ibrahim ‘alaihissalam, Beliau membaca, WATTAKHIDZUU MIN 
MAQAAMIIBRAAHIIMA MUSHOLLA, kemudian Rasulullah sholat 
dua rakaat dengan membaca dua (surat) yaitu, aldkhlas dan al-Kafirun. 

k. Menempelkan dada, wajah dan kedua lengan pada dinding Ka’bah, 
antara rukun Yamani dan pintu Ka’bah: 


486 fH al-Wajiz; Fiqh Sunnah 




|tfi. O * ( Os' s s } ^ l . J ^ ' 0 f O * 0//, 0 0X0^ 

U>J3 j jxtS* 4ii) *X*P A-* <Jl3 d*-L?r {j^* 

: Jli ^jllli ^ S/Ioia c££Jl jP j £T, xpl ^ ii> 

/• / ^ x x V" 

>it 3? Jii Ji^sr^ji jj£-ii ^ jli: Jii cjiLji ^ ^ s>f 

> ^ 4 ^ f ^ ^ ^ ^ t ^ x X X ^/- P ^/ 1 X 

Aill J y*j OjIj -i£j& : Jli jt-J c^Jl s*A>-j 4 j1Jj Oj-Ws (jJaJli i-^lJl j 



Dari Amr bin Syu’aib dari bapaknya dari datuknya, ia berkata: Saya 
pemah melakukan thawaf dengan Abdullah bin Amr; tatkala kami selesai 
dari thawaf tujuh kali putaran, kami ruku’ (yaitu shalat dua raka’at) di 
belakang Ka’bah, kemudian aku bertanya, “Tidakkah engkau berlindung 
kepada Allah dari siksa neraka ?” Lalu ia berkata, "Aku berlindung kepada 
Allah dari siksa neraka.’ Kemudian ia beranjak (dari tempat shalatnya), 
lalu menjamah rukun Yamani, kemudian berdiri antara Hajar Aswad dan 
pintu Ka’bah, lalu ia menempelkan dadanya, kedua tangannya, dan pipinya 
pada dinding Ka’bah. Kemudian dia berkata, ‘Beginilah saya melihat 
Rasulullahberbuat.’” (Telah termuat dalamhaditsJabiryangpanjang). 

1. Minum air zamzam dan membasuh kepalanya dengannya. Ini 
didasarkan pada hadits Jabir bahwa Nabi pemah melakukannya. 

4. Sunnah-sunnah Sa’i 


a. Menj amah Rukun Yamani sebagaimana yang telah ditegaskan dalam 
hadits yang lalu. 

b. Membaca ayat, “INNASH SHAFAA WAL MARWATA MIN 
SYA’AAIRILLAAHI FAMAN HAJJAL BAITA AWI’TAMARA 
FAALA JUNAA HA ALAIHI AYYATHTHAWWAFA 
BIHIMAA WAMAN TATHAWWAA KHAIRAN FA 
INNALLAAHA SYAAKIRUN ALIIM (al-Baqarah; 158).” 
Kemudian mengucapkan, “N ABDA-U BIM AA BADAALLAAHU 
BIH (Kami memulai sa’i dengan apa yang dimulai Allah). Hal ini 
dilakukan ketika sudah dekat ke Shafa pada waktu melakukan sa’i. 
(Semua ini termaktub dalam hadits Jabir yang panjang). 


Kitab al-Hajj §gf 487 


c. Ketika berada di atas bukit Shafa menghadap kiblat sembari 
mengucapkan: 

i) i iL -t Jz *y in aJi 'y t(U r Sif) ^sri iii riiu^si in 

^j iii ni aii v *_i ^ jr ^ iukii tf, diilii 

* * * 

> * * * " s * * * * 

' l' 0 V11 ' f ^ O 

o-LP coJPj 


ALLA AHU AKBAR (3X), LAA ILAAHA ILLALLAAHU 
WAHDAHVU LAA SYARUKA LAH, LAHUL MULKU WA LA HUL 
HAMDU, WA HUWA ALAA KULL1 SYAT1N QAD1IR. LAA- 
ILAAHA ILLALLAAHU WAHDAH, ANJAZA WA’DAH, WA 
NASHARA A BDAH, WA HAZAMAL AHZAABA WAHDAH ( = 
Allah Yang Maha Besar (3x), tiada llah/sesembahan (yang patut diibadahi), 
kecuali Allah semata, tiada sekutu bagi-Nya, bagi-Nyalah segala kerajaan 
dan bagi-Nyalah segala puji, Dia Maha Berkuasa atas segala sesuatu. Tiada 
Ilah (yang patut diibadahi ), kecuali Allah sunnah semata yang telah memenuhi 
janji-Nya, menolong hamba-Nya, dan menghancurkan persengkongkolan 
musuh-musuh). Kemudian dia berdo’a kepada Allah apa yang 
dikehendakinya. Ini dilakukan sebanyak tiga kali. 


d. Melakukan sa’i dengan berlari-lari bila melintasi dua pilar hijau 
(lampu hijau). 

e. Sewaktu berada di atas bukit Marwah pun dia melakukan amalan 
yang dilakukannya di atas bukit Shafa, yaitu menghadap ke 
Baitullah seraya berdzikir dan berdo’a. 

5. Sunnah-Sunnah Ketika Keluar ke Mina: 


a. Berihram pada hari Tarwiyah [yaitu tanggal 8 Dzulhijjah] sejak 
dari tempat tinggalnya 5 

b. Melaksanakan shalat zhuhur, ashar, maghrib dan isya di Mina pada 
hari Tarwiyah, dan mabit di sana hingga usai shalat shubuh dan 
terbit matahari [lalu menuju ke Arafah]. 


5 Dengan catatan tctap memperhatikan sunnah-sunnah ihram yang telah dijelaskan sebelumnya . 

488 | §§§ aUWajiz; Fiqh Sunnah 


c. Shalatzhuhur dan ashar dengan jama’ danqashardiNamirahpada 
hari ‘Arafah. 

d. Tidak bertolak dan Arafah sebelum matahari terbenam. 


B. Rukun-rukun Haji 
1. Niat ikhlas karena Allah. 


Allah M berfirman: 


(a ^Jul «u aUI I jJLxJ V] Ib *J 


Padahal mereka tidak diperintah, kecuali supaya beribadah kepada Allah 
dengan memumikan keta’atan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama-Nya 
dengan lurus. (QS. al-Bayyinah : 5). 


Dan sabda Nabi $g, 

Jllpty lljl 

/ /■ x- 

“Sesungguhnya segala amal perbuatan bergantung pada niatnya.” (Teks 
hadits dan takhrijnya sudah termaktub dalam pembahasan Syarat-Syarat 
Sahnya Wudhu’). 


2. Wuquf di Arafah berdasarkan sabda Rasulullah: 

^ A ' 

I 

“Haji adalah ‘Arafah (Wukuf)." (Shahih: Shahih Ibnu Majah no: 2441, 
Tirmidzi II: 188 no: 890, Nasa’i V: 264, Ibnu Majah II: 1003 no: 3015, dan 
Aunul Ma’bud V: 425 no: 1933). 


nCuJl J!r> iii&h M J* : JVi ijsb* 

LZtfj JJSrf vj, ^ Llr j\ is j i; .-cJa 

JUi {j* Ji Ji* caIIp V] j? aA)Ij 

** / /■ / “ ✓ 

^ // // X . XX XX I . 

^ ® .. X . O X **X , XX X X ^ „ • X . X . X X X 4 O X . 

-3 LpW> y* :$|g 


tf XX 

.. 0 A 0 


Kitab al-Hajj §§f 489 


. Z'/' , I V / / ^ Ox# 5 z' x- X 

^ ^ x „ X X 0 — . - XX f k| # | » ,// x l|* 

. 4iiJ 4s*s— Aa& I jLgj y >U ciJi 


Dari ‘Urwah ath-Thai ia bertutur: Aku pemah datang menemui Nabi 
$£ di Muzdalifah sewaktu Beliau pergi untuk shalat, lalu aku berkata, “Ya 
Rasulullah, sejatinya aku datang dari dua gunung Thai; sangat letih untaku dan 
aku pun amat lelah; Wallahi aku tidak meninggalkan sebuah gunung kecuali aku 
telah wuquf disana, lalu apakah ibadah haji say a sah?" Maka jawab Rasulullah 
“Barangsiapa yang mengikuti shalat kami ini dan wuquf bersama kami hingga 
kami bertolak (dari sini) dan sebelumnya telah wuquf di Arafah pada siang atau 
malam hari, maka sempumalah ibadah hajinya dan hilanglah kotorannya [Artinya 
dia telah melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya berupa manasik, pent .].” 
(Shahih: Shahih Ibnu Majah no: 2442, Tirmidzi II: 188 no: 892, ‘Aunul 
Ma’bud V: 427 no: 1934, dan Ibnu Majah II: 1004 no: 3016 serta Nasa'i no: 
263). 

3. Mabit di Muzdalifah hingga terbit matahari dan shalat shubuh di sana. 
Sebagaimana yang termaktub dalam hadits di atas: 


“Barangsiapa yang mengikuti shalat kami ini dan wuquf bersama kami hingga 
kami bertolak (dari sini menuju Mina), dan sebelumnya telah wuquf di Arafah 
pada siang atau malam hari maka sempumalah ibadah hajinya dan hilanglah 
kotorannya." 

4- Melakukan Thawaf Ifadhah. Allah M berfirman: 


.jUJt i >>-)_, 

XX X 

“Dan hendaklah mereka melakukan thawaf di sekeliling rumah yang tua itu 
(Baitullah).” (QS. abHajj: 29). 


O ^ 0 * . X O X .X 0 ^ X X OX 

Ujixj p 

c2lii 'Sy^jq c-i5 lixloU-f : Jlii ^ ClJtta 

X “ X XX 

: Jli £>\iy\ & if cJlLj c^>\3 IiS bgjl 



490 ||§ al'Wajiz; Fiqh Sunnah 





Dari Aisyah ia bertutur : Shafiyah binti Huyay datang bulan setelah 
sebelumnya saya informasikan kepada Rasulullah rnaka Beliau bertanya, 
“Apakah ia menyebabkan kita tertahan atau terhalang dalam perjalanan kita 
sekarang ini (dengan sebab tidak dapat mengerjakan thawaf ifadhah karena 
haidhnya itu, pent.)?" Saya jawab, “Ya Rasulullah, bahwa Shafiyah sudah 
mengerjakan thawaf ifadhah dan sudah thawaf di sekeliling Baitullah, kemudian 
setelah melakukan thawaf ifadhah ia haidh.” Maka sabda Beliau, “Kalau begitu 
hendaklah dia keluar [pulang bersama kami]!” (Muttafaqun ‘alaih: Fathul Bari 
III: 567 no: 1733, Muslim II: 964 no: 1211, ‘Aunul Ma’bud V: 486 no: 1987, 
Nasa'i I: 194, Tirmidzi II: 210 no: 949 dan Ibnu Majah II: 1021 no: 3072). 

Jadi, sabda Nabi “Apakah ia menyebabkan kita tertahan ini, 
menunjukkan bahwa thawaf ifadhah merupakan suatu kemestian yang harus 
dilaksanakan, dan ia menjadi penghalang dan penaban bagi orang yang 
belum mengerjakannya. 

5. Melakukan sa’i antara Shafa dan Marwah, karena Rasulullah $$ 
melakukannya, bahkan Beliau juga memerintahkannya: 


,'^LS\ Lis' ill Dli 


“Bersa’ilah; karena sesungguhnya Allah telah mewajibkan atas kalian 
melakukan sa’i.” (Shahih: Irwa-ul Ghalil no: 1072, AbFathur Rabbani XII: 
76 no: 277 danMustadrak Hakim IV: 70). 


C. Kewajiban-Kewajiban Ibadah Haji 

1. Memulai berihram dari miqat, yaitu menanggalkan pakaiannya, lalu 
mengenakan busana ihram, kemudian ia niatkan mengucapkan: 




“Ya Allah, aku datang memenuhi panggilan-Mu untuk berumrah. ” 


Atau mengucapkan: 


Q } ' ^ / 



Kitab al-Hajj §g§ | 491 


Ya Allah, aku datangmemenuhi panggflan-Mu untuk berhaji dan berumrah. ” 


2. Mabit di Mina pada malam-malam hari Tasyriq, karena Rasulullah M 
melaksanakan mabit, menginap di sana. Dan Beiiau M pemah memberi 
rukhshah [keringanan untuk tidak menginap] kepadajama’ahhajiyang 
kebetulan berprofesi sebagai penggembala kawanan unta: 


0 s' O s' t 4 © % O ✓ if *, O £» 9 s' t 0 J Q S s'O . I ' * { 




s' . ✓ 


0 <■' . 0 0 Os' Q s s' » 


“Rasulullah telah memberi rukhshah / keringanan kepada para penggembala 
unta dalam hal mabit (di Mina), agar mereka melontar jumrah pada hari Nahar, 
kemudian pada esok harinya dan pada dua hari sesudahnya dan supaya mereka 
melontar pada hari Nafar.” (Shahih: Shahih Ibnu Majah no: 2463, ‘Aunul 
Ma’bud V: 451 no: 1959, Tirmidzi II: 215 no: 926, Ibnu Majah II: 1010 no: 
3037 dan Nasa'iV: 537). 


Pemberian rukhshah dari Rasulullah $g kepada mereka itu, menunjukkan 
bahwa wajibnya mabit di Mina atas orang-orang selain mereka. 

3. Melontarkan jamrah-jamrah secara tertib, yaitu melontar jamrah 
‘Aqabah dengan tujuh kerikil pada hari Nahar [tanggal 10 Dzulhijjah], 
dan melontar tiga jamrah pada hari-hari Tasyriq, setiap hari ba’da zawal 
[sesudah tergelincimya matahari]; setiap jamrah dilontari dengan tujuh 
kerikil; dimulai dari jamrah Ula, lalu Wustha, kemudian terakhir ‘Aqabah. 

4. Melaksanakan ThawafWada’: 


Li yi >i b'Ji; of (/Lai A 




JUSs>-• 


"Dari Ibnu Abbas bahwa para sahabat diperintah supaya masa terakhumya 
(yaitu apabila hendak meninggalkan kota Mekkah setelah ibadah haji] melakukan 
thawaf wada’ di sekeliling Baitullah, kecuali diberi keringanan bagi perempuan 
yang sedang haidh." (Muttafaqun ‘alaih: Fathul Bari III: 585 no: 1755, dan 


492 f§§ abWajiz; Fiqh Sunnah 



Muslim II: 963 no: 1328). 


5. Mencukur atau Menggunting Rambut: 

Mencukur dan menggunting rambut sahberdasar ayat al-Quran, sunnah 
Nabi dan ijma’ Ulama’: Allah M berfirman: 


a - 


di)l 01 ^1 Jl y*j <0)1 (JJL/j JLflJ 

" * - - ' * ' *' e ** ** * 

(Y V :^d') .0jilij *y cj tjj^l 


'Vti ■*" \i v.' °,Vt 


Sesungguhnya Allah akan membuktikan kepada Rasul-Nya tentang 
kebenaran mimpinya dengan sebenamya (yaitu) bahwa sesungguhnya kamu pasti 
akan memasuki Masjidil Haram, insya Allah dalam keadaan aman, dengan 
mencukur rambut kepalanya dan mengguntingnya, sedang kamu tidak merasa 
takut. (QS. al-Fath: 27). 


> - * > 
" 0 


^ ^LJI :JU* 'J* Ol vkyj.J ^ 

/ /■ / /• 

jj jUiii j ijJii jJl l^tli ji — Si :ju ?aui ^taiiij 

fit jy-ji; 3: >iiij 915 .i^Lii ^Iii: j 15 

.^>^1 jJli 


J 0 ^ . OX 0 


Dari Abdullah bin Umar L%H> bahwa Nabi bersabda, “Ya Allah, rahmatilah 
orang-orang yang mencukur [gundul] rambutnya.” Para sahabat berkata, “Dan 
juga mereka yang menggunting pendek rambutnya, ya Rasulullah ?” Sabda Beliau, 
“Ya Allah, rahmatilah orang-orang yang mencukur [gundul] rambutnya." Para 
sahabat berkata (lagi), “Dan orang-orang yang menggunting pendek rambutnya, 
ya Rasulullah? ” Jawab Beliau, “Ya Allah rahmatilah orang-orang yang mencukur 
[gundul] rambutnya." Mereka berkata (lagi), "Dan orang-orang yang menggunting 
rambutnya, ya Rasulullah?" M aka jawab Beliau, “Dan juga, mereka yang 
menggunting pendek rambutnya. ” 6 


6 HR. Imam Bukhari. Lihat Bab Mencukur dan Memendekkan Rambut di Waktu Bertahallul (Pent.) 


Kitab al-Hajj £f | 493 


Jumhur fuqaha’ berbeda pendapat tentang hukumnya: mayoritas mereka 
berpendapat bahwa mencukur atau memendekkan rambut pada waktu 
bertahallul adalah wajib, sehingga apabila ditinggalkan wajib membayar dam. 
Sedangkan para ulama Syafi’iyah berpendapat bahwa ini termasuk rukun 
haji, (sehingga apabila ditinggalkan hajinya tidak sah). 

Sebab yang melatarbelakangi terjadi perbedaan pendapat mereka ini 
adalah belum ditemukannya dalil yang menunjukkan sebagai kewajiban atau 
sebagai salah satu rukun haji, sebagaimana yang Syaikh kami, Muhammad 
Nashiruddin al-Albani sampaikan kepada penulis sendiri. 


2. SYARAT-SYARAT THAWAF 




Dari Ibnu Abbas bahwa Nabi life bersabda, “Thawaf di (sekeliling) 
Baitullah adalah seperti shalat, melainkan kalian sewaktu thawaf boleh berbicara; 
maka barangsiapa yang berbicara pada waktu itu, janganlah berbicara, kecuali 
yangbaik." (Shahih: Irwa-ul Ghalil no: 121,TirmidziII: 217 no: 967, Shahih 
Ibnu Khuzaimah IV: 222 no: 2739, Shahih Ibnu Hibban 247 no: 998, Sunan 
Darimi I: 374 no: 1854, Mustadrak Hakim I: 459 dan Baihaqi V: 85). 

Maka manakala thawaf disamakan dengan shalat dalam beberapa hal, 
maka ia memiliki sejumlah persyaratan: 
a. Suci dari hadats besar dan kecil. 

Hal ini didasarkan pada sabda Nabi ^g: 

.yjiL 

“Allah tidak akan menerima shalat (yang dilaksanakan) tanpa bersuci 
(sebelumnya) .” (Redaksi hadits dan takhrijnya sudah pernah dimuat 


7 Fiqhus Sunnah I: 588 dan Manarus Sabil I: 263. 


494 tH al-Wajiz; F iqh Sunnah 




dalam pembahasan wudhu’). 

Dan sabda Beliau kepada Aisyah yang datang bulan ketika 
sedang menunaikan ibadah haji: 


O-Jb ij jks')l O' jjr 


“Laksanakanlah apa yang dilaksanakan oleh seorang yang haji, kecuali 
[satu hal] janganlah engkau thawafdi Baitullah sehingga engkau mandi bersih 
(dari haidh). ” (Muttafaqun ‘alaih: Fathul Bari III: 504 no: 1650, dan 
Muslim II: 873 no: 119 dan 1211). 


b. Menutup aurat. 

Allah M berfirman: 

* * " 0 ° * > " - 0 

(X \ : lJI jS^\) . J5"" I 1 ^qlj 

Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) 
masjid. (QS. al-A’raaf: 31). 

Dan berdasarkan hadits Rasulullah $|: 


o y>\ ^I (j 4^5 jj—LI jl : ^>\ 

^ ^ * 

ij o iji 4 <j jJi i r y ^)\ 


OL j£- C~JL Mj ii^l*)l Jbu 0 ?xj Ml 


Dari Abu Hurairah bahwa Abu Bakar ash-Shiddiq <$k> pemah 
mengutusnya pada waktu memimpin ibadah yang telah diperintahkan 
Rasulullah sebelum haji vuadd, pada hari Nahar [tanggal 10 Dzulhijjah, 
pent.] bersama sejumlah sahabat untuk menyampaikan kepada masyarakat 
luas larangan dari Beliau: Setelah tahun ini, tidak boleh (lagi) ada orang 
musyrik yang menunaikan ibadah haji dan tidak boleh (pula) melakukan 
thawaf dengan telanjang bulat di Baitullah. (Muttafaqun ‘alaih: Fathul 
Baril: 477 no: 369, Muslim II: 982 no: 1347, Aunul Ma’bud V: 421 no: 
1930, danNasa'i V: 234). 


Kitab al-Hajj §§§ 495 



c. Melakukan thawaf tujuh kali putaran sempuma, karena Nabi f§ 
melakukannya tujuh kali putaran, sebagaimana yang ditegaskan 
Ibnu Umar “dacang ke Mekkah, ledu thawaf di Baitullah tujuh kali 

putaran dan shalat di belakangmaqam Ibrahim dua raka’at, melakukan 
sa’i antara Shafa dan Marwah sebanyak tujuh kali; dan sungguh pada 
diri Rasulullah itu terdapat suri tauladan yang baik bagi kalian." 
Dengan demikian perbuatan, Rasulullah ^ ini sebagai penjelasan 
bagi firman Allah Ta’ala: 

O o o & OS 

(Y ^ Cl *\^ 

“Dan hendaklah mereka melakukan thawaf di sekeliling rumah yang 
tuaitu (Baitullah). (QS. al-Hajj: 29). 

Jika seseorang yang menunaikan manasik haji sengaja 
meninggalkan sebagian dari tujuh putaran, walaupun sedikit, maka tidak 
cukup baginya, dan ia harus menyempumakannya. Jika dia ragu-ragu, 
maka peganglah bilangan yang paling sedikit sehingga dia yakin. 


d. Memulai thawaf dari Hajar Aswad dan berakhir di situ juga, dengan 
menempatkan Baitullah berada di sebelah kiri. Hal ini berdasarkan 
pada pemyataan Jabir 


1j iliillj j|g J {Ji ill 


"Tatkala Rasulullah tiba di Mekkah, Beliau mendatangi Hajar Aswad, 
lalu menjamahnya, kemudian berjalan di sebelah kanannya, lalu Beliau lari' 
lari kecil tiga kali putaran [pertama, pent.] dan berjalan biasa empat kali 
putaran." 

Jadi, andaikata seseorang melakukan thawaf, sementara Baitullah 
berada di sebelah kanannya, maka tidak sah thawafnya. 

e. Hendaknya thawaf dilakukan di luar Baitullah. Allah M berfirman: 

o ^ o Ag a> os 

(Y^ :£uU) Iy jWj 


496 §|§ al'Wajiz; F iqh Sunnah 


Dan hendaklah mereka melakukan thawafdi sekeliling rumah yang tua 
itu (Baitullah). (al-Hajj: 29). 

Firman Allah di atas meliputi seluruh thawaf. Kalau ada orang yang 
thawaf di Hijr Isma’il, maka tidak sah thawafnya, karena Nabi 
menegaskan: 

Hijr Isma’il termasuk Baitullah 8 

£ Hams berurutan langsung [tidak diselingi oleh pekerjaan lain, 
pengoreksi], karena Nabi >£i melakukannya demikian dan 
Rasulullah bersabda: 



Ambillah dariku manasik hajimu 9 


’Js> I 


Jika terhenti sejenak untuk berwudhu’, atau untuk shalat fardhu 
yang telah dikumandangkan iqamahnya, atau untuk istirahat sejenak, 
maka tinggal melanjutkan kekurangannya. Namun jika terputus dalam 
waktu yang cukup lama, maka hendaklah ia memulai lagi dari awal. 

3. SYARAT-SYARAT SA’I 


Untuk sahnya sa’i ada sejumlah persyaratan: 

a. Sa’i dilakukan sesudah melakukan thawaf. 

b. Harustujuhkaliputaran 

c. Dimulai dari bukit Shafa dan diakhiri di bukit Marwah 

d. Hendaknya sa’i dilakukan di lokasi sa’i [Mas’a], yaitu jalan yang 
memanjang antara bukit Shafa dan Marwah. Begitulah Nabi $£ 
mengerjakannya. Di samping itu, Beliau bersabda: 


“Ambillah dariku manasik hajimu!" 




9 Shahih: Irwa-ul Ghalil: 1704 
9 Shahih: Irwa-ul Ghalil: 1074 


Kitab al-Hajj §§§ 497 


4. L ARAN GAN-LARAN GAN DALAMIHRAM 


Orang yang sedang berihram dilarang melakukan [hat-hal] sebagai 
berikut: 

a. Mengenakan pakaian berjahit: 


{j* ^ Jl id Alii Jid :Jli jl : jjjl 

S ✓ s S 

Vj (XjJi >i2i ^ J-ii 

( j*djUL# Jb*tj jd-l V} t—3La^*Jl ^l*Jl 

4—LLi <_4l_j_Si IJjL*I 


1> O ^ O X- > 


•o"JJ J 


jl» 


Dari Ifcnu Umar u^> bahit/a ada seorang sahabat bertanya (kepada 
Rasulullah), “Ya Rasulullah, pakaian apa yang boleh dikenakan bagi orang 
yang berihram?" Jawab Beliau, “Tidak boleh memakai baju, sorban, celana, 
topi dan khuf (sarung kaki yang terbuat dari kulit), kecuali seseorang yang 
tidak mendapatkan sandal, maka pakailah khuf, narnun hendaklah ia 
memotongnya dari bawah dua mata kakinya; dan janganlah kamu 
mengenakan pakaian yang dicelup dengan pewama atau wama merah." 
(Muttafaqun ‘alaih: Fathul Bari III: 401 no: 1542, Muslim II: 834 no: 
1177, ‘Aunul Ma’bud V: 269 no: 1806, dan Nasa'i V: 129). 

Dan diberi dispensasi bagi orang yang tidak mendapatkan kecuali 
celana panjang dan khuf agar mengenakan keduanya tanpa harus 
memotong. Ini didasarkan pada hadits: 

-b-o jjS (j-* :oli $!§ ^ill : Jli p ^1 ^p 

“ / 

y s s 

Dari Ibnu Abbas \M>, ia bertutur : Saya pemah mendengar Nabi 
berkhutbah di Arafah, “Barangsiapa yang tidak mendapatkan sandal, maka 
pakailah khuf; dan barangsiapa yang tidak mendapatkan kain panjang, maka 
pakailah celana [Beliau mengucapkan hal ini untuk orang yang berihram]. ” 






498 §|ff al-Wajiz; Fiqh Sunnah 



(Muttafaqun‘alaih: Fathul Bari IV: 57 no: 1841,Nasa'iV: 132, Muslim 
II: 835 no: 1178, Tirmidzi II: 165 no: 835, dan ‘Aunul Ma’bud V: 275 
no: 1812). 

b. Menutup wajah dan tangan bagi perempuan: 


\jji H, i s( ‘js V: Jii M "J-* of 


•i y-j 


Lollll 


Dari Ibnu Umar bahwa Nabi Muhammad bersabda, “Janganlah 
seorang perempuan yang berihram mengenakan cadar dan jangan (pula) 
menggunakan kaos tangan.’’ (Shahih: Irwa-ul Gbalil no: 1022, Fathul 
Bari IV: 52 no: 1838, ‘Aunul Ma’bud V: 271 no: 1808, Nasa'i V: 133, 
dan Tirmidzi II: 164 no: 834). 


Namun boleh bagi perempuan menutup wajahnya bila ada sejumlah 
laki-laki yang lewat di dekatnya: 









if '°jf cf- if 

s' s' 


. f s 1 



Dari Hisyam bin ‘Urwah dari Fathimah bind al-Mundzir bahwa ia 
pemah bertutur, “Kami pemah menutup wajah kami sewaktu kami berihram, 
dan kami bersama Asma’ bind Abu Bakar Ash'Shiddiq.” (Shahih: Irwa-ul 
Ghalil no: 1023, Muwattha’ Imam Malik hal. 224 no: 724, dan 
Mustadrak Hakim 1:454). 


c. Menutup kepala dengan sorban atau dengan semisalnya bagi kaum 
laki-laki. Hal ini mengacu kepada hadits yang diriwayatkan oleh 
Ibnu Umar t^>: 




"Tidak bolehmemakai baju dan tidak (pula) sorban.’’ (Shahih: Irwa- 
ul Ghalil no: 1012). 


Kitab al-Hajj 


499 





Namun boleh berteduh di bawah kemah dan semisalnya, karena 
dalam hadits riwayat Jabir yang telah dimuat dalam beberapa halaman 
sebelumnya: 


o ' . 0 S' 0 " ST. s s f 111- 

. LgJ 6 J <0 iSsJ Jjj 23 




01 


"Bahwa Nabi menyuruh (seorang sahabat) menyediakan kemah, 
lain dipasanglah kemah untuk Beliau di Namirah, kemudian Beliau singgah 
di dalamnya) 

d. Memakai wangi-wangian, berdasarkan hadits Nabi M yang 
diriwayatkan oleh Ibnu Umar 4*- 


O / 9^1* /• ^ ^ ^ 

£■ ^ 0 ^ ^ ^ 0 ^ ^ ^ 

• ijl j 4 — 4 */» Lsljj 

"Dan, janganlah kamu mengenakan pakaian yang dicelup dengan 
za’faran (kumkuma) atau dengan waras (sebangsa celupan bevwama merah). ” 
(Muttafaqun ‘alaih: Fathul Bari III: 401 no: 1542, Muslim II: 834 no: 
117, ‘Aunul Ma’bud V: 269 no: 1806, dan Nasa’i V: 129). 

Dan, sabda Rasulullah tentang orang yang berihram yang terlempar 
dari atas untanya hingga wafat: 








?i • ? 

4jL» <U* 


J 




"Janganlah kalian melumurinya (dengan balsam) agar tetap awet dan 
jangan (pula) menutup kepalanya; karena sesungguhnya dia akan 
dibangkitkan pada hari kiamat (kelak) dalam keadaan membaca talbiyah.” 
(Muttafaqun ‘alaih: Fathul Bari III: 135 no: 265, Muslim II: 865 no: 
1206, ‘Aunul Ma’bud IX: 63 no: 3222-3223, dan Nasa'i V: 196). 

e. Memotong kuku dan menghilangkan rambut dengan acara dicukur 

atau digunting, dan atau semisalnya: Allah $g berfirman: 




500 Hff al-Wajiz; Fiqh Sunnah 


“Dan janganlah karnu mencukur rambutmu, sebelum binatang hadyu 
sampai di lokasi penyembelihannya. (QS. al-Baqarah : 196). 

Di samping itu, para ‘ulama sepakat atas haramnya memotong kuku 
bagi orang yang sedang berihram. (al'Ijma’ oleh Ibnul Mundzir hal. 
57). 

Boleh saja menghilangkan rambut bagi orang yang merasa 
terganggu dengan adanya rambut tersebut, namun ia harus membayar 
fidyah. Allah M menegaskan: 


q s s Ox ^ x ^ x & X Ox * XX© 

1 ' ' 

(m :5yLll) .dlli 


Jika ada di antara karnu yang sakit atau ada gangguan di kepalanya 
(lalu ia bercukur), maka tuajiblah atasnya bayar fidyah, yaitu berpuasa atau 
bershadaqahatauberkorban. (QS. al-Baqarah: 196). 


O fx J ^ x xx ”*.0 0 ^ x O x J * O } S % ~ ^' 

^jJl P Cx3L^J t f 

X 5» X 

liiii-bMj Jjb-li • cLbijd 

Jl P X^f* x xx X % O X ^ ^ xx x J x 0 x ^ © 




Dari Ka’ab bin ‘Ujrah bahvua Nabi melewatinya ketika ia berada 
di daerah Hudaibiyah sebelum masuk Mekkah dan ia sedang berihram ketika 
menyalakan api di bawah kualinya, sementara kutunya berkeliaran di 
wajahnya, lalu Beliau bertanya, “Apakah kutumu ini mengganggumu?” 
Jawabnya, “Ya, (mengganggu). ” Sabda Beliau (lagi), “Maka cukurlah 
rambutmu; dan berilah makan tiga sha’ makanan (yang dibagi'bagi) antara 
enam orang miskin, atau berpuasalah tiga hari, atau berkurban seekor binatang 
kurban!” (Muttafaqun ‘alaih: Muslim II: 861 no: 83 dan 1201 danlafadz 
inibaginya,FathulBariIV: 12 no: 1814 AunulMa’bud V:309no: 1739, 


Kitab al'Hajj ||f 


501 


Nasa'i V: 194, Tirmidzi II: 214 no: 960 dan Ibnu Majah II: 1028 no: 
3079). 

f. Jima’ dan pendahuluannya. 

g. Mendekati perbuatan masksiat. 

h. Permusuhan dan berbantah-bantahan. Dasar yang mengharamkan 
tiga poin di atas ialah firman Allah : 


■f , ® ' 

(\ ^V:»(j 


✓ I o 

f £ ✓ .. 


(Musim) haji adalah beberapa bulan yangsudah dima’lumi, barangsiapa 
yang menetapkan niatnya dalam bulan itu akan mengerjakan haji, maka 
tidak boleh mengeluarkan perkataan tidak senonoh atau bersetubuh, berbuat 
fasik dan berbantah-bantahan dalam masa mengerjakan ibadah haji. (QS. 
al-Baqarah; 197). 

i. Melamar dan melaksanakan akad nikah berdasarkan hadits 
Utsman: 


j \ 


Dari Utsman bahwa Nabi bersabda, "Orangyang berihram tidak 
boleh menikahi, tidak boleh dinikahi, dan tidak boleh melamar.” (Shahih: 
Mukhtashar Muslim no: 814, Muslim II: 1030 no: 1409, ‘Aunul Ma’bud 
V: 295 no: 1825, Tirmidzi II: 167 no: 842, dan Nasa'i V: 192). 

j. Berupaya untuk memburu binatang buruan darat dengan cara 
membunuh atau menyembelih, atau menunjuk atau memberi isyarat 
ke tempat binatang buruan. 

Allah M berfirman: 

,* * * o Jo * s t s,. f Os a y'o'.s ' s > 

Qn .Uy- *-LoL» ^j?-j 

Dan diharamkan atasmu (menangkap) binatang buruan darat selama 
kamu dalam keadaan ihram. (QS. al-Ma-idah: 96). 

| §§f al-Wajiz; Fiqh Sunnah 


502 


Di samping itu, ada sabda Nabi, yaitu tatkala Beliau ditanya oleh 
para sahabat yang sedang berihram perihal seekor keledai betina yang 
ditangkap dan disembelih oleh Abu Qatadah yang tidak ikut berihram. 
Maka jawab Beliau: 


Sj&i :Jli cV jf cj lit 'JZJ 


\ 


Adakah seorang di antara kamu sekalian yang menyuruh dia (Abu 
Qatadah) agar menangkapnya, atau memberi isyarat ke tempat binatang itu? 
Maka jawab mereha, “Tidak ada.” Sabda Beliau (lagi), “Makamakanlah!” 
(Muttafaqun ‘alaih: Fathul Bari V: 28 no: 1824, Muslim II: 853 no: 60 
dan 1196, Nasa'i V: 186 sema’na). 


k. Makan sebagian dari daging binatang buruan yang ia ikut andil 
dalam pemburuannya. Ini didasarkan pada mahfum hadits Nabi#: 

“Adakah seorang di antara kamu sekalian yang menyuruh dia (Abu 
Qatadah) agar menangkapnya, atau memberi isyarat ke tempat binatang itu?” 
Maka jawab mereka, “Tidak ada.” Sabda Beliau (lagi), “Makamakanlah!" 


5. HAL-HAL YANG MEMBATALKANIBADAH HAJI 10 

Ibadah haji bisa batal disebabkan oleh salah satu dari keduanya: 

a. Jima’, senggama, bila dilakukan sebelum melontar jamrah ‘aqabah. 
Adapun jima’ yang dilakukan pasca melontar jamrah ‘aqabah dan 
sebelum thawaf ifadhah, maka tidak dapat membatalkan ibadah 
haji, sekalipun yang bersangkutan berdosa. Namun sebagian di 
antara mereka berpendapat bahwa ibadah haji tidak bisa dianggap 
batal karena melakukan jima’, sebab belum didapati dalil yang 
menegaskan kesimpulan ini. 

b. Meninggalkan salah satu rukun haji. Manakala ibadah haji kita 
batal disebabkan oleh salah satu dari dua sebab ini, maka pada 
tahun berikutnya masih diwajibkan menunaikan ibadah haji, bila 
mampu, sebagaimana yang telah penulis jelaskan pada pembahasan 
pengertian istitha’ah. Jika tidak, maka pada waktu-waktu yang kita 


10 Dinukil dari kitab Irsyadus Sari. 


Kitab al'Hajj || 


503 



mampu melaksanakannya; karena ibadah ini wajib segera 
dilaksanakan bila kita sudah mampu. 

6. LARAN G AN'L ARAN GAN YANG BERLAKU DIHARAMAIN, 
MEKKAH DAN MADINAH. 11 

Dalam Shahih Bukhari dan Muslim serta selain keduanya disebutkan 
hadits sebagai berikut: 


/ ^ ^ *0 ' , a* * ' & < * 

S' ' 0 .1 I. - - | * ? »• e s os o ,sf o s 

Uoj ^J>- jt-wfcl y\ <JI : JU JJ— J JI JJ iL^ JP 

/■ / /■ s s s 

.A f N A Adi an Jb A 


Dari Ubbad bin Tamim dari pamannya bahwa Rasulullah bersabda, 
“Sesungguhnya ( Nabi) Ibrahim telah mengharamkan M ekkah dan telah 
mendo’akan kebaikan untuknya; dan sesungguhnya aku telah mengharamkan 
Madinah sebagaimana Ibrahim telah mengharamkan Mekkah. ” 

Jadi pengharaman dua tanah suci itu hanyalah berdasar wahyu dari 
Allah M yang disampaikan kepada dua orang Nabi dan Rasul-Nya yang 
mulia. Oleh sebab itu, bila dikatakan Haramain maka maksudnya ialah 
Mekkah dan Madinah. Kata haram, secara syar’i, tidak boleh digunakan, 
kecuali untuk keduanya saja. Tidak boleh ditujukan kepada Masjidil Aqsha, 
tidak boleh juga dialamatkan kepada Masjidil Ibrahim Al-Khalil; karena 
wahyu Ilahi tidak memberi nama dengan sebutan Haram, kecuali Mekkah 
dan Madinah. Ini adalah ketetapan syari’at yang mana akal manusia tidak 
berwenang campur tangan dalam penggunaan kata tersebut. 

Ada sejumlah larangan yang berlaku di kawasan Haramain, tidak boleh 
dilanggar oleh penduduk yang tinggal di sana, atau oleh orang-orang yang 
datang ke sana dalam rangka menunaikan ibadah haji dan umrah atau untuk 
selain keduanya. Larangan-larangan termaksud ialah: 

a. Memburu hewan dan burung, atau mengusimya atau membantu 
orang yang melakukan salah satu dari keduanya. 

b. Memotong tumbuh-tumbuhan dan duri, kecuali memang sangat 

11 Dinukil dari kitab Irsyadus Sari oleh Fadhilatul Walid Asy-Syaikh Muhammad Ibrahim Syuqrah 
hafizhullah. 


504 


aUWajiz; Fiqh Sunnah 



dibutuhkan atau terpaksa. 

c. Membawa senj ata taj am. 

d. Memungut barang temuan di tanah Haram Mekkah bagi jama’ah 
haji yang berasal dari luar Mekkah. Adapun orang yang muqim di 
sana boleh memungutnya dan mengumumkannya. Perbedaan 
antara jama’ah haji dengan orang yang muqim dalam masalah ini 
sangat jelas. Selesai. 

Menurut hemat penulis, dasar yang dijadikan acuan dalam menetapkan 
larangan-larangan tersebut adalah sabda Nabi yang Beliau sampaikan pada 
hari penaklukan kota Mekkah: 


N a l ** ✓ / 6 ^ 0 / ^ ^ ^ 0 / ^ } s $ s ' J> s ^ * 

A\jl 4s y>cj J O d jUUl Jjli- Ail! 4s j>- JlLJl I 

(J, Jf'i J ^ ^ ^ p 4j f Ji Jl 

s ” ** / s s s 

^j caS"”A il! 4sy>xj ^»l J>- jL^j ^y» ~4S'\ls 

' ' ' ' * 

JUi o^>- Vj cQi ij* 1a < 5: 1.; to-Uv? yhj 

^1) p-aijsth ^ J j-j ^ : a^' 


"Sesungguhnya negeri ini telah diharamkan (yaitu dijadikan tanah suci) oleh 
Allah sejak Dia menciptakan langit dan humi. la menjadi tanah haram dengan 
pengharaman Allah hingga hari kiamat kelak. Tidak halal bagi seorangpun 
sebelumku mengadakan peperangan di negeri yang suci ini, dan tidak halal pula 
bagiku sendiri, melainkan hanya sesaat dari waktu siang belaka. la menjadi tanah 
haram dengan pengharaman Allah hingga hari kiamat nanti. Tidak boleh dipotong 
durinya, tidak boleh diusir binatang buruannya, tidak halal apa-apa yang yang 
ditemukannya di situ, kecuali bagi orang yang hendak mengumumkannya kepada 
khalayak ramai, dan tidak halal pula ditebang tanamannya yang hijau untuk 
dijadikan makan binatang yang ada di situ.” 


Kemudian Abbas berkata, “Ya Rastdullah, apakah tidak dapat dikecualikan 
tanaman idzhkir yang biasa dipergunakan oleh tukang pandai besi untuk 
menyalakan api, dan untuk keperluan membuat rumah?” M aka sabda Beliau, 


Kitab al'Hajj §g| | 505 


“Ya benar, kecuali tanaman idzhkir. ” (Muttafaqun ‘alaih: Fathul Bari IV: 46 no: 
1834, Muslim II: 986 no: 1353, dan Nasa’i V: 203). 

j' ^ a>- )! V ):djjij ^—S' : Jli yl*- ypj 


A^<kJ 


Darijabir 4$>, ia berkata: Sayapemah mendengar Nabi ^ bersabda, "Tidak 
halal bagi seorang di antara kamu membawa senjata ke Mekkah." (Shahih: 
Shahihul Jami’us Shaghir no: 7645, dan Muslim II: 989 no: 1356). 


cl jY%>- V (£A\ j : JlS $$ —'' Jli 

j (IftJLiJl) Lgj iC*' V} cJalxlj J cliXw^> yiy Vj 

i^_L4 o' c jiyd —'' Lg—y oi 

, OjyM o' oytt-i 


Dari Ali dari Nabi, Beliau bersabda (yaitu di Madinah), “Tidak halal 
ditebang tanamannya yang hijau untuk dijadikan makanan binatang temak yang 
ada di Madinah, tidak boleh diusir binatang buruannya, tidak boleh dipungut 
apa-apa yang ditemukan di situ kecuali bagi orang yang hendak mengumumkannya 
[kepada masyarakat luas], tidak pantos seseorang membawa senjata ke sana untuk 
berperang, dan tidak patutjuga ditebangpohonnya kecuali bagi orangyang hendak 
memberi makan untanya. ” (Shahih: Shahih Abu Daud no: 179, dan ‘Aunul 
Ma’bud VI: 20 no: 2018). 


Syaikh Muhammad Ibrahim Syuqrah menegaskan, “Barangsiapa yang 
melanggar salah satu dari sejumlah larangan ini, maka ia telah berdosa dan 
harus bertaubat serta beristighfar [memohon ampun] kepada-Nya. Kecuali 
orang yang berihram yang melanggar larangan berburu, maka di samping ia 
harus bertaubat dan beristighfar, juga wajib membayar dam [denda]. Selesai. 


7. BALASAN BAGI ORANG YANG MEMBUNUH BINATANG 
BURUAN 

Allah M berfirman: 


506 If! abWajiz; Fiqh Sunnah 


fa iB V.J fa fa iga-Jl Ijlfe ShjiT tj& 

jl il*5sJl ^JIj IjJl& ^L« Jlu- Iji ^ |»^Si ^ ^ fa» C\fa** 

Cj> 4jj\ lip a fa jl; j <3 j*l 3 j' «jia^" 

✓ X 

, ,1., •** ^ *L , ■» ® ^ , * .' ''• ' i' ® '' ' .\' 

(\o :oJjuI) .^laij) ji jij^ Ail'j Ail 1 ^tp fa*3 (w-cJ-x 


Hoi orang'Orangyang beriman, janganlah kamu membunuh binatang buruan, 
ketika kamu sedang ihram. Barangsiapa di antara kamu membunuhnya dengan 
sengaja, maka dendanya ialah mengganti dengan binatang temak seimbang dengan 
human yang dibunuhnya, menurut putusan dua orang yang adil di antara kamu 
hadyu yang dibawa sampai ke Ka’bah, atau (dendanya) membayar kafarah dengan 
memberi makan orang'orang miskin, atau berpuasa seimbang dengan makanan 
yang dikeluarkan orang'Orang itu, supaya dia merasakan akibat yang buruk dari 
perbuatannya. Allah telah mema’afkan apa yang telah lalu. Dan barangsiapa yang 
kembali mengerjakannya, niscaya Allah akan menyiksanya dan Allah Maha Kuasa 
lagi mempunyai (kekuasaan) untuk menyiksa. (QS. al-Maidah: 95). 

Mufassir kenamaan Ibnu Katsir $35 dalam kitab tafsimya II: 98 menulis 
sebagai berikut, “Ini adalah pengharaman dari Allah Ta’ala perihal membunuh 
binatang buruan pada waktu sedang berihram dan larangan mengambilnya 
pada waktu itu juga. Tahrim ‘pengharaman’ ini, ditinjau dari sisi ma’na, hanya 
meliputi binatang buruan yang bisa dimakan dagingnya dan yang terlahir 
darinya serta yang selain darinya. Adapun binatang-binatang darat yang tidak 
biasa dimakan dagingnya, maka menurut Imam Syafi’i, orang yang berihram 
boleh membunuhnya. Sedangkan jumhur ulama’ memandangnya haram juga, 
tanpa terkecuali, melainkan beberapa binatang yang sudah digariskan dalam 
Shahih Bukhari dan Shahih Muslim, melalui jalan az-Zuhri dari Urwah: 


'J&u fafa [fa^- : JlS &\ Sfaj of jfafa ^\fafa °fa 

S S 

J Jlo Os O ss ✓ J 0 S Js 0 s J ° x ° s s 0 ' * 0 

. j yu*]\ j ojliilj fax ]Ij SlAshJlj fa*]\ \^(J 


Kitab al-Hajj jQj | 507 




Dari Aisyah, Ummul Mukminin bahwa Rasidullah bersabda, “Ada 
lima macam binatang yang liar yang halal dibunuh, baik di tanah halal maupun 
di tanah suci; (pertama) burung gagak, (kedua) burung rajawali, (ketiga) 
kalajengking, (keempat) tikus, dan (kelima) anjingbuas.” (Muttafaqun‘alaih: 
Fathul Bari IV: 34 no: 1829, Muslim II: 856 no: 1198, dan Tirmidzi II: 166 
no: 839). 

Masih menurut Ibnu Katsir, “Jumhur ulama berpendapat bahwa orang 
yang berburu dengan sengaja atau dalam keadaan lupa, sama-sama wajib 
mendapat hukuman. Menurut az-Zuhri bahwa Kitabullah menunjukkan 
kepada orang yang berburu dengan sengaja dan Sunnah Nabi menunjukkan 
kepada orang yang berburu dalam keadaan lupa. Ini berarti memberi arti, 
bahwa al-Qur’anmenunjukkan kepada wajibnya membayar denda atas orang 
yang berburu di tanah haram dengan sengaja dan ia berdosa karena 
tindakannya. Ini didasarkan pada firman Allah yang artinya, “ Supaya dia 
merasakan akibat yang buruk dari perbuatan-perbuatannya. Allah telah 
mema’afkan apa yang telah lalu. Dan barangsiapa yang kembali 
mengerjakannya, niscaya Allah akan menyiksanya.” Sedangkan Nabi 
datang membawa hukum-hukum dari Nabi M dan hukum-hukum yang 
berasal dari pada sahabatnya tentang wajibnya membayar denda karena 
keliru, sebagaimana Kitabullah menetapkan kewajiban membayar denda bagi 
orang yang melakukan tindak kesalahan dengan sengaja. Di samping itu 
juga, memburu binatang buruan adalah upaya perusakan, sedangkan upaya 
perusakan adalah sesuatu yang harus diganti dengan yang senilai, baik 
dilakukan dengan sengaja atau pun tidak. Hanya saja orang yang melakukan 
tindak kesalahan dengan sengaj a berdosa, sedangkan yang keliru tidak dicela. ” 

Lebih lanjut Ibnu Katsir menulis, Firman Allah: M aka dendanya ialah 
mengganti dengan binatang temak seimbang dengan binatang buruan yang 
dibunuhnya, itu adalah dalil bagi Imam Malik, Imam Syafi’i, Imam Ahmad 
dan jumhur ulama’ yang berpendapat bahwa wajib membayar denda yang 
semisal dengan binatang buruan yang dibunuh oleh orang yang sedang 
berihram. Adapun manakala tidak didapati binatang yang seimbang dan 
sejenis dengan binatang buruan tersebut, maka Ibnu Abbas 4* menetapkan 
harus mengganti harganya, yang kemudian dibawa ke Mekkah, demikian 


508 


| al-Wajiz; Fiqh Sunnah 


menurut riwayat Imam Baihaqi sebagai berikut: 

* s s ? / 

*u JiX^asi IujC. ^]aJj : Jli ^ -Ijtti'if -CtaJl ^ \liA* 


Dari I krimah, ia bertutur: Manvan pemah bertanya kepada Ibnu Abbas 4®, 
sementara kami berada di lembah al-Azraq, “Bagaimana pendapat Anda perihal 
binatang human yang kami bunuh, lalu kami tidak mendapati binacang temak 
yang seimbang sebagai gantinya?” Jawabnya, ‘Kamuperhatikan berapa harganya, 
(lalu ganti), kemudian shadaqahkanlah kepada fakir miskin dari penduduk 
Mekkah!’ (Tafsir al-Qur-anul ‘Azhim II: 99). Selesai. 

8. BEBERAPA CONTOH HUKUMAN YANG SEIMBANG YANG 
PERNAH DITETAPKAN NABI M DAN PARA 
SHAHABATNYA 


'yt> : JUs —it ^ ^ Jj -*j cJtl- : ^ 

•f J J 


Dari Jabir ia berkata : Say a pemah bertanya kepada Rasulullah perihal 
(membum) sejenis anjinghutan. M akajawab Beliau, “Iaadalah binatang buruan. 
Dan, ditetapkan denda membumnya adalah satu ekor kambinggibas, bila dibum 
oleh orang yang sedang berihram. ” (Shahih: Shahih Abu Daud no: 3226, dan 
‘Aunul Ma’bud X: 274 no: 3783). 


Jt>—it jj £-5^' d ji Ot 4^> 

o 9 o ' ® i * q 

.«yb*q f-jjjJl V*tjj 

4 # X V ^ J# ^ ^ ' 


Dari Jabir 4* bahwa Umar bin Khatthab 4* pemah memutuskan dalam 
(membum) sejenis anjing hutan (dendanya) satu ekor kambing gibas, dalam 
(membum) kijang (dendanya) seekor kambing betina, dalam (membum) kelinci 


Kitab abHajj §Qf 


509 



(dendanya) seekor anak kambing betina, dan dalam (memburu) tikus human 
dendanya satu ekor anak kambing yang berusia empat bulan. (Shahih: Irwa-ul 
Ghalil no: 1051, Muwatha’ Imam Malik hal. 285 no: 941 dan Baihaqi V: 
183). 



x x X X 




* 

. alii 4xl^>- 

* 


“Dari Ibnu Abbas bahwa ia pemah menetapkan atas orang yang sedang 
berihram dan yang halal yang membum merpati tanah haram, dalam setiap ekor 
merpati, dendanya satu ekor kambing." (Shahihul Isnad: Irwa-ul Ghalil no: 
1056 dan Baihaqi V: 205). 


Ibnu Katsir V&v dalam tafsirnya II: 100 menulis : Firman Allah, 
“Yang dibawa sampai he Ka’bah’ ini”, yaitu tiba di Ka’bah. 
Maksudnya ialah sampai ke tanah suci untuk disembelih di sana, dan 
kemudian dagingnya dibagi-bagikan kepada faqir miskin yang berdomisili di 
tanah haram. Hal seperti ini adalah termasuk perkara yang sudah disepakati.” 

“Dan firman-Nya yang artinya, ‘Atau (dendanya) membayar kaffarat 
dengan memberi makan orang-orang miskin, atau berpuasa seimbang dengan 
makanan yang dikeluarkan itu’ ini, yaitu apabila orang yang berihram tidak 
mendapati binatang yang seimbang dengan binatang buruan yang 
dibunuhnya, atau binatang buruan yang dibunuh itu tidak bisa dibandingkan 
dengan binatang lainnya. Menurut saya, kata AU (jf) dalam kedudukan 
memberi arti bebas memilih antara membayar denda, memberi makanan, 
dan berpuasa. Berdasar ma’na lahiriyah AU. Jadi binatang buruan yang 
dibunuh itu harus diperkirakan berapa nilainya, kemudian jumlah uang 
tersebut dibelikan makanan, lalu dibagi-bagikan kepada faqir miskin; tiap- 
tiap orang mendapat satu mud. Kalau temyata orang yang bersangkutan 
tidak mampu memberi makan orang-orang miskin, maka sebagai altematif 
terakhir ia harus berpuasa, untuk setiap orang miskin satu hari.“ Selesai dengan 
sedikit perubahan. 


510 fH aUWajiz; Fiqh Sunnah 


9. DENDA JIMA’ PADA WAKTU MENUNAIKANIBADAH HAJI 

Barangsiapa yang berhubungan intim pada waktu sedang menunaikan 
ibadah haji, sebelum bertahallul pertama, maka batallah ibadah hajinya, 
sebagaimana telah dtjelaskan, dan ia harus membayar denda satu ekor unta 
yang gemuk. Sebaliknya, siapa saja yang melakukan hubungan intim sesudah 
tahallul pertama dan sebelum tahallul kedua, maka ia harus membayar denda 
berupa membayar denda seekor kambing, namun ibadah hajinya tidak batal, 
tetap sah. 


' .o' - ' * ' * 0 * ,0 f J * .* ' 0 ^ ®l 

\ Cf* Jr* i y-O* 

~yy y y y °' • f ' ' • 0 • • 1 

. 4j_b Jl o y>\i Jl 


“Dari Ibnu Abbas $&> bahwa ia pemah ditanya perihal seorang laki-laki 
melakukan hubungan intim dengan isterinya ketika ia berihram, pada waktu ia 
berada di Mina sebelum melakukan thawaf ifadhah, maka ia menyuruh lakidaki 
itu agar menyembelih seekor unta yang gemuk. ” (Shahih mauquf: Irwa-ul Ghalil 
no: 1044 dan Baihaqi V: 171). 


s , o- o \ > o, -4 li* ' * f of®' •" *. ® O' O' 

fi- jJp jj AUl A-P y&rj l)I J* Cf.U* 

/ y y ^ J 5 ' ' 

Jl L-iil : Jl*i J XP Ji jliti «J j f JJ 

^ ^ ✓ *, r *' \ t'jl * * * * °J f ^ ' * * * * ^ * * •*. o^o i. t. .. 

Ji) JIa® ^ JL-3 Axa J>rJ 

y 

iJfjJ bli j JLy2jb £-J<5>l J Jj-dl —31 £-» £ j>- 1 Jli Ui J*Jl 

, ^ 0 I* lf| 0 ® «*< i tl X *' X • I® I * ^ • O j- 

iLa3 c o j A*** ulj jj^P ^ 

y ? y y " 

itli Jl Jl cJiji :s4*i- Jli Iflli Jl Jl L-iil 

* - * * * ' ' 

H isf, Jl il Jl Jl Jli IIS' JU> 

" ' * ' ' 

. JlSC® JJ JUi ?cJl J JjC® : Jli J jj\ Jli 


Kitab al'Hajj 


511 




Dari Amr bin Syu’aib dari bapaknya (yaitu Syu’aib), ia berkata : 
Sesungguhnya ada seorang laki-laki datang kepada Abdullah bin A mr, bertanya 
kepadanya tentang orang yang sedang berikram melakukan hubungan intim dengan 
isterinya, lalu ia memberi isyarat agar menemui Abdullah bin Umar, yaitu ia 
berkata, “Pergilah menemui orang itu [Abdullah bin Umar] lalu bertanyalah 
kepadanya!" Temyata laki-laki itu belum mengenal beliau. Lalu say a antar dia, 
kemudian (sesampainya di sana), dia bertanya kepada Ibnu Umar i^> (tentang 
kasus yangmenimpa dirinya). Makajawab Ibnu Umar, “Hajimu batal”. Kemudian 
laki-laki itu bertanya (lagi), “Lalu apa yang hams saya lakukan?” Jawab Ibnu 
Umar, “Pergilah bersama jama'ah haji yang lain, dan lakukanlah apa saja yang 
mereka lakukan. Kemudian apabila engkau mempunyai kesempatan [di tahun 
depan], maka tunaikanlah ibadah haji dan sembelihlah binatang hadyu!” 
Kemudian dia kembali menemui Abdullah bin Amr bersamaku, lalu dia 
menginformasikan jawaban Ibnu Umar itu kepadanya. Maka jawab Abdullah 
bin Amr, “Pergilah ke Ibnu Abbas i4s>, lalu bertanyalah kepadanya!’ Lalu saya 
(Syu’aib) dan laki-laki itu berangkat menemui Ibnu Abbas, lantas dia 
menanyakannya kepadanya. Maka Ibnu Abbas memberi jawaban kepadanya 
sebagaimana jawaban Ibnu Umar. Lalu dia kembali menemui Abdullah bin Amr 
bersama saya, lantas dia menginformasikan jawaban Ibnu Abbas kepadanya, 
kemudian dia bertanya kepadanya, “Lalu bagaimana pendapat Anda?" Maka 
jawab Abdullah bin Amr, “Jawabanku persis seperti jawaban mereka berdua." 
(Shahih: Irwa-ul Ghalil IV: 234 dan Baihaqi V: 167). 


0 0 ® ^ s % f . * ", f 8^ o ® ^ 

C-.,.^gA9 0buor 4j ) jA)J jJh Ufcl J O' A+K** 

dJLii ^Lp ji LfcdJiJ} _!i V} 

VI jLis Jijdi ^ li a) ( J c a9 tjudtd 

)\ aii <jJJ\ : J15 ? :cJli Ci [X >( JUi 

.zi \j : Jli Cliii cjl cJU.S& 

Dari Sa’id bin Jubair bahwa ada seorang laki-laki memulai berihram 
bersama isterinya untuk umrah. Kemudian sang isteri sudah menyelesaikan 


512 


al-Wajiz; F iqh Sunnah 


manasik umrahnya, kecuali memendekkan rambut. Kemudian dia mencampuri 
isterinya sebelum isterinya memendekkan rambutnya. Lalu dia bertanya kepada 
Ibnu Abbas mengenai kasus tersebut, makajawabnya, “Sesungguhnya ia (isterimu 
itu) benar-benar perempuan yang besar syahwatnya. ” Kemudian ada yang berkata 
kepada sang suami, “Sesungguhnya ia (isterimu itu) mendengar (jawaban Ibnu 
Abbas itu). “Maka kemudian dia (lakidaki itu) merasa malu karena kasus itu. 
Kemudian Ibnu Abbas berkata, “Mengapa kalian beritahukan kepadaku?” Dan, 
kepada sang isteri, Ibnu Abbas berkata, “Hendaldah engkau menyembelih binatang 
temak sebagai dam!" Lalu sang isteri bertanya, “Apa itu?” Jawab Ibnu Abbas, 
“Hendaklah engkau menyembelih seekor unto, atau sapi betina, ataupun kambing !” 
Kemudian sang isteri bertanya lagi, “Manakah yang lebih afdhal di antara tiga 
macam binatang temak itu?" Jaivabnya, “Onta". (Shahih: Irwa-ul Ghalil IV: 
233 dan Baihaqi V: 172). 


Barangsiapa yang tidak mendapatkan unta atau kambing, maka ia harus 
berpuasa tiga hari ketika menunaikan ibadah haji dan tujuh hari bila sudah 
kembali ke kampung halamannya. Hal ini didasarkan pada firman Allah: 


w h it j, ei & 

o Jo ^ ' o y * 0 X ^ / J / 


Maka bagi siapa saja yang ingin mengerjakan umrah sebelum haji (di dalam 
bulan haji), (wajiblah ia menyembelih) binatang hadyu yang mudah didapat. 
Tetapi jika ia tidak menemukannya, maka wajib berpuasa tiga hari dalam masa 
haji dan tujuh hari (lagi) apabila kamu telah pulang kembali. (QS. al-Baqarah : 
196). 


Yang afdhal mendahulukan puasa tiga hari sebelum tiba hari Arafah. 
Jika yang bersangkutan tidak melakukannya, ia boleh berpuasa pada hari- 
hari Tasyrik, berdasar pernyataan Ibnu Umar dan Aisyah t&: 


. gjldiW VJ V) of £ ;>3i r u1 j p 


“Tidak diberi keringanan berpuasa pada hari-hari Tasyrik, kecuali bagi jama’ah 
haji yang tidak mendapatkan binatang hadyu.” (Shahih: Irwa-ul Ghalil no: 1042 


Kitab al-Hajj f§f 513 


dan Fathul Bari IV: 242 no: 1997). 


Tanbih ‘peringatan’: 

Dalam masalah ini, perempuan sama persis dengan laki-laki. Hanya saja 
seorang isteri yang dipaksa oleh suaminya untuk melakukan hubungan intim, 
tidak wajib membayar denda dan ibadah hajinya tetap sah. Ini berbeda 
dengan ibadah haji suaminya yang memaksa mengajak melakukan hubungan 
suami isteri itu. (Lihat Irsyadus Sari). 




^ J>\ fi&r Jl5 

^ ^ /■ 

ICS- aid cklf 'Jr Jil iiLUf oils' 01: jui j]j of Jj ‘J'j* I 

2ilj ldJ-djt9 yjJLygJ OdlST (jl J 


Dari Sa’id bin Jubair, ia berkata: Telah datang seorang laki-laki kepada Ibnu 
Abbas lalu bertutur, ‘ (Wahai Ibnu Abbas), soya telah menggauli isteriku sebelum 
aku melakukan thawaf ifadhah, kemudian Ibnu Abbas menjawab, “Jika ia 
menyetujui ajakanmu, maka masing-masing di antara kamu berdua harus 
membayar denda bempa seekor unta betina yang bagus lagi menarik. Jika ia tidak 
menyetujui ajakanmu, maka engkau sajalah yang harus membayar denda bempa 
unta betina yang bagus lagi menarik.” (Shahih: Irwa-ul Ghalil no: 1044 dan 
BaihaqiV: 168). 


10. BEBERAPA MAC AM DAM DALAM IBADAH HAJI 12 

a. Dam haji tamattu’ dan haji qiran, yaitu dam yang wajib dibayar 
oleh orang yang mengerjakan umrah sebelum haji (dalam bulan-bulan haji), 
atau yang membaca talbiyah untuk haji dan umrah sekaligus. Hal ini 
didasarkan pada firman Allah, yang artinya: 

“M aka barangsiapa yang ingin mengerjakan umrah sebelum haji (di dalam 
bulan-bulan haji), (wajiblah iamenyembelih binatanghadyu) yangmudah didapat. 
Tetapi jika ia tidak menemukan (binatang hadyu atau tidak mampu), maka wajib 
berpuasa tiga hari dalam masa haji dan tujuh hari (lagi) bila kamu telah pulang 
kembali.” (QS. al-Baqarah: 106). 

12 Dikutip dari kitab Irsyadus Sari. 

514 | al-Wajiz; Fiqh Sunnah 





b. Dam fidyah, yang wajib atas jama’ah yang mencukur rambutnya 
karena sakit atau karena tertimpa sesuatu yang menyakitkan. Ini mengacu 
kepada firman Allah: 


✓ p y ^ * so X ^ 0 ^ £ 0 £ f ^ Q 0 y os'* 

jl 4 j jI Qaj jA l)1j 

' * ' ' 

:SylJl) jl 


Jtka ada di antara kamu yang sakit atau gangguan di kepalanya (lalu ia 
bercukur), maka wajiblah atasnya berfidyah, yaitu berpuasa atau bershadaqah 
atau menyembelih binatang temak sebagai dam. (QS. al-Baqarah : 196). 

c. Dam jaza’, yaitu dam yang wajib dibayar oleh orang yang sedang 
berihram bila membunuh binatang buruan darat. Adapun binatang buruan 
laut, maka tidak ada dendanya. (Tentang dam ini telah dijelaskan pada 
beberapa halaman sebelumnya). 

d. Dam ihshar, yaitu dam yang wajib dibayar oleh jama’ah haji yang 
tertahan, sehingga tidak mampu menyempumakan manasik hajinya, karena 
sakit, karena terhalang oleh musuh atau karena kendala yang lain. Dan ia 
tidak menentukan syarat ketika memulai ihramnya. Hal ini berpijak pada 
firman Allah: 


o 

:ijid I) 

y 




Jika kamu terkepung (terhalang oleh musuh atau karena sakit), sembelihlah 
binatang hadyu yang mudah didapat. (QS. al-Baqarah: 196). 


e. Damjima’, yaitu dam yang difardhukan atas jama’ah haji yang sengaja 
menggauli isterinya di tengah pelaksanaan ibadah haji (ini telah dijelaskan). 


BAB UMRAH 

Ibadah umrah termasuk ibadah yang paling agung dan upaya 
mendekatkan diri kepada Allah yang paling afdhal yang dengannya Allah 
mengangkat beberapa derajat hamba-hamba-Nya dan dengannya pula Allah 
menghapus kesalahan-kesalahan dari mereka. Nabi M menganjurkannya 


Kitab abHajj §§§ 515 




baik melalui sabda dan perbuatannya. Rasulullah bersabda: 


.C4Z CJ SjLiT S^l J\ 


-•'» *\ 


“Umrah (yangsekarang) sampai umrah (berikutnya) adalahpenghapus dosa- 
dosa yang terjadi di antara keduanya.” (Muttafaqun ‘alaih: Fathul Bari III: 597 
no: 1773, Muslim II: 983 no: 1394, Tirmidzi II: 206 no: 937, Nasa'i V: 115 
dan Ibnu Majah II: 964 no: 2888). 


Dalam haditsnya yang lain, Beliau bersabda lagi: 


/ / i /> o ✓ 

o J . , 


cs >si oar 11411* y.i ^ \°jL\s 


“Kerjakanlah berturut-turut antara haji dengan umrah; karena sesungguhnya 
keduanya dapat menghapus kefakiran dan dosa'dosa, sebagaimana halnya ubupan 
tukang best menghilangkan kotoran besi, emas dan kotoran perak.” (Shahih: 
Shahihul Jami’us Shaghir no: 2899, Tirmidzi II: 153 no: 807, dan Nasa'i V: 
115). 


Rasulullah pernah berumrah dan para sahabatnya pun pernah 
berumrah bersamanya ketika Rasulullah masih hidup dan sepeninggalnya 
mereka berumrah lagi (lihat Irsyadus Syar’i). 

1. RUKUN-RUKUN UMRAH 


a. Ihram, yaitu niat hendak melakukan ibadah umrah. Nabi ^ bersabda: 


“Sesungguhnyasegalaamal bergantungpadaniatnya.” (‘Aunul Ma’bud 
VI: 284 no: 2186, Tirmidzi III: 100 no: 1698, Ibnu Majah II: 1413 no: 
422, Nasa’i I no: 59). 


b. Thawaf dan Sa’i. 

Allah jjg menegaskan: 


*s a* 9s 


516 al'Wajiz; Fiqh Sunnah 




“Dan hendaklah mereka melakukan thawaf di sekeliling rumah yang 
tuaitu (Baitullah .)” (QS. al-Hajj; 29). 

Dan firman-Nya lagi: 

s o ^ o i 5* * 

Q aA:5 JlS 1) .<&! jt 

✓ / / 

“Sesungguhnya Shafa dan Marwah adalah sebagian dari syi’ar 
Allah .” (QS. al-Baqarah: 158). 

Rasulullah bersabaa: 

“Bersa’ilah; karena sesungguhnya Allah telah mewajibkan atas kamu 
melakukan sa'i!” (Teks Arab dan takhrijnya telah dimuat pada 
pembahasan haji). 

c. Mencukur atau Memendekkan rambut: 


coTil LAli ^ ‘Jj p ‘J. :Js f ^ ^3i o! i& 




Dari Ibnu Umar bahwa Nabi bersabda, “Barangsiapa yang tidak 
membawa binatang hadyu, maka hendaklah ia berthawaf di sekeliling Baitullah 
dan (melakukan sa’i) antara Shafa dan Marwah, dan hendaklah 
memendekkan rambutnya serta bertahalullah." (Muttafaqun ‘alaih: Fathul 
Bari III: 539 no: 1691, Muslim II: 901 no: 1227, ‘Aunul Ma’bud V: 237 
no: 1788, dan Nasa'i V: 151). 

2. HAL-HAL YANG DIWAJIBKAN DALAM UMRAH 

Diwajibkan atas orang yang hendak berumrah memulai ihram untuk 
umrah dari miqat, bila ia bertempat tinggal di daerah sebelum kawasan miqat. 
Jika ia berdomisili di daerah sesudah kawasan miqat, maka ia harus memulai 
ihramnya dari tempat tinggalnya. Adapun bagi orang yang muqim di daerah 
Mekkah, ia wajib keluar ke daerah halal, lalu memulai ihramnya dari sana, 
karena Nabi H pernah memerintahkan Aisyah ^ berihram dari Tan’im. 
(Muttafaqun ‘alaih: Fathul Bari III: 606 no: 1784, Muslim II: 880 no: 1212, 




‘Aunul Ma’bud V: 474 no: 1979, Tirmidzi II: 206 no: 938 dan Ibnu Majah II: 
997 no: 2999). 

3. WAKTU UMRAH 


Seluruh hari sepanjang tahun adalah waktu untuk melaksanakan 
umrah, hanya saja di bulan Ramadhan lebih utama daripada bulan-bulan 
lainnya. Hal ini didasarkan pada sabda Nabi $g: 


Q > 


. J Jkju O L j (J 6 j.*£* 


“Berumrah di bulan Ramadhan, (pahalanya) menyamai ibadah haji. ” 
(Shahih: Shahihul Jami’ no: 4097, Tirmidzi II: 208 no: 943, dan Ibnu Majah 
II: 996 no: 2993). 


4. BOLEH MELAKSANAKAN UMRAH SEBELUM MENUNAT 
KAN IBADAH HAJI 

Kesimpulan kebolehan ini didasarkan pada riwayat berikut: 




fA ju .J& 


Dari Ikrimah bin Khalid bahwa ia pemah bertanya kepada Ibnu Umar 
perihal berumrah sebelum menunaikan ibadah haji. Maka jawab Ibnu Umar, 
“Tidakmengapa.” Ikrimah berkata (lagi) bahwa Ibnu Umar mengatakan, “Nabi 
M pemah berumrah sebelum menunaikan ibadah haji. ” (Shahih: Mukhtashar 
Bukhari no: 862, dan Fathul Bari III: 598 no: 1774). 


5. MELAKSANAKAN UMRAH BERULANG KALI 13 

Nabi melaksanakan ibadah umrah sebanyak empat kali dalam rentang 
waktu empat tahun, dalam setiap safar Beliau tidak pemah melakukan umrah 
lebih dari sekali, dan begitu juga para sahabatnya 4 *,. Tidak pemah sampai 
informasi akurat kepada kami, bahwa ada seorang dari kalangan mereka 
pernah melakukan umrah dua kali dalam satu kali safar, baik pada waktu 
Rasulullah masih hidup maupun sesudah Beliau wafat. Kecuali ketika 


13 Lihat Irsyadus Sari. 

518 | HI al-Wajiz; Fiqh Sunnah 



Aisyah datang bulan pada waktu menunaikan ibadah haji bersama Nabi 
^g, maka Rasulullah memerintah saudara Aisyah yang bemama Abdurrahman 
bin Abu Bakar mengantar Aisyah ke daerah Tan’im agar ia memulai ihram 
untuk umrah dari sana, karena ia menyangka bahwa umrah yang dilakukan 
berbarengan dengan haji, maka akan batal, sehingga kemudian ia menangis. 
Maka Rasulullah ^ mengizinkan Aisyah melakukan umrah lagi demi 
menenangkan jiwanya. 

Umrah yang dilaksanakan Aisyah ini sebagai pengkhususan baginya, 
karena belum didapati satu dalil dari seorang sahabat laki-laki ataupun 
perempuan yang menerangkan bahwa ia pemah melakukan umrah setelah 
sebelumnya melaksanakan ibadah haji, dengan memulai ihram dari kawasan 
Tan’im, sebagaimana yang telah dilakukan Aisyah 5 ^. Andaikata para 
sahabat mengetahui bahwa perbuatan Aisyah tersebut disyari’atkan juga buat 
mereka setelah sebelumnya menunaikan ibadah haji, niscaya banyak sekali 
riwayat dari mereka yang menjelaskan hal itu. Imam Asy-Syaukani 
rahimahullah mengatakan, “Nabi tidak pemah berumrah dengan cara 
keluar dari daerah Mekkah ke tanah halal, kemudian masuk Mekkah lagi 
dengan niat umrah, sebagaimana layaknya yang dipraktekkan banyak or- 
ang sekarang. Padahal tak satupun yang sah yang menerangkan ada seorang 
sahabat melakukan yang demikian itu.” 

Sebagaimana tidak didapati riwayat yang sah yang menerangkan bahwa 
ada sebagian sahabat yang melaksanakan umrah berulangkali setelah 
sebelumnya menunaikan ibadah haji, maka tidak ada pula riwayat dari mereka 
yang menjelaskan bahwa mereka menunaikan ibadah umrah berulang kali 
pada seluruh hari di sepanjang tahun. Mereka menuju Mekkah untuk 
menunaikan ibadah umrah secara individu-individu dan ada pula yang secara 
berkelompok, mereka mengerti bahwa umrah adalah ziarah untuk melakukan 
thawaf di Baitullah dan sa’i antara Shafa dan Marwah, mereka mengetahui 
juga dengan yakin bahwa thawaf di sekeliling Baitullah jauh lebih utama 
daripada sa’i. Maka daripada mereka menyibukkan dirinya dengan pergi keluar 
ke daerah Tan’im dan sibuk dengan amalan-amalan umrah yang baru sebagai 
tambahan bagi umrah sebelumnya, maka yang lebih utama mereka melakukan 
thawaf di sekeliling Baitullah. Dan, sudah dimaklumi bahwa waktu yang 


Kitab aLHajj §|| 


519 


tersita dari orang yang pergi ke Tan’im untuk memulai ihram untuk umrah 
yang baru dapat ia manfa’atkan mengerjakan thawaf dengan ratusan kali 
keliling Ka’bah. Thawus rahimahullah menyatakan, “Orang-orang yang 
mengerjakan umrah dari kawasan Tan’im, aku tidak tahu apakah mereka 
diberi pahala atau justru disiksa!!” Ada yang berpendapat bahwa mereka 
akan diadzab. Karena mereka meninggalkan thawaf di Baitullah dan pergi 
ke Tan’im yang berjarak empat mil, kemudian kembali lagi ke Mekkah yang 
kalau digunakan melakukan thawaf maka mampu melaksanakan thawaf 
sebanyak dua ratus kali. Jadi jelas sekali, bahwa thawaf di Baitullah jauh 
lebih afdhal daripada jalan-jalan yang tidak memiliki dasar pijakanyang kuat. 

Jadi, pendapat yang mengatakan tidak disyari’atkan melakukan umrah 
berulangkali, inilah yang ditunjukkan oleh sunnah Nabawiyah yang bersifat 
‘amaliyah dan ditopang oleh fi’il, perbuatan pun sahabat Padahal Nabi 
kita ‘alaihissalam pemah memerintah kita agar mengikuti sunnah Beliau 
dan sunnah para khalifahnya sepeninggal Beliau. Yaitu Beliau bersabda: 





“Hendaklah kalian berpegang teguh sunnahku dan sunnah para khalifah yang 
mendapat petunjuk dan terbimbing sepeninggalku; hendaklah kalian menggigitnya 
dengangigigerahammu!” (Sunan Abu Daud II: 398 no: 4607, Ibnu Majah I: 
16 no 42 dan 43, Tirmidzi V: 43 no: 2673, Ahmad IV: 26. Takhrij hadits ini 
oleh Penterj). 


520 §§f aUWajiz; Fiqh Sunnah 


BAB ZIARAH KE KOTA MADINAH 
MUNAWWARAH 14 


1. KEUTAMAAN KOTA MADINAH 


£j1\ 







' >0 f " > 0 ^ 

J d..» 






Dari Jabir bin Samurah afe, katanya, “Aku pemah mendengar Rasulullah 
M bersabda, “Sesungguhnya Allah Ta’ala memberi nama Madinah dengan sebutan 
‘Thabah.’ “(Shahih: ShahihulJami’usShaghir no: 1775 dan Muslim II: 1007 
no: 1385 15 ). 




r J jS\ JlT ol Aisl J Ol jt* ^1 |P 

✓ / ✓ *■ / 

ifSi nr v 





Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah bersabda, “Sesungguhnya 
Madinah bagaikan ubupan [alat tiup] tukang besi yang bisa melenyapkan orang- 
orang yang buruk, sebagaimana tiupan tukang besi melenyapkan kotoran besi.” 
(Shahih: Mukhtashar Muslim no: 782 dan Muslim 1: 1005 no: 1381 16 ). 


2. KEUTAMAAN MASJID NABAWI DAN KEISTEMEWAAN 
SHALAT DIDALAMNYA 


* * & * ji ■ ' 

' -i v it i* * »• t« ^ ' u + K 




* % 


Ji VI jn> ^1 * aJ £M >77 J7 

* / / “ / ✓ ^ ** ✓ 

O ^ ^ * s ^ s s 9 ^ 

.j t^l j clAft 

/• y y s 

Dari Abu Hurairah ia pemah informasi bahwa Nabi *H$, “Tidaklah 


14 Lihat Irsyadus Syar’i. 

15 Riwayat yang sema’na direkam dalam Shahih Bukhari, kitab haji dalam bab al-Madinah Thabah 
‘Madinah dapat discbut Thabah (Pent.). 

10 Riwayat yang sema’na dengan ini terdapat juga dalam Shahih Bukhari, kitab Haji bab Fadhlil Madinah 
Tanfin an-Naas’ bab keutamaan Madinah dan bahwa Madinah itu melenyapkan orang-orang yang 
buruk.’ (Penterj). 


Kitab aUHajj g$ | 521 


pelana kuda diikat (untuk bepergian), kecuali ke tiga masjid: (pertama) masjidku 
ini, (kedua) Masjidil Haram, dan (ketiga) Masjidil Aqsha. ” (Muttafaqun ‘alaih: 
Fathul Bari III: 63 no: 1189, Muslim II: 1014 no: 1397, ‘Aunul Ma’bud VI: 
15 no: 2017 dan Nasa'i 11:37). 


jiA~ 1*4^ ■l^*-***- 4 (3 4Ul (_) j**j (_]lS 

^1 j£-\ JLs«-w3.i *^1 JL?rLl*Jkl o 




Darinya (Abu Hurairah <&), bahwa Rasulullah bersabda, “Shalat di 
masjidku ini lebih baik daripada seribu shalat di masjid'masjid lainnya, kecuali di 
Masjidil Haram.” (Muttafaqun ‘alaih: Fathul Bari’ III: 63 no. 1190, Muslim 
II: 1012 no: 1394, Tirmidzi I: 204 no: 324, Nasa’i II: 35) 


ll Oxo 


0 „ xo 0 Ox x Ox x . dJK, y , I * > . f 0 0' 0 ' 

J* <W?jj tS 38§ *>» uj^j 0» 

•3^-' 


Dari Abdullah bin Zaid bahwa Rasulullah bersabda, “Antara rumahku 
dengan mimbarku ada satu taman dari sekian banyak taman surga. ” (Muttafaqun 
‘alaih: III: 70 no: 1195, Muslim II: 1010 no: 1390, dan Nasa'i II: 35). 


3. ADAB ZIARAH MASJID NABAWI DAN KUBURAN YANG 
MULIA 

Sejatinya afdhaliyah yang secara khusus diperuntukkan bagi Masjid 
Nabawi yang mulia, Masjidil Haram, dan Masjidil Aqsha adalah sonata- 
mata takrim ‘penghormatan’ dari Allah Subhanahu wa Ta’ala terhadap ketiga 
masjid ini. Demikian pula keutamaan shalat di masjid-masjid yang lain. Oleh 
karena itu, barangsiapa yang datang ke sana tentu hanya datang dalam rangka 
ingin mendapatkan pahala yang berlipat-lipat dan demi memenuhi ajakan 
Nabi , di mana Beliau menganjurkan agar kita memasang pelana kuda 
untuk berangkat dan ziarah ke tiga masjid yang mulia itu. 

Sebenamya tidak ada adab dan aturan khusus yang hanya berlaku bagi 
peziarah ke tiga masjid yang mulia ini, hanya saja ada kerancuan persepsi 
yang menimpa sebagian orang, sehingga mereka menetapkan adab tertentu 


522 


jjjj al-Wajiz; Fiqh Sunnah 


untuk ziarah ke Masjid Nabawi. Padahal kerancuan persepsi ini tidak akan 
terjadi, kalaulah sekiranya di dalam Masjid yang mulia itu tidak ada kubur 
Nabi. 

Agar seorang Muslim mempunyai gambaran yang jelas lagi benar bila 
hendak ke Madinah dan ingin ziarah ke Masjid Nabawi, maka penulis 
kemukakan beberapa adab ziarah ke Masjid Nabawi: 

a. Apabila hendak masuk Masjid Nabawi, maka masuklah dengan 
mendahulukan kaki kanannya, lalu mengucapkan do’a 



j UJ y jii ^ j ! ~ J* 


“ALLAAHUMMA SHALL1 ALAA MUHAMMAD WA SALL1M, 
ALLAAHUMMAF TAHL1I ABWAABA RAHMATIK (Ya Allah 
limpahkanlah shalawat dan salam kepada (Nabi) Muhammad; ya Allah 
bukalah pintu-pintu rahmat-Muhammad bagi-Kui )(Takhrij haditsnya 
sudah pemah dimuat pada pembahasan Do’a Ketika Akan Masuk 
Masjid). 


Atau mengucapkan do’a: 

jllfljjz-!l -It 4jUaJlu»j C*Ji&U 5 

^ < A- !> / X y /■ /- 



“AVUDZUBILLAAHIL ‘AZHIIM WA BIWAJHIHIL KAR11M WA 
S ULTHAANIH1L QADIIM MINASYSYAITHAANIR RAJIIM (= Aku 
berlindung kepada Allah Yang Maha Agung kepada wajah-Nya YangMaha 
Mulia, dan kepada kekuasaan-Nya yang tak berpemulaan, darigodaan syaitan 
yang terkutuk). ” (Takhrij hadits ini telah termaktub dalam pembahasan 
Do’a Ketika Akan Masuk Ke Masjid). 

b. Kemudian mengeijakan shalat tahiyyatul masjid dua raka’at sebelum 
duduk. 

c. Waspadalah, jangan sampai shalat menghadap kubur Nabi yang 
mulia dan menghadap ke sana ketika berdo’a. 


Kitab al'Hajj ||f 


523 


d. Kemudian bergerak menuju kubur Nabi untuk mengucapkan 
salam kepada Beliau M; waspadalah, jangan sampai orang yang 
berziarah ke kubur Nabi M meletakkan kedua tangannya pada 
dadanya, menundukkan kepadanya, dan jangan pula bersikap 
merendah [menghinakan diri] yang hanya layak ditujukan kepada 
Allah serta jangan pula melakukan istighatsah, berdo’a meminta 
kepada Nabi *0$. Kemudian ucapkanlah salam kepada Nabi M 
dengan redaksi salam yang pemah Beliau ucapkan kepada mayat- 
mayat di makam Baqi’. Banyak redaksi salam yang secara sah 
bersumber dari Nabi Di antaranya ialah: 


o _ •» A 


j J—S' J*' 

. jjjls-t^-S Ail' £& 0} J 


“ASSALAAMU’ALA A HUD DIYAARI - MINAL 
MUKMINIINA WAL MUSLIMIN, WA YARHAMULLAAHUL 
MUSTAQDIMIINA MINNA WAL MUSTAKKHIRIIN, WA INNA 
INSYA ALLAAHU BIKUM LALAAHIKUUN (Mudah-mudahan 
kesejahteraan dilimpahkan kepada penghuni alam kubur dari kalangan kaum 
mukmmm dan muslimin, dan (mudah-mudahan) Allah mencurahkan rahmat- 
Nya kepada orange orang yang telah meninggal dunia di antara kita dan 
orange orang yang akan meninggal dunia, dan sesungguhnya kami, insya 
Allah, pasti akan berjumpa dengan kalian). (Takhrij haditsnya sudah 
pemah dimuat pembahasan jenazah). 


Di samping itu, ia mengucapkan salam juga kepada sahabat Abu 

Bakar dan Umar 

e. Tidak termasuk adab yang masyru’ mengeraskan suara ketika berada 
di dalam Masjid, atau ketika berada di dekat kubur Nabi Maka 

hendaklah bersuara dengan suara yang lirih; karena adab yang harus 
diterapkan kepada Rasulullah Sgg pada waktu Beliau sudah 
meninggal dunia, seperti adab di waktu Beliau masih hidup. 

£ Giatlah mengerjakan shalat berjama’ah dan berusaha untuk 


524 fSf al-Wajiz; F iqh Sunnah 


menempati’ di shaf pertama; karena hal itu mengandung keutamaan 
yang besar dan pahala yang melimpah. 

g. Jangan sampai kesemangatan untuk shalat di raudhah 
menyebabkan tertinggal yang duduk di shaf-shaf pertama; karena 
shalat di Raudhah, sama sekali tidak memiliki keutamaan 
dibandingkan dengan shalat di seluruh bagian yang lain dari Masjid 
Nabawi. 

h. Bukanlah dari sunnah Nabi kesungguhan mengerjakan shalat 
di masjid yang mulia ini empat puluh kali shalat secara berturut- 
turut, hanya berdasar pada hadits yang terkenal di kalangan orang 
banyak, yang berbunyi: 




tjllll ojl j) <d ^ja 

/• ^ / A’ y» * 

. tililll ^-jA [£jjj ^jA 1>«J j 


“Barangsiapa mengerjakan shalat di masjidku mi ia empatpnluh (kali) 
shalat dengan lengkap, niscaya ia dicatat terlepas dari siksa api neraka, selamat 
dari adzab, dan terlepas dari sifat nifaq" 17 . 

Padahal hadits termaksud dha’if, lemah, tidak shahih. 

i. Tidak disyari’atkan sering-sering pergi ke kubur Nabi M guna 
mengucapkan salam kepadanya. Salam kepada Rasulullah dapat 
disampaikan di mana saja ia berada, walaupun ia berada di suatu 
daerah yang terpencil. Ia dan orang-orang yang berada di depan 
kubur Nabi memiliki hak dan peluang yang sama untuk 
mendapatkan pahala mengucapkan shalawat dan salam kepada 
Rasulullah $§. 

j. Manakala ia keluar dari Masjid yang mulia ini, janganlah keluar 


17 Diriwayatkan oleh Syaikh Muhammad Nashiruddin al-Albani dalam Adh-Dha’ifah no: 364- Beliau 
berkata, “Hadits ini dikeluarkan juga oleh Imam Ahmad III: 155 dan ath-Thabrani dalam al- 
Mu’jamul Ausath II: 125 no: 1 berasal dari Zawa-idul Mu’jamain dari jalur Abdurrahman bin Abir 
Rijal dari Nubaith bin Amr dari Anas bin Malik secara marfu’.” Thabrani mengatakan, “Tidak ada 
yang meriwayatkannya dari Anas, kecuali Nubaith yang mana Abdurrahman meriwayatkan darinya 
secara sendirian.” Syaikh al-Albani berkata lagi, “Sanad ini dha’if, karena Nubaith adalah rawi yang 
tidak dikenal kecuali dalam meriwayatkan hadits ini.” Selesai. 


Kitabal-Hajj fgf j 525 


dengan berjalan sambil mundur, namun keluarlah dengan 
mendahulukan kakinya yang kiri seraya mengucapkan: 


^ vSM'Ji Jp ^ 4lii 


“ALLAHUMMA SHALLI ALAA MUHAMMAD, 
ALLAAHUMMA I Nil ASALUKA MINFADHL1K (Ya Allah, 
curahkanlah shalawat kepada Muhammad; ya Allah, sesungguhnya aku 
memohon kepada-Mu sebagian karunia-Mu) (Takhrij hadits ini sudah 
ditampilkan pada pembahasan Do’a ketika Akan Masuk Masjid). 


4. ZIARAH KE MASJID QUBA’ 

Disunnahkan bagi orang yang datang ke Madinah agar ziarah dan shalat 
di Masjid Quba’ demi mengikuti sunnah Rasulullah Sebagaimana yang 
dijelaskan dalam riwayat berikut: 


ij Lfljj 5jLj_JL iaiU* r yL-J\j aJp 01r 

✓ ✓ 

o / * / x 

0" ^ o . >' 0*** * 

J (J^i 9 


“Adalah Nabi ‘alaihisshalatu wassalamu berjanji kepada dirinya sendiri 
hendak ziarah ke Masjid Quba’, baik dengan jalan kaki maupun naik kendaraan; 
Beliau datang ke sana pada hari Sabtu, lalu mengerjakan shalat di sana dua raka’at. ” 
(Muttafaqun ‘alaih: Fathul Bari III: 69 no: 1193 dan 1194, Muslim II: 1016 
no: 1399, Aunul Ma’bud VI: 25 no: 2024, danNasa'i II: 37). 


^ ^ ' ' * * s * X / > > ' s 

i *" | ^ ^ O' st + u O' t ' Ot »' O ' \° ~' Al\P* . 1 s'* 

4J oo tA_ j 5 «u*j (J JjA> £§| OO 


o A o * 




,ir 


Adalah Rasulullah ^ bersabda, "Barangsiapa bersuci di rumahnya, kemudian 
datang ke Masjid Quba’, lalu shalat di sana, maka baginya pahala seperti pahala 
umrah.” (Shahih: Shahih Ibnu Majah no: 1160, dan Ibnu Majah I: 453 no: 
1412). 


526 


IS al-Wajiz; Fiqh Sunnah 



5. ZIARAH KE BAQI’ DAN GUNUNG UHUD 

Baqi’ adalah makam kaum Muslimin di Madinah. Di sana banyak sekali 
sahabat yang dikebumikan, dan senantiasa kaum Muslimin dikubur di sana 
hingga sekarang. Dan banyak juga diantara mereka yang dikuburkan di situ 
adalah orang-orang yang datang ke Madinah berambisi untuk meninggal 
dunia di sana supaya dikubur di Baqi’. 

Dalam satu haditsnya, Rasulullah bersabda: 

1 . ^ % i ^ ^ ^ ^ 

j Lpr Jl>-i 

"Uhud adalah sebuah gunung yang cinta kepada kita dan kirn pun cinta 
kepadanya." (Muttafaqun ‘alaih: Fathul Bari VII: 377 no: 4083, dan Muslim 
II: 1011 no: 1393). 

Di kaki bukit Uhud telah dikubur lebih dari tujuh puluh syahid dari 
kalangan prajurit yang gugur sebagai syahid dalam peperangan yang 
berkecamuk di sekitar bukit tersebut, lalu perang termaksud dinisbatkan 
kepada bukit Uhud sehingga disebut perang Uhud. 

Maka manakala ada seseorangbermaksud hendak datang ke Madinah, 
lalu ingin berziarah ke Baqi’ atau ke syuhada’ Uhud, maka tidak terlarang 
karena dahulu Rasulullah M pemah mencegah kita dari ziarah dari kubur, 
kemudian mengizinkannya lagi agar kita mengingat akhirat dan mengambil 
pelajaran dari perjalanan hidup mereka. Namun satu hal yang harus 
diperhatikan, jangan sampai kita meminta barakah kepada kuburan, atau 
meminta tolong kepada ahli kubur, atau meminta syafa’at kepada mereka 
untuk orang-orang yang masih hidup, atau bertawassul [menjadikan mereka 
sebagai perantara] guna mendekatkan diri kepada Rabb Dzat Pencipta 
seluruh hamba. 

Tidak disyari’atkan bagi orang yang datang ke bukit Uhud menuju ke 
suatu tempat di bukit ini, yang kata orang sebagai tempat shalat Nabi H 
yaitu di kaki bukit ini, untuk mengerjakan shalat di situ, atau mendaki bukit 
Uhud dengan tujuan untuk mendapat barakah, atau mendaki “bukit Rumat” 

Bukit Rumat adalah sebuah bukit kecil yang menurut sejarah di bukit 
ini ditempatkan 40 pasukan pemanah oleh Rasulullah pada waktu terjadinya 

Kitab al-Hajj §|| I 527 



perang Uhud demi mengikuti jejak para sahabat. Maka perbuatan ini dan 
yang semisal dengan ini termasuk bukan dari ajaran Islam; kecuali 
mengucapkan salam dan berdo’a untuk para syuhada. Bahkan perbuatan 
ini termasuk kategori perkara-perkara yang diada-adakan, yang dilarang dan 
yang dikecam oleh Nabi Dalam kaitannya dengan masalah ini, khalifah 
Umar menegaskan: 


jIjT ^ p-SsLi jl5" y> \^>\ 


“Sesungguhnya telah binasa umat'umat sebelum kalian hanyalah karena 
mereka (ambisius) untuk mengikuti [membuntuti] jejak para nabi mereka. ” 

Maka cukuplah bagi kita peringatan keras Umar itu sebagai wejangan 
yang memuaskan dan meyakinkan. 

6. BEBERAPA TEMPAT ZIARAH 

Ada sejumlah tempat yang lain di Madinah Munawwarah yang dikenal 
oleh masyarakat sebagai lokasi untuk ziarah, misalnya: tujuh masjid yang 
ada di dekat lokasi perang Khandaq, Masjid Qiblatain, sebagian sumur, Masjid 
Ghamamah, dan beberapa masjid yang dinisbatkan kepada Abu Bakar, Umar, 
dan Aisyah Semua tempat-tempat ini, tidak ada dalil syar’i yang secara 
khusus menganjurkan ziarah ke sana. Dan jangan sekali-kali orang yang 
berziarah ke sana menyangka, bahwa ia akan meraih pahala berlipat; karena 
sejatinya mengikuti bekas-bekas peninggalan para nabi dan orang-orang 
shalih justru menjadi penyebab binasanya umat-umat sebelum kita. Jangan 
pula sekali-kali ia menilai baik orang-orang muslim yang menyalahi petunjuk 
Nabi Muhammad dan arahan para sahabat Beliau karena sesungguhnya 
kebajikan yang hakiki terdapat di dalam petunjuk Beliau dan di dalam arahan 
mereka j&, sedangkan keburukan yang sebenamya terpendam di dalam sikap 
menyalahi petunjuknya dan bimbingan mereka 

7. DUA PERINGATAN YANG AMATURGEN 

Pertama: Mayoritas jama’ah haji berkeinginan kuat untuk tinggal di 
kota Madinah Munawwarah lebih lama dari pada tinggal di Mekkah, padahal 
shalat di Masjidil Haram sama dengan seratus ribu kali shalat di masjid-masjid 
yang lain, adapun shalat di Masjid Nabawi, pahalanya sama dengan seribu 


528 HI cd-Wajiz; Fiqh Sunnah 



kali shalat di masjid'masjid yang lain. 

Perbedaan yang amat besar tentang keutamaan shalat di Mekkah dengan 
shalat di Madinah, sepatutnya menjadi pemacu bagi jama’ah haji agar mereka 
tinggal di Mekkah lebih lama daripada tinggal di Madinah. 


Kedua: Kebanyakan dari jama’ah haji menduga bahwa ziarah ke Masjid 
Nabawi termasuk rangkaian manasik haji. Oleh karena itu, mereka antusias 
sekali untuk melakukannya sebagaimana antusias mereka ketika 
melaksanakan manasik haji, sehingga tidak sedikit yang berasumsi, bahwa 
andaikata seseorang menunaikan ibadah haji, lalu tidak sempat ziarah ke 
Madinah, maka mereka anggap hajinya kurang, tidak sempurna!! 


Mereka, dalam hal ini, meriwayatkan hadits-hadits yang maudhu’, palsu. 
Sebagai misal: 


x / ✓ o . /■/ . 

0 ,x 0 0 JxO .. V x Ox 

. JA 


“Barangsiapa menunaikan ibadah haji, lalu tidak sempat ziarah he makamku, 
maka sungguh ia telah meremehkanku. ” 


Persoalan yang sesungguhnya tidaklah seperti apa yang mereka duga 
itu; ziarah ke Masjid Nabawi adalah suatu sunnah yang disyari’atkan oleh 
Rasulullah M supaya mengerjakan shalat di sana. Namun sama sekali tidak 
memiliki hubungan antara ziarah dengan manasik haji. Ziarahnya seorang 
jama’ah haji ke Masjid Nabawi tidak ada hubungannya dengan menjadikan 
ibadah hajinya menjadi sah, bahkan tidak pula menyebabkan hajinya 
sempurna; karena ziarah ke sana tidaklah termasuk rangkaian manasik haji. 
Namun ziarah ke Masjid Nabawi adalah disyari’atkan secara tersendiri, tidak 
bertalian dengan pelaksanaan manasik haji. 



Kitab cd'Hajj §§§ 529 





Kitab an-Nikah 


1. HUKUM NIKAH 

Nikah termasuk sunnah para rasul yang amat sangat ditekankan. Allah 
$g berfirman: 

<r A :,*» . 1 % j iiiS & ±.'J lilj 

“Dan sesungguhnya Kami telah mengutus beberapa Rasul sebelum kamu 
dan Kami memberikan kepada mereka isteri - isteri dan keturunan” (QS. ar- 
Ra’d: 38). 

Dan di anggap makruh meninggalkan nikah tanpa ‘udzur, berdasarkan 
hadits Anas bin Malik ia berkata: 


O ✓ 




^3l 4 ^ 0 y I r-ijjl oJl 


> ji M & SPj jf cP 'Jb 1 J& & jiuf J45lr ij>l ilu 


ill ji_Ji Jli of lit liib-f J 15 'pi Cj fj'i # ps c. is 

** / / 

^ frllL il J uf Jlij Sf j \ tff JUj 


✓ ^ ✓ 


\JlST j liS" jjjJl JUi 5|| aJJ1 ^ £- 

jt 0 ^ «y o j / . / / > ✓ ^ £* / -i' * ^ ' 

j'j c^ 9 '-? f-^ 5 ' L^ ^ ^ ^TlJukU gj| Aiiij 


£ - «l • ^ ® " " . ° " • I ' 'll '51 

</? o*^ 3 dr* S-fJ dr^ 3 * L ~ J ' £J>* J 


CJl 


/ tf //■ 

/ /■? 


“Telah datang tiga (sahabat) orang ke rumah isteri- isteri Nabi $§, mereka 
bertanya tentang ibadah Rasulullah $g. Maka tatkala dijelaskan kepada mereka., 
seolah'olah mereka beranggapan ibadah Beliau itu sedikit (kalau dihubungkan 
dengan kondisi mereka), lain mereka berkata, “Apalah artinya kita, jika 
dibandingkan dengan Rasulullah! Sungguh Beliau telah diampuni dosa-dosanya 
yang telah lalu dan yang akan datang. ” Kemudian salah satu di antara mereka 
berkata, "A dapun say a, maka soya akan shalat semalam suntuk selarna-lamanya." 
Yang lain mengatakan, saya akan berpuasa sepanjang masa, dan tidak akan 
berbuka. ” Yang lain (lagi) mengatakan, saya akan menjauhi perempuan, dan tidak 
akan kawin selarna-lamanya. Tak lama kemudian datanglah Rasulullah lalu 
Beliau bertanya: “Kalian yang menyatakan begini dan begini? Demi Allah, sungguh 
saya adalah orang yang paling takut di antara kalian kepada Allah dan yang 
paling bertakwa di antara kalian kepada-Nya; Namun saya berpuasa, dan juga 
berbuka, saya mengerjakan shalat dan juga tidur, dan (juga) menikahi perempuan. 
Maka barangsiapa yang membenci sunnahku (pola hidupku), maka la bukanlah 
termasuk dari golonganku. ” (Muttafaqun ‘alaih: Fathul. Bari IX: 104 no:5063 
dan lafadz ini bagi Imam Bukhari. Muslim II: 1020 no: 1401 dan Nasa'i VI: 
60). 

Namun nikah menjadi wajib atas orang yang sudah mampu dan ia 
khawatir terjerumus pada perbuatan zina. “Sebab zina haram hukumnya 
demikian pula hal yang bisa mengantarkannya kepada perzinaan serta hah 
hal yang menjadi pendahulu perzinaan (misalnya; pacaran, pent.), maka 
barangsiapa yang merasa mengkhawatirkan dirinya terjerembab pada 
perbuatan zina ini, maka ia wajib sekuat mungkin mengendalikan nafsunya. 
Manakala ia tidak mampu mengendalikan nafsunya, kecuali dengan jalan 
nikah, maka ia wajib melaksanakannya,” tulis pen garang kitab as-Sailul 
Jarrar 11:243. 


534 HI al-Wajiz; Fiqh Sunnah 


Barangsiapa yang belum mampu menikah, namun ia ingin sekali 
melangsungkan akad nikah, makaia harus rajin mengerjakan puasa, hal ini 
berdasarkan hadits Abdullah bin Mas’ud : 


' ^ ^ * 

X 0 XX 0 I X X ^, 

* ' » t ' * . • f *?, 


x O ©X xx 0 

X XX. . „ 


j&i ‘gL 4 j >0J i'U c y£s % 


Dari Ibnu Mas’ud bahwa Nabi pemah bersabda kepada kami, "Wahcd 
para muda barangsiapa yang telah mampu menikah di antara kalian, maka 
menikahlah; karena sesungguhnya kaivin itu lebih menundukkan pandangan dan 
lebih membentengi kemaluan: dan barangsiapa yang tidak mampu menikah, maka 
hendaklah ia berpuasa; karena sesungguhnya puasa sebagcd tameng. ” (Muttafaqun 
‘alaih: Fathul Bari IX: 112 no: 5066. Muslim II: 1018 no: 1400, ‘Aunul Ma’bud 
VI:39 no: 2031, Tirmidzi II: 272 no: 1087, Nasa’i VI:56 dan Ibnu Majah I: 
592 no: 1845) 

2. CALONISTERI YANG IDEAL 

Barangsiapa yang ingin menikah maka pilihlah calon Isteri yang 
memiliki sifat dan kriteria sebagai berikut: 

a. Perempuan yang ta’at beragama, ini didasarkan pada hadits: Abu 
Hurairah 


g jU Jvi ojij* ‘J* 

y + x x O x x 

. iiijj C~! j 


Dari Abu Hurairah 4? dari Nabi $g, Beliu bersabda, "Perempuan 
dinikahi karena empat faktor: (pertama) karena harm bendanya, (kedua) 
karena kemulyaan leluhumya, (ketiga) karena kecantikannya, dan (keempat) 
karena kepatuhannya kepada agamanya, maka utamakanlah perempuan yang 
m’at kepada agamanya; (jika tidak), pasti celaka kamu. ” (Muttafaqun ‘alaih: 


Kitab an-Nikah |Q| 535 


Fathul Bari IX: 132 no: 5090, Muslim II: 1086 no: 1466, ‘Aunul Ma’bud 
VI: 42 no: 2032, Ibnu Majah I: 597 no: 1858 dan Nasa’i VI: 68) 


b. Sebaiknya perawan, kecuali memang ada kemashlahatan sehingga 
patut menikah dengan janda, berdasarkan hadits: 

J ■M* q? y •' : d^- lp y, 
cJi® ^ Jti ,p*j ? C-l® j\>r b Jba9 -)l 

c. ■ cjsy>-\ J a 13| Jd odi Ij^J S-dj 

# "" 

j JLp 0} oil iild® d^ ^ 

✓ / ' ' ' 

. iilJb CUj (jidJl olrij dJ-Ox® QJbodrj 


Dari Jabir bin Abdullah ia bericata : Pada masa Rasulullah M 
saya, pemah kawin dengan seorang wanita, kemudian bertemu Nabi M> 
lain Beliau bertanya, “YaJabir, sudahkan engkau kawin?” Sayajawab, “Ya, 
(sudah).”Beliaubertanya (lagi) “Perawanataujanda?"Sayajawab, “Janda,” 
tanya Beliau (lagi), “M engapa engkau tidak (menikah) dengan perawan, 
engkau bisa bercumbu rayu dengannya?” Saya jawab “Ya Rasulullah, 
sesungguhnya saya mempunyai beberapa saudara perempuan, saya merasa 
khawatir kalau seorang gadis yang berada di antara kami dan mereka (akan 
timbul masalah, yang tidak dinginkan). ” Maka sabda Belian, “M aka kalau 
begitu (alasanmu) pantos untukmu. Sesungguhnya perempuan dinikahi 
karena agamanya, harta bendanya, dan kecantikannya. M aka hendaklah 
kamu mengutamakan perempuan yang ta’at kepada agamanya, (Jika tidak) 
pasticelaka kamu." (Muttafaqun ‘alaih: Muslim II: 1087 no: 715, lafadz 
ini baginya, dan yang sema’na, dengan riwayat ini, tanpa kalimat 
terakhir, diriwayatkan oleh Imam, Bukhari dalam Fathul Bari IX: 121 
no: 5079, ‘Aunul Ma’bud VI: 43 no: 2033 Tirmidzi II: 280 no: 1106, 
Ibnu Majah I: 598 no: 1860 Nasa’I VI: 65 dengan lafadz yang sama 
dengan yang diriwayatkan Imam Muslim dengan sedikit tambahan). 


c. Perempuan yang subur. Berdasarkan hadits berikut: 


536 


fUf al-Wajiz; Fiqh Sunnah 


J}^ —S' : 3^ M y^' cf U^O* 


“Dari Anas dari Nabi ig$, Beliau bersabda. “Kawinlah perempuan 
yang penyayang lagi subur, karena sesungguhnya aku merasa bangga dengan 
besamyajumlah kalian di hadapan umat-umat yang lain. ” (Shahih: Shahihul 
Jami’us Shaghir no: 294, Irwa-ul Ghalil no: 1784, Aunul Ma’bud VI: 
47 no: 2035 dan Nasa’i VI: 65). 

3. CALON SUAMI YANG IDEAL 

Apabila laki-laki diharuskan memilih calon isteri sebagaimana yang telah 
saya uraikan, maka wali seorang wanita wajib juga berupaya menjatuhkan 
pilihannya pada calon suami yang shalih untuk dinikahi dengan putrinya 


i*> & SAj ‘JA y cf 

lei] yi 


\ a * I, - 0 t , 


Dari Abu Hatim al-Muzanni ^ bahwa Rasulullah bersabda, “Manakala 
ada orang yang kalian ridhai agama dan akhlaqnya datang kepada kalian (untuk 
melamar puteri kalian). Maka hendaklah nikahkahlah ia (dengan puterimu); jika 
tidak niscaya terjadifitnah di muka bumi dan kerusakan besar. ” (Shahih: Shahih 
Tirmidzi no: 866 dan Tirmidzi II: 274 no: 1091). 

Tidak mengapa seseorang menawarkan puterinya atau saudara 
perempuannya kepada laki-laki yang baik. 


J o / 

O /* x / / O s x O x x s' 


35 0 03 -x 

I I / * . o x x i f X X ^ J O. O 


B ^ x- ^ ° «" ♦ " ° " ' \\ ' U ° * . 7 ' ' * s o. o s 

J*S- CUo CUojIj (j\>- ^ 

x* x x 

'j’ji ^ oir, 

b&'j'dcJz-Lji ^-ikJ i jui 

X X 

jl lib Ji Jui ^liJ ^Jllj _/*' (j 


Kitab an-Nikah g| 


537 







j| izJSi JjICs!_1' Jn Li oJili ^1 p Jli Ijli £■JJj' 

Jl / ^ . / ss Q s ✓ / O . fl! / 

-* 0^ 1 0 ^. 51 tl 0 0 ^ ° 1 • if y / / , i ✓ o ^ ,/ / ( >e 

Cd-o j lL-d jJl *-?r jj *-l3 jji C - - 0 . ^ .3 j-o-f- O-^ < ^-/sa> ~ 

** x /■ jj x 

gg a SI JjL' l4ii ji yd dlu Oldi jd dd Jb,jf 

^.> j«. yd oiij iild jui _£ yf ^ »d 4iiau 

- ^ ** /* / 

jiu yayfjupdiiyij^ibidiujfyiiui^yd 

J v fl) . / / O ^ O ✓ / 

. f J o . ^ > o -■ S* , .. S , ^ -- « S * .s . * \°U ' f • f 0 " 0 I 

<j( CUoip Cd-^ ^1 cdsl* -^ diJl £j*-jt ol jJ 

y'j g- jI_ji jy-j y. ydfjyl ayd ji g aLji jyd, 

<Ul <Jj~*J j 


Dari Ibnu Umar 4& bahwa Umar bin Khatthab, tatkala Hafshah bind. Umar 
ditinggal menjanda oleh suaminya, Khunais bin bind Umar Khudzafah aS'Sahami, 
sahabat Rasulullah $g yang wafat di Madinah maka Umar Bin Khatthab bertutur, 
“Saya datang kepada Utsman bin Affan menawarkan Hafshah kepadanya lalu ia 
berkata 'Saya akan pertimbangkan dalam unison ini. ” Lalu saya tunggu beberapa 
hari, kemudian dia berjumpa denganku, lalu dia berkata: “Hai Umar, sungguh 
kelihatannya aku tidak menikah (lagi) pada hari-hari ini.” ‘Umar melanjutkan 
ceritanya, Kemudian saya menemui Abu Bakar ash'Shiddiq, lalu saya utarakan 
kepadanya, Jika engkau mau, kukawinkan engkau dengan Hafshah bind Umar.’ 
Maka Abu Bakar diam tidak mengatakan sepatah katapun kepadaku dan saya, 
lebih berang kepadanya daripada kepada Utsman. Lalu aku menunggu selama 
beberapa hari, kemudian Rasulullah meminangnya, maka kunikahkan dia dengan 
Rasulullah i|g, Kemudian saya bertemu dengan Abu Bakar, dia berkata kepadaku, 
“Barangkali engkau berang kepadaku pada waktu engkau menawarkan Hafsah 
kepadaku, lalu aku tidak memberi jawaban sepatah katapun kepadamu?” Saya 
jawab “Ya (betul) ” Kata Abu Bakar selanjutnya, “Sesungguhnya tidak ada yang 
menghalangiku untukmemberikan jawaban kepadamu mengenai tawaranmu itu, 
melainkan karena aku telah mengetahui bahwa Rasulullah H pemah menyebut - 

538 | §Qf al'Wajiz; Fiqh Sunnah 



nyebut Hafshah sehingga aku tidak ingin membocorkan rahasia Rasulullah 
Andaikata Rasulullah M tidak jadi melamar Hafshah, niscaya kuterima ia sebagai 
isteriku.” (Shahih: Shahih Nasa’i no: 3047, Fathul Bari IX: 175 no: 5122, 
Nasa;i Vi: 77). 

4. MELIHAT GADIS YANG AKANDILAMAR 

Barangsiapa yang di dalam lubuk hatinya tertancap keinginan, untuk 
meminang seorang wanita, maka disyariatkan baginya untuk melihatnya 
sebelum dilamar secara resmi. Hal ini berdasarkan hadits Muhammad bin 
Maslamah 


&y . x * f its yf f | / / , „ f s of A o 




S . *&S sf > ,yy « ~ ^ I ^ * 0 , * ^ * 0 ^ 

y 

iiil jy,' bjf, IJu* J&f:tf c 4 i JkJ j QI 

s' s s s 

ja\ ^Jb (j AJJl 3} l )j ; Jbb 

.i^l^if^&hf^i 

s? 

Dari Muhammad bin Maslamah ^>, ia berkata, “Saya pemah melamar 
seorang perempuan, maka sebelum melamar saya sembunyhsembunyi sampai bisa 
melihatnya dari balik pohon kurrna yang menjadi penghalang dari penglihatannya. ” 
Kemudian ada yang berkata kepada Muhmmad bin Maslamah. “Patutkah engkau 
melakukan hal ini padahal engkau adalah sahabat Rasulullah $g,” Maka 
jawabnya, “Saya pemah mendengar Rasulullah bersabda, “M anakala Allah 
meletakkan di dalam had seorang laki-laki keinginan untuk melamar seorang 
perempuan, maka tidak mengapaia melihatnya.” (Shahih: Shahih Ibnu Majah 
no: 1510 dan Ibnu Majah I: 599 no: 1864). 


t ' O f „fs O . % » 0 ^s ^ t, } Os'f t, - - A 0 0 I , o /■ 

Lfcja ^-1 o\y>\ a] ojS J3 . )1 o-Jl I Jli ^ d ^***1 

✓ “ / s s 

. ckz. fljs' if jjJ*‘ Jfu < Q > ! ii Liil: Jui 


Dari aUMughirah bin Syubah ia berkata: Saya pemah datang menemui 

Nabi hdu saya menyebutkan (nama) seorang perempuan yang hendak kulamar 


Kitab amNikah ||§ 539 




kepada Beliau, kemudian Rasulullah bersabda, “Pergilah (ke sana), lalu lihatlah 
dia, karma sesungguhya melihat terlebih dahulu itu lebih bisa mengekalkan jalinan 
kasih sayang di antara kamu berdua. ” (Shahih :Shahih Tirmidzi no: 868, Nasa’i 
VI: 69, dan lafadz ini baginya, Tirmidzi II: 275 no: 1093 dengan lafadz FA 
IN NAHUU AHRAA ‘lebih patut’). 


5. KHITHBAH (MEM3NANG) 

Khithbah (pinangan) ialah ajakan kawin kepada seorang perempuan 
dengan wasilah yang sudah dikenal oleh masyarakat luas, Jika ada kecocokan, 
maka terjadilah perjanjian akan menikah. Perlu diingat, tidak halal bagi 
seorang muslim melamar perempuan yang sudah dipinang saudaranya, Ini 
didasarkan pada pemyataan Ibnu Umar 


Js. Ja- j —Si c r Jakj Jzk). jf *|8 ^ 

.1_jt 4jLi t_I) 


“Nabi ^ mda.ra.ng sebagian di antara kamu mmjual di atas jualan sebagian 
yang lain, dan tidak boleh (pula) seorang laki-laki melamar perempuan yang sudah 
dipinang saudaranya, sampai sang peminang memutuskannya terlebih dahulu, 
atau sang peminang mmgizinkannya (melamar bekas tunangannya) (Shahih: 
Shahih Nasa’i no: 3037, FathulBari IX: 198 no: 5142, dan Nasa’i VI: 73). 


Tidak boleh juga seorang Muslim meminang wanita yang sedang 
menjalani masa Iddah karena thalaq raj’i karena ia masih berada di bawah 
kekuasaan mantan suaminya; sebagaimana tidak boleh juga melamar secara 
terang-terangan wanita yang menjalani masa Iddah, karena thalaq bain atau 
karena, di tinggal mati oleh suaminya, namun tidak mengapa ia melamarnya 
secara sindiran. Hal mengacu pada firman Allah : 


0 ✓ 0 ✓ 


j .;Si j> tclj) ^ <, c \& Vj 

. > * i 

(Tro : lJj>\) 


Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dmgan sindiran 


540 f£i al-Wajiz; Fiqh Sunnah 


atau kamu. menyembunyikannya (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. 
(QS. al-Baqarah: 235). 

6. AKAD NIKAH 

Akad nikah memiliki dua rukun. yaitu ijab, penyerahan dan qabul. 
Adapun syarat sahnya pemikahan adalah: 

a. Persetuj uan Dari Wali 


^ JJli : aIsjI s* 

.aJ ^ ; jliaLJli jli cl^* <—llj li 


Dari Aisyah bahwa Rasulullah $!$ bersabda "Setiap perempuan yang 
tidak dinikahkan oleh walinya, maka nikahnya bathil, maka nikahnya bathil, 
maka nikahnya bathil; jika terlanjur kawin ia berhak mendapatkan mahamya, 
karena ia sudah digauli, Jika mereka berselisih pendapat, maka hakimlah 
yang beru>enang menjadi wali perempuan yang tidak memiliki wali." 
(Shahih: Shahih Ibnu Majah no: 1524, Ibnu Majah 1:605 no: 1879 
dan lafazd ini baginya, ‘Aunul Ma’bud VI: 98 no: 2069, Tirmidzi II: 280 
no: 1108. dan lafadz Abu Daud dan Tirmidzi berbunyi: FA IN 
DAKHALA BIHAA ‘Jika sang suami sudah menggaulinya,’ .... FA 
INISYTAJARUU ‘ Jika mereka bertentangan.’) 


b. Kehadiran para Saksi: 


Jap j ( Jj J :$|f J j JU :cJl5 idJlp °^p 


Dari Aisyah bahwa Rasulullah bersabda. “Sama sekali tidak sah 
nikah, kecuali direstui wali dan (dihadiri) dua saksi yang add.” (Shahih: 
Shahihul Jami’us Shaghir no: 7557, Baihaqi VII: 125, Shahih Ibnu 
Hibban hal. 305 no: 1247). 


Kitab an'Nikah 1Q| 541 


7. WAJIB MINTA IZIN KEPADA SANG GADIS SEBELUM 
DINIKAHI 


Manakala tidak sah pernikahan kecuali direstui oleh Wali, maka sang 
wali wajib minta izin kepada perempuan yang hendak dikawinkan sebelum 
dilangsungkan akad nikah. Tidak boleh seorang wali memaksa perempuan 
untuk dinikahkan, bila ia tidak ridha. Jika sang wali tetap bersikeras 
melangsungkan akad nikah padahal ia tidak ridha, maka ia berhak 
mengajukan pembatalan pemikahannya: 


jJOf Yj yteJ fJSii £2? Si: Ji5 M yjj & 

.oiCLi jf Jli juTj aJUI Jj Ij 1 


Dari Abu Hurcdrah bahwa Nabi bersabda, “Seorang janda tidak boleh 
dinikahkan sebelum dimintai pendapatnya dan tidak boleh (pula) seorang gadis 
dinikahkan hingga dimintai persetujuannya.” Para sahabat pada bertanya, “Ya 
Rasulullah, bagaimana bentuk persetujuannya itu?” Jawab Beliau, “Yaitu dia 
diam (ketika dimintai persetujuan) (Muttafaqun ‘alaih: IX: 191 no: 5136. 
Muslim II: 1036 no: 1419, ‘AunulMa’bud VI: 115 no: 2078, Tirmidzi II: 286 
no: 1113, Ibnu Majah 1.601 no: 1871 danNasa’i VI: 85). 


* K * 


J&j L^r jj LaIjI (j\ 14^ AjjUA*j|I f ***4 

. y $ ill oii ili> ’oi 


Dari Khansa’ bind Khiddam aUAnshariyah radhiyallahu ‘anha bahwa 
ayahnyapemah mengawinkannya sedang ia dalam keadaan janda, maka ia tidak 
mau. Kemudian ia datang menemui Rasulullah ijjg, maka kemudian Beliau 
membatalkan pemikahannya.” (Shahih: Irwa-ul Ghalil no: 1830, Fathul Bari 
IX: 194 no: 5138, ‘Aunul Ma’bud VI: 127 no: 2087, Ibnu Majah I: 602 no: 
1873 danNasa’i VI: 86). 


. x* 0 x x 


l^pr j j U&IjI jl <d o ^ A* C-jl ^ ^ 'U* . 


542 §||f al-Wajiz; Fiqh Sunnah 


“Dari Ibnu Abbas <£> bahwa ada seoranggadis datang kepada Nabi lalu 
mengadu bahwa bapaknya telah mengawinkan dirinya padahal ia tidak mau, maka 
kemudian Nabi H menyerahkan sepenuhnya kepadanya antara membatalkan 
perkawinannyaataumeneruskannya.’’ (Shahih: ShahihIbnuMajah no: 1520, 
‘Aunul Ma’bud VI: 120 no: 2082, dan Ibnu Majah I: 603 no: 1875). 

8. KHUTBAH NIKAH 


Dlanjurkan mengadakan khutbah seusai dilangsungkannya akad nikah, 
khutbah inilah yang disebut khuthbatul hajah yang redaksinya sebagai berikut: 


0 1 tt • ° * { * * ® ' J JO SO s } s O * | * x O . 

j J PjA <1-)b i JX JJ a jAjC^aJ j cAIjCLwJj fl2LaJ>«J cAjU jl 

/ ^ / 

yi j idaj caJ j \doA y* ja iliil^i oitX- ^j 

^ * /■ 

jl Afj-lj caJ jjL >y oA >-J <&l *^l aJI y jl j .1) 

* s' s' / 

* tO A J Os' 0 & s' A 

. 4J j** oA-cP 


* O As 


“Segala puji hanya milik Allah, kami memuji, memohon pertolongan dan 
ampunan kepada-Nya kami berlindung kepada Allah dari segala keburukan kami 
dan dari segenap kesalahan perbuatan kami. Barangsiapa yang diberi hidayah 
oleh Allah, maka tak seorangpun yangdapat menyesatkannya. Barangsiapa yang 
disesatkan-Nya, maka tak seorangpun yang memberi petunjuk kepadanya. Aku 
bersaksi bahwa tiada llah (yangpatut diibadahi) kecuali Allah semata yang tiada 
sekutu bagi-Nya dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan rasul- 
Nya” 


. pilj y\ ysj y J AJUjJ tjp- aI)| I jjj\ I ^JJl I-£jl\j 


* * 




( \ • Y :ol^ Jl) 


Hai orang-orangyang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar- 
benar takwa kepada-Nya; dan janganlah sekali-kali kamu meninggal dunia 
melainkan dalam keadaan beragama Islam. (QS. Ali Imran: 102). 


Kitab an-Nikah |H 543 






* . * 


ijC j? iS^ j*^N j c/ 41 ^—^ 

? if 

* X * S* y\ X 0 s ^ s 0 s X to ** s' s s ° ' 

4j O^J s-L1»o aJJI I^jsjIj c.L«*j^ \jy^“ V^!"j OL-jj 

/• /• /■ 

Q :«.L*Jl) .llij ^IIp jtST <Ul 01 j 


Hai sekalian manusia bertakwalah kepada Rabbmu yang telah menciptakan 
kamu. dari diri yang satu, dan darinya Allah menciptakan isterinya; dan dari 
keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. 
Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya, kamu 
saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. 
Sesungguhnya, Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu." (QS. an-Nisaa’: 
1). 


XX* sfi X , 


yoj Jj jJl 1* *)!ji \jij lUl! yu\ I j^» \ ^ jJl 


.£ 


Hai orang'orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan 
katakanlah perkataan yang benar, niscaya, Allah memperbaiki bagimu amallan - 
amalanmu dan mengampuni bagimu dosa-dosamu. Dan barangsiapa mentaati 
Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya ia telah mendapatkan kemenangan 
yangbesar. (QS. an-Ahzaab : 70-71). 

Amma ba’du: 

Sesungguhnya perkataan yang paling benar adalah Kitabullah petunjuk 
yang paling baik adalah petunjuk dari Muhammad H, dan perkara yang 
paling buruk adalah perkara yang diada-adakan. Setiap sesuatu yang diada- 
adakan adalah bid’ah dan setiap bid’ah adalah sesat dan setiap kesesatan di 
nerakalah tempatnya (Takhrij hadits ini sudah pemah dimuat di pembahasan 
khutbahjum’at). 


544 Is! al-Wajiz; Fiqh Sunnah 


9. DIANJURKAN MENGUCAPKAN TAHNIAH (SELAMAT) 
UNTUK SANG PENGANTIN 


^ :JU (T, ill 015T ^5l of 4 * ^ 

✓ " ✓ ** ✓ 

> / > / 

* 1 x s S ' o , x 


Dari Abu Hurairah bahwa Nabi apabila mengucapkan selamat kepada 
pengantin, yaitu Beliau mengucapkan “BAARAKALLAHU LAKUM WA 
BAARAKA ‘ALAIKUM WAJAMAA BAINAKUMAA FIIKHA1R (mudah- 
mudahan Allah melimpahkan barakah kepada kamu dan menurunkan kebahagiaan 
atasmu, dan mempertemukan kamu berdua dalam kebaikan). ” (Shahih: Shahih 
Ibnu Majah no: 1546, Ibnu Majah 1:614 no: 1905, dan lafadz ini milik Ibnu 
Majah, ‘Aunul Ma’bud VI: 166 no: 2116 dan Tirmidzi II: 276 no: 1097, 
namun menurut riwayat Abu Daud dan Tirmidzi menggunakan kata KA 
(j) untuk orang dua tunggal). 


10. MAHAR 


Dalam hal ini Allah M berfirman: 


lijiA L^flj ax* s-f^Z jl> iL>xj fllJ[ll I jj\j 

* 

(l .{Sj y 


Berikanlah maskaivm mahar kepada perempuan (yang kau nikahi) sebagai 
pemberian dengan penuh kerelaan, kemudian jika mereka menyerahkan kepada 
kamu sebagian dari mahar itu dengan senang had, maka makanlah (ambillah) 
pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya. (QS. an- 
Nisaa’:4). 


Mahar adalah menjadi hak penuh sang isteri yang harus ditunaikan 
oleh sang suami, dan ia menjadi hak miliknya. Tidak halal bagi seorangpun, 
baik bapaknya ataupun lainnya mengambil sebagian darinya kecuali dia ridha. 

Syariat islam tidak menetapkan batas minimal dan batas maksimal mahar, 
namun ia mendorong agar memperingan mahar, tidak terlalu tinggi demi 
mempermudah urusan pemikahan, sehmgga generasi muda tidak merasa 


Kitab an-Nikah |g| 545 


enggan melaksanakan pernikahan karena demikian banyak/besar 
tanggungannya. 

Allah berfirman: 


IjUi!- '£ jj r-jj jlj 

ox J o x ^ ^ Q 

I ^ .f./O J >/ ?xf O/ >0 ♦ * ? £ 

(Y • *Llw* L*j)j uligj AjjJL>-ui LL^ a^» SjJjPu 


Dan jika kamu ingin mengganti isterimu dengan isteri yang lain sedang kamu. 
telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, maka 
janganlah kamu mengambil kembali darinya barang sedikitpun. Apakah kamu 
akanmengabil kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dengan menanggung dosa 
yangnyata” (QS. an-Nisaa’: 20). 


x A x x 

X 8 ^ Ox i» X .Ox > 0 X 0 2 » X Ox , < » I tl ^ 0 f f 0 X 

tX^r t —*®j jC ' ^ • 4€s£> clr? <_r°' 

> fr^ua, f '■-' 0 - f 'jus, r'' r, 

Aj! o al II jJ j 0 ^ A y? ^>1 Aj^j aU) 

^ XXX X 

^ ol jj Aj j Jli ?L$llp oi—> Jli jColS/l (j-f Ojt^1 r- Jjj 

^ x x 

.sCio y) yjf gj iii jyy jdi 


5 ? ^ 


Dari Anas bin Malik bahwa Abdurrahman bin Auf ^ datang kepada 
Rasulullah ^g, sedang pada dirinya terdapat tanda berwama kuning, Kemudian 
Rasulullah bertanya kepadanya, lalu Anas menjelaskan kepadnya bahwa dia 
sudah kawin dengan seorang perempuan dari Anshar, Beliau bertanya, “Berapa 
nilai mahar yang kamu berikan kepadanya? ” Jawabnya, “Emas sebesar biji kurma. ” 
Kemudian Rasulullah bersabda, Adakanlah walimah walaupun sekedar 
menyembelih seekor kambing,” (Muttafaqun ‘alaih: Fathul Bari IX: 221 no: 
5153, Muslim II: 1042 no:1427, Aunul Ma’bud VI: 139 no: 2095, Tirmidzi 
II: 277 no: 1100, Ibnu Majah I: 615 no: 1907 danNasa’iVI: 119). 


oxlS ii i|i a! —Jl Jj-j a!p ^ : Jli SjL> jt JJl* 

X X X - ~ X XX 

yi Xj 4* > 'dS 4-i laa'j "d qii aji j ,y.' i; cia sfy i 


546 §|f§ al-Wajiz; Fiqh Sunnah 


dJJ °c^j id ill j i: : cJUi c^lS l & \£J 


4ii “o-Sj id4fiibi j^'i; °cjdd tsM\ ^j.d *i iif,Qy 


x y 


Jjfc Jti 4_ji3»e^j( <]_St J yyj k> JUi Jj>r j ^t_ai tiJtjtj 4?* jp vili 

y 

L4jd x>S>. # 4j4 % Llld L-ili jd v jd ^ ^ k& 

*? “ 

Ji jLfli JL_jji- LojL>- *)/j LLwJu OJ L?rj L» jLSi f.l?r j»J ■ . JJ ai 

^ O y y y y % y ^ y y y %y ^ y y >*• 4© 

c_-J&3t Jti liS^ otUS - " " b jy^ {^-* JSi jT J &-St ( j>» Ji\*y 

” y 

. jT jA Jt £jA I^ii» ti_> t JLis 


Dari Sahl bin Sa’id *£, ia berkata, “Ketika kami berada di tengah-tengah 
para sahabat di dekat Resulullah ^ tiba-tiba ada seorang perempuan berdiri, lalu 
menyatakan ‘Ya Rasulullah, sesungguhnya ia (seorangperempuan) menghibahkan 
diri kepadamu, maka bagaimana pendapatmu tentangnya.’ Kemudian bangun 
(lagi) kedua kalinya, lalu mengatakan, ‘Ya Rasulullah, sesungguhnya ia benar- 
benar menghibahkan diri kepadamu maka lihatlah bagaimana pendapatmu.’ 
Kemudian bangunlah ia untuk ketiga kalinya, lantas berujar, ‘Ya Rasulullah, 
sesungguhnya la telah menghibahkan diri kepadamu maka perhatikanlah ia 
bagaimana pendapatmu. ’ Maka bangunlah seorang sahabat, lalu mengatakan, 
‘Ya Rasuhdlah, nikahkanlah soya dengannya. Kemudian Beliau bertanya, ‘Apakah 
engkau mempunyai barang sebagai maharV Jawabnya, ‘Belum.’ Maka, sabda 
Beliau, ‘Pergilah mencari walaupun sekedar cincin yang terbuat dari best’ Maka 
diapergi mencarinya. Kemudian datang, lalu berkata (kepada Beliau), ‘Aku tidak 
mendapatkan apa-apa, walaupun sekedar cincin dari besi,’ Sabda Beliau 
selanjutnya, ‘Apakah engkau punya hafalan ah Qur’an?’ Dia menjawab, ‘Saya 
hafal surah ini dan surah ini, ’ Sabda Beliau (lagi) ‘Pergilah, sungguh saya telah 
nikahkah kamu dengannya dengan mahar hafalan Qur’anmu." (Muttafaqun 
‘alaih: Fathul Bari, IX: 205 no: 5149 dan ini lafadz bagi Imam Bukhari, 
Muslim II: 1040 no: 1425, ‘Aunul Ma’bud VI: 143 no: 2097, Tirmidzi II: 290 
no: 1121, Ibnu Majah I: 608 no: 1889 secara ringkas dan Nasa’i VI: 123). 


Kitab an-Nikah §|| 547 



Dan dibolehkan segera membayar mahar secara tunai, atau seluruhnya 
dibayar belakangan dan boleh juga sebagiannya dibayar tunai dan sebagiannya 
lagi dikredit (dibayar kemudian). Suami boleh menggauli isterinya, walaupun 
dia belum membayar sama sekali mahamya, namun dia wajib membayar 
maskawin yang wajar, mahar mitsl, kepada sang isteri, bila maskawinnya 
belum ditetapkan. Apabila mahamya sudah ditetapkan, maka dia harus 
membayar mahar yang telah ditetapkan kepada isterinya. Waspada dan 
waspadalah jangan sampai kita tidak membayar mahar yang telah disepakati. 
karena Rasulullah bersabda: 


ji 4j £ aj i ^ jfa 




“Syarat'syarat yang paling berhak kalian sempumakan ialah kalian 
menyempumakan mahar yang dengannya kalian telah menghalalkan kehormatan 
isteri kalian." (Muttafaqun ‘alaih: Fathul Bari IX: 217 no: 5151, Muslim II 
20:1035 no: 1418, ‘Aunul Ma’bud VI: 176 no: 2125, Ibnu Majah 1:628 no: 
1954, Tirmidzi II: 298 no: 1137 danNasa’i VI: 92). 

Bilamana sang suami meninggal dunia setelah dilangsungkan akad nikah 
sebelum bercampur dengan isterinya, maka mahamya tetap menjadi hak 
milik penuh sang isteri: 


JJj oU p Ji, jj 

* * * 

:jL5i aJI \yh>-\i :J\i Jio Pj 4J Jpju 

ji s!uJi 4b jL \p(jJ\ 

* / ^ 

, ' ^ ° O ' O 

• <3 4^) j/1 


Dari al-Qamah dia, berkata, “Pemah dibawa kepada Abdullah bin 
Mas’ud seorang perempuan yang sudah dikawini oleh seorang lakidaki, lalu sang 
suami meninggal dunia sebelum menetapkan mahamya dan belum bercampur 


548 §H aUWajiz; Fiqh Sunnah 


dengcmnya. Kemudian (keluarga kedua belah pihak) mengadu kepada Abdullah, 
lain dia berkata, M enurut hemat saya (Abdullah), mahar urituk sang isteri seperti 
besamya nilai maskawin kaum wanita di negerinya. la berhak mendapatkan 
warisan (dari kekayaan suaminya) dan ia hams menjalankan masa iddahnya.' 
Ma’qil bin Sinan abAsyja’i 4® bersaksi bahwa Nabi i^pemah memutuskan untuk 
Barwa’ bind Wasyiq seperti yang diputuskan oleh Abdullah.” (Shahih: Irwa-ul 
Ghalil no: 1939 Tirmidzi II: 306 no: 1154, “Annul Ma’bud VI: 147 no: 2100, 
Ibnu Majah 1:609 no: 1891 dan Nasa’i VI: 121). 

11. WAKTU YANG DIANJURKAN MEMULAI BERCAMPUR 
DENG AN ISTERI 


^ ✓ ** /• & /• * ✓ 

of aisu. LitT, fjf iz? j £.f Cits' n Uu 

" / /■ 


Dari Aisyah «&> ia berkata, “Rasulullah kawin denganku pada bulan 
Syawal dan mulai bercampur denganku pada bulan Syawal (juga); maka siapakah 
isteri-isteri Rasulullah yang lebih dicintai oleh Beliau daripada saya?" Aisyah 
merasa senangjika wanita-wanita mulai dicampuri (digauli) pada bulan Syawal. 
(Shahih: Shahih Ibnu Majah no: 1619, Muslim II: 1039 no: 1423, Tirmidzi 
II: 277 no: 1099 tanpa kalimat yang di tengah, dan Nasa’i VI: 130 tanpa 
kalimat yang terakhir, serta Ibnu Majah I: 641 no: 1990). 


12. BEBERAPA PERBUATAN YANG DIANJURKAN KETIKA 
MASUK KE KAMAR PENGANTIN. 1 


Dianjurkan sang suami bersikap lemah lembut kepada isterinya, misalnya 
menyuguhkan minuman dan semisalnya kepada isterinya: 


, ,9 \ ^ * * / y 

* * ^ ^ i |o / ✓ j w ^ . ✓ % o o ?. o i. w ✓ o ✓ o . ✓ o ^ o x 


1 Sub bab Ini diringkas dari kitab, Adabuz Zifaf oleh Syaikh Muhammad Nashiruddin ahAlbani. 


Kitab an-Nikah §§§ 549 



jy_! c_->jJUi c^j3 jm*j g f.b**3 cl^JjJb*J 4J j>Ji 

/ ^ / ✓ x 

i^2li :*lllf :Ljii L^Lf, i^Jj bbbki |g ^1 l^JjU 

.V > o , :• f: . *„ ... ,^r> 

.LL^ CU; :cJli^ ( _UJ) Jb {J* <s^ •4-i CJW J 


Dari Asma’ bind Yazid ia bertutur, “Sesungguhnya aku merias Aisyah 
radhiyallahu ‘anha untul c Rasulullah $&, setelah itu aku datang kepada Beliau 
lalu memanggil Beliau agar memberikan hadiah pengantin kepada A isyah pada 
saat pesta perkaivinan itu, kemudian datanglah Rasulullah lalu duduk 
berdampingan dengan Aisyah lantas Beliau menyuguhkan sebuah bejana berisikan 
susu kepada Aisyah, lalu Beliau memegang kemudian Aisyah menundukkan 
kepalanya dan ia merasa malu, maka aku membentaknya, lalu kukatakan 
kepadanya, “Ambillah dari tangan Nabi $jg itu. ” Kemudian ia mengambilnya, 
lalu ia meminumnya sebagian. ” (al-Humaidi 1:179 no: 367, al-Fathur Rabbnni 
VI: 438,452,453 dan 458, ada yang secara ringkas dan ada pula yang panjang 
lebar dan kedua sanad ini saling menguatkan. Disebutkan oleh Syaikh al- 
Albani dalam Adabuz Zifaf). 

Sepatutnya sang suami meletakkan tangannya pada ubun-ubun 
isterinya, seraya mengucapkan basmalah dan berdo’a kepada Allah memohon 
barakah kebahagiaan, serta dianjurkan pula mengucapkan do’a sebagaimana 
dalam sabda Beliau berikut ini: 


x O £ J* z' 


' ' f'\ * \ y " • f f -f'" 0 | 0 s"* ' f * £ i*| 

C \ £,***/? Lo J **** y ^ ^J* 

li> & 'SSt\°J\ l^LJl cJijj [jJj < 3>l 

' 0 ui ' * * * 0 

fll'' i ^ \ ~ ° ' I • 0 f o j ^ . S 

.AxlP " 1 < ? r LAt^LOLg-ll^?r U J 


“Jika salah seorang di antara kalian menikahi seorang perempuan, atau 
membeli seorang budak, maka hendaklah pegang ubun-ubunnya seraya 
mengucapkan basmalah dan mohon barakah serta ucapkanlah do’a: 
ALLAHUMMA INII AS-ALUKA MIN KHAIRIHA WA KHAIRI MAA 


550 H! al'Wajiz; Fiqh Sunnah 



JABALTAHAA ‘ALAIHI, WA A’UUDZU BIKA MIN SYARRIHAA WA 
SYARRI MAAJABALTAHAA ALAIH (Ya Allah, sesungguhnya aku memohon 
kepadd'Mu kebaikannya dan kebaikan yang telah Engkau adakan padanya dan 
aku berlindung kepada-Mu dari kejahatannya dan dari kejahatan yang Engkau 
adakan padanya)." (Hasan: Shahih Ibnu Majah no: 1557, ‘Aunul Ma’bud 
VI: 196 no: 2146, dan Ibnu Majah I: 617 no: 1918.) 

Dianjurkan kepada pengantin putera dan puteri mengerjakan shalat 
dua raka’at bersama-sama, karena perbuatan ini telah dipraktikkan oleh 
generasi salafush shalih, dan dalam hal ini ada, dua atsar: 


x J / Ji ✓✓ / / / / /■ /* < 

, S* X X , \° \° ' * 0 ^ C I I - O' f 0 * ' 0 0 [ ° ' 

I yd) O j£-A$ til bilj A~ud Pj& 

'° e *o S * o * o. V S 

I(JLs jj Ij ijw | » g pj* 

f s - s s 

jl :JiS ! ijjLJl :ijilJis c^»a 1£J ji ^j! :Jli co*>C2—Ji c—j 

aIp Llj oijuS : Jli p :i> telUT 

“/■ ✓ x 

> ^ 2bl Jl. li jj ilj 

/ ' ' ' 

' 0 ' 0 > ^ . o , /* '' ' 

/..of, {/, / if/, » J, 2 o • * ' c ' * \ °\ y 

.tLULAl juij tJJuLi ^ oi ciJaAp J^oL» 


Dari Abi Sa’id bekas budak Abu Usaid la berkata, Sayapemah kaunn ketika 
soya berstatus sebagai budak, soya mengundang sejumlah sahabat Nabi M di antara 
mereka (yang hadir) ada Ibnu Mas’ud, Abu Dzar, dan Hudzaifah. Kemudian 
dikumandangkan iqamah untuk menegakkan shalat, Lalu Abu Dzar datang untuk 
menjadi imam shalat, Setelahitu, mereka berkata (kepadaku). "Majulah," Maka 
say a jawab "Hams majuV’ Jawab mereka "Ya.” Kemudian say a maju karena 
dorongan mereka, pada waktu Itu soya berstatus hamba sahaya dan mereka 
mengajariku yaitu mereka, berkata, "Apabila isterimu datang menemuimu maka 
hendaklah kamu mengerjakan shalat dua raka’at. Kemudian mohonlah kepada 
Allah kebaikan apa yang masuk kepadamu, dan berlindunglah kepada-Nya dari 
kebumkannya, kemudian setelah itu terserah kamu dan isterimu.” (Sanadnya 


Kitab an-Nikah §|j§ 


551 


shahih: Adabuz Zifaf hal. 22 dan Ibnu Syaibah IV: 311). 


** .S * a * SSB 2. '\i'A « A **1 J I'' . -'a. ° ' 

Aj jbr I JUi jJ jd I4J JUj j S-U- . 

(j'A— Jll JUi ^ ‘Jb ((£*) 

in jAe. j&jj y ± 1 - y A^b ^ y biiyi 0! 

4jIjj ,j ilj dli'jJ ^baj ot li y\* lals jbJ 

uL_» <y iy 2>b a y *ji > =jb ^ yi ^ 

o^ f. - “s c y,. °" ®" - . -• °" ° | 

c~*y bl Lllj l5 J> j^>. U~j ^jsr 1 




Dari Syaqiq, bahwa telah datang seorang lakulaki yang biasa dipanggil Abu 
Juraiz, lalu berkata, “Sesungguhnya aku telah kawin dengan seorang gadis. dan 
aku khawatir dia marah kepadaku. ” Kemudian Abdullah bin Mas ud J?b berkata, 
“Sesungguhnya persahabatan datang dari Allah dan kebencian bersumber dari 
syaitan yang menginginkan agar kalian tidak menyenangi apa yang Allah halalkan 
buat kalian. Karena itu, jika isterimu datang perintahlah ia shalat dua raka!at di 
belakangmu!" Dalam riwayat yang lain ada tambahan dari Ibnu Mas’ud ia 
berkata, Dan ucapkanlah do’a : ALLAHUMMA BAARIKLII FI I AHLII WA 
BAARIK LAHUM FII, ALLAHUMMAIMA’ BAINANAA MAAJAMA’TA 
BI KHAIRIN WA FARRIQ BAIN AN AA IDZA FARRAQTA ILAA 
KHAIRIN (Ya Allah, berikanlah barakah kepadaku pada keluargaku dan 
limpahkanlah barakah kepada mereka melalui diriku, ya Allah, kumpulkanlah 
antara kami selama Engkau mengumpulkan (kami) dalam kebaikan dan 
pisahkanlah antara kami bila Engkau hendak memisahkan (kami) menuju 
kebaikan!).” (Shahih: Adabuz Zifaf hal: 23, Ibnu Abi Syaibah IV: 312) 

Adapun ketika hendak melakukan jima’ dianjurkan sang suami 
mengucapkan do’a: 


✓ 0 / / x 


: $ Jtf .1 oUa^-ll a\ ^ 

X s s s 

.IJbi ojd 2J AJj L- » g <« » Ob 


552 HI al-Wajiz; Fiqh Sunnah 


B1SMILLAAH, ALLAAHUMMA JANN1BNASY SYAITHAAN WA 
JANNIBISY SYAITHAAN MAA RAZAQTANAA (Dengan menyebut nama 
Allah. Ya Allah, jauhkanlah kami dari syaitan dan jauhkanlah syaitan dari apa 
yang akan Engkau karuniakan kepada kami). Rasulullah bersabda, “Jika 
keduanya dikaruniai seorang anak, maka selamanya syaitan tidak dapat 
mengganggunya.” (Muttafaqun ‘alaih: Fathul Bari IX: 228 no: 5165, Muslim 
II: 1058 no: 1434, ‘Aunul Ma’bud VI: 197 no: 2147, Tirmidzi II: 277 no: 
1098, dan Ibnu Majah I: 618 no: 1919). 

Sang suami boleh mencampuri isterinya melalui qubul (vagina)nya dari 
arah mana saja, dari belakang atau dari depan. Hal ini mengacu pada firman 
Allah $$ : 


. j&JiO i ^ p j t /m p pcj 


(ur 


Isteri- isteri kamu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, maka 
datangilah tanah tempat bercocok tanam itu bagaimana saja kamu kehendaki.” 
(QS. al-Baqarah: 223). 


Yaitu sesuai dengan selera kita, dari depan atau dari belakang. 


Vo o, *, * a , 


^y * 1 J* -Sj* 

'j*- o J>- :cJ 'yJ», jis" j 


o * 

o ■* 

-£■ 




Dari Jabir bahwa orang-orang Yahudi berkata, “Apabila seorang suami 
mencapuri isterinya di qubul (vagina) nya, dari arah belakang maka akan lahir 
anak yang juling matanya." Kemudian turunlah ayat, “Isteri-isteri kamu adalah 
(seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, maka datangilah tanah tempat 
bercocok tanam itu darimana saja kamu kehendaki. ” (Muttafaqun ‘alaih: Fathul 
Bari VIII: 189 no: 4528, Muslim II: 1058 no: 1435,, ‘Aunul Ma’bud VI: 203 
no: 2149, Ibnu Majah I: 620 no: 1925). 


Kitab an-Nikah Hf§ 553 


jCaJ l ji~\ lii if) if 

d * > ^ . J ‘-r , ^T lP' c^ lP~' 

x * ^ 

j! y>? °^f jiS"j Lfi*i °^f ljil5Ci tjjxjl 

^ s s /■ yj / o"’ 

iii oi£I t ;f>: o^L-. p\ i% ,c_j> 'J£ VI »c3i lytv 

fj-l lii jlSTj Cjv-^Ui J* dii ij jJ>-t lii jCph\ <y* 

- x ✓ / 

"' ®>S^o ^ °f*. 1 ', / , / ^ t, . ° •* -" 0 . ' . 9 ' - 

C^ypLa ( y&v* jj .5 JillJ 4 ' >■>-_p -" (jS«J^9 

j jr jJJ O~xj c->!Jxj 

CJj :cJlij aIIp Aj^oli c^JJil^-; tjCoiS/' j* «' J*\ 

cUy»l (5j-x ^ij £wi>li .<-3>>■ t/Ji ^ 

** xx x ^ 

iyti j£j ^jllj : jij > ill J>'U $ ill J^.j iuS 

. ,/. . 0. ,'->>' x • *' ii°-* e t°*°- 0°p'°' 

iJJJJo ^JU tOUWJ C->1 ^jJxj OJvy (_£> (*“ Sj J :> ’ 

X - X *? ^x ^x 

Dari Ibnu Abbas t&», ia bertutur, “Ini adalah sebuah kampung dari kaum 
Anshar yang mereka dahulu penyembah berhala berinteraksi dengan kampung ini 
dari kaum Yahudi yang termasuk Ahli Kitab. Sebagian mengaku memiliki kelebihan 
dalam bidang ilmu atas sabagian yanglain. Dan, sebagian di antara mereka meniru 
banyak perbuatan sebagian yang lain. Di antara kebiasaan A hli Kitab ialah mereka 
tidak mau bercampur dengan para isteri mereka kecuali dari samping yang demikian 
itu lebih menutupi apa yang menjadi kehormatan wanita kemudian satu kampung 
yang berasal dari Anshar ini meniru perbuatan mereka itu, sementara orang-or- 
ang yang berasal dari kaum Quraisy ini, biasa menyetubuhi isterinya dengan posisi 
terlentang yang tidak baik dan biasa (pula) berkencan dengan mereka dari arah 
belakang atau dari arah depan dalam posisi berbaring. Tatkala or ang'or ang yang 


554 H al'Wajiz; Fiqh Sunnah 



berhijrah tiba di Madinah, maka seorang di antara Muhajrin kawin dengan seorang 
perempuan dari kaum Anshar. Kemudian dia mencampuri isterinya dengan car a 
jima’ (orang quraisy). Kemudian isteri tersebut menegur suaminya atas gaya 
jima’nya seraya berkata, “Sesungguhnya kami (wanita Anshar) hanya biasa 
dicampuri dalam posisi miring oleh karena itu, lakukanlah gaya seperti itu! Jika 
tidak jauhilah aku.’ Kemudian sampailah kasus itu kepada Rasulullah $§, lalu 
Allah menurunkan firman-Nya: Isteri'isteri kamu adalah (seperti) tanah tempat 
kamu bercocok tanam, maka datangilah tanah tempat bercocok tanam itu bagamana 
saja kamu kehendaki. Yaitu dari arah depan, dari arah belakang atau berbaring 
yaitu di tempat keluamya bayi itu." (Sanadnya Hasan: Adabuz Zifaf hal. 28, 
dan ‘Aunul Ma’bud VI: 204 no: 2150). 

Haram bagi suami menggauli isterinya di dubumya. Hal ini mengacu 
pada sabda Nabi 3gg: 


jk Jii Syu l j>J* l\y\ jt J\ 




4 ., 


“Barangsiapa yang bercampur dengan isteri yang sedang haidh atau di 
dubumya, atau datang kepada tukang tenung lalu ia mempercayai apa yang 
diutarakan kepadanya, maka sungguh ia telah kafir kepada kitab yang di tumnkan 
kepada Muhammad.” (Shahih: Irwa-ul Ghalil no: 2006, Ibnu Majah I: 209 
no: 639, Tirmidzi I: 90 no: 135, Aunul Ma’bud X: 398 no: 3886). 


Seyogyanya kedua belah pihak, pengantin putera dan pengantin puteri 
meniatkan pernikahannya demi mengendalikan nafsu keduanya dan 
membentengi diri mereka agar tidak terjerumus ke dalam perbuatan yang 
diharamkan Allah. Maka jima’ yang dilakukan keduanya sebagai shadaqah 
bagi mereka berdua: 


JA> W'H yu ted :*> 

" /' ** / / - ✓ 

^ % s t £ 0 * O * S & 

OjLsii U j Si aJJI 

\j> 4J Jl Ji J j\ Jli p-^Jj y\ J J-/ 2 JJJ j y ^ 'y£ 2 J 


Kitab an-Nikah | 


555 



* X y + * 


o •X X y <Xs 


# J * 


, , , . . . r 

J JiTj a5Ju« 3 ojd>J ^J 0} Ojid^ad 

* S' ' ' ' ' 

/ /■ i#x o //• i>/ x 'X X y X y 

sSoX Q s X 0 y *-' ' • * ° ' \\ ** 0 f M-'' ^ 1° ^ I ^ ' 

J X-L* j A3 wL^> jj*-<Ju j^'j A A - — ^p J AiwW? 

S? ** S' 

4jj^A< \jJ&-\ <iii JJ ^5 ^43-d? £-diJ <3.J ^“d? 

jj_j did jl 5 "' p!j>- J d*d>J y |*-~J_/ tg ^ ^ O 

✓ JS / 

.^>-i 4 J oir ju^jt (3 <ijjji\3 


Dari Abu Dzar <&>, la bertutur : Ada sejumlah sahabat Nabi M berkata 
kepadanya. “Ya Rasulullah, orang-orang yang kaya telah membawa pahala yang 
banyak, mereka menegakkan shalat sebagaimana yang kami laksanakan, mereka 
berpuasa sebagaimana, yang kami lakukan dan mereka menginfakkan kelebihan 
harta kekayaan mereka. ” Maka Rasulullah menjawab, “Bukankah Allah benar- 
benar telah menjadikan untuk kalian sesuatu yang bisa kalian shadaqahkan? Setiap 
tasbih adalah shadaqah, setiap takbir adalah shadaqah, setiap tahmid shadaqah, 
menyuruh kepada yangma’ruf shadaqah, mencegah dariperbuatan yangmungkar 
shadaqah, dan di dalam persetubuhan seorang di antara kamu (dengan isterinya) 
terdapat shadaqah.” Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apakah seorang di 
antara kami yang melampiaskan syahwatnya (kepada isterinya) ia akan 
memperoleh pahala?” Sahut Beliau "Bagaimana pendapat kalian seandainya ia 
melampiaskannya pada yang haram, apakah ia akan menanggung dosa? Maka 
begitujuga, manakala ia melampiaskannya pada yang halal, maka, pasti ia akan 
mendapatkan pahala. ” (Shahih: Shahihul Jami’us Shaghir no: 2588 dan Mus¬ 
lim II: 697 no: 1006). 


13. KEWAJIBAN MENGADAKAN WALIMAH 

Wajib mengadakan walimah setelah dhukhul (bercampur), berdasar 
perintah Nabi H kepada Abdurrahman bin ‘Auf agar menyelengarakan 
walimah sebagaimana telah dijelaskan pada hadits berikut: 

Jli : Jli ilUi did dJ :Jli j lx;j ^ 

“ y y 

556 I Hf al-Wajiz; Fiqh Sunnah 


Dari Buraidah bin Hushaib ia bertutur, “Tatkala Ali melamar Fathimah 5i&>, 
ia berkata, bahwa Rasulullah ^ bersabda, sesunguhnya pada perkawinan hams 
diadakan iualimah. ” (Shahih: Shahihul Jami’us Shaghir no: 2419 dan al-Fathur 
Rabbani XVI: 205 no: 175). 


Beberapa hal yang patut diperhatikan dalam penyelenggaraan walimah: 

a. Hendaknya walimah dilaksanakan dalam tiga hari, setelah dhukhul 
(bercampur), karena perbuatan inilah yang dinukil dari Nabi M : 




✓ J> * S /■ 

.^\ j \ aS^S 


Dari Anas ia bertutur, “Nabi ^ menikahi Shafiyah dan menjadi- 
kan pemerdekaannya sebagai mahamya dan mengadakan walimah selama 
tiga hari." (Sanadnya Shahih: Adabuz Zifaf hal. 74, diriwayatkan Abu 
Ya’la dengan sanad hasan sebagaimana yang disebutkan dalam Fathul 
Bari, IX: 199 dan yang sema’na diriwayatkan Imam Bukhari sebagaimana 
yang dijelaskan dalam Fathul Bari IX: 224 no: 1559. Demikian menurut 
Syaikh al-Albani. 


b. Mengundang orang-orang yang shalih baik fakir maupun kaya, 
karena Rasulullah H bersabda: 


vi iuui jrt" Yj a -Jy vi 


-U'V 


“Janganlah kamu bersahabat kecuali dengan orangmukmin. Dan Jangan 
(pula) menyantap makananmu kecuali orang yang bertakwa." (Hasan: 
Shahihul Jami’us Shaghir no: 7341, Aunul Ma’bud XIII: 178 no: 4811 
dan IV: 27 no: 2506). 

c. Hendaknya mengadakan walimah, dengan memotong seekor 
kambing atau lebih, bila mampu. Hal ini berdasarkan sabda Nabi 
M yang ditujukan kepada Abdurrahmah bin Auf: 




Kitab an- Nikah | 


557 




“Adakanlah walimah meski hanya dengan menyembelih seekor kambing. ” 
(Muttafaqun lalaih). 


\d» pj* 5'lp jUjl <1—il j c-j! j k* i if 

.S& j*Jjl 


Dari Anas 4b, ia berkata, "A ku tidak pemah melihat Rasulullah $g 
mengadakan walimah untuk pernikahan dengan seorang wanita sebagaimana 
yang Beliau adakan ketika kawin dengan Zainab di mana Beliau menyembelih 
seekor kambing." (Muttafaqun ‘alaih: Muslim 11:1049 no: 90 dan 1428, 
dan lafadz ini baginya, Fathul Bari IX: 237 no: 5171, dan Ibnu Majah I: 
615 no: 1908). 

Boleh menyelenggarakan acara walimah dengan hidangan yang 
mudah didapatkan walaupun tanpa daging berdasarkan hadits Anas. 


0 ^ °i' i ^ i Z x u' x ^ * —f 11 — •[ 0 'l 

OJJ AJjP ITaj AIJwUJlj $11 C5^ i j& 

s' s' ' > * 

\ 

. AllJ j oJlSo J D? 4^ 


Dari Anas 4®, la berkata, “Nabi M pemah menginap tiga hari di suatu 
tempat antara Khaibar dan M adinah untuk menyelenggarakan perkawinan 
dengan Shafiyah bind Huyay. Kemudian aku mengundang kaum Muslimin 
untuk menghadiri walimah Beliau. Dan tidak didapatkan dalam walimah 
tersebut ada rod ada daging lalu di atasnya diletakkanlah korma kering, keju 
dan minyak samin. Sehingga hidangan itu menjadi walimah Beliau." 
(Muttafaqun ‘alaih: Fathul Bari IX: 224 no: 1559 dan lafadz ini bagi 
Imam Bukhari, Muslim II: 1043 no: 1365 danNasa’i VI: 134). 

Tidak boleh mengkhususkan undangan hanya untuk orang-orang 
kaya, tanpa orang-orang miskin, Nabi bersabda: 


l a\j\j js 4^ dr 4 flikS' 


558 


HI akWajiz; Fiqh Sunnah 


4 J y* j J i!5l ^\fiS> Jla i S^PjJl 


"Seburuk'buruk hidangan idah hidangan walimah. Di mam orang yang 
berhak mendatanginya 2 dilarang mengambilnya, sedangkan orang yang enggan 
mendatanginya 3 diundang (agar memakannya). Dan barangsiapa yang cidak 
memenuhi undangan, maka sungguh ia bermaksiat kepada Allah dan Rasul - 
Nya.” (Muttafaqun ‘alaih: Muslim II: 1055 no: 110/1432, dan 
diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim juga dari Abu Hurairah 
secara mauquf padanya bisa di lihat dalam Fathul Bari IX: 244 no: 5177). 


Orang yang diundang ke walimah wajib menghadirinya, berdasar 
hadits di atas dan sabda Nabi M- 




Jika salah seorang di antara kalian diundang menghadiri walimah maka 
hendaklah ia menghadirinya. ” (Muttafaqun ‘alaih: Fathul Bari IX: 240 
no: 5173, Muslim II: 1052 no: 1429 dan ‘Aunul Ma’bud X: 202 no: 
3718). 

Seyogyanya orang yang berpuasapun menghadiri undangan 
walimah karena ada sabda Nabi 


jlS - p I jli ^\jdc* ^Jl ^ S->-\ 131 

✓ / / jt / / 

.s-IpaJI LojLv^ 


“Apabila seorang di antara kamu diundang menghadiri undangan makan, 
maka hendaklah hadir. Jika ia sedang tidak berpuasa maka makanlah; jika 
sedang berpuasa maka berdo’alah.” (Shahih:. Shahihul Jami’us Shaghir 
539, Baihaqi VII: 263 dan ini lafadznya, Muslim II: 1054 no: 1431, 
Aunul Ma’bud X: 203 no: 3719 dan 18). 


Disunnahkan bagi orang yang sedang berpuasa sunnah hendaknya 


2 


3 


Orang yang berhak mendatanginya: orang miskin. 
Orang yang enggan mendatanginya: orang kaya (peng..) 





berbuka, terutama bila orang yang mengundang sangat 
mengharapkannya. berdasarkan hadits Nabi $g bersabda: 


.1) j ftk> «.ti. aJT".A>- l ^P.> lit 

y / / / ✓ ' ** ✓ 

“Ji/az salah seorang di antara kamu diundang makan, maka penuhilah, 
jika ia mau ia makan dan jika tidak ia tinggalkan. ” (Shahih: Irwa-ul Ghalil 
no: 1955. Muslim II: 1054 no: 1430 dan ‘Aunul Ma’bud X:204 no:3722). 

Bagi orang yang menghadiri undangan walimah, dianjurkan 
melaksanakan dua hal berikut ini: 

Pertama: Setelah acara berakhir, dianjurkan berdo’a untuk tuan 
rumah dengan redaksi do’a yang bersumber dari Nabi Do’a-do’a 
untuk ini, banyak di antaranya ialah: 




“ALLAAHUMMAGHFIR LAHVM WARHAMHUM, WA 
BAARIK LAHUM FIIMAA RAZAKTAHUM (Ya Allah, ampunilah 
(dosa-dosa) mereka dan rahmadlah mereka, serta limpahkanlah barakah untuk 
mereka pada apa yang telah Engkau karuniakan kepada mereka. ” (Shahih: 
Mukhtashar Muslim no: 1316, Muslim III: 1615 no: 2042, ‘Aunul 
Ma’bud X: 195 no: 3711). 





“ALLAAHUMMA ATH’IM MAN ATH'AMANII, WASQI MAN 
SAQAANII (Ya Allah, berilah makan orang yang telah memberiku makan, 
dan berilah minum bagi orang yang memberiku minum). ” (Shahih Muslim 
III: 1620 no: 2055) 


. SjOsCaii ft jJ p >K j c&idi ft& ft^&* jrf 


AKALA THA'AAMAKUM UL ABRAARU WA SHALL AT 
ALA1KUMUL MALAA-IKATU, WA AFTHARA ‘INDAKUMUSH 


560 HH al-Wajiz; Fiqh Sunnah 


SHAA-IMUUNA (Orang-orangyang berbaktidengan tulus telahmenyantap 
makananmu, para malaikat telah berdo’a untuk kamu, dan mereka yang 
berpuasa (sunnah) telahberbukadi (mmah)mu.” (Shahih: Shahihuljami’us 
Shaghir no: 1226 don ‘Aunul Ma’bud X: 333 no: 3836) 

Kedua: Berdo’a, memohon barakah dan kebaikan untuk tuan 
rumah dan juga isterinya, sebagaimana yang disinggung dalam 
pembahasan ucapan tahni-ah dalam pemikahan. 

Dilarang menghadiri undangan yang terdapat padanya kemaksiatan 
kecuali bermaksud handak mengubahnya dan berupaya 
memberantasnya. Jika tidak, maka haram menghadirinya. Dalam hal 
ini banyak sekali hadits Nabi 0. Di antaranya: 


(j tS'j* <UJl J cj c~»V) : Jli ^1 s- ° < j& 

cJJ ciui 'JjCeS _SI 

j)j tjjjCaJ 4-a I C-jJl (j jl Jli ?^£»lJ 


^ o .S / 


Dari Ali ia berkata. “Saya pemah memasak makanan lalu 
mengundang Rasulullah lantas Beliau datang lalu melihat di dalam rumah 
terdapat lukisan maka beliau pulang, lalu Ali bertanya: “Ya Rasulullah, apa 
yang menyebabkan engkau pulang?” Maka Rasulullah saw bersabda, 
“Sesungguhnya dalam rumahmu terdapat gorden yang banyak lukisan dan 
sesungguhnya para malaikat tidak mau masuk ke dalam rumah yang di 
dalamnya banyak gambamya." (Shahih: Shahih Ibnu Majah no: 2708, 
Ibnu Majah II: 1114 no: 3359). 


Beberapa hal di atas sudah biasa dipraktikkan generasi salafush shalih^: 
: Jlas .oLpJi dJ»ljl I (jJ vip * ^1 

^ t ~ 0 ^ (< ° f "f7 ° - ! i - n-j 0 -* °''li . f 

I*j jj-* 2 —I' o' ^i^ : Jli toj o-JI (jI 



Kitab an-Nikah 


561 




Dari Abu M as’ud Uqbah bin Amr bahwa ia pemah dibuatkan makanan 
oleh seseorang, lalu la diundang olehnya, maka ia bertanya, “Apakah di dalam 
rumahmu ada gambar?” Jawabnya, “Ya, (ada) Maka ia enggan masuk sebelum 
gambaritudirusak. (Setelahdirusak), kemudianiamasuk.” (SanadnyaShahih: 
Adabuz Zifaf hal. 93, dan Baihaqi VII: 268. 4 


jp \% 4 J(} d k* k? 3 11 

X * 

JtM ’cjk ‘k JLa di. 'k* ’ck • j3iA 

S 

,uLf v i»i > cidi yii-f "/I jjii 


Imam Bukhari bertutu: Ibnu Umar pemah mengundang Abu Ayyub, lalu ia 
melihatgorden (bergambar) dirumah (Ibnu Umar), kemudianlbnu Umarberkata, 
"(Wahai Abu Ayyub) kaum wanita memaksa kami memasang gorden ini.” Ia 
berkata, "Adakah orang yang aku takuti, maka aku tidak takut kepadamu. Demi 
Allah aku tidak akan menikmati, hidangamu ini.” Kemudian ia kembali pulang. 
(Fathul Bari IX: 249) 

Sang suami boleh bersikap toleran kepada para wanita dalam prosesi 
walimatul ‘urusy untuk mengumumkan pesta pemikahan dengan memukul 
rebana, atau dengan lantunan lagu-lagu yang mubah, di mana di dalamnya 
tidak terkandung promosi kecantikan dan tidak pula untaian kata-kata yang 
jorok. Dalam hal ini banyak hadits Nabi $g yang menjelaskannya. Di 
antaranya: 

Nabi bersabda: 

. c iai \°j&\ 

“Umumkan pemikahan!” {Hasan: Shahih Ibnu Majah no: 1537 dan 
Shahih Ibnu Hibban hal. 313 no: 1285). 

Sabda Beliau lagi: 


4 Bisa dilihat juga dalam Fathul Bari IX: 158 no: 5181 (Pentcrj). 


562 §5f al-Wajiz; Fiqh Sunnah 




jJl ^1 

/ x 

“Perbedaan antara yang hold dan yang haram addah rebana dan suara dalam 
pestapemikahan.” (Hasan: ShahihlbnuMajahno: 1538,Nasa’iVI:127, Ibnu 
Majah I: 611 no: 1896, Tirmidzi II: 275 no: 1094 tanpa kata FIN NIKAH). 


,^15\1S| (J O 



/ z' / ✓ ✓ © * 


JLji ;i> J i’yi Lh&JI jiJii :JU ’j ty*. 


cdoxi ^ JAji Ji- Ji Cxe- 01$ 

/ / 0 X / ^ , S’ & % s »• . 

0 O ✓ . S~~r o , „ O S S Q > Qs •**tl ^ 0 0 ''| X t . Ox- J 

CJl 3 jJj f jj ^Jl) I JA J 3 ^ Ji Jajj «-*wUb ^LJ Ob jiy>T 

/ j{ ✓ ^ / 

olT g;jJb Jj 5 j ,-p© , JUi .ap £ U jl&a y Qj 

/ " / / ** / / 

Ji 

•Oib* 


Dari Khalid bin Dzakwan, bahwa ar-Rubayyi bind Mu’awidz bin Afra’ 
bertutur :Nabi $g datang masuk (ke rumahku) di hari pemikahanku lalu Beliau 
duduk di depanku seperti card dudukmu denganku. Kemudian para perempuan 
kecil yang kami undang mulai memukul rebana dan mereka menyebut-nyebut 
kebaikan ayah yang gugur pada waktu perang Badar. Seorang di antara mereka 
berkata, ‘Di antara kita ada, seorang nabi yang mengetahui apa yang bakal terjadi 
esok.’ Kemudian Beliau ^ bersabda, “Biarkan perempuan ini, Katakanlah apa 
saja yang hendak kau katakan.” (Shahih: Adabuz Zifaf hal. 108. Fathul Bari 
IX: 202 no: 5147, Aunul Ma’bud XIII: 264 no: 4901, Tirmidzi II: 276 no: 
1096). 


/ 31 ✓ / 


/• ✓x 


r- jJj bt~w» Ij&JjLP ^\i\ v_.ItSi r- jJ? Sij AoJlj 

/• ✓ / / 

^p 3 j*AS j}\ oljj Ij^j LaaIp /JI _Si 

/ / 

. ft Jtll Ji lUf 01 iJS cli Jj IJs Jf JU J 

" X / ^ jj 

“Dan menurut sunnah (Nabi$g) apabila seseorangmenikahi seorang gadis, 
bukan janda, maka ia menetap di rumahnya selama tujuh hari dan kemudian 


Kitab an-Nikah 


563 





membagi giliran. Dan jika ia menikcthi seorang janda bukan perawan, maka ia 
menetap di rumahnya tiga hari, kemudian membagi gilirannya." Demikianlah 
yang diriwayatkan oleh Abu Qilabah dari Anas Dan Abu Qilabah berkata. 
“Kalau aku mau, niscaya kukatakan: ‘Jika saya lupa niscya soya marfu’kan kepada 
Nabi ” (Muttafaqun ‘Alaih: Fathul Bari IX: 314 no: 5214, Muslim II: 1084 
no: 1461, ‘Aunul Ma’bud VI: 160 no: 2110, Tirmidzi II: 303 no: 1148). 


Sang suami wajib mempergauli isterinya dengan cara yang baik dan 
berjalan dengannya sesuai dengan apa yang telah Allah halalkan baginya, 
terutama bila sang isteri masih berusia muda. Dalam hal ini banyak hadits 
Nabi Di antaranya: 


if, 



“Orang yang terbaik di antara kalian ialah orang yang terbaik di antara 
kalian kepada keluarganya dan saya adalah orang yang terbaik di antara kalian 
kepada keluargaku. ” (Shahih Jami’us Shaghir: no: 3266 dan Tirmidzi V: 369 
no: 3985). 

Sabda Beliau lagi: 


6k i f Q 'J* jli jJrf 


“Orang Mukmin yang paling sempuma imannya adalah yang paling baik 
akhlaknya, dan sebaik-baik kalian adalah yang paling baik kepada isterinya.” 
(Shahih: Shahihul Jami’us Shaghir no: 3265 dan Tirmidzi II: 315 no: 1172). 

Dalam kesempatan yang lain. Beliau menegaskan: 


f, ^ \"° * 's'*• C - *«> •* ° * *\*°.' 1.1 

■ s*-' j C^a o u\j c^saJa qaJa 3j&j y 


“Seorang Mukmin tidak boleh membenciseorangMukminperempuan. Kalau 
toh ia tidak menyukai sebagian akhlaknya, maka ia pasti manyukai sebagian yang 
lainnya.” (Shahih: Shahihul Jami’ no: 7741, Muslim II: 1091 no: 1469). 

Dalam Khuthbah wada’ Rasulullah ^ bersabda: 


564 §H§ al'Wajiz; Fiqh Sunnah 


6 * o S’ \° C ' Q \° k- 0 6 * z' f Os \' * ti I ■* 0^-0 ' ',% 

^j-^ 4 U J-N-Uj ^j~y *-5 »AJLP O'^P I jy*~ g-V«»« )u tj^Lwu 1^ j 1 

/■ /• /» 

✓ *.« '' 0 ✓ O ✓ ^ x 0 O s & x s & 

, »* ' ^ ^ °i* x i ^ • .i« M M ^ ^ f/' *f^.n ''it* ^ ® • , o^ 

<j jAjjZ tJ&li ^^1*$ jU 4^ <UIo>-Uj Jub jl ^1 diJi ^ 

X /• ^ /> / 

^ i >j uii ji^Lf oii p£ > iT> ^>(, «.iii!i 
J^k lifi ik ^iC-CJj ik Jjllj 1& ot vf swo 

x x ✓ ✓ 

vu ^ :j :: j 'oil; Si j o >k kki> ^ * jiic: Jp 

^ / 

•k^J kkf a ok! of ^kJ vf o. ># 


“Ketahuilah, sampaikanlah wasiat kebaikan dengan cara yang baik kepada 
kaum wanita karena sesungguhnya mereka (laksana tawanan perempmn) di sisi 
kalian dan kalian tidak memiliki kekuasaan sedikitpun terhadap mereka selain hal 
itu, kecuali jika mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Jika mereka 
(terbukti) melakukannya, maka hendaklah kalian pisah ranjang dengan mereka 
dan pukullah mereka dengan pukulan yang tidak melukai. Jika mereka kembali 
ta’at kepada kalian makajanganlah kalian mencari' cari jalan untuk menyusahkan 
mereka. Ketahuilah sesungguhnya kalian mempunyai hak yang hams ditunaikan 
oleh isteri kalian dan mereka pun memiliki hak yang wajib kalian tunaikan. Adapun 
hak kalian yang hams mereka tunaikan ialah janganlah sekali-kali mereka 
mengizinkan orang yang kalian tidak sukai menyendiri bersama kalian danjangan 
(pula) mereka mempersilakan orang yang kalian bend (masuk) ke mmah kalian. 
Dan hak mereka yang wajib kalian tunaikan adalah hendaklah kalian bersikap 
baik (tulus) kepada mereka dalam hal, menyediakan pakaian dan makanan 
mereka.” (Hasan: Shahih Ibnu Majah no: 1501, dan Tirmidzi II: 315 no: 
1173). 

Wajib bagi seorang suami untuk bersikap adii dan proporsional terhadap 
isteri-isterinya dalam hal makanan, tempat tinggal, pakaian dan giliran serta 
lain-lain yang berhubungan dengan materi. Jika ternyata ia lebih 
mengutamakan salah satu di antara mereka, maka ia terkena ancaman keras 
yang termaktub dalam sabda Nabi $§: 


Kitab an-Nikah f^f 565 


2^011 r y ^ c^> Vl A ^ J* 

. Ja5 Lx 4_JLi Jl>-1 j 


“Barangsiapa yang memiliki dua isteri sedangkan ia condong kepada salah 
satu dari keduanya, maka ia akan datangpada hari kiamat (kelak) dalam keadaan 
tergeletak salah satu dari dua bagian tubuhnya.” (Shahih: Shahih Ibnu Majah’ 
no: 1603, Ibnu Majah I: 633 no: 1969 lafadz ini milik Ibnu Majah, ‘Aunul 
‘Ma’bud VI: 171 no: 2119 dan Tirmidzi II: 304 no: 1150, Nasa’iVIIno: 63). 

Namun tidak mengapa manakala kecondongan itu hanya sebatas di 
dalam kalbu, mail qalbi (kecenderungan hati); karena hal ini di luar batas 
kemampuannya. Oleh karena itu, Allah berfirman: 


JS' I j>~ ^ j 1 jJjju jl 1 T 

✓ SI ^ 9 ^ ^ / / 

^ Y <\ Ia jj Jlxs 


“Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri- isteri 
(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian karena itu janganlah kamu 
terlalu cenderung (kepada isteri yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang 
lain terkatung-katung.” (QS. an-Nisaa’; 129). 


Sungguh Rasulullah bersikap adil dan proporsional kepada para 
isterinya dalam hal materi. Beliau tidak membeda-bedakan antara mereka. 
Padahal Aisyah adalah isteri Beliau yang paling dicintai: 


ao/\1 ^*$1* —!l oli tjs* ^ 01 j> a j^ 

/ /* / / / ✓ x 

;Jli —Jl j* oJlaj .aJOLp- : JlS c£l ic-Jlas 

/■ /• ✓ ✓ 

^ p :Jli fj*p cJii 


Dari Amr bin ‘Ash bahwa ia pemah diutus oleh Nabi $$ memimpin 
pasukan dalam perang Dzatus Salasil. Kemudian soya (Amr bin Ash) datang 
menemuinya lalu bertanya, “ (Ya Rasulullah ), Siapakah orang yang paling engkau 


566 H|j al-Wajiz; Fiqh Sunnah 



cintai?” Jawab Beliau, “Aisyah.” Kemudian aku bertanya (lagi), “Kalau dari 
kalangan lelaki1” Beliau menjawab "Bapaknya (Abu Bakar).” Saya bertanya 
(lagi), “Kemudian siapaV’ Sahut Beliau, "kemudian Umar bin Khatthab” Lalu 
Rasulullah menyebutkan beberapa sahabat yang lain. ” (Shahih: Shahih Tirmidzi 
no: 3046 dan Timidzi V: 364 no: 3972). 


14. BATAS MAKSIMAL POLIGAMI 


Tidak halal kawin lebih dari empat isteri. Allahu §£ berfirman: 

✓ i ✓ / /" /✓ o ^ Jl /» ✓ ✓ 

(Y ^ I 

Maka nikahilah perempuan yang kamu cintai, dua atau tiga atau empat. 
(QS. an-Nisaa’: 3). 



Dan sabda Nabi kepada Ghailan bin Salamah pada waktu masuk 
Islam sementera isterinya berjumlah sepuluh: 


I# i / i ^ w . , t ^ ' f ° [ 0 f 

yL- (_Jjlij uujl 


"Pertahankanlah yang empat dan ceraikanlah yang lain." (Shaiiih: Shahih 
Ibnu Majah no: 1589, Timidzi II: 295 no: 1138, Ibnu Majah I: 628 no: 
1953). 


+ *t. * °C\ • 0 . i'' u 0 * o .o f ». „ . , t , o o„©x 

'0* 

. Cfj ^ *p.\ jui Sj dU> L>°jrjS 


Dari Qais bin al-Harits ia bertutur: Pada waktu saya masuk Islam saya 
mempunyai delapan isteri, lalu saya datang kepada Nabi $&, lalu saya sampaikan 
hal itu kepada Beliau, maka Beliau bersabda, “Pilihlah empat di antara mereka. ” 
(Hasan shahih:. Shahih Ibnu Majah no: 1588, Ibnu Majah I: 628 no: 1952. 
dan ‘Aunul Ma’bud VI: 327 no: 224). 

15. BEBERAPA PEREMPUAN YANG HARAM DINIKAH1 

Allah M berfirman: 


Kitab an-Nikah 


567 



X y & 


y 


Is jlST" 4j^ JiL Jild $-C~jJI a pS" JtdU. \js>%^jj')J j 

^fl>fj ^ ‘c-> 0 it. j &j 

f^yi ollj j *—* 

f . * */" * ~\'' ' a *Sat' . * i' ^^ -' \ '• ^ n ' ^ £'” -\' ' X 0 ^ v * ". f 
i/i *jvJujj *jsjLJ OL^Ij ^pL^jJi ^ ^d>a*+p j I 

pd Olj ^d>o j* **" J?, 

o'_j ^ j -id ji j (*^- p j-fr? 

0 & ? )y / X A ^ ^ ^ # #0 . „ 

5 ? . >. j, / .✓ o B( / . ., o✓o ^ x o^ y y 0 y 

Lo^p-j I j ^ip jo auI tld odL- JjL« ^1 
^>4j Ail'j»5CjC^jl c-i^i.1-* VJ ^tLS}\ ^ o' ; -, a~> «-J'j 

d ^ci > j^i 1 J ^Jb idji 

✓ x 

^ .o y°(' ' ,'* tS t". ' * * ' * {* * £.'' 6 * ® *> ' a '* . 

u— .j j j <ja—i ij^JJ 1 ^' l j- ft j J '-* s jr6-^f 5? 

$ .U-S^>- U-dp aMI jl jpaj^In ^ AJ j J 


Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikaivini oleh ayahmu, 
terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji 
dan dibenci Allah dan seburuk'buruknya jalan (yang ditempuh). Diharamkan 
atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara- 
saudaramu yang perempuan; saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara :- 
saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu 
yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; 
ibudbumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu 
(mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah 
kamu campuri, tetapijika kamu belum campur dengan isteri kamu itu (dan sudah 
kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan 
bagimu) is ten-isteri anak kandungmu (menantu);,dan menghimpunkan (dalam 
perkawinan) dua perempuan yang bersaudara,kecucdi yang telah terjadi pada masa 


568 H! al-Wajiz; Fiqh Sunnah 



lampau sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi M aha Penyayang, Dan 
(diharamkanjugakamumengawini) vuanita yang bersuami, kecuali budak-budak 
yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya 
atas kamu. Dan dihakdkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri' 
isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri 
yang telah kamu nikmati (campur) di antara mereka, berikanlah kepada mereka 
mahamya (dengan sempuma), sebagai suatu kewajiban; dan tiadalah mengapa 
bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling 
merelakannya, sesungguhnya Allah M aha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. (an- 
Nisaa’: 22-24) 

Dalam tiga ayat di atas Allah M menyebutkan perempuan-perempuan 
yang haram dinikahi. Dengan mencermati finnan Allah tersebut, kita dapat 
menyimpulkan bahwa tahrim, pengharaman’ ini terbagi dua: 

Pertama: Tahrim M uabbad (pengharaman yang berlaku selama- 
lamanya), yaitu seorang perempuan tidak boleh menjadi isteri seorang laki- 
laki di segenap waktu. 

Kedua: Tahrim Muaqqat (pengharaman yang bersifat sementara), yaitu 
seorang perempuan dilarang dikawin selama dalam keadaan tertentu. Jika 
nanti keadaan berubah, gugurlah tahrim itu dan la menjadi halal. 

Sebab-sebab Tahrim Muabbad (pengharaman selamanya) ada tiga: 
pertama karena nasab, kedua haram mushaharah (ikatan perkawinan) dan 
ketiga karena penyusuan. 

Pertama: perempuan-perempuan yang haram dinikahi karena nasab 
adalah: 

1. Ibu 

2. Anak perempuan 

3. Saudara perempuan 

4. Bibi dari pihak ayah (saudara perempuan ayah) 

5. Bibi dari pihak Ibu (saudara perempuan Ibu) 

6. Anak perempuan saudara laki-laki (keponakan) 

7. Anak perampuan saudara perempuan (keponakan). 


Kitab an-Nikah f|| 


569 







Kedua: Perempuan-perempuan yang haram dikawin karena mushaharah 
adalah: 

1. Ibu isteri (ibu mertua), dan tidak dipersyaratkan tahrim ini suami 
harus dukhul “bercampur” lebih dahulu. Meskipun hanya sekedar 
akad nikah dengan puterinya, maka sang ibu menjadi haram atas 
menantu tersebut. 

2. Anak perempuan dari isteri yang sudah didukhul (dikumpuli), oleh 
karena itu, manakala akad nikah dengan ibunya sudah 
dilangsungkan namun belum sempat (mengumpulinya), maka anak 
perempuan termaksud halal bagi mantan suami ibunya itu. Hal ini 
didasarkan pada firman Allah: 




7 etapijika kalian belum bercampur dengan isteri kalian itu (dan sudah 

kalian ceraikan), maka tidak berdosa kalian menikahinya. (QS. an-Nisaa': 

23). 

3. Isteri anak (menantu perempuan), ia menjadi haram dikawini hanya 

sekedar dilangsungkannya akad nikah. 

4. Isteri bapak (ibu tiri) diharamkan atas anak menikahi isteri bapak 

dengan sebab hanya sekedar terjadinya akad nikah dengannya. 

Ketiga: perempuan-perempuan yang haram dikawini karena 
sepersusuan. 

Allah berfirman yang artinya: 

Ibu'ibu kalian yangpemah menyusui kalian; saudaraperempuan sepersusuan. 
(an-Nisaa':23). 

f '' > $ > , * $ , , 

jJl ^^ ip 

Nabi M bersabda, “Persusuan menjadikan haram sebagaimana yang menjadi 
haram karena kelahiran." (Muttafaqun I alaih; Fathul Bari IX: 139 no: 5099, 
Muslim II: 1068 no: 1444, Tirmidzi 11:307 no: 1157, Aunul Ma’bud VI: 53 
no: 2041 dan Nasa’i VI: 99). 



570 HI al-Wajiz; Fiqh Sunnah 





Oleh karena itu, ibu sepersusuan menempati kedudukan ibu kandung, 
dan semua orang yang haram dikawini oleh anak laki-laki dari jalur ibu 
kandung, haram pula dinikahi bapak sepersusuan, sehingga anak yang 
menyusu kepada orang lain haram kawin dengan: 

1. Ibu susu (nenek) 

2. Ibu ibu susu (nenek dari pihak ibu susu) 

3. Ibu bapak susu (kakek) 

4. saudara perempuan ibu susu (bibi dari pihak ibu susu). 

5. Saudara perempuan bapak susu. 

6. cucu perempuan dari Ibu susu. 

7. Saudara perempuan sepersusuan. 

16. PERSUSUAN YANG MENJADIKAN HARAM 


, jlxUi!j Cal! ^ J ‘jL j Jli : cJli aAjIp 


Dari Aisyah bahwa Rasulullah $$ bersabda. “Tidak bisa menjadikan 
haram, sekali isapan dan dua kali isapan.” (Shahih: Irwa-ul Ghalil no:2148, 
Muslim II: 1073 no: 1450, Tirmidzi II: 308 no: 1160 ‘Aunul Ma’bud VI: 69 
no: 2049, Ibnu Majah I: 624 no:1941, Nasa’i VE101) 



<&1 ot 


.aisUiijf 


Dari Ummu al-Fadhl, bahwa Nabi ^ bersabda. "Tidak bisa menjadikan 
haram sekali penyusuan atau dua kali penyusuan, atau sekali isapan atau dua 
kali isapan.” (Shahih: Mukhtashar Muslim no:878, Muslim II: 1074 20 dan 
1451 dan lafadz inibaginya, Nasa’i VI: 101). 


y? JjJl tils jlS”" 

0. & * I 0 * ■ * *'. .s 0 .O s OS s 0 ' Z •, ' O 2 s * 

£§§ J j-wj (.yAJ>*j 


Kitab an-Nihah §H 571 


Dari Aisyah ^ ia berkata, “Adalah termasuk ayat Qur’an yang dkvahyukan: 
Sepuluh kali penyusuan yang tertentu menjadi haram. Kemudian dihapus (ayat) 
yang menyatakan lima kali penyusuan tertentu sudah menjadi haram. Kemudian 
Rasulallah wafat, dan ayat Qur’an itu tetap dibaca sebagai bagian dari ah 
Qur’an." (Shahih: Mukhtashar Muslim no:879, Muslim II: 1075 no: 1452, 
‘Aunul Ma’bud VI: 67 no: 2048, Tirmidzi II: 308 no: 1160, Ibnu Majah I: 
625 no: 1942 sema’na dan Nasa’i VI: 100) Dipersyaratkan hendaknya 
penyusuan itu berlangsung selama dua tahun, berdasar firman Allah: 


.4^-Jl ^ jl >\J VJ JUT JSy>- olaJtylj 

(Trr :i yUi) 


Para Ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu 
bagi yang ingin menyempumakan penyusuan. (QS. al-Baqarah: 233). 


—it ^Aiil JJli icJli ^»l 

, j»liaiJl jlS" j Till jja 


Dari Ummu Salamah bahwa Rasulullah bersabda, “Tidak menjadi 
haram karena penyusuan, kecuali yang bisa membelah usus-usus dipayudara dan 
ini terjadi sebelum disapih. ” (Shahih: Irwa-ul Ghalil no: 2150 dan Tirmidzi II: 
311 no: 1162). 


17. PEREMPUAN-PEREMPUAN YANG HARAM DINIKAH1 
UNTUK SEMENTARA WAKTU 

1. Mengumpulkan dua perempuan yang bersaudara. 

Allah M berfirman: 


^ s & Jo o // 

^ i'' o „ ✓ t o^o F . ✓ o>- J^e 

(XT .Af L» V} jM pjt>. *jlj 


Dan menghimpunkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang 
bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. (an-Nisaa’: 23). 


572 Hff al-Wajiz; Fiqh Sunnah 




2. Mengumpulkan seorang isteri dengan bibinya dari pihak ayah 
ataupun dari pihak ibunya: 

55 / / . / 

0 f 0 ^ 

** / 

.01 Uj 

Dari Abu Hurairah ^ bahwa Nabi H bersabda, “Tidak boleh 
dikumpulkan (dalam pemikahan) antara isteri dengan bibinya dari pihak 
ayah dan tidak (pula) dari ibunya." (Muttafaqun ‘alaih: II: 160 no: 5109, 
Muslim 11:1028 no: 1408, ‘Aunul Ma’bud VI: 72 no: 2052. Tirmidzi II: 
297 no: 11359 Ibnu Majah 1:621 no: 1929 dengan lafadz yang sema’na, 
dan Nasa’i VI:98). 


31 Jd j 31 JJ)\ J V Jli 


£ » 


3. Isteri orang lain dan wanita yang menjalani masa iddah. 
Beridasarkan pada firman Allah M : 


“Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami. 
kecuali budak-budak yang kamu miliki.’’ (QS. an-Nisaa’ :24). 

Yaitu diharamkan bagi kalian mengawini wanita-wanita yang 
berstatus sebagai isteri orang lain, terkecuali wanita yang menjadi 
tawanan perang. Maka ia halal bagi orang yang menawannya setelah 
berakhir masa iddahnya meskipun ia masih menjadi isteri orang lain. 
Hal ini mengacu pada hadits: 


\Jaii 'J* U?jf LCUaj ^ <Bl Jjf (_£ 

J* L-tf 015^3 IjC* \jjCa\j Ij0ai 1 jOp 

* ^ i »f 1° f 0 ^ . 0 . % it a s 4J f » . ^ ^ x O ^ 

O? -Jj Cr? slf ~Jj-’ J 

li V! .C-Lj ^ iui a J > lii J> ! ‘u Oif 

oii’t ill j*. y (^/Cf Lii 


Kitab an-Nikah §Q| 573 


Dari Abu Sa’id bahwa Rasulullah pemah mengutus pasukan negeri 
Authas. Lalu mereka berjumpa dengan musuhnya, lantas mereka 
memeranginya. Mereka berhasil menaklukkan mereka dan menangkap 
sebagian di antara mereka sebagai tawanan. Sebagian dari kalangan sahabat 
Rasulullah merasa keberatan untuk mencampuri para tawanan wanita 
itu k arena mereka berstatus sebagai isteri orange or ang musyrik. M aka 
kemudian Allah pada waktu itu menurunkan ayat: ‘Dan (diharamkan 
pula kamu mengawini) wanita-wanita bersuami kecuali budak-budak yang 
kamu miliki. ’ Yaitu mereka halal kamu campuri bila mereka selesai menjalani 
masa iddahnya. (Shahih: Mukhtashar Muslim no:837, Muslim II: 1079 
no: 1456, Tirmidzi IV: 301 no: 5005, Nasa’i 54 VI: 110 dan ‘Aunul 
Ma’bud VI: 190 no: 2141). 

4. Wanita yang dijatuhi talak tiga. 

Ia tidak halal bagi suaminya yang pertama sehingga ia kawin dengan 
orang lain dengan perkawinan yang sah. Allah berfirman: 


/ x o ✓ J 


✓ e ✓ 


Lgjill? (jl* ojS-jj _ 'J {j* 4i 'yki jlj 

a] _!l kiJJjj aJJ\ Lk-ju ol jl jf L>-gJLp 

(XT'. :«yiJl) - r d 


Kemudian jika si suami mentalaqnya (sesudah talak yangkedua), maka 
perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga dia kawin dengan suami yang 
lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada 
dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali, 
jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. 
Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) 
mengetahui. (QS. ai-Baqarah: 230). 

5. Kawin dengan wanita pezina. 

Tidak halal bagi seorang laki-laki menikahi wanita pezina, demikian 
juga tidak halal bagi seorang perempuan kawin dengan seorang lakh 
laki pezina, terkecuali masing-masing dari keduanya tampak jelas sudah 


574 §§f al-Wajiz; Fiqh Sunnah 



melakukan taubat nashuha. Allah menegaskan: 


lljl jl j aIjIjJIj a£"" jl 4j>\j V} V 

X i* ' X X ^ ~ X 

(r :jjJt) iA3> r ^-j 


“Laki'laki yang berzina tidak boleh mengawini kecuali perempuan yang 
berzina atau perempuan musyrik; dan perempuan yang berzina tidak boleh 
dikawini melainkan oleh laki'laki yang berzina atau laki'laki yang musyrik, 
dan yang demikian itu diharamkan atas orang'orang yang mukmin.” (QS. 
an-Nuur: 3). 


t° ' ? ' ° ' a ' ° ° " • " 

Oo tSy *-Jl Jjy ^jI Ji X>y> jl a^>- ol j* Ot J* 

x " / ^ / ^ / / 

/ / ^ / jl / ^ ^ tfi /- / / ✓«*» f O J 

cJl5"j cjilip JLaj jlS""j iaSs» 

Jli a] _Jl Jjxxj Ij cJLai ^ ^Jjl ^Jl C-Jbr : Jli aiaj-L^ 

X ■»* O / / ^ ^ / J . / / / ^ ^ . X 

. x x . , o J f . , , x J / 0/ 4. r I. v O >X X. ?X X ^X . 

.JIpAs (i)jl jlj VJ Lf^^d V v'j-*Jj) ,^p cuS\ 

^x X ^ X X 

. 4k£j ^ Jii_j ^p Uiyi 


Dari Amr bin Syuaib, dari ayahnya dari datuknya bahiva Martad bin 
Abi Martad al-Ghanawi pemah membawa beberapa tawanan perang dari 
Mekkah dan di M ekkah terdapat seorang pelacur yang bemama A naq yang 
ia adalah teman baginya. la (Martad) berkata, “SayadatangmenemuiNabi 
H, lalu kutanyakan kepadanya “Ya Rasulullah bolehkah saya menikah 
dengan A naq Maka Beliau diam, lalu turunlah ay at, “Dan perempuan yang 
berzina tidak dikawini melainkam oleh laki'laki yang berzina atau laki'laki 
musyrik. ” Kemudian Beliau memanggilku kembali dan membacakan ay at 
itu kepadaku, lalu bersabda, "Janganlah engkau menikahinya.” (Hasanul 
Isnad: Shahih Nasa’i no: 3027, Aunul Ma’bud VI: 48 no: 2037, VI: 66 
dan Tirmidzi V: 10 no: 3227) 





18. BEBERAPA PERKAWINAN YANG BATHIL 


1. Nikah Syighar: 

Nikah syighar ialah seorang laki-laki mengawinkan puterinya, atau 
saudara perempuannya, atau selain keduanya yang termasuk di dalam 
kawasaan perwaliannya dengan orang lain dengan syarat orang lain termasuk 
atau puteranya, atau putera saudaranya menikahkan dia (laki-laki pertama) 
dengan puterinya, atau saudara perempuannya, atau puteri saudara 
perempuannya, atau dengan yang semisal dengan mereka. 

Akad nikah semacam ini, fasid (batal) baik disebutkan mahamya. atau 
pun tidak. Sebab Rasulullah M sudah mencegah kita darinya dan sudah 
(mengingatkan) mewanti-wanti agar kita waspada terhadapnya. Allah M 
berfirman: 


^ J l 0 * 


Dan, apa saja yang Rasulullah bawa kepada kalian, maka ambillah dan apa 
saja yang Beliau cegah kalian darinya, maka jauhilah. (QS. al-Hasyr : 7). 

Dalam kitab Shahih Bukhari dan Shahih Muslim disebutkan: 


•J 


0* erfr* S ^ s** dr^' J* 


“Dari Ibnu Umar bahwa Nabi pemah melarang kawin syighar.” 
(Muttafaqun ‘alaih: Mukhtashar Muslim no:8089 fathul Bari IX: 162 no: 
5112, Muslim II: 1034 no: 1415, danNasa’i VI: 112). 


Dalam kitab Shahih Muslim disebutkan: 


j! jUli—Stj : Jli ^ $jjjg 4131 Jjl Jli Ojij* dr^ 

/ / * 

i . *' t 

o f s' \ % f 

Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah |jjg pemah mencegah (kita) dari 
kawin syighar. Nikah syighar itu adalah seorang laki-laki mengatakan kepada lakh 


576 


HI al-Wajiz; Fiqh Sunnah 


laid lain, “Nikahkan aku dengan puterimu, maka aku akan menikahkanmu dengan 
puteriku.” Atau “Nikahkan Aku dengan saudara perempuanmu, maka aku 
mengawinkanmu dengan saudara perempuanku. ” (Shahih: Mukhtasar Muslim 
no: 808 dan Muslim II: 1035 no: 1416). 


<j V aJLp JlS 


Nabi bersabda, ‘Sama tidak ada kawin syighar dalam Islam. ” (Shahih: 
Shahihul Jami’ no: 7501, Muslim II: 1035 no: 60/1415). 

Dengan demikian, hadits-hadits yang shahih ini dengan tegas 
menunjukkan tahrim (pengharaman) dan rusaknya nikah syighar dan ia 
menyelisihi syari’at Allah Ta’ala dan Nabi jjjjg tidak pemah membedakan 
antara nikah syighar yang maharnya disebutkan dengan yang tidak 
disebutkan maharnya sedikitpun. 

Adapun apa yang terdapat dalam hadits riwayat Ibnu Umar (Mukhtashar 
Muslim no: 808, Fathul Bari IX: 162 no: 5112, Muslim II: 1034 no: 1415 
dan Nasa’i VI: 112) tentang penafsiran nikah syighar, yaitu seorang laki-laki 
menikahkan puterinya dengan orang lain, dengan syarat orang tersebut harus 
mengawinkan puterinya dengan dia dan kedua perkawinan ini tidak memakai 
mahar. Penafsiran ini telah dijelaskan oleh Ahli Ilmu bahwa perkataan tesebut 
berasal dari perkataan Nafi’ yang meriwayatkan dari Ibnu Umar, bukan berasal 
dari sabda Nabi $g. Nabi M sendiri telah menjelaskan pengertian nikah 
syighar dalam hadits Abu Hurairah sebagaimana yang telah disebutkan diatas 
yakni seorang laki-laki menikahkan puterinya, atau saudaranya dengan or- 
ang lain dengan catatan orang tersebut mengawinkan dia dengan puterinya, 
atau saudara perempuannya dan beliau tidak mengatakan, dalam perkawinan 
ini tidak ada mahar. Maka yang demikian itu menunjukkan bahwa 
ditentukannya mahar atau tidak sama sekali tidak memberi pengaruh terhadap 
kedudukan hukum nikah syighar itu. Sesungguhnya yang mengakibatkan 
fasad rusaknya perkawinan syighar ini adanya syarat mubadalah (tukar- 
menukar), dan dalam praktik nikah (yang bathil ini) terdapat kerusakan 
yang besar kerena perkawinan semacam ini mengakibatkan pemaksaan 
terhadap para wanita untuk menikah dengan laki-laki yang tidak dicintainya, 


Kitab ari'Nikah ||§ 577 


untuk mengutamakan kepentingan para wali dan mengabaikan 
kemashlahatan kaum perempuan. Yang demikian itu adalah perbuatan 
mungkar dan tindak kedhaliman terhadap para wanita dan hal itu juga 
mengakibatkan terhalangnya kaum wanita untuk mendapatkan terjadi di 
tengah-tengah masyarakat yang mempraktikkan akad yang mungkar lagi 
keji ini, kecuali orang-orang yang dikehendaki Allah. Sebagaimana hal itu 
pula sering kali mengakibatkan perselisihan dan permusuhan setelah 
perkawinan. Dan ini adalah bagian dari sanksi yang diberikan Allah dengan 
cepat bagi orang-orang yang menyelisihi syari’at. (Lihat Risalah Hukmus Sufur 
Wcd'Hijab Wa Nikahisy Syighar oleh Samahatusy Syaikh Abdullah Bin Baz 
V&S) 

2. Nikah Muhallil 

Nikah Muhallil ialah seorang laki-laki mengawini seorang wanita yang 
sudah ditalak tiga setelah berakhir masa iddahnya, kemudian dia mentalaknya 
lagi supaya menjadi halal kawin lagi dengan mantan suaminya yang pertama. 

Praktik pernikahan ini termasuk dosa besar den tergolong perbuatan 
keji, yang tidak diperbolehkan keras, baik kedua laki-laki yang bersangkutan 
itu menentukan syarat ketika akad nikah atau mereka berdua sepakat sebelum 
terjadi akad nikah untuk segera mentalaknya kembali, atau salah satu dari 
keduanya berniat di dalam hatinya untuk mencerainya lagi. Pelaku 
pemikahaan ini dila’nat oleh Rasulullah sebagaimana sabdanya: 




Dari Ali la berkata. “Rasulullah melaknat muhallil (yaitu orang 
yang menikahi seorang wanita dan menceraikannya dengan niatan supaya wanita 
itu menjadi halal kembali bagi suami yang pertama.) dan muhallallahu (yakni 
orang yang meminta muhallil melakukan pernikahan tersebut mantan suami ). ” 
(Shahih: ShahihulJami’usShaghirno: 5101, AunulMa’bud VI: 88 no:2062, 
Tirmidzi II: 294 no: 1128 dan Ibnu Majah I: 622 no: 1935) 


/• / z' 


^4-^ St ^^ Jj y& 4 o* 

^ ' 

jLiji & s 4J cjLiii 4: ju 41 j 1; Js s j\i 


578 


al-Wajiz; Fiqh Sunnah 




* , 0 ' 
.4J \j 

Dari ‘Uqbah bin Amir bahwa Rasulullah bersabda, “Maukah kujelaskan 
kepada kalian tentang kambing hutan pinjaman?” Para sahabat menjawab, "Maw, 
ya Rasulallah. ” Lanjut Beliau “Yaitu muhallil, Allah telah mela’nat muhallil dan 
muhallallahu.” (Hasan: Shahih: Ibnu Majah no: 1572, Ibnu Majah I: 623 
no: 1936 dan Mustadrak Hakim II: 198 serta Baihaqi VII: 208). 




0 " * if' . > ' ' * o. I. | ■» I I - *<ff 0 f 0 " Os s \ 0 s 

4L4 Za iy\yi l\ Shi *&Ja\ jlL J Lj 

J* ^AjL jJJ l!r caij Vi cV : J 15 JJi t^-ti 

, I® •* ® - 

Ail) u 


Dari Umar bin Nafi’ dari bapaknya bahwa ia bertutur, “Telah datangseorang 
lakidaki kepada Ibnu Umar y Lalu bertanya kepadanya perihal seorang suami 
yang menjatuhkan talak tiga terhadap isterinya. kemudian saudara laki-lakinya 
menikahinya, tanpa perintah darinya agar wanita itu menjadi halal kembali bagi 
saudaranya (Yaitu suami pertama). Lalu apakah wanita itu halal bagi suami yang 
pertamaitu? Makajawablbnu Umar, “Tidak (halal), keciiali nikah yang didasari 
cinta yang tulus. Dahulu, pada masa Rasulullah kami menganggap pemikahan 
seperti ini sebagai perzinaan.” (Shahih: Irwa-ul Ghalil VI:311, Mustadrak 
Hakim II: 199 dan Baihaqi VII: 208). 


3. Nikah Mut’ah 

Nikah mut’ah disebut juga zawaj muaqqat (kawin sementra) dan zawaj 
munqathi (kawin kontrak), yaitu seorang laki-laki menyelenggarakan akad 
nikah dengan seorang perempuan untuk jangka waktu sehari, atau sepekan, 
atau sebulan batasan-batasan waktu lainnya yang telah diketahui. 

Dan ini adalah perkawinan yang sudah disepakati akan keharamannya 
dan jika seseorang mengadakan akad nikah semacam ini berarti ia terjerumus 
pada perbuatan yang bathil (lihat Fiqhus Sunnah II: 35). 


Kitab an-Nikah ||f 


579 



I&j 'J*. JjS\ {& s&Jl, M <W SJ-j : JU i'J^ ’J* 

, o ' , > 

l '■°' l <\' ' *' •* 0 i" 9 t * :. 

• <r ^ (*-> 

Dari Sabrah: *£&, ia berkata, “Kami pemah diperintah oleh Rasulullah M 
melakukan kawin mut’ah pada tahun penaklukkan ketika kami masuk Mckkah. 
kemudian kami tidak keluar (meninggal Mekkah) sehingga, kami dilarang kembali 
dari kawin mut’ah. ” (Shahih: Muktashar Muslim no: 812 dan Muslim II: 1023 
no: 1406). 

19. MENIKAHI SEORANG WANITA DENGAN NIAT SANG 

SUAMIUNTUK MENCERAEKAN ISTERINYA 

Syaikh Sayyid Sabiq V&v dalam Fiqhus Sunnnh II: 38 mengatakan bahwa 
para fuqaha’ para pakar fxqih sepakat bahwa barangsiapa menikahi seorang 
perempuan tanpa menetapkan syarat penentuan batas waktu yang jelas 
namun di dalam hatinya tersirat niat hendak menceraikannya kembali setelah 
jangka waktu yang tidak tertentu atau sesudah yang bersangkutan selesai 
menjalankan tugas di suatu negeri di mana di situ dia menetap sementara 
maka, perkawinannya sah 

Akan tetapi Imam al-Auza’i menyelisihi dan menganggap perkawinan 
tersebut sebagai kawin mut’ah. 

Syaikh Rasyid Ridha memberi komentar terhadap persoalan ini dalam 
Tafsir al-Manar dengan menulis, “Demikian permasalahan ini, mengingat 
akan kerasnya ulama’ salaf dan khalaf mencegah kita dari melakukan kawin 
mut’ah, larangan keras tersebut juga meliputi larangan nikah dengan niat 
hendak mencerainya kembali. Meski para ahli fiqhberpendapat, bahwa akad 
nikah ini sah, bila seorang laki-laki kawin untuk sementara waktu namun 
dalam redaksi akad nikah tidak dipersyaratkan batas waktunya yang jelas.“ 
Namun penyembunyian niat hendak mencerai kembali itu termasuk 
penipuan dan pengelabuan, bahkan ia lebih patut menjadi penyebab 
batalnya perkawinan ini daripada sekedar akad nikah yang di dalamnya 
ditentukan syarat pembatasan waktu yang sating diridhai oleh kedua 
mempelai dan walinya yang mana di dalamnya tidak terkandung mafsadah 


580 aUWajiz; Fiqh Sunnah 





kecuali sekedar mempermainkan ikatan yang agung ini yang merupakan 
ikatan kemanusian yang paling besar dan hanya untuk memuaskan nafsu 
seksual daivivaqin (para laki-laki tukang cicip) dan dzawwaqat (para 
perempuan tukang cicip), yang kesemuanya itu pasti akan melahirkan aneka 
bentuk kemungkaran. 

Adapun pemikahan yang di dalamnya tidak dipersyaratkan penentuan 
batas masa berlakunya berarti mengandung unsur penipuan dan 
pengelabuhan, sehingga akan menimbulknn berbagai kerusakan yang lain 
yang berupa permusuhan, kebencian dan hilangnya kepercayaan walaupun 
kepada orang-orang yang jujur yang hendak melaksanakan akad nikah 
dengan sesungguhnya yang dimaksudkan sebagai membentengi bagi masing- 
masing dari kedua mempelai terhadap pasangannya dan memupuk sikap 
ikhlash suami kepada isterinya danbegitu juga sebaliknya serta memperkokoh 
hubungan kerjasama antara keduanya dalam menegakkan salah satu rumah 
tangga yang shalih di tengah masyarakat yang baik.” Selesai. 

Penulis berkata: 

Pendapat Syaikh Rasyid Ridha ini diperkuat oleh atsar berikut: 

Dari Umar bin Nafi dari bapaknya (yaitu Nafi’) bahwa ia berkata, “A da 
seorang laki-laki datang kepada Ibnu Umar lain bertanya perihal seorang laid- 
laki yangmentalak tiga isterinya, kemudian dikawin oleh saudaranya tanpa minta 
persetujuan kepadanya supaya dia (perempuan itu) menjadi halal lagi bagi 
saudaranya. Apakah dia halal bagi suami yangpertama?” Makajawab Ibnu Umar, 
‘Tidak’ (halal) kecuali pemikahan yang didasarkan cinta yang tulus. Dahulu 
pada era Rasulullah kami menganggap pemikahan ini sebagai perzinaan. ” 
(Teks Arab dan takhrij haditsnya telah dimuat di beberapa halaman 
sebelumnya). 

20. HAK-HAK SUAMI ISTERI 

Usrah (rumah tangga) merupakan batu (pondasi) pertama dalam sebuah 
bangunan mujtama' (masyarakat); jikasetiap keluargaitu (usrah) baikmaka 
seluruh mujtama' (masyarakat) menjadi baik; jika ia rusak maka seluruh 
mujtama’ menjadi rusak. Oleh karena itu, Islam memberi perhatian yang 
besar terhadap persoalan usrah dan telah menetapkan pedoman yang 

Kitab an-Nikah |Q| | 581 





diharapkan mampu menjamin keselamatan dan kebahagiaan rumah tangga. 

Islam memandang rumah tangga usrah adalah bangunan yang berdm 
tegak di atas sebuah perserikatan diantara suami dan isteri. Sebagai 
penanggung jawab pertama adalah suami. Allah berfirman. 

C, j Jo p+X j' ^ rclJi Or 'y JO 1 

(r i 


Kaum lakidaki itu adalah pemimpin bagi kalam wanita oleh karena Allah 
telah melebihkan sebagian mereka (lakMi) atas sebagian yang lain (wanita), 
dan karena mereka (laki'laki) telah menafkahkan sebagian dan harta benda mereka, 
Sebab itu maka wanita yang shalih ialah yang ta’at kepada Allah lagi memelillara 
diri ketika suaminya tidak ada oleh karena Allah telah memelihara (mereka).” 
(QS. an-Nisaa’: 34). 

Islam telah menetapkan hak-hak bagi setiap orang dari dua orang yang 
berserikat (suami dan isteri). Dengan terlaksananya hak-hak tersebut, akan 
memberi jaminan bagi kestabilan bangunan rumah tangga. Dan Islam sangat 
menganjurkan kepada masing-masing dari kedua belah pihak agar 
menunaikan kewajibannya dan supaya menutup mata terhadap apa yang 
kadang-kadang terjadi dalam bentuk sikap memandang enteng terhadap 
kewajibannya. 

I. Hak-hak Isteri Yang Harus Ditunaikan Suami 


Allah berfirman: 





Dan di antara, tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu 
isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram 
kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa rasa kasih dan sayang. (QS. ar- 
Ruum: 21). 


582 !1 al-Wajiz; Fiqh Sunnah 






Kasih sayang yang terdapat di antara pasangan suami-isteri hampir tidak 
didapati di antara dua orang yang bersahabat. Allah menyukai pasangan 
suami isteri dengan rasa cinta dan kasih sayang yang berkesinambungan, 
karena itu Dia telah mensyari’atkan kepada mereka sejumlah hak dan 
kewajiban yang kalau dilaksanakan dengan baik akan mampu memelihara 
sikap mawaddah dari kepunahan dan penelantaran. Allah 'M berfirman: 

(Y Y A :3 jaJ\) . 

Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya 
menurut cara yangma’ruf (QS. al-Baqarah: 228). 

Penggalan ayat di atas walaupun singkat tetapi mengandung ma’na yang 
tidak mungkin dijabarkan secara terperinci dengan tuntas melainkan 
memerlukan halaman yang amat tebal. Ia menjadi kaidah kuliyah (kaidah 
yang bersifat umum), yang menyatakan, bahwa kaum wanita sama dengan 
kaum lakidaki dalam segala hak, kecuai satu yang ditegaskan oleh Allah ajg, 
dalam firman-Nya: 

(Y YA :SyUl) .aU tJ&'Jlj 

Akan tetapi para suami, mempunyai tingkatan satu kelebihan daripada 
isterinya. (QS. al-Baqarah: 228). 

Kita harus berusaha mengerti dengan baik hak-hak para isteri dan 
kewajiban-kewajiban mereka yang tinggal di tengah-tengah masyarakat, 
wajib memahami cara mereka bergaul dan berinteraksi dengan para suaminya 
di tengah-tengah keluarga suaminya: dan harus juga mengetahui kebiasaan 
masyarakat, yaitu bahwa mereka lambat laun akan mengikuti agama, aqidah, 
sopan santun dan tradisi suaminya. Jadi, ini semuanya sebagai mizan (neraca) 
bagi seorang suami yang dengannya ia bisa mengukur sejauh mana ketulusan 
muamalah dirinya kepada isterinya dalam segala aspek kehidupan dan 
berbagai macam keadaan. Oleh sebab itu maka apabila ia bersikukuh 
menuntut isterinya agar melaksanakan tugas-tugas keseharian, maka 


tf % o 







hendaklah ia memikul kewajiban yang sama yang harus ditunaikan untuk 
isterinya dengan sempurna. Oleh sebab itu Ibnu Abbas ^ pernah 
menyatakan: 


0 | } s* . ✓ ^ 0 0 . . > s* > 0 > 


o f/ o . . ^ o 


“Sesungguhnya aku benar-benar akan berhias untuk isteriku sebagaimana ia 
berdandan untukku." (Tafsir Ibnu Jarir II: 453). 

Jadi seorang Muslim yang haq sejati patut memahami dengan benar 
hak-hak isterinya yang menjadi tanggung jawab dirinya sebngaimana yang 
Allah tegaskan: 


( Y Y A Jz* 


Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajiban-nya 
menurutcarayangma’ruf. (QS. al-Baqarah: 228). 


Dan sebagaimana yang disabdakan Nabi M : 



jvSvJ jl V1 


Ketahuilah sesungguhnya kalian mempunyai hak yang harus ditunaikan oleh 
isteri kalian, dan isteri kalian pun memiliki hak yang wajib kalian tunaikan. 
(Hasan: Shahih Ibnu Majah no: 1501. Tirmidzi II: 315 no: 1173, dan Ibnu 
Majah I: 594 no: 1851) 


Seorang Muslim wa’i (yang sadar) senantiasaberusaha keras menunaikan 
hak-hak isterinya tanpa memperhatikan apakah hak dirinya yang harus 
ditunaikan oleh isterinya sudah terpenuhi secara sempurna atau belum, 
karena ia sangat menginginkan untuk mengembangsuburkan mawaddah dan 
rahmah antara mereka berdua, dia juga berusaha dengan gigih menutup 
peluang bagi syaitan yang selalu hendak menyuruh perselisihan antara mereka 
berdua. 

Dan (karena) termasuk nasihat dalam agama, di sini penulis akan 
mengemukakan hak-hak isteri yang harus ditunaikan oleh suami kemudian 


584 HI al'Wajiz; Fiqh Sunnah 


hak-hak suami yang wajib dilaksanakan oleh isteri agar para suami dapat 
mengambil pelajaran sehingga mereka saling menasihati dalam hak dan saling 
berwasiat dalam/dengan kesabaran. 

(Rasulullah bersabda), "Sesungguhnya para isteri kalian mempunyai hak 
yang wajib kalian tunaikan.’’ 

1. Hendaknya suami bergaul dengan isteri dengan cara yang ma’ruf. 

Allah berfirman: 


(\ uL-Jl) . jykLSU 

s' s' 

Dan bergaullah dengan mareka secara ma’ruf. (QS. an-Nisaa’: 19). 

Yaitu dengan memberi makan kepada isterinya bila ia makan, 
memberi pakaian kepada isterinya bila ia mengenakan pakaian dan 
mendidiknya dengan apa-apa yang Allah perintahkan untuk 
mendidiknya bila ia merasa khawatir isterinya melenceng dari tuntunan 
dan bimbingan Allah Ta’ala, dengan cara menasihatinya dengan 
mauizhah hasanah (peringatan yang baik), tanpa mencela, mencaci dan 
menjelekkannya. Bila dia bisa ta’at kembali (maka cukuplah) dan jika 
tidak maka pisah ranjanglah, mudah-mudahan dia ta’at kembali. Jika 
tidak, maka pukullah selain wajahnya dengan pukulan yang tidak 
membahayakan. Berdasarkan firman Allah M ■ 


* ' t* S ' ' ^ * s' £* s's } o '''' ^ £ 0 ' 

(T t :&l—Jl) . Okp 015" 4 JJI 0) 1 UL® 01® 


* f f o , if 


Dan wanita-wanita yang kamu kahwatirknn nusyuznya. Maka, 
nasihatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan 
pukullah mereka, Kemudian jika mereka menta’atimu, maka janganlah kamu 
mencari'cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha 
Tinggi lagi M aha Besar. (QS. an-Nisaa’: 34) 


Dan, sabda Nabi <jj§ ketika Beliau ditanya: 


/ s s’ 3 y S’ O s'' ' 0 ^ 0 // // ✓ 0 s' f. 

Sil W s) 01 Jt&® lJ_L>-l 


Kitab an-Nikah 9 


585 




.OwJl (j Vi Vj Vj <--> J»s^j Vj 


“Apa hak seorang isteri yang harus ditunaikan oleh suaminya?” Maka 
ja<wab Beliau, “Engkau memberi dia makan bila engkau makan, engkau 
memberi dia pakaian bila engkau mengenakan pakaian, danjanganlah engkau 
memukul wajahnya, mencelanya dan jangan (pula) berpisah ranjang 
dengannya, kecuali masih di dalam rumah. ” (Shahih: Shahih Ibnu Majah 
no: 1500, ‘Aunul Ma’bud VI: 180 no: 2128, dan Ibnu Majah I: 593 no: 
1890). 


Salah satu indikator kesempumaan akhlak dan berkembangnya 
iman adalah seseorang amat sangat lembut, dan sayang kepada 
keluarganya, sebagaimana yang disebutkan Nabi 


'(Jr'j&j jisrf M ^ 


✓ / 


Nabi ^ bersabda: “Orang Mukmin yang paling sempuma imannya 
ialah yang terbaik akhlaknya di antara mereka dan orang yang terbaik di 
antara kalian ialah yang terbaik kepada keluarganya.” (Hasan Shahih: 
ShahihTirmidzi no: 928 danTirmidzi II: 315 no: 1172). 


Sikap memuliakan dan menghormati isteri merupakan pertanda 
kepribadian yang sempurna, dan merendahkan isteri merupakan 
indikator pribadi yang hina, dan tercela. Di antara bentuk memuliakan 
isteri ialah bersikap lemah lembut dan bercanda dengannya demi 
meneladani Rasulullah 3gg. Beliau bersikap lemah lembut kepada Aisyah 
dan berlomba dengannya sampai-sampai Aisyah mengatakan: 


bl \sLdi isXLd ^ as! Sj^ 1 j 

.tlAlz; djjt> : Jlii 

Rasulullah jjj§ mengajakku berlomba (lari), lalu say a mengalahkan 
beliau. Beberapa waktu kemudian ketika aku gemuk, lalu Beliau mengajakku 




586 


§|§ aUWajiz; Fiqh Sunnah 




(lagi) berlomba (lari), lalu Beliau mengalahkanku. Kemudian Beliau 
bersabda, “ (Kemenanganku) ini (kekalahanku) yang lalu.” (Shahih: Adabuz 
Zifaf hal. 200, dan ‘Aunul Ma’bud VII: 243 no: 2561). 

Sungguh Nabi menganggap hiburan sebagai sesuatu yang bathil 
kecuali hiburan dengan keluarga: 




jilS JS- 

S * s ^ ** 


Rasulullah bersabda, “Segala sesuatu yang dijadikan bahan hiburan 
oleh anak cucu Adam adalah bathil kecuali tiga hal: (pertama) melepaskan 
anak pariah dari busumya, (kedua) melatih kudanya, dan (ketiga) bersenda 
gurau dengan keluarga; karena ketiga hal itu termasuk yang haq. ” (Shahih: 
Shahihul Jami’us Shaghir no: 4534. Nasa’i dalam asy-Syarah II: 74, ath- 
Thabrani dalam abMu’jamul Kabir II: 89 no:l dan Abu Naim dalam 
Ahadits Abil Qasim al-Asham XVIII: 17). 

2. Di antara hak yang harus ditunaikan oleh suami, ialah hendaklah 

ia sabar dan tabah dalam menyikapi perbuatan isterinya, yang tidak 
berkenan di hatinya dan hendaknya ia memaafkan kekeliruan- 
kekeliruannya. Nabi ^ bersabda: 




“Seorang Mukmin tidak boleh membenci isterinya jika ia membenci 
sebagian perilakunya, niscaya ia menyenangi sebagian yang lain. ” (Shahih: 
Muslim II: 1091 no: 469 dan Adabuz Zifaf hal. 199). 


1*1 I 9 ' «* I ^ ** * *1 • (^ a '' . > O xO i. y £. 

dr? dAP" uV? '' ye^ 

' ° \ I'-sO . f x^x C • I * '0 s bx % * s Ox ^ 0 ( 7 ^ , O * » x 

j> 0 \J Aj^ 5 4-0—^ Cx~AO jb j U 

.! y>- f.llI 


Kitab an-Nikah 


587 



Rasulullah bersabda., "Terimalah wasiatku yaitu agar berbuat baik 
kepada wanita karena sesungguhnya mereka diciptakan dari tulang rusuk, 
Dan tulang rusuk yang paling bengkok adalah yang paling atas. Jika engkau 
memaksa meluruskannya, berarti engkau mematahkannya, dan jika engkau 
biarkan maka ia akan temp bengkok; karena itu berwasiatlah yang baik kepada 
kaum wanita." (Muttafaqun ‘alaih: Fathul Bari IX: 253 no: 5186, Mus¬ 
lim II: 1091 no:060 dan 1468). 

Sebagian ulama’ salaf berkata. “Ketahuilah bahwa tidak termasuk 
akhlak yang baik kepada isteri sekedar menghilangkan gangguan yang 
menimpa dia, bahkan juga harus siap menanggung hal-hal yang 
menyakitkan yang datang darinya serta wajib bersikap lembah lembut 
dan bijak terhadap sikap gegabah dan amarahnya demi mengikuti 
Rasulullah di mana para isteri Beliau menyulut emosi Beliau dan 
pemah pula seorang di antara mereka tidak menyapa Beliau sehari 
semalam.” (Lihat Mukhtashar Minhajul Qashidin hal. 78-79). 

3. Di antara hak isteri yang harus ditunaikan oleh suaminya ialah 
sang suami harus memeliharanya dan menjaganya dari segala 
sesuatu yang bisa mengkoyak-koyak kemuliaannya dan yang bisa 
mencemarkan harga dirinya serta yang dapat menghancurkan 
kehormatannya. Dia harus tegas melarang isterinya dari membuka 
wajah dan tabarruj (berdandan) untuk memperlihatkan 
kecantikannya (kepada yang lain) dan dia harus mencegah isterinya 
agar tidak sampai melakukan ikhtilath (berbaur) dengan selain 
mahramnya dari kalangan laki-laki. Sebagaimana dia juga harus 
melindunginya, dan memeliharanya secara total dan 
mengayominya secara sempurna. Dia tidak memberi peluang 
kepadanya untuk merusak perangai atau agamanya, dan tidak juga 
memberi kesempatan kepadanya untuk menyimpang dari tuntunan 
Allah dan Rasul-Nya atau untuk berbuat maksiat, karena dia sebagai 
pengayom dan yang berperan sebagai penanggung jawabnya dia 
memikul beban harus memelihara dan menjaganya. Allah M 
berhrman: 


588 


aUWajiz; Fiqh Sunnah 




1 


s 

Kaum laki-laki ituaddahpemirnpin bagi kaum wanita. (QS. an-Nisaa’: 
34). 

Dan Nabi H bersabda: 

s' 

J 

“Dan suami itu menjadi pemimpin di tengah keluarganya dan dia akan 
dimintai pertanggungjawaban perihal mereka yang dipimpinnya." 
(Muttafaqun ‘alaih : Fathur Bari II: 380 no: 893 dan Muslim III: 1459 
no: 1829). 

4. Di antara hak isteri yang harus dilaksanakan oleh suami ialah sang 
suami harus mengajarinya masalah-masalah agamanya yang amat 
mendasar dan sangat dibutuhkan atau dia mengizinkannya untuk 
hadir di majlis majlis ilmu; karena ia selaku isteri amat butuh untuk 
meningkatkan kualitas pengamalan agamanya dan untuk 
membersihkan jiwanya yang tidak kalah pentingnya daripada 
kebutuhan akan sandang serta pangan dan papan yang harus dia 
sediakan untuk isterinya. Allah M berfirman: 

)1 La.} jij IjlJ II yj>~\ jjjdJl L^jHj 

0 

Mai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu 
dari api neraka yang bahan bakamya adalah manusia dan batu. (QS. at- 
Tahrim: 6). 

Isteri adalah bagian dari keluarga, dan kiat menyelamatkannya dari 
jilatan api neraka hanyalah dengan iman yang tulus dan amal shalih. 
Amal shalih adalah amal yang ditopang oleh ilmu dan pengetahuan 
sehingga isteri mampu melaksanakan segala amal (dengan benar dan 
ikhlas) sesuai dengan tuntunan syar’i. 




J if $ d 



Jl*- 


Kitab an-Nikah 


589 


5. Di antara hak isteri yang wajib dilaksanakan oleh suminya ialah 
dia harus menyuruh sang isteri melaksanakan agama Allah dan 
memelihara shalat. 

Allah §£ berfirman: 




(^rr:d»).l4^ 0*>CaJU iiUl y>\j 


Dan perintahlah kepada keluargamu menegakkan shalat dan bersabarlah 

kamu dalam mengerjakannya. (QS. Thaha: 132). 

6. Di antara hak isteri yang harus ditunaikan oleh suami ialah dia 
harus mengizinkan isterinya yang hendak keluar dari rumah bila 
memang sangat diperlukan, misalnya ia hendak pergi menunaikan 
shalat jama’ah di masjid, atau hendak silaturrahim ke rumah 
keluarga, kerabat, atau tetangga dekatnya dengan syarat la tetap 
mengenakan jilbab, dan dia harus tegas mencegah isterinya dari 
tabarruj (berdandan menor) ketika keluar rumah dan dari 
menampakkan wajah atau bagian tubuhnya yang lain yang tidak 
boleh dilihat, sebagaimana dia harus tegas mencegahnya dari 
memakai wangi-wangian parfume dan semisalnya dan dia wajib 
memberi peringatan keras kepadanya supaya jangan sampai ia 
ikhtilath (berbaur) dengan lelaki (yang bukan mahramnya) dan 
jabat tangan dengan mereka, sebagaimana dia harus memberi 
peringatan keras kepadanya agar tidak menonton TV dan supaya, 
tidak mendengar lagu-lagu. 

7. Di antara hak isteri yang mesti dilaksanakan suaminya adalah dia 
tidak boleh sekali-kali menyebarluaskan rahasianya dan tidak pula 
menyampaikan aibnya kepada siapapun, karena suami adalah 
sebagai orang yang dipercayakan secara penuh terhadapnya, dan 
dia dituntut supaya membimbing dan melindunginya. Di antara 
sekian banyak rahasia yang amat sangat bersifat pribadi ialah 
membuka, kartu mengenai ihwal hubungan di atas ranjang. Oleh 
sebab itu Nabi ^ memberi peringatan keras agar kita tidak 
membeberkannya kepada siapapun: 


590 H§ al'Wajiz; Fiqh Sunnah 




Jo J J 


/• // J 


31 y\ JcaIaU JjJb jlj: Jlai :>^*i 

/■ x' x 

. J*. | i ',o J V ° , ' !- , *'*: « - 

(j^I uj^j4 *N»J iS\ C-J-a^ ” fj^ • (*-* 

Ajlj a - J ^ jUsu^Ji Ji* t,JJi CJili d; Jli . j^ixi3 1 gH j 

. jj^aL ^iSi j 41 ^ j5j» j 


Dari A sma' binti Yazid <*&> bahwa ia pemah di sisi Rasulullah H 
sedangkan para sahabat laki-laki dan perempuan pada duduk-duduk, lalu 
Beliau bersabda, “Barangkali ada, seorang laki-laki (di antara kalian), yang 
menceritakan (kepada orang lain) apa yang dialaminya dengan isterinya, 
dan mungkin ada seorang ivanita yang membeberkan (kepada orang lain) 
apa yang dialaminya dengan suaminya?” Maka para sahabat diam seribu 
kata. Kemudian soya (Asma') menjawab, “Betul, ya Rasulullah! Kaum 
wanita benar-benar telah melakukannya dan kaum laki-lakipun benar-benar 
telah melaksanakannya. ” Maka sabda Beliau, “Kalau begitu janganlah kamu 
sekalian melakukannya (lagi); karena sesungguhnya perbuatan itu hanyalah 
seperti syaitan laki-laki yang bertemu dengan syaitan perempuan di tengah 
jalan lalu bersetubuh, sementara orang-orang pada menyaksikannya." 
(Shahih: Adabuz Zifaf hal. 72). 

8. Di antara sekian banyak hak isteri yang wajib ditunaikan oleh 
suaminya adalah dia harus bermusyawarah dengan isterinya dalam 
beberapa urusan terutama persoalan-persoalan yang secara khusus 
menyangkut mereka berdua dan anak-anaknya demi mengikuti 
(contoh) Rasulullah |g, di mana Beliau biasa berembuk dengan 
segenap isterinya lalu melaksanakan saran dan masukan yang baik 
dari mereka sebagai misal pada waktu perang Hudaibiyah, setelah 
selesai menulis isi perjanjian, (terjadilah kisah sebagai berikut, pent) 


J Aiil j3 .1 p-> ! y»ji AjUxv?lS Jli pj 


Kitab an-Nikah §Q| 591 



Jio 1^-1 j*-4d j»-5 llii (ol y> d-»*>C tdJJi Jl£ l5 ^>- 

Aiii C :oJUi ^ll-Sl^« ^JLiC> c5?^ j 


✓ ✓ / 


5 ii . £ 


x ^ x /» <*/ / / o / ^ 

/ J O /- ^ ,sQ % s s Qs <Ms „' \ /■ 0^0 , f 0 | » » •* ® f l t * 

jpJJj tdJjJLj ^**-J <UJS lJ^-t j*-Oo Jj £:ii-Ui 


✓ y / / 


ills tiili Jii jU^Nl ^ £ __^xi (iiii>c-i di«3l^ 

j»-£*a*J -5^ Ua*J <3^*4 j*-g-^aju J*i-j 'j'J 

.diC^Jji' 


Kemudian Rasulullah ^g bersabda kepadapara sahabatnya, "Bangunlah, 
lalu sembelihlah (binatang hadyu), kemudian cukur rambut kalian ! ” Sungguh, 
tak seorangpun di antara mereka bangun hingga Beliau mengucapkan perintah 
tersebut tiga kali. Tatkala tak seorangpun di antara para sahabat yang beranjak 
dari tempat duduknya, maka Rasulullah masuk menemui Ummu Salamah 
kemudian Beliau menyampaikan sikap para sahabat itu kepada Ummu 
Salamah maka iaberkata, “YaNabiyullah (wahainabi Allah) apakahengkau 
menyukai sikap itu . 7 Keluarlah namun janganlah engkau berbicara dengan 
seorangpun di antara mereka hingga engkau menyembelih binatang hadyumu 
dan memanggil tukang cukurmu lalu mencukurmu dan menyembelih binatang 
hadyu. ” Maka kemudian Rasulullah keluar menemui para sahabat, dan tidak 
mengajak bicara dengan seorangpun di antara mereka sebelum Beliau 
melaksanakan saran itu. Kemudian tatkala para sahabat melihat Beliau 
mencukur dan memotong hadyu, mereka pada bangun, lalu menyembelih 
binatang hadyu dan sebagian di antara mereka menggunting rambut sebagian 
yang lain hingga (seolah-olah) hampir saja sebagian di antara mereka 
membunuh sebagian yang lain karena: jengkel. ” (Shahih: Fathul Bari. V: 
329 no: 2731 dan 2732). 

Begitulah Allah $1 telah menjadikan kebaikan yang besar bagi 
Rasulullah 3|g dalam melaksanakan saran dan masukan dari Ummu 
Salamah. Realita ini berbeda jauh dengan kebiasaan buruk yang terus 
terjadi yang mencegah kita dari mengajak kaum wanita musyawarah 


592 


| al-Wajiz; Fiqh Sunnah 



dan mewanti-wanti kita supaya tidak berembuk dengan mereka. 
Sehingga terbentuk semacam ungkapan: 

✓ 

t" " © " .f 

. 4 -^ j>xJ 

“Musyawarah dengan seorang ivanita, bila ia memberi manfaat, akan 
mengakibatkan kehancuran selama setahun; dm bila tidak memberi manfaat 
maka menyebabkan kehancuran sepanjang umur. ” 

9. Di antara hak isteri yang wajib dilaksanakan oleh suami ialah dia 
harus segera pulang kembali menemui isterinya seusai shalat isya’ 
di masjid. Dia tidak boleh begadang di luar rumah sampai akhir 
malam, sebab yang demikian ini dapat menyebabkan sang isteri 
tidak bisa tidur malam dan membuatnya gelisah. Bila tidak, hal itu 
akan menimbulkan rasa was-was dan bimbang apalagi jika sering 
begadang hingga larut malam di luar rumah. Bahkan termasuk juga 
hak isteri yang mesti dilaksanakan oleh suaminya yaitu dia tidak 
boleh begadang di waktu malam di dalam rumah, jauh dari isterinya 
walaupun dia mengerjakan shalat malam, hingga dia menunaikan 
hak istrinya. Oleh sebab itulah Nabi M menegur Abdullah bin 
Amr yang begadang dan menjauhi isterinya dan bersabda 
kepadanya: 

. \Jas>- liJUf J jj jl 

“Sesungguhnya isterimu mempunyai hak yang mesti kamu tunaikan!” 
(Muttafaqun ‘alaih:, Fathul Bari IV: 217-218 no;1975, Muslim 11:813 
no:182/U59danNasa’iIV: 211) 

10. Di antara sekian banyak hak isteri yang harus dilaksanakan oleh 
sang suami adalah dia berbuat harus adil dan proporsional terhadap 
isteri pertama dan kedua, bila dia berpoligami. Dia harus bersikap 
adil dan proporsional kepada mereka berdua dalam pembagian 
makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, dan giliran. Tidak 
boleh dia bersikap pilih kasih, atau curang dan bertindak lalim 
dalam masalah-masalah ini, karena Allah telah mengharamkan 

Kitab an-Nikah |Q| | 593 



jl el^II ejjJj* 




tindakan sewenang-wenang ini: 


^>U1 jji Hi 04 J\ JlHi d\f\'J*\ iJ jir ^ :^S HLJ! Jti 

/ ✓ / * ✓ 

4JL2ij f.L?r 


Nobi Sg bersabda, “Barangsiapa memiliki dm isteri, lalu did mengutama- 
kan salah satu dari kedmnya. Tanpa memperhatikan yang lain, niscaya dia 
akan datang pada hari kiamat (kelak) sedangkan separoh anggota tubuhnya 
miring.” (Shahih:. Irwa-ulGhalil no:2017, Shahih Ibnu Majahno: 1603, 
‘Aunul Ma’bud VI: 171 no: 2119,TirmidziII: 304 no: 1150,Nasa’iVII: 
63, dan Ibnu Majah I: 633 no: 1969, dengan redaksi yang mirip). 

Saudara-saudara sesama Muslim, ini adalah hak-hak isteri kita yang 
harus anda tunaikan, maka anda wajib berusaha dengan sungguh- 
sungguh untuk merealisasikan hak-hak ini bagi mereka dan tidak boleh 
meremehkannya, karena kalau anda berhasil menunaikan hak-hak ini 
dengan serius maka hal itu termasuk faktor-faktor yang membuat kita 
merasa bahagia hidup di tengah-tengah rumah tangga, dan terkategori 
sebab yang menjadikan bahtera rumah tangga bergerak secara 
berkesinambungan, selamat dan terbebas dari aneka ragam problema 
yang membuat anda hidup gelisah, dan merasa hilang ketenangan, 
kedamaian, mawaddah dan rahmah. 

Dan penulis mengingatkan kepada para isteri akan pentingnya sikap 
menundukkan pandangan dari melihat (setiap) kekurangan para suami 
mereka (dalam menunaikan) hak-hak mereka, dan hendaknya mereka 
menghadapi setiap kekurangan para suami tersebut dengan tetap 
bersungguh-sungguh dalam berkhidmah (berbakti) kepada mereka, 
sehingga dengan demikian diharapkan hayah zaujiyah (kehidupan rumah 
tangga) yang bahagia dan sejahtera akan terus berkesinambungan. 


2. Hak-Hak Suami yang Wajib Ditunaikan oleh Isteri 

Sesungguhnya, hak-hak suami yang mesti dilaksanakan pihak isteri 
amatlah besar, sebagaimana yang pernah dijelaskan oleh Nabi % dengan 
sabdanya yang diriwayatkan oleh Imam Hakim dan lainnya: 


594 Hf al-Wajiz; Fiqh Sunnah 



1 * % 


© £ 0 s' s' 


* o „ 0 s’ ^0 t , f " \' ' J. * ' 1 OxO^Ox 

4 >-ji 4 j CUio j) ji 42>rjj ^JS' £Jj-'' (3>- • 4eb 


Dari Abu Sa’id 4s, (bahwa Rasulullah ^gg bersabda), "Hak suami yang ivajib 
dilaksanahan isterinya yaitu seandainya suami luka bemanah, lalu dijilat oleh 
isterinya, niscaya la belum (dikatakan) telah melaksanakan sepenuhnya akan 
hak suaminya." (Shahih: Shahihul Jami’us Shaghir no: 3148 dan al-Fathur 
Rabbani XVI: 227 no: 247). 


1. Isteri yang bij ak lagi cerdik adalah isteri yang serius mengagungkan 
(menghormati) sesuatu yang dihormati Allah dan Rasul-Nya. Dan 
sang isteri itulah yang mampu memuliakan suaminya dengan 
pemuliaan yang semestinya. Oleh sebab itu, hendaklah isteri 
bersungguh-sungguh mematuhi suaminya karena patuh kepadanya 
termasuk mujibatul jannah, hal-hal yang dapat mewajibkan masuk 
surga. 


. (J ty J5 ‘ 1 4^ J j J 


Nabi M bersabda, “Apabila, seorang isteri shalat lima waktu (dengan 
tekun), berpuasa (Ramadhan) sebulanpenuh 5 menjagakehormatannyadan 
ta’at kepada suaminya, maka dikatakan kepadanya : Masuklah engkau ke 
dalam surga dari pintu mana saja yang engkau sukai. ” (Shahih: Shahihul 
Jami’ no: 660 dan al-Fathur Rabbani XVI: 228 no: 250). 

Wahai Muslimah yang tulus, perhatikan bagaimana Nabi M 
menjadikan sikap ta’at kepada suami sebagai daribagian amal perbuatan 
yang dapat mewajibkan masuk surga, seperti shalat, puasa; karena itu 
bersungguh-sungguhlah dalam mematuhinya dan jauhilah sikap durhaka 
kepadanya, karena di dalam kedurhakan kepada suami terdapat murka 
Allah $g: 

! Terkecuali pada masa haidhnya atau ketika sakit, niaka wajib baginya untuk mengqadha dihaiv 
hari yang lain, (edt.) 


Kitab an-Nikah Si 


595 



ijl ls~~^ <jA —" : ^ 

/ -f. / /■ “ / ^ 

.i^Ip ( _p»y 144^ Ua^-C- piiLii (j g;jji jir *^i aIIp 


Nabi H bersabda, “Demi dzat yang diriku berada dalam genggamam 
Nya, tidaklah seorang suami mengajak isterinya Ice tempat tidumya, lalu 
sang isteri menolak ajakan suaminya melainkan (Dia Allah) yang berada 
dia atas terns menents murka kepadanya hingga suaminya ridha kepadanya.” 
(Shahih: Shahihul Jamil no: 7080 dan Muslim II: 1060 no: 121 dan 
1436). 


Maka merupakan kewajiban wahai wanita muslimah untuk tunduk 
patuh kepada suami dengan setia dalam segala hal yang diperintahkan 
kepadamu selama tidak menyalahi syari’at, namun hendaklah kamu 
hati-hati betul, jangan sampai berlebih-lebihan dalam mematuhi 
suamimu hingga engkaupun ta’at kepadanya dalam kemaksiatan; karena 
sejatinya engkau berbuat demikian, berarti kamu telah berbuat dosa. 

Sebagai misal, engkau patuh kepada titah suamimu agar engkau 
mencabut bulu alismu supaya kamu lebih cantik lagi menurut dia padahal 
perbuatan ini benar-benar telah dila’nat oleh Nabi 






'J'A 


“Nabi telah melaknat perempuan yang mencabut bulu alis dan wanita 
yang minta dicabutkan bulu alisnya. ” (Muttafaqun ‘alaih: Fathul Bari VIII: 
630 no: 4886. Muslim III: 1678 no: 2125. ‘Aunul Ma’bud XI: 225 no: 
4151, Nasa’i VIII: 146 dan Tirmidzi IV: 193 no: 2932 serta Ibnu Majah 
I: 640 no: 1989). 


Contoh lain, engkau ta’at kepada suamimu yang menyuruhmu 
menanggalkan jilbab di waktu kamu pergi keluar rumah, karena dia 
ingin membanggakan kencantikanmu di hadapan orang lain, karena 
Nabi M telah bersabda : 


Jd\ ic. ^ ni'f jj jiLji jif ^ °JS\ ^ jul* 


596 | §§§ abWajiz; Fiqh Sunnah 

| 

i 




f-j o^jL* oLjIp oL^IS"” f.L«jj ^llll L$-> (Jjjj^oj 

y / / / 

Olj L^j O-bto 5ls«Jl V silLLJl cL~?xJl IS"" 

' ' ' ' y 

. 1*XS""^ i*XS"" ^ .A^r^J 


Rasulullah $j$ bersabda, "Ada dua golongan dari kalangan umatku yang 
terkategori sebagai ahli neraka yang belum pemah saya lihat keduanya 
(sebelumnya). (Satu di antara mereka) ialah suatu kaum yang memiliki 
cambuk- seperti ekor sapi yang dengannya mereka memukul orang lain dan 
(satu golongan lagi) adalah golongan perempuan yang mengenakan pakaian 
transparan yang berlenggakdenggok dan bergoyang-pinggul, kepala mereka 
laksana punuk-punuk onta yang (asyik) bergoyang; mereka tidak akan masuk 
surga dan tidak akan (pula) mencium semerbak baunya padahal semerbak 
baunya tercium sejauh perjalanan sekian dan sekian. ” (Shahih: Shahihul 
Jami’us Shaghir no: 3799, Mukhtashar Muslim no: 1388, dan Muslim 
III: 1680 no: 2128). 


Misalnya lagi, engkau ta’at kepada suamimu pada waktu diajak 
melakukan hubungan intim oleh suamimu sedangkan dalam keadaan 
haidh, atau mengerjakannya bukan pada tempat yang dihalalkan oleh 
Allah. Padahal Rasulullah bersabda: 


^ Q * 0 * y x & s ' ' ° £ f? * f. 0 0 C ' C 

jh£ Aa9 J jJL LLj IaaIS'jI (j 31 jA 1 jl cw2j!^- ^I 


.jlUJI JpJjJTlli 




“Barangsiapa yang melakukan hubungan intim dengan isteri yang 
sedang haidh atau melalui dubumya, atau datang kepada tukang tenung lalu 
membenarkan apa yang di katakannya, maka dia benar-benar telah kafir 
kepada apa yang telah diturunkan kepada Muhammad. ” (Shahih: Adabuz 
Zifaf hal. 31, Ibnu Majah I: 209 no: 639, Tirmidzi I: 90 no: 135 namun 
dalam Sunan Tirmidzi ini tidak terdapat kalimat FASHADDAQA-HU 
BIMAA YAQUULU (lalu membenarkan apa yang diutarakannya). 


Contoh lain, engkau patuh kepada suamimu yang menyuruhmu 
tampil di tengah-tengah kaum laki-laki berbaur dengan mereka dan 


Kitab an-Nikah ||f 597 


berjabat tangan dengan mereka. Padahal Allah 'M sudah menegaskan. 


(or lpl£* ja jlSt* btj 


“Danapabilakamumemintasesuatu (keperluan) kepada mereka (Uteri* 
isteri Nabi), maka mintalah dari belakang tabir. (QS. al-Ahzab: 53). 


^ yi>T :^ui jy->; ji c.cui jp jLriJ 

/ / / 

: Jli ^,>Jj ip jf, A^f J\j <Jk r LJJ 

.o>l 


Nabi ^ bersabda, “Janganlah sekali-kali kalian masuk ke dalam 
(ruangan) kaum wanita.” Lalu ada seorang sahabat bertanya, “Ya 
Rasulullah, bagaimana pendapatmu mengenai kerabat dekat suami?” Maka 
sabda Beliau “Dia dapat menyebabkan kehancuran.’’ (Muttafaqun ‘alaih 
Fathul Bari IX: 330 no: 5232, Muslim IV: 1711 no: 2172 danTirmidzi 
II: 318 no: 1181). 

Maka hendaklah engkau analogikan dengan beberapa contoh di 
atas segala tuntutan suamimu yang melenceng dari rel agama Rabbmu. 
Oleh karena itu janganlah engkau terbujuk oleh keharusan engkau 
untuk patuh kepada suamimu hingga kamu ta’at kepadanya meskipun 
dalam kemaksiatan. Karena sesunggguhnya keta’atan hanyalah dalam 
hal, yang ma’ruf; sama sekali tiada keta’atan kepada makhluk dalam 
rangka maksiat kepada al-Khaliq, Dzat Yang Maha Pencipta. 

2. Di antara hak suami yang harus dilaksanakan isterinya ialah 
hendaklah dia memelihara harga diri suaminya, menjaga 
kehormatan dirinya (sebagai isteri) dan bertanggung jawab 
terhadap hartanya, putera-puterinya, dan seluruh urusan rumah 
tangganya, Allah berfirman: 

(yi:j.L~Jl) .Alii JLkj __J>13 oilolxit® 


598 Hf al-Wajiz; Fiqh Sunnah 



Sebab itu maka wanita yang shalih ialah yang ta’at kepada Allah lagi 
memelihara diri ketika suaminya tidak ada (di rumah), oleh karena Allah 
telah memelihara (mereka). (QS. an-Nisaa’: 34). 

Dan Nabi bersabda: 






“Dan isteri adalah sebagai pemimpin di rumah suaminya dan ia 
bertanggungjawab terhadap kepemimpmannya." (Muttafaqun’ alaih: Fathul 
Bari II: 380 no.. 893, Muslim III: 1459 no: 1829). 


3. Di antara hak suami yang mesti dilaksanakan isterinya ialah ia harus 
berhias dan bersolek agar tampak lebih cantik lagi untuk suaminya, 
dan selalu senyum di hadapannya dan tidak boleh bermuka masam 
serta tidak boleh menampakkan wajahnya dalam bentuk yang 
mengecewakan suaminya. Imam ‘Thabrani meriwayatkan sebagai 
berikut: 


0 ✓ l* i ' J ~ 0 " / 


.dJJU«j J3 


Jls 


a 3 - 





dr* 



Dari hadits Abdullah bin Salam bahwa Rasulullah bersabda, 
“Sebaik'baik isteri ialah isteri yang menyenangkan kamu bila engkau 
memandang (nya), dan ta’at kepadamu bila engkau menyuruh(nya), serta 
menjaga dirinya dan harta bendamu di waktu engkau tidak berada 
bersamanya.” (Shahih: Shahihul Jami’us Shaghir no: 3299). 

Aneh sungguh aneh seorang isteri yang tidak memperhatikan dan 
tidak pula, merawat kecantikannya di dalam rumahnya ketika suaminya 
tidak pergi namun justeru berlebih-lebihan dalam berhias dan bersolek 
pada waktu hendak keluar dari rumahnya, hingga tepatlah penilaian 
mengenai wanita model ini yang disampaikan oleh orang yang 
mengatakan, “Itu adalah kera di dalam rumah dan kijang di jalan raya.” 
Karena itu, wahai hamba Allah bertakwalah kepada Allah dalam 


Kitab an-Nikah ||| 599 




menjaga dirimu sendiri dan suamimu., karena dia orang yang paling 
berhak menikmati perhiasan dan kecantikan wajahmu. Sebaliknya 
janganlah sekali-kali engkau bersolek menunjukkan keindahan untuk 
lakidaki yang tidak berhak melihat keindahan itu; karena sesungguhnya 
sikap ini termasuk sikap keterbukaan yang diharamkan. 

4. Di antara hak suami yang wajib ditunaikan oleh isteri ialah hendak 
dia tetap tinggal di rumah suaminya, dia tidak boleh keluar darinya 
walaupun sekedar hendak pergi shalat ke masjid, kecuali mandapat 
izin dari suaminya. Allah Ta’ala menegaskan: 

£ / W ^ o ^ 

Dan hendaklah kamu tetap di rumah. (QS. al-Ahzaab : 33) 

5. Di antara sekian banyak hak suami yang wajib dilaksanakan isteri 
adalah dia tidak boleh mengizinkan orang lain masuk ke dalam 
rumah suaminya kecuali setelah mendapat izin darinya. Nabi M 
bersabda: 




"Hak kalian yang harus dilaksanakan oleh isteri kalian adalah mereka 
tidak boleh mempersilakan laki-laki yang kalian tidak sukai menginjak tempat 
tidur kalian dan tidak (pula) mengizinkan masuk ke dalam mmah kalian 
orang yang tidak kalian sukai.” (Hasan: Shahih Ibnu Majah no: 1501, 
Tirmidzi II 315 no: 1173, dan Ibnu Majah I: 594 no:1851). 

6. Termasuk hak suami yang mesti ditunaikan oleh isteri adalah dia 
harus menjaga harta suaminya, dia tidak boleh menginfakkan 
sebagiannya kecuali mendapat izin darinya Nabi M bersabda: 

: Jli JJ j J3L V) 9^ o? y' 



(rr :v'yVi) 


600 


aUWajiz; Fiqh Sunnah 


“Janganlah seorang isteri menginfakkan sesuatupun dari rumah suaminya 
kecuali atas izin suaminya." Ada yang bertanya, “Dan tidak (pula) 
makanan?” Jawab beliau, “itu adalah harta benda kita yang paling utama." 
(Hasan: Shahih Ibnu Majah no: 1859, Tirmidzi III: 293 no: 2203, ‘Aunul 
Ma’bud IX: 478 no: 3548, dan Ibnu Majah II: 770 no: 2295). 

Bahkan termasuk juga hak suami yang wajib dilaksanakan pihak 
isteri adalah dia tidak dibenarkan menginfakkan harta miliknya sendiri 
bila dia mempunyai, kecuali mendapat restu suaminya. Nabi bersabda: 


jib VI l^jl^ ^ j(ol jr LL5 t _ r -J 


“Tidak berwenangseorang isteri memanfaatkan barang sedikitpun dari 
harta bendanya, kecuali mendapat izin dari suaminya. ” (Diriwayatkan Oleh 
Syaikh al-Albani dalam Ash-Shahihah no: 775 dan beliau berkata, 
direkam dalam al-Fawa-id oleh Tammam II: 182 no: 10 dari jalur 
Anbasah bin Sa’id dari Hammad mantan budak Bani Umayyah dari 
Junah bekas budak al-Walid dari Watsilah ia berkata bahwa 
Rasulullah ^ bersabda, Kemudian Tammam menyebutkan hadits itu.” 
Al-Albani berkata lagi, “Sanad ini dhaif, namun ia memiliki banyak 
syahid (penguat), yang menunjukkan bahwa hadits ini adalah tsabit 
(shahih dari Rasulullah 4®.)” Selesai. 


7. Termasuk hak suami yang harus dilaksanakan oleh isteri ialah dia 
tidak boleh melaksanakan shaum tathamuu’ (puasa sunnah) di kala 
suaminya di rumah, kecuali mendapat restu dari suaminya. Nabi 
M bersabda: 

VI ^j jl 

X /'/ X X 

“Tidak halal bagi seorang isteri berpuasa, (sunnah) pada u>aktu 
suaminya ada di rumah, kecuali atas seizinnya. (Shahih: Shahihul Jami’us 
Shaghir no: 7647 dan Fathul Bari IX: 295 no: 5195). 


8. Di antara hak suami yang mesti ditunaikan isteri ialah dia tidak 
boleh mengungkit-ungkit di depan suaminya nafkah yang telah 
dia belanjakan di rumah untuk keluarganya yang berasal dari harta 


Kitab an-Nikah ||f 601 





1 


pribadinya bukan dari suaminya; karena sesungguhnya sikap 
mengungki-ungkit membatalkan pahala dan ganjaran. Allah Ta’ala 
sudah menegaskan: 

(Y*l 1 :s1 M 

Hai orang'orang yang berirmn, jangardah kamu menghilangkan (pahala) 
shadaqah dengan mengunghit-ungkit dan menyakiti (perasaan si penerima). 
(QS. al-Baqarah: 264) 



9. Termasuk hak suami yang wajib ditunaikan isterinya adalah dia 
merasa ridha kepada kesederhanaan dan puas terhadap keadaan 
yang ada, dia tidak boleh memaksa suaminya mengeluarkan uang 
belanja di luar batas kemampuannya. Allah berfirman: 


A ^ ^ / ox 3 » xxJx * / 

t T* ° • '*i*'*-. °i x ' - ' ' . ® . 

aWI out f. jpa_ui* jA& j-5 (J-a_tJ 

(V ; (3*50^) .\j~~j Alii IaIjI V) aASI 


Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuan- 
nya. Dan orang yang disempitkan rizkinya, hendaklah memberi nafkah dari 
harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada 
seseorang melainkan (sekedar) apa yang Allah berikan kepadanya Allah kelak 
akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan. ” (QS. ath-Thalaaq: 7) 


10. Di antara sekian banyak hak suami yang harus ditunaikan isteri 
adalah dia wajib mentarbiyah putera-puteri suaminya dengan sabar. 
Dia tidak layak marah kepada mereka di hadapan suaminya. Dia 
tidak boleh mendo’akan kejelekan buat mereka, dan dia tidak 
boleh juga memaki mereka karena sikap yang demikian itu acapkali 
menyakiti sang suami. 


Ajjjj y jj o»Jl i y* jj cJ 13 V) lli-di d5 ~jj 51 'j* 1 ^ 

. \aS\ dXs jlij ji iJLi *)jup yt> llTli iUl dlL £ li 


Rasulullah ‘Jg bersabda, “Tidaklah seorang isteri menyakiti suaminya di dunia 


l 

i 


602 


al'Wajiz; Fiqh Sunnah 



melainkan pasti pasangannya dari bangsa bidadari (surga) yang bermata jelita 
berkata: janganlah menyakiti dia, (Jika kamu. menyakiti dia), niscaya Allah akan 
memusuhimu; karena sesungguhnya dia adalah seorang tamu yangsinggah di sisimu, 
yang sebentar lagi dia akan segera meninggalkanmu (kembali) kepada kami.” 
(Tirmidzi II: 320 no: 1184). 

11. Termasuk hak suami yang harus dilaksanakan isteri ialah 
bermu’amalah dengan mertua dan kerabat dekat suaminya dengan 
baik dan tulus. Seorang isteri dianggap tidak berbuat baik kepada 
suaminya manakala dia bersikap buruk kepada mertua dan kerabat 
dekat suaminya. 6 

12. Di antara hak suami yang wajib ditunaikan isteri ialah dia tidak 
boleh menolak ajakan suaminya bila dia mengajaknya. Rasulullah 
M ‘bersabda: 


l$IU jLvaP cJCs Aj\j jUi 45\y>\ ji-*_Si Uz> 131 

o 


“A pabila seorang suami mengajak isterinya ke tempat tidumya, dan 
isteri tidak memenuhinya, lantas suaminya bermalam dalam keadaan marah 
kepadanya, maka para malaikat terns melaknatnya hingga pagi hari.” 
(Muttafaqun ‘alaih: Fathul Bari IX: 294 no: 5194, Muslim II: 1060 no 
: 1436, ‘Aunul Ma’bud VI: 179 no:2127). 


.1 C-J15*" (1)1 j AJuii AzSrjJ Jj>r- ^Jl US 131 


Rasulullah sg bersabda. "Apabila seorang suami mengajak isterinya 
untuk memeunuhi kebutuhannya, makapenuhilah segera meskipun ia sedang 
berada di dalam dapur.” (Shahih: Shahihul Jami’us Shaghir no: 534 dan 
Tirmidzi II: 314 no: 1170). 


13. Di antara hak suami yang mesti ditunaikan isteri adalah hendaklah 


6 Kisah ini tidak menunjukkan, bahwa majlis rasulullah $jg bercampur antara laki-Iaki dan perempuan, 
tidak sama sekali, tentunya terpisah, pengoreksi. 


Kitab amNikah H| 


603 



dia menyembunyikan rahasia suaminya dan rahasia rumah 
tangganya. Dia tidak boleh menceritakannya kepada orang lain 
walaupun sedikit. Termasuk rahasia yang amat sangat pribadi yang 
kadang'kadang diremehkan kaum wanita ialah membeberkan 
rahasia yang terjadi di tempat tidur dan yang di antara suami isteri 
di dalam kamar tidur. Padahal Nabi mengecam keras pemberitaan 
ini: 

Dari Asma’ binti Yazid radhiyallahu ‘anha bahwa ia pemah berada 
di sisi Nabi sementara para sahabat laki-laki dan perempuan pada 
duduk (di sekeliling Beliau). Kemudian Beliau bersabda, “Barangkali 
ada seorang suami (di antara kalian) yang menginformasikan (kepada 
orang lain) apa yang pernah dilakukannya dengan isterinya dan 
barangkali ada (juga) seorang isteri (di antara kalian) yang menceritakan 
apa yang dilakukannya dengan suaminya?” Maka para sahabat laki-laki 
dan perempuan itu diam seribu kata. Kemudian saya (Asma’) menjawab. 
“Ya Rasulullah, demi Allah itu betul terjadi. Sesungguhnya banyak or- 
ang wanita benar-benar telah melakukannya dan sesungguhnya banyak 
juga laki-laki yang benar-benar telah mempraktikkannya.” Kemudian 
Beliau bersabda (lagi), “Kalau begitu, janganlah kamu ulangi (lagi); 
karena sesungguhnya perumpamaan itu seperti syaitan jantan bertemu 
dengan syaitan betina di tengah jalan, lalu keduanya bersetubuh 
sedangkan orang-orang asyik menyaksikannya.” (Shahih: Adabuz Zifaf 
hal. 72 dan al-Fathur Rabbani XVI: 223 no: 237). 7 

14- Termasuk hak suami yang harus dilaksanakan isteri ialah dia wajib 
menaruh perhatian kepada suaminya,dan berusaha keras untuk 
hidup selalu bersamanya. Haram bagi dia minta ditalak tanpa sebab 
yang dibenarkan syar’i: 


jS* ^ -Si cJC* al y\ Col Jli jC y 




\ t 1 | ^ 9i z’ - s' s' , 

. 2jA-I 4a**jl j L£~Ip r*l(^yl- 4 


7 Teks Arab hadits ini sudah pernah dimuat pada poin ketujuh dari pembahasan Hak Isteri Yang 
Harus Ditunaikan Suami. (Pent.). 


604 fUf al-Wajiz; Fiqh Sunnah 


Dari Tsauban Rasulullah $§ bersabda, “Setiap wanita yang meminta 
agar dicerai oleh suaminya tanpa alasan yang tepat, maka harum semerbaknya 
surga haram baginya.” (Shahih: Irwa-ul Ghalil no: 2035, Tirmidzi II: 
329 no: 1199, ‘Aunul Ma’bud VI: 308 no: 2209, dan Ibnu Majah 1:662 
no: 2055). 

✓ 

Rasulullah bersabda, "Wanita'iuanitayangmenuntut cerai (kepada 
suaminya) dengan mengembalikan mahar kepadanya adalah wanita-wanita 
munafik.” (Shahih: Shahihul Jami’us Shaghir no: 6681. ash-Shahihul 
no: 632 dan Tirmidzi II: 329 no: 1198). 

Wahai para isteri Muslimah, inilah hak-hak suamimu yang harus 
kamu tunaikan dengan baik. Kamu harus berjuang dengan gigih untuk 
melaksanakannya, dan kamu harus menutup mata terhadap kelemahan 
suamimu dalam melaksanakan hak-hakmu yang menjadi kewajiban 
mereka; karena sikap yang demikian itu diharapkan mampu 
mengembangsuburkan sikap mawaddah dan rahmah, memperbaiki 
kondisi rumah tangga, dan masyarakat diharapkan menjadi baik kerena 
pengaruh baiknya hubungan rumah tanggamu. 

Hendaklah pula para ibu mengetahui, bahwa di antara sekian 
banyak kewajiban yang harus mereka laksanakan ialah memberitahukan 
kepada puteri-puterinya perihal hak-hak suami mereka dan hendaklah 
setiap ibu mengingatkan mereka sebelum memasuki pintu pernikahan. 
Hal seperti ini biasa dipraktikkan oleh para isteri generasi salaf Sebagai 
misal Raja Kendah Amr bin Hajar yang pemah melamar Ummu Iyas 
binti Auf asy-Syaibani. Tatkala waktu pernikahannya tiba, maka ibunya 
yang bemama Ummah binti al-Harits menyendiri bersama puterinya 
lalu berwasiat kepadanya sebagai bekal untuk membangun kehidupan 
rumah tangga yang bahagia lagi harmonis den apa saja kewajibannya 
yang harus ditunaikan untuk suaminya. Yaitu dia berkata: 

“Wahai Nanda kalau saja nasihat itu (harus) diabaikan karena 
keutamaan adab yang telah dimiliki, tentu aku tidak akan 


Kitab an-Nikah ||| 


605 









menyampaikannya kepadamu, namun aku tahu bahwa nasihat itu 
adalah sebuah peringatan bagi yang lalai dan pertolongan bagi orang 
yang berakal. Nanda, kalau saja ada seorang perempuan yang merasa 
tidak butuh suami lantaran kekayaan kedua orang tuanya dan karena 
sangat dibutuhkan oleh keduanya maka engkaulah yang paling tidak 
butuh seorang suami. Akan tetapi sadarilah nanda, bahwa Allah Ta’ala 
menciptakan kaum perempuan untuk kaum laki-laki sebagaimana 
menciptakan kaum laki-laki untuk kaum perempuan.” 

“Nanda sesungguhnya engkau akan meninggalkan suasana yang 
selama ini telah engkau alami dan tempat tinggal yang selama ini engkau 
tempati menuju sarang yang belum pernah kau kenal dan teman hidup 
yang belum kau jalin ikatan sebelumnya. Kini ia dengan kekuasannya 
telah menjadi raja dan penguasa bagimu. Maka jadilah engkau budaknya, 
niscaya dia akan menjadi budak untukmu. Milikilah sepuluh sifat 
untuknya, niscaya ia menjadi dasar berpijak dan simpanan yang amat 
berharga bagimu: 

Pertama dan kedua: dampingilah suamimu dengan penuh kerelaan 
dan kepuasan serta senantiasa mendengar dan mematuhinya. 

Ketiga dan keempat jagalah penciuman dan penglihatan suamimu, 
jangan sampai, sekali-kali matanya jatuh pada pandangan yang jelek 
dari bagian tubuhmu dan j angan sampai dia mencium dari baumu kecuali 
aroma wewangian. 

Kelima dan keenarn: periksa dan telitilah waktu makan dan tidumya; 
karena sesungguhnya rasa lapar begitu membakar dan kurangnya waktu 
tidur memicu kemarahan. 

Ketujuh dan kedelapan: jagalah baik-baik harta benda suamimu, 
kehormatannya, dan kebutuhan hidupnya. Adapun landasan menjaga 
harta bendanya ialah kecermatan membuat perhitungan. Dan landasan 
menjaga kehormatan dan kebutuhan hidup adalah kepiawaian 
mengelola urusan.” 

Kesembilan dan kesepuluh: janganlah membantah suamimu dan 
jangan pula membeberkan rahasianya kepada siapa saja karena 


606 iH al'Wajiz; F iqh Sunnah 




sesungguhnya jika engkau membantah perintahnya, berarti engkau 
telah melukai hatinya, dan jika engkau membeberkan rahasianya. 
niscaya engkau tak akan merasa aman dari perceraian/pengkhianatan. 
Kemudian janganlah sekali-kali engkau bersuka cita tatkala dia bersedih 
dan berduka cita tatkala dia bahagia.”(Lihat Fiqhus Sunnah II: 200). 

Wahai Rabb kami, berilah kami melalui isteri dan keturunan kami 
generasi yang menyej ukkan mata dan j adikanlah kami sebagai pemimpin 
bagi orang-orang yang bertakwa. 


21. PROBLEMATIKA RUMAH TANGGA 


Hampir tidak didapati sebuah usrah ‘rumah tangga’ yang terbebas dari 
segala macam problem dan perselisihan. Namun setiap usrah bervariatif 
persoalan dan problemnya yang dihadapi. Islam sangat menganjurkan suami 
dan isteri untuk mengatasi berbagai problem yang mendera mereka berdua 
dan memecahkan segala aral melintang yang menghadapi bahtera mereka, 
dan Islam juga membimbing masing-masing dari suami isteri agar menempuh 
solusi terbaik, sebagaimana ia juga menghasung mereka berdua agar sesegera 
mungkin menempuh solusi terbaik bila muncul benih-benih perpecahan 
dan perbedaan persepsi. Allah % berfirman: 


£*■W**Jl j 'j* jj*ZJ JjS LsJ 


(Tl 

Wanita'wanita, yang kamu khawatirkan nusyuznya maka nasihatilah mereka, 
pisahkanlah mereka di tempat-tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. (QS. 
an-Nisaa’: 34). 


Dalam ayat yang lain, Allah M berfirman: 


* f °\' j \ ft's 0 '' 0 ° r. ^ o 

01 y ) j j-Juj l ^^ c— i\>- 5! y>\ Otj 

1*0/ % ✓ j/O/ V -o > 

(^ Y A a *) 1>cJL^2j 

Dan jika seorang wanita, khaivadr sikap nusyuz atau sikap tidak acuh dari 


Kitab an-Nikah 


607 




suaminya maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang 
sebenar-benamya dan perdamaian itu lebih baik(bagi mereka). (QS. an-Nisaa’: 
128 ). 

Manhaj Islami tidak menunggu sampai nusyuz itu benar-benar menjadi 
realita dan isteri mengibarkan bendera pembangkangan sehingga 
merontokkan wibawa qawama (kepemimpinan) dan memecah institusi 
rumah tangga menjadi dua kubu. Karena terapi dan upaya penyelesaian 
seringkali kurang bermanfaat bila kondisi persoalan sudah mencapai kondisi 
semacam ini. Karena itu gejala-gejala awal nusyuz harus segera diselesaikan 
sebelum permasalahannya menjadi lebih besar. Sebab ujung-ujungnya akan 
menimbulkan kerusakan pada organisasi yang sangat vital ini, sehingga tidak 
akan ada lagi ketenangan dan ketentraman di dalamnya, proses pendidikan 
dan pengkaderan generasi tidak bisa lagi berjalan dengan baik dalam suasana 
yang gawat ini. Selanjutnya akan terjadi keruntuhan dan kehancuran institusi 
ini secara keseluruhan. Anak-anaknya, berantakan. Pendidikan mereka. 
terombang-ambing di tengah badai kehancuran yang dapat mengantarkan 
mereka ke berbagai macam penyakit rohani dan jasmani serta kelainan jiwa. 

Jika demikian halnya maka masalahnya sangat harus segera diambil 
langkah-langkah antisipatif dalam menyelesaikan gejala-gejala bakal 
terjadinya nusyuz. 


22. PENERAPAN NUSYUZ DARI PIHAK ISTERI 


Allah M berfirman: 


j J*JJ**b 

/< Jj /- ^ ^ ^ ). Os ' ' O is so ' i 0 ' 

(r t . iQp OlT 4JJI 0^ *>L~^ \jli 


Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasihatilah mereka 
dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka dan pukullah mereka. Kemudian 
jika mereka menta’atimu, maka janganlah kamu mencari'cari jalan untuk 
menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. (QS. an- 
Nisaa’: 34). 


608 


HI al-Wajiz; Fiqh Sunnah 



Maka, nasihatilah: Ini adalah langkah pertama, mau’izhah (nasihat). 
Ini adalah kewajiban pertama, yang harus diambil oleh penanggungjawab 
utama dan kepala rumah tangga. Ini sebuah proses pendidikan yang harus 
dilakukan dalam semua kondisi kasus: 


_Si Js j IjIj 1 ji 1 T ^bJl QjIIj 


( 1 :^ 1 ) 


Hai orang-orang yang beriman peliharalah dirimu dm keluargamu darijilatm 
api neraka yang bahan bakamya adalah manusia dan batu. (QS. at-Tahrim: 6). 

Namun dalam kondisi ini sendiri, la mengarah ke arah tertentu untuk 
tujuan tertentu pula. Yaitu menangani gejala-gejala kedurhakaan sebelum 
membesar dan terlihat nyata. 

Tetapi bisa saja nasihat tidak efektif, karena manusia seringkali dikuasai 
oleh hawa nafsu, emosi yang berlebihan atau merasa lebih hebat karena 
kecantikan, kekayaan, kedudukan keluarga atau nilai-nilai lainnya. sehingga 
hal-hal itu menjadikan isteri lupa bahwa dia adalah mitra dalam sebuah 
institusi keluarga dan bukan rival (saingan) dalam perseteruan dan ajang 
kebanggaan. Jika sudah sampai ke tingkat ini maka harus diambil langkah 
kedua. Yaitu: apabila Isteri merasa dirinya lebih tinggi daripada suaminya 
karena faktor kecantikan, daya tarik dan nilai-nilai lain yang membuatnya 
merasa lebih hebat daripada suaminya dan merasa lebih unggul daripada 
mitranya dalam institusi yang memiliki kepemimpinan yaitu: 

l - st. .it 

(ri .£*-b^Jl j 

Dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka. (QS. an-Nisaa’: 3 4) 

Tempat tidur adalah tempat yang sangat menggoda dan menarik. Di 
tempat inilah isteri durhaka dan sombong mencapai puncak kekuasaannya. 
Maka manakala seorang suami berhasil mengalahkan ambisinya dalam 
menghadapi godaan ini berarti dia telah berhasil menaklukkan sang isteri 
yang pendurhaka, karena itu senjata ampuh yang menjadi kebanggaannya. 


Kitab an-Nikah 


609 






Tetapi di sini ada etika tertentu dalam melakukan langkah ini (berpisah 
di tempat tidur) yaitu: memisahkan isteri hanya di tempat tidur, tidak boleh 
memisahkannya secara terang-terangan di luar kamar tidur suami isteri. Tidak 
boleh memisahkannya dihadapan anak-anak karena dapat mengganggu dan 
merusak jiwa/pikiran mereka. Juga tidak boleh di hadapan orang lain yang 
merendahkan atau mengusik harga dirinya sehingga membuatnya lebih 
durhaka. Padahal tindakan ini dimaksudkan untuk mengobati 
kedurhakaannya dan bukan untuk merendahkan isteri serta bukan pula 
untuk merusak anak-anak. Kedua tujuan inilah yang dimaksudkan dengan 
tindakan ini. 

Namun bisa juga tindakan kedua ini tidak efektif. Lantas apakah insititusi 
ini dibiarkan berantakan? Masih ada prosedur lain meskipun lebih keras, 
tetapi lebih ringan dan lebih kecil resikonya dibandingkan kehancuran 
institusi keluarga secara keseluruhan karena sikap durhaka: 

(ri ;*Udl) 

Dan pukullah mereka. (QS. an-Nisaa’: 34). 

Menyertakan semua ma’na terdahulu dan menyertakan tujuan dari 
semua langkah yang pernah dilakukan tadi dapat mencegah tindakan 
pemukulan menjadi penyiksaan dengan tujuan balas dendam dan 
melampiaskan kekesalan juga mencegah tindakan pemukulan menjadi 
penghinaan yang bertujuan merendahkan dan melecehkan. mencegah 
tindakan pemukulan menjadi alat untuk memaksa isteri supaya menerima 
bentuk kehidupan yang tidak disenanginya dan menetapkan bahwa 
pemukulan termaksud hanyalah untuk mendidik, disertai dengan kasih sayang 
seorang pembina dan pendidik, sebagaimana dilakukan oleh seorang bapak 
terhadap anak-anaknya dan sebagaimana dilakukan oleh seorang pendidik 
terhadap murid-muridnya. 

Langkah-langkah di atas telah diperbolehkan guna mengatasi gejala- 
gejala nusyuz kedurhakaan sebelum membesar. Namun di samping itu diberi 
pula peringatan-peringatan agar jangan sampai disalahgunakan setelah 
tindakan ini ditetapkan dan diperbolehkan. Rasulullah telah memberikan 
contohnya bagaimana Beliau memperlakukan keluarganya dalam rumah 

610 | ffff abWajiz; Fiqh Sunnah 




tangga dan kiat menyampaikan nasihat dengan kata-kata untuk menghindari 
terjadinya tindakan berlebihan di sana sini dan untuk meluruskan berbagai 
pemahaman, dan terdapat banyak hadits yang mengisyaratkan hal tersebut, 
di antaranya: 


VaJp «!jA <jp- Aiii J \j :JlS Ajl 5 ^ AjjIj ka 

X / y 

0 ° 0 ' ' 0 ° X ^ o O / /• oo s s s 

V_j c-yiT I lil olj t lii Lg A«)ai (ji J Li 


Dari Muawiyah bin Hairah 4®, dia bertanya, “Ya Rasulullah, apa hak isteri 
seorang di antara kami yang hams ditunaikan suaminya?” ]au>ab, Beliau, “Kamu 
hams memberinya makan ketika kamu makan dan kamu hams memberinya 
pakaian pada waktu kamu berpakaian; kamu tidak boleh memukul wajah, tidak 
boleh menjelekkan(nya) dan tidak boleh memisahkannya kecuali dalam mmah. ” 
(Shahih: Shahih Ibnu Majah no: 1500, ‘Aunul Ma’bud VI: 180 no: 2128, 
dan Ibnu Majah I: 593 no: 1850) 


^ . / / / / / 

,o > 


'•$£$ 4^1 Jj~>j l Ju iji ^^ ^ 

* t ~ s s * s 

Ojji • Alii J( AiSl £.L»I ) jj j^zi^y 

/ /• / / 

M Jj -j ^ ^ j' ^ 

/ /* /■ / / / ** /- / 

JL c3lL) dijj : ^ JJUi , 


J / . / 0 / ✓ 4 A /• 1* . 

° . -'< | t f ^ ’I 1 ^' | .f' s c^ 0 . , '’* e . c -''T''< * ' * 


Dari lyas bin Abdullah bin Abi Dzubab bahwa Rasulullah bersabda, 
"Janganlah kamu memukul hamba-hambaperempuan Allah (isteri-isteri kamu). ” 
Kemudian Umar pergimenghadap Rasulullah %, lalu bertutur, “ (Ya Rasulullah ), 
banyak kaum wanita yang telah berani melawan suaminya.” Kemudian Beliau 
memperbolehkan memukul mereka. Maka, berdatanganlah kaum wanita kepada 
keluarga Rasulullah :jj§ untu/c mengadukan perilaku suami mereka. Kemudian 


Kitab an'Nikah f|| 


611 




Rasulullah bersabda, “Kaum wanita berduyun-duyun datang kepada 
keluarga Muhammad mengadukan perilaku suami mereka. Mereka itu (para 
suami yang keterlaluan dalam memukul mereka) bukanlah orang yang terbaik." 
(Hasan Shahih: Shahih Ibnu Majah no: 1615, ‘Aunul Ma’bud VI: 183 no: 
2132, Ibnu Majah I: 638 no: 1985). 


j 1 O x* 0 x f ) x 0 * 


* I® *"• 0 * f * * ® ^ ^ ^ ^ ^ x o ^ O * Ox 

^_Jl 4 j I aAJi toLcP 

** X ^ / X 

.Jy„ jf-Vtf j£JI oL iffci 


Dari Abdullah bin Zam’ah bahwa dia pemah mendengar Nabi M 
bersabda. “Seorangdi antara kamu sengaja memukul isterinya seperti budak laki- 
laki, padahal mungkin dia akan menggaulinya di rnalarn hari. ” (Muttafaqun ‘alaih: 
Fathul Bari VIII: 705 no: 4942, Muslim IV: 2091 no: 2855 dan Tirmidzi V: 
III no: 3401). 


Bagaimanapun juga langkah-langkah tersebut dibutuhkan batas di mana 
kita harus berhenti ketika sudah mencapai tujuan pada suatu tahap dari 
tahapan-tahapan itu. Kita tidak boleh lagi melangkah lebih jauh: 


(rt ift-Ji) \>\ jU 


Kemudian jika mereka telah menta’atimu, maka janganlah kamu mencari- 
cari jalan untuk menyusahkannya. (QS. an-Nisaa’: 34). 


Ketika tujuannya sudah tercapai, maka sarana ini harus dihentikan. 
Hal ini menunjukkan bahwa tujuannya adalah keta’atan yang diinginkan. 
Keta’atan yang merupakan respon dari isteri dan bukan karena terpaksa. 
Keta’atan yang dipaksakan tidak kondusif bagi tegaknya institusi keluarga 
yang merupakan pangkal bagi sebuah masyarakat. Nash tersebut 
mengisyaratkan bahwa meneruskan langkah-langkah tersebut setelah 
terwujudnya keta’atan sama artinya dengan mencari-cari jalan untuk 
memojokkan isteri, dan dianggap tindakan yang berlebihan (sebagaimana 
dalam ayat di atas) “Jangan kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan 
mereka. ” 


612 


H al-Wajiz; Fiqh Sunnah 


Kemudian larangan ini dilanjutkan dengan mengingatkan orang akan 
Dzat Yang Maha Tinggi Lagi Maha Besar agar hatinya khusyu’ dan kepalanya 
tertunduk sehingga segala rasa sombong dan angkuh yang menguasai sebagian 
jiwa manusia itu lenyap. Cara ini merupakan metode al-Qur’an dalam 
menyampaikan targhib (dorongan) dan dan tarhib (ancaman) (Fi Zhilalil 
Qur’an II: 358-362). 


23. PENERAPAN NUSYUZ DARI PIHAK SUAMI 
Allah M berfirman: 


j! ll^lp ^ lil>l jf !j^J ^ d\j 

•| ® ° f *•' * (C I* | - * -O- . - | 0 } 

Jlj )I 1 2 ) OJ b>tJLv3 Lo-gJ^J b-tJUiSJ 


- A** i ° ^ 


(\ Y A o jJUju 015"” 4_L5l OU IjjLsj I 


Danjika seorang wanita khawadr akan nusyuz atau tidak acuh dari suaminya, 
maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benamya, 
dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut 
tabiatnya kikir. Danjika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara 
dirimu (dari nusyuz dan sikap tidak acuh) maka sesungguhnya Allah adalah 
Maha Mengetahui apa saja yang kamu kerjakan. (QS. an-Nisaa’: 128). 


Sebelumnya manhaj Islam pada pembahasan sebelum ini telah mengatur 
masalah nusyuz dari pihak isteri dan prosedur yang harus ditempuh guna 
menjaga keutuhan keluarga. Sekarang manhaj ini mengatur masalah nusyuz 
dan sikap cuek (yaitu sikap) berpaling yang dikhawatirkan datangnya dari 
pihak suami, sehingga dapat mengancam keamanan dan kehormatan isteri 
serta mengancam keselamatan seluruh keluarga. Sesungguhnya hati dan 
perasaan bisa berubah-ubah. Sedangkan Islam adalah M anhajul Hayah 
(pedoman hidup) yang dapat mengatur semua bagian kehidupan yang ada 
di dalamnya, menangani setiap permasalahan yang muncul dalam lingkup 
prinsip-prinsip dan orientasinya, mendesain masyarakat yang digambarkan 
dan menumbuhkannya sesuai dengan desain tersebut. 


Kitab an-Nikah §|| 613 


Manakala seorang isteri merasa khawatir akan mendapat perlakuan kasar 
dari suaminya; dan perlakuan yang kasar ini bisa berujung pada perceraian 
sedangkan perceraian adalah perbuatan halal yang paling dibenci Allah 8 . 
Atau si suami tidak lagi peduli dan perhatian serta menyepelekan peran 
isterinya dan tidak pula ditalak, maka tidak mengapa bagi pihak wanita 
ataupun suaminya jika pihak isteri mengalah sedikit terhadap suaminya 
menyangkut kewajiban keuangan atau kewajiban-kewajiban penting 
lainnya. Misalnya, si isteri tidak menuntut sebagian atau keseluruhan dari 
nafkah yang wajib dibayarkan suaminya. Atau dia tidak menuntut giliran 
dan malamnya, seandainya sang suami memiliki isteri lain yang lebih ia 
utamakan, apalagi jika dia sendiri, sudah tidak punya, gairah dan respek 
untuk menjalin hubungan intim dengan suaminya. Semua ini boleh 
dilakukan atas kemauan sendiri dan telah mempertimbangkan berbagai 
keadaan, bila dia memandang bahwa langkah ini paling baik dan lebih 
terhormat baginya dibandingkan dengan melakukan perceraian: 


0 / ^ 

. f -7' 0 1 I*. I ' 9 I It f l ' \ ° ' 0 0 -f' ° ’ 

J) r-u??- W>t j&l y 1 jjJuj LgJju at j»\ 

i»o,- % ?£ .* D * SVS S .0 > 

( ^ Y A Ifct-vwjJI) . 7 T 1 )l^ V^v g A1 L>r D/S) 


Dam jika seorang wanita merasa khawatir akan nusyuz atau sikap tidak 
acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian 
yang sebenar-benamya. (QS. an-Nisaa: 128). 


Ini adalah perdamaian yang kami isyaratkan sebelumnya. Kemudian 
hukum ini diulas bahwa perdamaian secara umum lebih baik daripada 
perpecahan, perlakuan nusyuz dan perceraian: 


1*0^ t ' 

(tU M-yaJt j 


Dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka). (Qs. an-Nisaa’: 128) 


Selesai. 


“Perceraian adalah perbuatan halal yang paling dibenci Allah" (hadits dha’if, edt.) 


614 


al-Wajiz; Fiqh Sunnah 



Selanjutnya Manhaj Islam mendorong pihak suami untuk berbuat baik 
kepada isterinya yang tetap sayang kepadanya. Oleh sebab itu ia bersedia 
melepaskan sebagian haknya supaya ia tetap berada di bawah payung 
kekuasaannya, dan manhaj Islam menjelaskan bahwa Allah mengetahui betul 
kebaikan dan sikap santun sang suami dan Dia akan memberinya balasan 
yang besar. Allah berfirman: 




j i/Jj llj jlT 'aLJ\ DU 1 1 jLJJ DI j tA 51 

0 YA If-L-Jl) 


“Walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu bergaul 
dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap cuek), 
maka sejatinya Allah adalah Maha Mengetahui apa saja yang kamu kerjakan." 
(Qs. an-Nisaa’: 128). 


Sebab turunnya ayat di atas diriwayatkan oleh Abu Daud dari hadits 
Hisyam bin Urwah dari bapaknya ia berkata: 


jii Jz j 1*4 v * jin j A, atr r j,\ 1 tuxz cJu 

j* 

uilp (j# yk j y\ ji j ij aip y* ^ 


$ / / ; 


* * 


' to S * J . I, , !«/ +S ' 0.0 0 . -x O %Q X. 

Vji J* J? Ji* O? J 3 0? 


✓ 0 ✓ - ^ 

I ^ «. | * > • f O M , 0 »• x x o „ o •" p ° 

Lgjjub J) 02ysi CJl3 Jjlij IfcJjLP 

/ / x 

5^31 Jj-xj tdJJi ( JDU a131 (Jj-xj Ij aJUI J^-xj 

el y>\ jlj) Jli oljl I^aLDI (Jj ^— 3 l Jjjl dJ-ta (j J yd cJli 

XX ✓ X 

* > * .* < 0 s 0 O ' s 

• (' j 44** (ji 


* ' ' * 

/ /■ ^ x XX X XX 

„ x O ^ O ox 0 », .. o » , ^ ^ O 


Aisyah berkata, "Wahai anak saudara perempuanku (keponakan), adalah 
Rasulullah djjg tidak pemah mengutamakan sebagian di atara kami atas sebagian 
yang lain dalam hal giliran, yaitu Beliau istirahat di rumah kami tidak sampai 
sehari. Melainkan Beliau mengelilingi kami semua sehingga hampir setiap isteri 

Kitab amNikah ||| I 615 










tidak digauli, hingga Beliau tiba di rumah isteri yang mendapat jatah giliran lain 
Beliau bermalam di sana. Sungguh Saudah bind Zamlah ^ ketika sudah lanjut 
usianya dan khaivabr ditinggal oleh Rasulullah berkata, “Ya Rasulullah, giliran 
hariku untuk Aisyah. ’ Maka Rasulullah $jg menerima pemberian itu dari Saudah. ” 
Aisyah berkata, ‘Rada ivaktu itu dan pada saat-saat yang mirip dengan itu, Al lah 
menurunkan firman-Nya, ‘Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz 
dari suaminya” (Hasan Shahih: Shahih Abu Daud no: 1868 dan ‘Aunul 
Ma’bud VI: 172 no: 2121). 

24. KIAT MENANGANI PERPECAHAN SUAMI ISTERI YANG 
KIANPARAH 

Allah 'M berfirman: 


\_gJ_A) L>2x >-j a\js 1 \(JLLi Olj 

(T o :j.L~dl) .g \Ajjj 


“Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antar ke duanya., maka 
kirimlah seorang hakim (juru damai) dari keluarga laki-laki dan seorang hakim 
dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakim itu bermaksud mengadakan 
perbaikan, niscaya Allah memberi taufiq kepada suami isteri itu. Sesungguhnya 
Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. ” (QS. an-Nisaa’:35). 


Hal di atas berlaku bilamana nusyuz (kedurhakaan, baik dari pihak suami 
maupun dari pihak isteri belum dinyatakan secara terang-terangan, baru 
kelihatan tanda-tandanya. Tetapi jika sudah dinyatakan, semua tindakan 
tadi tidak perlu lagi dilakukan sebab tidak ada nilai dan manfaatnya, sekarang 
bentuknya sudah berubah menjadi pertarungan dan peperangan antara dua 
musuh yang masing-masingnya ingin memecahkan kepala lawannya! Ini 
jelas tidak diinginkan... Dan bukan ini yang dimaksud. Demikian pula pada 
saat semua tindakan tadi sudah dilakukan tetapi tampak belum efektif dan 
tidak menghasilkan apa-apa. Bahkan sebaliknya membuatnya semakin jauh, 
seakan melawan dan memutuskan sisa-sisa tali, yang masih terikat, atau semua 
cara yang ditempuh tadi tidak membuahkan hasil sama sekali. Dalam kondisi 
seperti ini manhaj Islami yang sangat bijaksana menyarankan untuk 


616 H! aUWajiz; Fiqh Sunnah 




mengambil tindakan terakhir untuk menyelamatkan institusi yang mulia ini 
dan keruntuhan sebelum sesuatunya terlambat: 


* l 1° f 0 |^ S'' jo * o . ^ y "x . ^•* ox ^ o f 0 ' 

jl LgiAi ^4 41a) ^ LA> Otj 

X X ’ X 

(To 015" Aill of U4 £j iJb^j 


Dan jika kamu khawatirkan ada persengketanan antara keduanya maka 
kirimlah seorang hakim (juru damai) dari keluarga laki'laki dan seorang hakim 
dari keluarga perempuan. Jika kedua orang itu bermaksud mengadakan perbaikan, 
niscaya Allah membetri taufik kepada suami isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha 
Mengetahui, lagi Maha Mengenal. (QS. an-Nisaa’: 35). 


Manhaj Islami tidak mengajak orang untuk menyerah pada gejala-gejala 
persengketaan dan kebencian. Juga tidak menganjurkan supaya buru-buru 
memutuskan tali perkawinan dan institusi keluarga yang dapat 
menyengsarakan anggotanya yang tidak berdosa dan tidak berdaya, baik 
yang besar maupun yang kecil. 

Institusi keluarga itu sangat mulia, dalam pandangan Islam mengingat 
peranannya yang ‘begitu penting dalam membangun masyarakat dan 
memasoknya dengan elemen-eiemen baru yang amat di butuhkan bagi 
perkembangan, kemajuan dan kelangsungan masyarakat. 

Manhaj Islam sengaja mengambil cara terakhir ini ketika dikhawatirkan 
akan terjadi perpecahan. Cara ini harus segera dilakukan sebelum perpecahan 
itu benar-benar terjadi dengan cara mengirimkan seorang hakim yang 
disenangi oleh pihak isteri dan seorang hakim yang disenangi oleh pihak 
suami agar keduanya bertemu dalam suasana yang tenang jauh dari emosi 
perasaan-perasaan negatif dan persoalan-persoalan kehidupan lainnya yang 
dapat menodai kesucian hubungan pasangan suami isteri. Kedua, juru damai 
itu harus bebas dari pengaruh-pengaruh yang dapat merusak suasana 
kehidupan dan mempersulit permasalahan yang karena kedekatan hubungan 
keduanya dengan pasangan suami isteri tersebut, maka tampak besar sehingga 
memenuhi semua sisi kebaikan lain yang ada dalam pasangan suami isteri 
termaksud. Kedua hakim itu harus berusaha keras menjaga citra kedua 


Kitab an-Nikah §||j 617 





keluarga yang asli (agar selalu) merasa belas kasihan kepada anak-anak mereka 
yang masih kecil, jauh dari dorongan keinginan untuk memenangkan salah 
satunya atas yang lain. Sebab segala sesuatunya bisa saja terjadi dalam kondisi 
semacam ini, mendambakan kebaikan kedua bagi suami isteri dan anak- 
anak institusi mereka yang sedang terancam bahaya kehancuran. Pada saat 
yang sama juru damai itu hams menjaga rahasia suami isteri. sebab keduanya 
adalah keluarga mereka juga, bukan karena takut rahasia tersebut terbongkar, 
akan tetapi karena tidak ada manfa’at yang didapat dari membongkar rahasia 
tersebut, bahkan manfaat akan diperoleh bilamana rahasia tersebut dipendam 
dan disimpan baik-baik. 

Kedua hakim, juru damai itu berkumpul untuk mencari solusi dan 
perbaikan seandainya pasangan suami isteri tersebut masih menginginkan 
perbaikan. Biasanya hanya rasa kesal (marah) yang menutupi keinginan baik 
ini. Tetapi dengan bekal kemauan kuat dari kedua hakam itu untuk 
mendamaikan pasangan termaksud mudah-mudahan Allah akan memberi 
taufik kepada mereka: 


(To .ll4 Zj iilt Jij! \\J 01 44' at 

x * * * 

“Jika kedua orang hakim itu bermaksud hendak mengadakan perbaikan 
niscaya Allah memberi taufik kepada suami isteri itu.” (QS. an-Nisaa’: 35). 


Jadi keduanya harus bertujuan untuk memperbaiki. Mudah-mudahan 
Allah memberi taufik. 

(To llOp jlST <Ul 0} 


“Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.” (QS. an- 
Nisaa’: 35). 


Selesai. (Fi Zhilalil Qur’an II: 263-264). 


25. HUKUM SUAMI YANG MENGHARAMKAN ISTERINYA 
ATAU BUDAK PEREMPUANNYA 


^Liukp 4j (JjJ Lftjjaj 4 J 


-jlT M oil J 




01 


• iixlu. y 

• ASS® 




618 


al'Wajiz; Fiqh Sunnah 






t* 5 . 


yji \$\: in JjJU <4i> 41 ^ 

S 0 S S ' K < * <M m 

' , f „ , ^ 0 S Q sOs ''it , 1 f , ^ ~ s * s * 

0 W*^ L5 *v dJJ AMI J>-l U ^j*J 


Dari Anas bahwa, Rasulullah ^g pemah mempunyai seorang budak 
perempuan yang Beliau gauli. Kemudian A isyah dan Hafshah berusaha keros 
(supaya Beliau mengharamkannya) hingga Beliau betid-betul mengharamkannya 
atas diri Beliau. Lalu Allah menurunkan firman-Nya: “Hai Nabi, mengapa kamu 
mengharamkan apa yang Allah halalkan untukmu; kamu mencari kesenangan 
had isteridsterimu ? Dan Allah Maha, Pengampun lagi Maha Penyayang." 
(Shahihul Isnad: Shahih Nasa’i no: 3695 dan Nasa’i VII:71). 




...lijixj jgAj ^ 6\y\ lij :JL5 ijfa jj J* 


/ ✓ / /• / 


SAj a (Ai SIS' lu): JU 


Dari Ibnu Abbas i^> ia berkata, “Jika seorang suami mengharamkan isterinya, 
maka itu menjadi sumpah yang hams ia tebus dengan membayar kafarah. ” Lebih 
lanjut Ibnu Abbas membaca ayat, “Sungguh bagi kalian terdapat suri tauladan 
pada diri Rasulullah." (Muttafaqun ‘alaih: Muslim 11:1100 no: 1473 lafazh 
bagi Imam Muslim, dan Fathul Bari IX:374 no:5266). 


Barangsiapa yang berkata kepada isterinya “Engkau haram atas diriku”, 
maka ia harus menebusnya dengan membayar kafarah sumpahnya itu 
sebagaimana yang dijelaskan dalam firman Allah 9|: 


$ A _JijJLjijis'V'jft 

x /* 

) S sfi s' / // / J / /• / /'/' . 0 o ✓ 

** 1 * ' It* | ^ . •. . «" .0 x o .0 ^ ^ * 9 C \ 0 * 0 f 

OjLaS 1 4jJ\j -b>o ^*3 <U3j jJjl j) 

^ ✓ X 5 

ji&i jibj Jlii iius" 1 ^1 j ill fijCf 

(A ^ laOjlll^ , C) 


Kitab an-Nikah ffjf 


619 





Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah sumpahmu yang tidak 
termaksud (untuk bersumpah ), tetapi dia menghukum kamu disebabkan sumpah 
yang kamu sengaja, maka kafarah (melanggar) sumpah itu, ialah memberi makan 
sepuluh orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada 
keluargamu atau memberi pakaian kepada mereka atau memerdekakan seorang 
budak. Barangsiapa tidak sanggup melakukan yang demikian itu. maka kafarahnya 
puasa selama tiga hari. Yang demikian itu adalah kafarah sumpah'sumpahmu bila 
kamu bersumpah (dan kamu langgar). (QS. al-Maa’idah: 89) 

BAB ILAA 


1. PENGERT1AN ILAA’ 

Secara etimologis, bahasa kata ilaa' berarti melarang diri dengan 
menggunakan sumpah. Sedangkan menurut istilah terminologis, kata ilaa ' 
berarti sumpah untuk tidak mencampuri lagi isteri dalam waktu empat bulan 
dengan tidak menyebutkan jangka waktunya. 

2. HUKUM ILAA’ 

Apabila seorang suami bersumpah tidak akan menggauli isterinya dalam 
waktu kurang dari empat bulan, maka lebih utama hendaklah ia 
membatalkannya dengan membayar kafarah, lantas mencampurinya. 
Rasulullah bersabda: 




yiSCJj Jl ollli 1 La jS' pj* 

' * 

* o ✓ 

ALyftJ * ^ 

* 


“Barangsiapa bersumpah atas suatu hal, lalu ia melihat yang lainnya lebih 
baik daripada sumpahnya tersebut maka hendaknya ia membatalkan dan membayar 
kafarah." (Shahih: Shahihuljami’us Shaghir no: 6208, Muslim III: 1271 no: 
1650 Nasa’i VII: 11 dan Ibnu Majah I: 681 no: 2108). 


Bilamana sang suami tidak mau membatalkannya, maka hendaklah ia 
sabar dan tabah hingga jangka waktu yang telah ditetapkan suaminya 
berakhir. Karena ada riwayat: 


620 §Qf al'Wajiz; F iqh Sunrnh 




4 ] j j CU^ili C6 «.llj JA $jjg 4&i 

/ x ✓ ✓ y / 

: JUs ?1cJ3T aSiI j \-> : JUi c JjJ c^Jj l*Lj 

✓ # . / 

• ^ ®. 1*0 

. l) 


Rasulullah $g pemah bersumpah untuk tidak mencapuri sebagian isterinya, 
padahal ia sudah mengajak beliau melakukan hubungan intim, kemudian Beliau 
menetap di dalam kamamya, selama dua puluh sembilan hari, kemudian turun 
keluar, lalu para shahabat bertanya “Ya Rasulullah, apakah engkau bersumpah 
untuk tidak bercampur selama sebulan?” Jawab Beliau. “Satu bulan berjumlah 
dua puluh sembilan hari.’’ (Shahih: Shahih Nasa’i no: 3233,, Fathul Bari IX: 
425 no: 5289, Nasa’i VI: 166 dan Tirmidzi II: 99 no: 685). 


Adapun apabila sang suami bersumpah untuk tidak bergaul dengan 
isterinya selama-lamanya atau dalam jangka waktu lebih dari empat bulan, 
maka jika dia membatalkannya dengan membayar kafarah dan kembali 
mencampurinya (maka selesailah urusannya); dan jika tidak sang isteri harus 
menunggu empat bulan, lalu menuntut kepada suaminya agar 
mencampurinya atau menceraikannya. Hal ini merujuk pada firman Allah: 


jjip <d—it jli !j *.li jlj Jfi. \ J Lgillj °ja j J°j! 'j—idli 

* s + ****** o * s 

(tYV-TYl ;«jiJl) *Ul OU I yyc* jij 


"Kepada orang-orang yang mengdlla’ isterinya diberi tangguh empat bulan. 
Kemudian jika mereka kembali (kepada isterinya), maka sesunggunya Allah M aha 
Pengampun lagi M aha Penyayang. Dan jika mereka berlain (bertetap had untuk) 
talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. ’’ (QS. 
al-Baqarah: 226-227). 


* % 


* * } * 0 , 


Alii ^jji <J J jAj Oir L^, j) 

Ct3!>U2- \\j f i\j jl Vi Ibu Jb-lj J^JV 


Kitab an-Nikah |g| 621 


Dari Naf i’ bahwa Ibnu Umar ii^> berkata tentang ilad yang telah ditentukan 
Allah Ta’ala, “Tidak halal bagi seseorang setelah berlalunya waktu empat bulan 
melamkan dia menahan (isterinya) dengan cara yang ma’ruf atau ber’azam hendak 
mencerai(nya) sebagaimana yang Allah ^perintahkan.” (Shahih: Irwa-ul Ghalil 
no: 2080 dan Fathul Bari IX: 426 no: 5290). 


BAB ZHIHAR 


1. PENGERTIAN ZHIHAR 

Secara lughawi bahasa’ kata zhihar berarti punggung. Sedangkan menurut 
itilah syar’i, kata zhihar berarti suatu ungkapan suami kepada isterinya, ‘Bagiku 
kamu seperti punggung ibuku, dengan maksud dia hendak mengharamkan 
isterinya bagi dirinya. 

2. CONTOH DAN BEBERAPA KASUS ZHIHAR 

Barangsiapa yang mengatakan kepada isterinya ‘Bagiku engkau seperti 
punggung ibuku’, berarti dia menzhihar isterinya dan menjadi haram baginya 
Isterinya, maka dia tidak boleh mencampurinya dan tidak pula bermesraan 
dengannya melalui bagian anggota tubuhnya yang mana saja sebelum dia 
menebusnya dengan membayar kafarah sebagaimana yang telah ditentukan 
Allah dalam kitab-Nya: 


j\ jj ja ji 1 jJli CJ ja 

Ju*cj OCkJ <d—Slj O 

' s ' ✓ ✓ ✓ 

A 0 s A s . Os s 

/8 ^ > I "* l I * ° l sO»Os..*.SSS* i0„ O os ssA Os 0 s^ 

_Jl aJJ) jj 1 yAjd^ 

(i-r 


622 


§Q§ abWajiz; Fiqh Sunnah 


Dan orang-orang yang menzhihar isteri mereka, kemudian mereka hendak 
menarik kembali apa yang mereka ucapkan maka (wajib atasnya) memerdekakan 
seorang budak sebelum kedua suami isteri itu bercampur. Demikianlah yang 
diajarkan kepada kamu, dan Allah Maha Mengetahui apa saja yang kamu 
kerjakan. Barangsiapa yang tidak mendapatkan (budak), maka (wajib atasnya) 
berpuasa dm bulan berturut-turut sebelum keduanya bercampur. Maka siapa yang 
tidak kuasa (wajiblah atasnya) memberi makan enam puluh orang miskin. 
Demikianlah supaya kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan itulah 
hukum-hukum Allah dan bagi orang kafir ada siksaaan yang pedih. (QS. al- 
Mujadalah: 3-4). 


Ol o-J ^ J ^ ** j* 

" /• * / ^ 

“ ✓ / ✓ * 

^ !iS) dVj&\ sj J- Hi J\ J 

V cJli Vj (J\ (4^ jj j ^ 

X /- ✓ o' / 

c. ^ Jji ill 1 ; Liu Ju W 

X X ✓ / / o" 

J - ; ✓ / ^ ^ Ji o 0 / / / 

0 xo | x0 (I - I ^ ^ ° X ^ ° t ^ j • | l - I ' 0 

(J5«-Lv£2JJ L* Jli 4 j 

^ ^ ' 
// / ® ^ o' ^ O J o' ^ ^ ^ ^ o" ✓ 

(iyu 'UjPl 4 JJI JIj cJ3 J*J AJ Jyu cJl3 <J 

^ / " / ' * ' ~ ' 
O O' - 0 of o' o O’ o' / 

“ o' / *■ o' 

.ipUrf* j jL. j Jli Ji 


Dari Khuwailah bind Malik bin Tsa’labah, ia bertutur Smmiku, Aus bin 
ash'Shamit telah menzhiharku. Lalu aku datang, menemui Rasulullah 
mengadukan hal tersebut kepada Beliau, namun Beliau mendebat aku perihal 
smmiku. Beliau bersabda (kepadaku), “Bertakwalah kepada Allah, karena 
sesungguhnya dia (smmimu) itu adalah putera pamanmu.’ Aku tidak bisa tidur 
maiam hingga Allah menurunkan ay at, “Sesungguhnya Allah mendengarperkataan 


Kitab an-Nikah 


623 



wanita yang mengajukan gugatan kepada kamu tentang suaminya. ” Kemudian 
Beliau bersabda, “Dia harus memerdekakan seorang budak.” Saya jawab, (Ya 
Rasulullah), dia tidak mempunyai kekayaan yang bisa dipergunakan untuk 
memerdekakan budak." Sabda Beliau lagi, “Hendaklah dia berpuasa selama dm 
bulan bertuturut'turut. ” Saya jawab, “Ya Rasulullah, dia adalah seorang yang 
sangat tua, sehingga tidak mungkin dia sanggup berpuasa sebanyak itu. ” Lanjut 
Beliau, “Hendaklah dia memberi makan enam puluh orangmiskinSaja jawab, 
“Dia sama sekali tidak mempunyai sesuatu yang cukup dishadaqahkan kepada 
mereka itu,’ Maka pada saat itu dia dibawakan satu ‘arak (satu sha’) kurma 
kering. Kemudian saya berkata, “Ya Rasulallah aku akan membantunya dengan 
satu ‘arak (satu sha’). yang lain.' Sabda Beliau, “Engkau telah berbuat baik, pergi 
dan bershadaqahlah untuknya dengan korma itu kepada enam puluh orangmiskin. 
Kemudian hendaklah engkau kembali ke pangkuan putera pamanmu. ” Sabda beliau 
(lagi), “dan satu ‘arak itu adalah enam puluh sha’.” (Hasan: Shahih Abu Daud 
no: 1934. tanpa perkataan “WAL ARAK (Dan, satu ‘arak), dan ‘Aunul 
Ma’bud VI: 301 no: 2199). 


^ <S^ j^ SJuSIp cJli : Jli d/*' 

s"°. c ' **. a ' * r “A AAk ° -1 °'D A *' ° f [ 

j 4 Jj>- pys £—->U ^>\ 

*d o JYi J ^JJl J ^ j y " J '4=*' J j 

“ / ** / /■ 

J\ ri L}\ IS} J£- 

&ji ^ ji) odi djii Jj/J* sj dO 

(^* Ji j 


Dari Urwah bin az-Zubair bahwa Aisyah berkata : Maha Suci Dzat 
yang pendengaran-Nya meliputi segala sesuatu. Sesungguhnya aku benar-benar 
mendengar perkataan Khaulah bind Tsa’labah, yang sebagian perkataannya tidak 
jelas bagiku, yaitu dia mengadukan ihwal smminya kepada Rasulullah $$, yakni 
ia berkata, “Ya Rasulullah, dia (suamiku) telah menikmati masa mudaku dan 
perutku telah melahirkan banyak anak darinya hingga ketika usiaku sudah tua 

624 | HI al-Wajiz; Fiqh Sunnah 




dan sudah menopouse, dia menzhiharku. Allahumma, ya Allah, sejatinya aku 
mengadukan (ihuialnya) kepadamu. Maka hingga malaikat Jibril menurunkan 
beberapa ayat “Sesungguhnya Allah telah mendengar perkataan vjanita yang 
mengajukan gugatan kepadamu tentang suaminya, dan mengadukan (halnya) 
kepada Allah.” (Shahih: Shahih Ibnu Majah no: 1678 dan Ibnu Majah I: 
666 no: 2063). 

Barangsiapa yang menzhihar isterinya dalam jangka sehari atau sebulan, 
atau semisalnya, yaitu dia berkata, “Bagiku engkau seperti punggung ibuku 
selama sebulan”, misalnya jika dia menepati sumpahnya, maka, dia tidak 
terkena denda namun manakala dia mencampurinya sebelum berakhimya 
waktu yang telah ditetapkannya, maka dia wajib membayar kafarah zhihar. 


J X ✓ 


tfjt V ,CLJI 'j; \y\ cJT :Jli t 

Cx jfidda jijzxj IxJj lx tdJlii __wJ) jl5" Vb>r-j 

j> L*is 2 i jh oil Jjij ^cg'oodj y_i; J'j-\ 

, . <■'' / X > O / X , XX . X X x- . / / 1* 

o J /© o .. j ^ «x * | ^ o I x* • o ", 

^Xj3 L*J9 L£Z*9 i^ 9 l ^UP j3 S-^-y 

aDI J^J (J*- 4 * 1 ^31-49 a13) J J-XJ C—(.5 

X' X- X- 

o jLp liJp J ^ 4 JUI j iLi Oj£o Jli5" lli JJ*- j Jp 

y 

*Lji J Lifii >jii LJf LJ.it Lb;>.>J idu Li\J ^T, 

X* x 

cjf SljLil JUi ^ LJr>J Jti If 

j^pts Jli ^Jp <UJl aU) Jj Ij lit lij i)Ub \Jl cJii 1)1 Jo 

~ y y y y 

Jli ojj& ^^li j VI illxl IlJwJ lx jjdb Jji*j iJlj cJi Jli ili j 

X X X 

<j* ^ Jj— J Ij cJi Jli yj 

JJlj cJi Jli b_-^^x j) Jf-bjiii Jli ^jlaJb VI j-Vjl 


Kitab an-Nihah 


625 



^J\ J\S lli C* oJu& luLj liij (3>JL| di^*j 

/ ' s ' ' ' 

y2\j 0_ S~; 'J? 'fMj iOl ^‘4i Jj ja j£j ^ ai^ 



Dari Salamah bin Shakhr aLBayadhi bercerita : Dahulu aku adalah laid- 
laki yangmempunyai hasrat besar kepada wanita tidak seperti kebanyakan orang. 
Ketika tiba bulan Ramadhan, aku pemah menzhihar isteriku hingga bulan 
Ramadhan berakhir. Rada suatu malam tatkala ia, berbincang- bincang denganku, 
tiba-tiba tersingkaplah kepadaku kain yang menutupi sebagian dari anggota 
tubuhnya maka akupun melompatinya lalu kucampuri ia. Dan pada pagi harinya, 
aku pergi menemui kaumku lalu aku memberitahukan mengenai diriku kepada 
mereka. Aku berkata kepada mereka, ‘Tanyakanlah kepada Rasulullah mengenai 
persoalanku ini. Maka jawab mereka ‘Kami tidak mau. Kami khawatir jangan- 
jangan ada wahyu ynng turun mengenai kita atau Rasululah *jig bersabda tentang 
sesuatu mengenai diri kita sehingga tercela selamanya. Tetapi, nanti akan kami 
serahkan sepenuhnya kepadamu persoalan ini. Pergilah dan sebutkanlah urusanmu 
itu kepada Rasulullah ^g.” Maka akupun langsung berangkat menghadap Nabi 
^g, kemudian aku utarakan hal tersebut. kepada Beliau. Maka Beliau ^g bertanya 
“Apakah benar kamu melakukan hal itu?’’ Saya jawab, “Ya, dan inilah saya ya 
Rasulullah aku akan sabar dan tabah menghadapi putusan Allah atas diriku.” 
Sabda Beliau ‘‘Merdekakanlah seorang budak. ” Saya jawab, “Demi Dzat yang 
telah mengutusmu dengan membawa yang haq, aku tidak pemah memiliki (seorang 
budak) kecuali diriku ini." Sabda Beliau, "Kalau begitu puasalah dua bulan 
berturut'turut." Saya jawab, “Ya Rasulullah, bukankah cobaan yang telah 
menimpaku ini terjadi ketika aku sedang berpuasa”, Sabda Beliau, “Kalau begitu, 
bershadaqalah, atau berilah makan kepada enam puluh orang miskin. ” Saya jawab, 
“Demi Dzat yang telah mengutusmu dengan membawa yang Haq sesungguhnya 
kami telah menginap semalam (tatkala terjadi perselisihan itu sedang kami tidak 
makan malam. ‘Maka sabda beliau “Pergilah kamu kepada siapa saja yang akan 
bershadaqah dari Bani Zuraiq. Kemudian katakanlah kepada mereka supaya 
memberikannya kepadamu. Lalu (dari shadaqah itu) berilah makan enam puluh 
orang miskin, dan selebihnya gunakanlah (untuk dirimu dan keluargamu) 

626 I HI al-Wajiz; Fiqh Sunnah 


(Shahih: Shahih Ibnu Majah no: 1677, Ibnu Majah I : 665 no: 2062 dan 
‘Aunul Ma’bud VI: 298 no: 2198, Tirmidzi II: 335 no: 1215 secara ringkas). 

Walhasil bahwa Nabi ^ tidak menegur Salamah bin Shakhr al-Bayadhi 
karena menzhihar isterinya. Beliau menegurnya, karena ia mencampuri 
isterinya sebelum berakhir rentang waktu yang ditetapkannya. 

3. HUKUM ZHIHAR 

Zhihar adalah haram, karena Allah 'M mengkategorikan zhihar sebagai 
perkataan yang mungkar dan dusta, dan Dia mengingkari orang yang 
menzhihar isterinya: 


lsP'— ^ dr* ^ ir? o 

■jy* y^ ^ tyj 'jjjj cy ^^yQ> 

(Y :<dsUM) 


Orange orang yang menzhihar isterinya di atara kamu (menganggap isterinya 
sebagai ibunya), padahal tiadalah isteri mereka ibu mereka. Ibuabu mereka tidak 
lain hanyalah yang melahirkan mereka. Dan sesungguhnya mereka sungguh - 
sungguh mengucapkan suatu perkataan yang mungkar dan dusta. Dan 
sesungguhnya Allah Maha Pemaaflagi Maha Pengampun.” (QS. al-Mujadilah: 
2 ). 

BAB TALAK 


1. PENGERTIAN TALAK 

Yang dimaksud dengan talak adalah pemutusan tali perkawinan. Talak 
ini merupakan sesuatu yang disyar’iatkan. Dan yang menjadi dasamya adalah 
Qur’an dan al-Hadist serta ijma’. 

2. HEKMAH TALAK 

Dari uraian bab-bab sebelumnya kita mengetahui betapa perhatian Is¬ 
lam terhadap usrah muslimah (keluarga muslimah) dan keselamatannya serta 
terhadap damainya kehidupan di dalamnya, dan kita juga melihat metode - 
metode terapi yang Islam syari’atkan untuk mengatasi segala perpecahan 


Kitab an-Nikah fj 


627 





yang muncul di tengah-tengah usrah muslimah, baik disebabkan oleh salah 
satu dari suami isteri atau oleh keduanya. 

Hanya saja, terkadang ‘ilaj (terapi dan upaya penyelesaian) tidak bisa 
efektif lagi karena perpecahannya sudah parah dan persengketaannya sudah 
memuncak, sehingga pada saat itu mesti ditempuh ‘ilaj yang lebih, yaitu 
talak. 

Orang yang mencermati hukum-hukum yang terkandung dalam masalah 
talak akan kian kuat, menurutnya perhatian Islam terhadap institusi rumah 
tangga dan keinginan islam demi kekalnya hubungan baik antara suami isteri. 
Karena itu, tatkala Islam membolehkan talak, ia tidak menjadikan 
kesempatan menjatuhkan talak hanya sekaii yang kemudian hubungan kedua 
suami isteri terputus begitu saja selama-lamanya, tidak demikian, namun ia 
memberlakukannya sampai beberapa kali: 


A ** 0 ' £ * ' 9 


Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan earn 
yang ma’ruf atau menceraikan dengan earn yang baik. (QS. al-Baqarah: 229). 


Apabila seorang laki-laki mentalak isterinya, talak pertama atau talak 
kedua, maka ia tidak berhak baginya untuk mengusir isterinya dari rumahnya 
sebelum berakhir masa iddahnya, bahkan sang isteri tidak boleh keluar dari 
rumah tanpa izin suaminya. Hal itu disebabkan Islam sangat menginginkan 
segera hilangnya amarah yang menyulut api perceraian. kemudian Islam 
menganjurkan agar kehidupan harmonis rumah tangga, bisa segera pulih 
kembali seperti semula, dan inilah yang disebutkan Rabb kita dalam firman- 
Nya: 


A . y s , 


• ✓ / / . A #y y y 

A of ** £ » i *• A 


m &y y A y 

^ ' ... "i. . y. * 


I .J&j SjuJI j \j jvM j *frllLJl fialt bl [g3\ i*u; 

/ y ~ y 

y O O y & _ y y ^ . . / A & 

y . # x 9 A A o A A o > . . o S' 9 ' 1 1 1 

V] i j>r CS L SJ* ^ PH J 

y y y y 

' . 0 '''' y y a y m m y ' & * • • 0 ' . 

0 y . Ay 9 y y , * 0 „. . *, A A y yy Q y .» / -* 

J y <U*osi 4J )l JjCJ j 4JJI 5j 

f eiS ' S o- * o > a -" 

( \ 1 j*\ kdJlJi O-bo 4 JJI ( Jj«J 


628 


| al-Wajiz; Fiqh Sunnah 


Hai Nabi apabila kamu menceraikan isteri-isterimu, maka hendaklah kamu 
ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) 
dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Rabbmu. Janganlah 
kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke 
luar kecuali kalau mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. hulah hukum 
hukum Allah dan barangsiapa yang melanggar hukum'hukum Allah, maka 
sesungguhnya dia telah berbuat zhalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak 
mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu suatu hai yang barn. (QS. 
ath-Thalaq: 1) 

Yaitu barangkali pihak suami menyesal atas keputusan mentalak 
isterinya, dan Allah Ta’ala menjadikan di dalam kalbunya keinginan kuat 
untuk rujuk (kembali) kepadanya sehingga yang demikian lebih mudah dan 
lebih gampang untuk proses rujuk. 


3. KLASIFIKASITALAK 

1. Talak Dilihat dari Segi Lafadz 

Talak ditinjau dari segi lafazh terbagi menjadi talak sharih (yang 
dinyatakan secara tegas) dan talak kxnayah (dengan sindiran). 

Talak sharih ialah talak yang difahami dari makna perkataan ketika 
diucapkan, dan tidak mengandung kemungkinan makna yang lain. Misalnya: 
.ulkij jjtL cjf yang artinya, engkau telah tertalak dan dijatuhi talak. Dan semua 
kalimat yang berasal dari lafazh thalaq. 

Dengan redaksi talak di atas, jatuhlah talak, baik bergurau, main- 
main ataupun tanpa niat. Kesimpulan ini didasarkan pada hadits: 


St it J .0 s & St } St j, \ t - ailfc. ^ ». ✓ Ox % o f O x 

'-ou m 


Dari Abu Hurairah dari Nabi M, Beliau bersabda, “Ada tiga hai yang 
sungguh'sungguhnya, jadi serius dangurauannyajadiserius (juga): nikah, talak, 
dan rujuk." (Hasan: Irwa-ul Ghalil no: 1826. Ibnu Majah 1: 658 no:2039, 
Aunul Ma’bud VI:262 no: 2180 dan Tirmidzi II: 328 no: 1195). 


Talak kinayah, ialah redaksi talak yang mengandung arti talak dan 


Kitab amNikah §|| 629 




lainnya. Misalnya artinya: “Hendaklah engkau kembali kepada 

keluargamu, dan semisalnya. 

Dengan redaksi talak di atas maka tidak terjadi talak, kecuali diiringi 
dengan niat. Jadi apabila sang suami menyertai ucapan itu dengan niat talak, 
maka jatuhlah talak; dan jika tidak maka tidak terjadi talak: 


j|g Sy*.j CS Oa!' o' I ^ 

y y ^ 

Jl ^ Jaj u OJLP JkSJ ^ • cJli 


.OJOil 


Dari Aisyah S&, ia berkata : Tatkala puteri al-Jaun menikah dengan 
Rasulullah $j§ dan Beliau (kemudian) mendekatinya, ia mengatakan, Auudzu 
billahi minka (aku berlindung kepada Alllah darimu). Maka kemudian Beliau 
bersabda kepadanya, “Sungguh engkau telah berlindung kepada Dzat Yang M aha, 
Agung; karena itu hendaklah engkau bergabung dengan keluargamu. ” (Shahih: 
Shahih Nasa’i no: 3199, Fathul Bari IX: 356 no: 5254, Nasa’i VI: 150) 


S 'Is 

o ' o O' JlC, •" * 


0 ' O O' ' 


Ji 'J?- y) 


0. S O 0 y 


y y y 0 y & y t ' 


y 0 ^ 

o >y », > * s > t 


J o' dy 1 j oi 

y y y y / 

J'py : j ia ,i^> £ $ O'* tjiil fl O'* 




Dari Ka’ab bin Malik 4k, ketika ia dan dua rekannya tidak bicara oleh Nabi 
H, karena mereka tidak ikut bersama Beliau pada waktu perang Tabuk, bahwa 
Rasulullah pemah mengirim utusan menemui Ka’ab (agar menyampaikan pesan 
Beliau kepadanya), ‘Hendaklah engkau menjauhi isterimu!” Kemudian Ka’ab 
bertanya, “Saya harus mentalaknya, ataukah apa yangharus aku lakukan?”Jawab 
Beliau, “Sekedar menjauhinya, jangan sekah-kali engkau mendekatinya.” 
Kemudian Ka’ab berkata, kepada isterinya, ‘‘Kembalilah engkau kepada 


630 §Hf al'Wajiz; Fiqh Sunnah 




keluargamu.” (Muttafaqun‘alaih: FathulBariXIII: 113 no: 4418, MuslimIV: 
2120 no: 2769, ‘Aunul Ma’bud VI: 285 no: 2187 danNasa’i VI: 152). 

2. Talak Dilihat dari Sudut Ta’liq dan Tanjiz 

Redaksi talak adakalanya berbentuk M unajazah dan adakalanya 
berbentuk muallaqah. 

Redaksi talak munajazah ialah pernyataan talak yang sejak 
dikeluarkannya pernyataan tersebut pengucap bermaksud untuk mentalak, 
sehingga ketika itu juga jatuhlah talak. Misalnya: ia berkata kepada isterinya 
.jjd.yjf,: yang artinya: engkau tertalak. 

Hukum talak munajazah ini terjadi sejak itu juga, ketika diucapkan oleh 
orang yang bersangkutan dan tepat sasarannya. 

Adapun talak mu’allaq, yaitu seorang suami menjadikan jatuhnya talak 
bergantung pada syarat. Misalnya, ia berkata kepada isterinya: 

.cJti 'iT jifC. J\ ui , yang artinya jika engkau pergi ke tempat, maka 

engkau ditalak. 

Hukum talak mu’allaq ini apabila dia bermaksud hendak menjatuhkan 
talak ketika terpenuhinya syarat. maka jatuh talaknya sebagaimana yang 
diinginkannya. 

Adapun manakala yang dimaksud sang oleh suami dengan talak 
mu’allaq, adalah untuk menganjurkan (agar sang isteri) melakukan sesuatu 
atau meninggalkan sesuatu atau yang semisalnya, maka ucapan itu adalah 
sumpah. Jika apa yang dijadikan bahan sumpah itu tidak terjadi, maka sang 
suami tidak terkena kewajiban apa-apa; dan jika terjadi, maka ia wajib 
membayar kafarah sumpah. 

3. Talak Dilihat dari Segi Argumentasi 

Ditilik dari sisi ini talak terbagi kepada talak sunni dan talak bid’i. 

Adapun yang dimaksud Talak Sunni ialah seorang suami menceraikan 
isterinya yang sudah pernah dicampurinya sekali talak, pada saat isterinya 
sedang suci dari darah haidh yang mana pada saat tersebut ia belum 
mencampurinya. 

Allah fH berfirman: 


Kitab an-Nikah §@§ 631 





(Y Y <\ :SjiJl) . jl~o-U jl u-ijycoj JIj j* JfoUdl 


Talak yang dapat dirujuk dm kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara 
yang ma’ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. (QS. al-Baqarah: 229). 


. IjJ\ I fj jl lu _Si lii y_Ji 


() 


Hai Nabi apabila kamu akan menceraikan isteri-isterimu, maka hendaklah 
kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya yang 
ivajar. (Qs. at-Thalaq : 1) 

Nabi menjelaskan maksud ayat di atas sebagai berikut: 


^u^ji jtii tf>i 'jr 

j*-> Lgjorlo y* aJ—S i J yMj Jlai t jP »|j| —!l j 

/ / ✓ o . ; o , i . j . o > o 

X... u s * > S U s Z. * y * \ C I x / 0 

dXb -Uj dkwI f-Ui jl p (*-» (*-* 


✓ ^ ^ . 0 
/ / f 


✓ 3 )/- / O x 


jl 4jb»t^- <]_Si ^Ji OJxJl jJlllS L f^i jl (J-^9 (3^ £.13 jlj 


.^CUig 


Kedka Ibnu Umar menjatuhkan talak pada isterinya yang sedang haidh, maka 
Umar bin Khatthab menanyakan hal tersebut kepada Rasulullah $j§. lalu Beliau 
menjaivab, “Perintahkan anakmu supaya ruju’ (kembali) kepada isterinya itu 
kemudian teruskanlah pemikahan tersebut hingga ia suci dari haidh, lalu haidh 
kembali dan kemudian suci dari hadih yang kedua. Lalujika berkehendak ia boleh 
meneruskan sebagaimana yang telah berlalu dan jika ia menghendaki boleh 
menceraikannya sebelum ia mencampurinya. Demikianlah iddah yang 
diperintahkan Allah saat wanitaitu diceraikan.” (Muttafaqun ‘alaih: Fathul Bari 
IX:482 no: 5332, Muslim II: 1093 no: 1471. ‘Aunul Ma’bud VI: 227no:2165 
dan lafazh ini adalah riwayat Imam Abu Daud, dan Nasa’i VI: 138). 


632 fQ§ al'Wajiz; Fiqh Sunnah 


Adapun talak bid’i ialah talak yang bertentangan dengan ketentuan 
syari’at. Misalnya seorang suami mentalak isterinya ketika ia dalam keadaan 
haidh, atau pada saat suci namun ia telah campurinya ketika itu atau 
menjatuhkan talak tiga sekali ucap, atau dalam satu majlis. Contoh, 
artinya engkau ditalak tiga atau .jJiL oJf cJi .jiikoJf. artinya 

engkau ditalak, engkau ditalak, dan engkau ditalak. 

Hukum talak ini adalah haram, dan pelakunya berdosa. Jadi, jika seorang 
suami mentalak isterinya yang sedang haidh, maka tetap jatuh satu talaknya. 
Namun jika itu adalah talak raj’i, maka ia diperintahkan untuk rujuk kepada 
isterinya kemudian meneruskan perkawinannya hingga suci. Kemudian haidh 
lagi, lalu suci kedua kalinya. Dan kemudian kalau ia mau teruskanlah ikatan 
pernikahannya, dan jika ia menghendaki, ceraikanlah sebelum 
mencampurinya. Sebagaimana yang Nabi perintahkan kepada Ibnu Umar 

Adapun dalil tentang jatuhnya talak bid’i ialah riwayat Imam Bukhari: 

„ C. 0 M ^ ^ 0 * ' \ \~ ' ' * < 9^ 0 Os Os 

' " ' ' * ' 

Dari Sa’id binjubair dari Ibnu Umar ia berkata, "la (isteriku) terhitung 
untukku satu talak. ” (Shahih: Irwa-ul Ghalil no: 128 dan Fathul Bari IX: 351 
no: 5253). 

Al-Hafizh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari IX: 353 menulis sebagai berikut: 

“Sesungguhnya Nabi ijj§ yang memerintahkan Ibnu Umar untuk rujuk 
kepada isterinya dan Beliau pulalah yang membimbingnya mengenai apa 
yang hendak ia lakukan bila ia ingin mentalak isterinya setelah suci dari 
haidh yang kedua. Dan manakala Ibnu Umar menginformasikan, bahwa ia 
telah menjatuhkan talak satu pada isterinya itu maka kemungkinan, bahwa 
pihak yang menganggap jatuh talak satu dari Ibnu Umar itu, selain Nabi 
adalah kemungkinan yang amat sangat jauh, karena dalam kisah ini banyak 
qarinah isyarat yang menunjukkan kepada, jatuhnya talak satu itu. 
Bagaimana mungkin bisa dikhayalkan bahwa Abdullah bin Umar dalam 
kasus ini mengerjakan sesuatu berdasar rasionya semata, padahal dia yang 
meriwayatkan bahwa Nabi $jg pernah marah atas perbuatannya itu? 


Kitab an-Nikah ^ 


633 







Bagaimana mungkin ia tidak mengajak Beliau musyawarah mengenai apa 
yang ia lakukan dalam kisah itu?” 

Lebih lanjut al-Hafizh mengatakan, “Dalam Musnadnya, Ibnu Wahb 
meriwayatkan: 


* ' a \' S - i f • t • -if ' ,0 f ° ' 

All^»! Jjli? 01 .001 **--0 ^1 (^jl 

^ ' - * - " - " 

/ >< s ^ 6 i x o .- /? f * o .» ^»i *1 r a', it* 9 " jJti “* i , 0 ■* l * if'’* 

LgJOrl oy> \ jULs Aill UJ~* J j 9 ^ J0--9 

Jli .oJ^-1 j Sfl (c;!—11 jjp 0 uj^- 1 j ^ •j^ 2J cr :> ’ 

; ^ J * ,. ^ -- " A-* o 0 ' . * • * t 

LoJD*' 4j) DLO-*^ (jJ 

«- . i". ,UK s* 2|, O f » -' 

.O0J-b 2§j| ^^ujl jjp A^jI 


Dari Ibnu Abi Dzi’b bahwa Nafi’ pemah menginformasikon kepadanya bahwa 
Ibnu Umar d& pemah mencerai isterinya yang sedang haidh. Kemudian Umar 
menanyakan hal itu kepada Rasulullah M- M akajawab Beliau, “Perintahkanlah 
dia supaya rujuk kepada Isterinya, kemudian teruskanlah pemikahannya hingga 
isterinya suci." Kemudian Ibnu Abi Dzi’b dalam hadits ini meriwayatkan dari 
Nabi $§, Beliau bersabda, “Itu talak satu." Ibnu Abi Dzi’b meriwayatkan (lagi) 
dari Hanzhalah bin Abi Sufyan bahwa ia pemah mendengar Salim meriwayatkan 
dari bapaknya, dari Nabi tentang pemyataan itu. 


Lebih lanjut al-Hafizh mengatakan, “Daruquthni meriwayatkan dari 
jalur Yazid bin Harun dari Ibnu Abi Dzi’b dan Ibnu Abi Ishaq keduanya, 
dari Nafi’: 


•®‘ x r'jur? 



Dari Ibnu Umar dari Nabi M, Beliau |§ bersabda. “Itu talak satu” 
(Sanadnya Shahih Irwaw-ul Ghalil VII: 134 dan Daruquthani IV: 9 no: 24) • 

Dan ini adalah (yang sudah jelas) dalam permasalahan yang 
diperselisihkan, maka (bagi kita) untuk mengikuti nash ini. 


634 HI al-Wajiz; Fiqh Sunnah 


Talak Tiga 

Adapun seorang suamiyang mencerai isterinya dengan talak tiga dengan 
satu kalimat, atau dalam satu majlis, maka jatuh satu berdasar riwayat Imam 
Muslim: 


x x 


(J^'j J & J* OlT : Ju Jt\ Jp A-it jP 

" ^ ^ ' 

J* 0 >oJI }, * ^ ^ ^ /" s & } s s ^ ^ //’ ^ Qsss ' ^ 

JLa3 3Jl>-IJ {j* H 

^ / ✓ js 

Yl^ip > suf aj Uj # djir ji >1 j us ^i 3 i 01 

' ✓ * S ' 


Dari Ibnu Abbas \$jb>, ia berkata, “Talak pada periode Rasulullah JjSjg, Abu 
Bakar, dan beberapa tahun pada masa khilafah Umar talak tiga, (sekaligus) jatuh 
satu. Kemudian Umar bin Khatthab 4® berkata, “Sesungguhnya orang-orang benar 
terburu'buru dalam memutuskan urusan (thalak) ini, yang dahulunya mereka 
sangat hatbhati. Maka kalau kami berlakukan mereka, lalu diberlakukanlah hal 
itu atas mereka ” (Muslim II: 1099 no: 1472). 

Pendapat Umar ini adalah ijtihad dia sendiri yang tujuannya demi 
terwujudnya kemaslahatan menurut pandangannya, namun tidak boleh 
meninggalkan fatwa Rasulullah dan yang menjadi pegangan para shahabat 
beliau pada masa Beliau dan pada masa khalifah Beliau. Selesai. 

4. Talak Ditinjau dari Segi Boleh Tidaknya Rujuk 

Talak terbagi menjadi dua yaitu talak raj’i (suami berhak untuk rujuk) 
dan talak bain (tak ada lagi hak suami untuk rujuk kepada isterinya). Talak 
bain terbagi dua, yakni bainunah shughra dan bainunah kubra. 

Talak raj’i adalah talak isteri yang sudah didukhul (dicampuri) tanpa 
menerima pengembalian mahar dari isteri dan sebagai talak pertama atau 
talak kedua. 

Allah M berfirman: 


o /■ , i* x . > s Z 

O 1* Ox f . Jox . t * ^ O I ..*<'**' * 


( Y Y <\ :«yUl) . j **J jl jlj jA 

^ XX X ^ X X 

Kitab an-Nikah |S I 635 




Talak (yang dirujuki) dm kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang 
ma’rufatau menceraikan dengan cara yang baik. (QS. al-Baqarah: 229) 

Wanita yang dijatuhi talak raj’i suami berhak untuk rujuk dan dia 
berstatus sebagai isteri yang sah selama dalam masa iddah, dan bagi suami 
berhak untuk rujuk kepadanya pada waktu kapan saja selama dalam masa 
iddah dan tidak dipersyaratkan harus mendapat ridha dari pihak isterinya 
dan tidak pula, izin dari walinya. Allah M berfirman: 




J . e , 


f ^^ CtfM ''if ‘J ^ 

(X r A :SyLJl) . \y\j\ d\ iUi j 


Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali 
quru. Tidak boleh menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya 
jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan smmhsuaminya berhak 
merujukinya dalam masa menanti (berakhimya masa iddah) itu jika mereka (para 
suami) itu menghendaki ishlah. (QS. al-Baqarah: 228). 


BAB KHULU’ 


1. PENGERTIAN KHULU’ 

Menurut bahasa, kata khulu' berasal dari khala’ ats tsauba idzaa azaalahu 
yang artinya melepaskan pakaian; karena isteri adalah pakaian suami dan 
suami adalah pakaian isteri. Allah M berfirman: 


(X AY 



Mereka itu adalah pakaian bagimu dan kamu pun pakaian bagi mereka. 
(QS. al-Baqarah: 187). 

Para pakar fiqih memberi definisi bahwa khulu’ adalah seorang suami 
menceraikan isterinya dengan imbalan mengambil sesuatu darinya. 


636 HI ahWajiz; Fiqh Sunnah 


Dan khulu’ disebut jugafidyah atau if tidak (tebusan) (Fiqhus Sunnah 
II: 253, Manarus Sabil II: 226 dan Fathul Bari IX: 395). 


2. PENSYARATAN KHULU’ 


Jika persengketaan antara suami isteri kian parah dan tidak mungkin 
lagi diambil langkah-langkah kompromistis supaya mereka bersatu kembali 
dan pihak isteri sudah menggebu-gebu untuk bercerai dengan suaminya, 
maka ia boleh menebus dirinya dari kekuasaan suaminya dengan 
menyerahkan sejumlah harta kepadanya sebagai ganti dari buruknya keadaan 
yang menimpa suaminya karena bercerai dengannya, Allah 'M berfirman: 


o ✓ % y » 


VI lilsq jl VI bLi IjJb^lj jl V j 

® 0 ^ y y ^ y s & y } % jtf y o 0 y & 

.4j OJ-AXsl i A U-fJL g- a 1, ,il _L>- VI jli <tlJl 

(YY:SyLJl) 


Dan tidak haled bagi kamu mengambil dari sesuatu yang telah kamu berikan 
kepada mereka, kecuali kalau keduanya (suami isteri) khawatir tidak akan dapat 
menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang 
bayaran yangdiberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. (QS.al-Baqarah: 229) 


Jl Cf- CS- cf) 

/ ? S y y y / JJ / 

VI ijk Yj j c_.ll Ji. lilft. till SA'A :oJUi $s *Jl 

^ ^ ^ y y y s •* ^ 

:ciui ;jb- £ ill jy' Jui ,^kj| liiif • t 

.qijUi 


Dari Ibnu Abbas t^>, ia berkata: Isteri Tsabit bin Qais bin Syammas datang 
kepada Nabi $£$, lalu bertutur, “Ya Rasidullah, aku tidak membenci Tsabit karena, 
agamanya dan bukan (pula) karena perangainya, melainkan sesungguhnya aku 
khawatir kufur.” Kemudian Rasulullah bersabda, “Maka maw engkau 
mengembalikan kebunnya kepadanya?” Jawabnya, “Ya (mau)” Kemudian ia 
mengembalikannya kepadanya dan selanjutnya Beliau memerintah suaminya 


Kitab an-Nikah 


637 




(7 sabit) agarmencerainya.” (Shahih: Irwa-ulGhalilno: 2036 danFathulBari 
IX: 395 no: 5276). 

3. PERINGATAN KERAS TERHADAP MAS ALAH KHULU’ 
Peringatan keras direkam dalam riwayat berikut ini: 


jj oJll* 31 y* 1 <&!JOBjj (ji- 




/ * s > 

, ^ 0 , ✓ , ^ ^ 


• 4jJrl AjxjIj ^ ^ jzF' (j* 


Dari Tsauban 4b bahwa Rasulullah M bersabda, “Setiap wanita yang minta 
talak kepada suaminya tanpa alasan yang dibenarkan agama, maka haram baginya 
mencium semerbak surga." (Shahih: Shahih Ibnu Majah no: 1672, ‘Aunul 
Ma’bud VI:308, no:2209. Ibnu Majah I: 662 no: 2055 dan Tirmidzi II: 329 
no: 1199). 



“Darinya (Tsauban) 4b dari Nabi M, Beliau bersabda, “Wanita-wanita 
yang melakukan khulu” adalah wanita-wanita munafik.” (Shahih: Shahihul 
Jami’us Shaghir no: 6681 dan Tirmidzi II: 329 no: 1198). 

4. PERINGATAN KERAS BAGI PARA SUAMI AGAR TIDAK 
MEMPERSULITISTERINYA 

Manakala seorang suami tidak senang kepada, isterinya dan benci 
kepadanya karena suatu, maka hendaklah mentalaknya dengan cara yang 
ma’ruf sebagaimana yang diperintahkan Allah M • la tidak boleh menahannya 
dan mempersulitnya untuk menebus dirinya darinya. Allah $£ berfirman: 




O s s 


y yy y ^ /ja, y y^i yo f cui yu, 

^ ^ 

-kai diJi ( J*ij Sj)' yj 

Jj_ii ^^ Cj\j \ Ij 


638 §|f al-Wajiz; Fiqh Sunnah 


<1 it jl \ySs-\j 4 JJI I yj Ij 4 j <U^>dSj t-jlSCii y LSsIJLp 

* / ’ 

4 * -* 

(Yn:SyL)i> .^Jp^a J& 


Dan apabila kama mentalak isteri-isterimu, lalu mereka mendekati akhir 
ddahnya, maka rujuMah mereka dengan cara yang ma’ruf, atau ceraikanlah mereka 
dengan cara yang ma’ruf (pula). Janganlah kamu rujuki mereka untuk memberi 
kemudharatan, karena dengan demikian kamu menganiaya mereka. Barangsiapa 
berbuat demikian maka sungguh ia telah berbuat zhalim terhadap dirinya 
sendiri.Janganlah kamu jadikan hukum-hukum Allah sebagai permainan. Dan 
ingadah ni’mat Allah padamu, dan apa yang telah diturunkan Allah kepadamu 
yaitu al-Kitab dan abHikmah. Allah memberi pengajaran kepada engkau dengan 
apa yang diturunkamNya itu. Dan bertakwalah kepada Allah serta ketahuilah 
bahwasannya AllahMaha M engetahuisegalasesuatu. (QS. al-Baqarah: 231). 

Dan Allah jjig berfirman: 


—i' ' y} Ot jlisJ J>J V \p\ j _jjJl 

& t ^ — ' * 2/ 0 * ^ 1 _ . . ° 

0 y}i 01 Vi y*C, ySjLj 1 

^ ^ 

^ j of ou cJ j^lib 

^ * * s 

(\\ .t^iST 


0 jr / i 

f 0 


Hai orang'Orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita 
dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak 
mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya terkecuali 
bila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka 
secara patut. Kemudian jika kamu tidak menyukai mereka (maka bersabarlah) 
karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya 
kebaikan yang banyak. (QS. an-Nisaa’: 19). 

5. KHULU’ ADALAH FASAKH, BUKAN TALAK 

Jika seorang isteri telah menebus dirinya dan dicerai oleh suaminya, 


Kitab an-Nikah ||| 639 




maka ia berkuasa penuh atas dirinya sendiri, sehingga suaminya tidak berhak 
untuk rujuk kepadanya, kecuali dengan ridhanya dan perpecahan ini tidak 
dianggap sebagai talak meskipun dijatuhkan dengan redaksi talak. Namun 
ia adalah perusakan akad nikah demi kemashlahatan sang isteri dengan 
balasan menebus dirinya kepada suaminya. 

Ibnul Qayyim menulis sebagai berikut: 

“Dan yang menunjukkan khulu’ bukan talak adalah bahwa Allah 
Subhanahu wa Ta’ala telah menetapkan tiga ketentuan yang berlaku 
pada talak terhadap (isteri) yang telah dikumpuli jika talak tersebut 
telah mencapai talak tiga. Ketetapan-ketetapan itu, tidak pada khulu’: 

Pertama: Suamilahyang lebih berhak rujuk kepada isterinya dalam 
masa iddah. 


Kedua: Talak maksimal tiga kali, sehingga setelah terjadi talak 
ketiga, isteri tidak halal bagi suaminya, terkecuali ia kawin lagi dengan 
suami kedua dan pernah bercampur dengannya. 

Ketiga: Iddah yang berlaku dalam talak terdiri atas tiga kali quru’ 
(bersih dari haidh). 


Sementara itu, telah sah berdasarkan nash (ayat Qur’an atau hadits) 
dan ijma’ (kesepakatan) bahwasanya tidak sah istilah rujuk dalam khulu’ 
Dan, sudah sah berdasar sunnah Nabi dan pendapat para 
shahabat, bahwa iddah untuk khulu’ hanya satu kali haidh. 

Demikian pula telah, sah juga berdasar nash syar’i bahwa boleh 
melakukan khulu’ setelah talak kedua dan talak. ketiga. 

Ini jelas sekali menunjukkan, bahwa khulu’ bukanlah talak. Oleh 
sebab itu Allah menegaskan: 


01 150 V j Oll^b ^ j\ J^l 

* ■" ' * ' " 

VI L»_JL Vl l i\s^J 01 'V] ( jjsj-oJtJl Lk> lj-L>-lj 

9 9 ^ j s' s £ s' j j j 

(T Y H :o^iJl) .Aj Cjbiil llj *>li Aiil iUjt; 


Talak (yangdapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan 


640 §3§ al-Wajiz: F iqh Sunnah 



1 


car a yang ma’ruf, atau menceraikan dengan cara yang baik dan tidak halal 
bagi kamu mengambil kembali dari sesuatu yang pemah kamu berikan pada 
mereka kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat melaksanakan 
hukum'hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) 
tidak dapat menjalankan hukum'hukum Allah, maka tidak ada dosa atas 
keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. 
(QS. al-Baqarah: 229). 

Dan ini tidak dikhususkan bagi wanita yang telah ditalak dua kali, 
karena hal ini ia mencakup isteri yang dicerai dua kali. Tidak boleh 
dhamir (kata ganti). Itu kembali kepada oknum yang tidak disebutkan 
dalam ayat di atas dan meninggalkan oknum yang disebutkan dengan 
jelas akan tetapi mungkin dikhususkan bagi oknum yang pernah 
disebutkan sebelumnya atau meliputi juga selain yang sudah disebutkan 
sebelumnya. Kemudian Allah M berfirman: 

^ s & s s / o y 

(tr- :ij. Jl) . Ms \^edk> jli 

Kemudian jika suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua) maka 
perempuan itu tidak halal lagi baginya. (QS. ahBaqarah: 230) 

Ayat al-Qur’an ini meliputi perempuan yang dicerai setelah khulu’ 
dan setelah dicerai, dua kali secara qath’i (pasti) karena dialah yang 
disebutkan dalam ayat di atas. Maka ia (wanita yang di khulu’) harus 
masuk ke dalam kandungan lafazh ayat tersebut. Demikianlah yang 
difahami Imam Ahli tafsir Abdullah Ibnu Abbas 4k yang pernah 
dido’akan oleh Rasulullah ijfe agar Allah mengajarinya tafsir Qur’an. 
Dan pasti doa itu terkabul, tanpa keraguan. Manakala hukum'hukum 
yang berlaku dalam khulu’ berlainan dengan hukum-hukum talak maka 
hal itu menunjukkan, bahwa keduanya berlainan. Jadi inilah yang sesuai 
dengan ketentuan na’sh, qiyas, dan dengan pendapat para shahabat 
Nabi 3§. (Zaadul Ma’ad V: 199) 


Kitab amNikah 



L 


BAB IDDAH 


1. PENGERTIAN EDDAH 

Menurut bahasa, kata iddah berasal dari kata ‘adad (bilangan) dan 
ihshaak (perhitungan), seorang wanita yang menghitung dan menjumlah 
hari dan masa haidh atau masa suci. 

Menurut istilah, kata iddah ialah sebutan/namabagi suatu masa dimana 
seorang wanita menanti/menangguhkan perkawinan setelah ia ditinggalkan 
mati oleh suaminya atau setelah diceraikan baik dengan menunggu kelahiran 
bayinya, atau berakhirnya beberapa quru’, atau berakhirnya beberapa bulan 
yang sudah ditentutukan. 

2. MACAM-MACAM MASA IDDAH 


Barangsiapa yang ditinggal mati suaminya, maka, iddahnya empat bulan 
sepuluh hari, baik sang isteri sudah dicampuri ataupun belum. Hal ini mengacu 
pada firman Allah: 



j 

jL 


Jb b>Hjjl Ojj-bj 0 0—-sJ 

s' 

or l 


Orang- orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri - 
isteri (hendaklah para isteri itu) menangguhkan dirinya (beriddah) empat bulan 
sepuluh hari. (QS. al-Baqarah: 234). 

Terkecuali isteri yang sudah dicampuri dan sedang hamil, maka masa 
iddahnya sampai melahirkan: 

(t 01 jj-frbd JCo-Vl O 

Dan u>anita'iuanita yang hamil, ivaktu iddah mereka itu adalah sampai 
mereka melahirkan kandungannya. (QS. at-Thalaq: 4). 



jd hprjj oli J jju IlSsJj ildl-Vl 01 X^'J>xds> JJ 

.c-O-dd LgJ Oiti 01 d"Sl£^lli^ j^J3l 


642 ffff abWajiz; Fiqh Sunnah 




Dari al-Miswar bin Makhramah bahwa, Subai’ah cd-Aslamiyah <gk> pemah 
melahirkan dan bemifas setelah beberapa malam kematian suaminya. Lain ia, 
mendatangi Nabi tjgg lantas meminta idzin kepada Beliau untuk kawin (lagi). 
Kemudian Beliau mengizinkannya, lalu ia segera menikah (lagi). (Muttafaqun 
‘alaih: Fathul Baxi IX: 470 no:5320 dan Muslim II: 1122 no: 1485) 

Wanita yang ditalak sebelum sempat dicampuri, maka tidak ada masa 
iddah baginya, berdasarkan pada firmannya. Allah M berfirman: 


of # b* p ’fZ&S tii t p\ j _it 


f S » /t / o S< ols a ' 4 % & ' C 

(13 s') .Lgj oJjz OO 

"Hai orang-orang yang beriman, ‘apabila kamu menikahi perempuan- 
perempuan yang beriman. kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu 
mencampurinya, maka sekalukali tidak wajib atas mereka iddah bagimu yang 
kamuminta, menyempumakannya. (QS. al-Ahzaab: 49). 


Sedang wanita yang ditalak yang sebelumnya sempat dikumpuli dan 
dalam keadaan hamil maka, masa iddahnya ialah sampai ia melahirkan anak 
yang dikandungnya, Allah M berfirman: 


(i 


Dan wanita-wanita hamil, waktu iddah mereka itu adalah sampai mereka 
melahirkan kandungnnnya. (QS. at-Thalaq: 4). 


. * s * s 0 . . Aj > & l * 


a °cjua aIap oi f i ooIp e cJir at : r ip j:\ ^ 

' * * * * ' 

^■'jS 0*>C<2—5' ^J\ £- J>- Aijiaj I fr l ljaa 

Jlia ^ _il aJJ) LgJ JUa j l\a j 

✓ “ ✓ 


Dari az'Zubair bin al-Awwam bahwa ia mempunyai isteri bemama 
Ummu Kultsum bin ‘Uqbah radhiyallahu ‘anha. Kemudian Ummu Kultsum yang 


Kitab an-Nikah 


643 






sedang hamil berkata kepadanya, “Tenangkanlah jiwaku (dengan dijatuhi taluk 
satu). Maka az-Zubair pun menjatuhkan padanya talak satu. Lalu dia keluar 
pergi mengerjakan shalat, sekembalinya (dari shalat) temyata istennya sudah 
melahirkan. Kemudian az-Zubair berkata: “Gerangan apakah yang menyebabkan 
ia menipuku, semoga Allah menipunya (juga).” Kemudian dia datang kepada 
Nabi $g, lalu beliau bersabda kepadanya, “Kitabullah sudah menetapkan 
i vaktunya; lamarlah (lagi) dia kepada dirinya.” (Shahih: Shahih Ibnu Majah 
no: 1646 dan Ibnu Majah I: 653 no: 2026). 

Jika wanita yang dijatuhi talak termasuk perempuan yang masih berhaidh 
secara normal, maka masa iddahnya tiga kali haidh. berdasarkan Firman 
Allah M ■ 


} / o / 


(Y Y A :iA J!) -(-Jj* 


Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu tiga kali 
quru’. (QS. al-Baqarah: 228). 

Kata quru’ berarti haidh. Hal ini mengacu pada hadits Aisyah ^: 

H * & 




Bahwa Ummu Habibah sering mengeluarkan darah istihadhah 9 , lalu ia 
bertanya kepada Nabi (mengenai hal tersebut). Maka Beliau menyuruhnya 
meninggalkan shalat pada hari-hari haidhnya. (Shahih Lighairih: Shahih Abu 
Daud no:252 dan Aunul Ma’bud I: 463 no: 278). 

Jika wanita yang dijatuhi talak itu masih kecil, belum mengeluarkan 
darah haidh atau sudah lanjut usia yang sudah menopause (berhenti masa 
haidh), maka iddahnya adalah tiga bulan lamanya. 

Allah M berfirman: 


Darah yang keluar dari wanita karena sakit atau lainnya 


HH al-Wajiz; Fiqh Sunnah 


644 





^ f «\U * * . a sos . . . O s o 

j&s I AjJAj j*J«Jjl Jl ^ 

^ s s s 

/ a> / 

(1 :<j*)Uail) j^J ^T>U!j 

Dan perempnan-perempuan yang tidak haidh lagi (menopause) diantara isteri- 
isteri kalian jika ragu-ragu (tentang masa iddahnya), maka m asa iddah m ereka 
adalah tiga bulan. Begitu pula perempuan-perempuan yang belum haidh. (QS. 
at-Thalaq: 4). 


o vs 


Kitab an-Nikah §|| 645 













Kitab abBuyu’ 

(JuabBeli) 


1. DEFINISI BUYU’ 

Kata buyu’ adalahbentuk jama’ dari bai’ artinya Jual-Beli. Sering dipakai 
dalam bentuk jama’ karena jual-beli itu beraneka ragam bentuknya. 

Bai ’ (cpi) secara istilah ialah pemindahan hak milik kepada orang lain 
dengan imbalan harga. Sedangkan syira’ “pembelian” ialah 

penerimaan barang yang dijual (dengan menyerahkan harganya kepada si 
penjual). Dan seringkali masing-masing dari kedua kata tersebut diartikan 
jual-beli. 

2. DISYARIATKANNYA JUAL BELI 

Allah M berfirman: 


(T Vo :iJa. J!) . ^ 

Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. (QS. al-Baqarah: 


275) 


Firman-Nya lagi: 




% O s & 


j j! Vi JkGb I jis b” VIp ^Jbl 0i 

/■ / / 

> 

(T5:A-Jl) 


Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta 
sesamamu denganjalan yang bathil, kecuali denganjalan pemiagaan yang berlaku 
dengan suha sama suka di antara kamu. (QS. an-Nisaa’: 29). 



Dari Hakim bin Hizam ^ dari Nabi beliau bersabda, "Penjual dan 
pembeli memiliki hak khiyar (hak memilih) selama mereka belum berpisah." 
(Muttafaqun ‘alaih: Fathul Bari IX: 328 no: 2110, Muslim III: 1164 no. 1532, 
‘Aunul Ma’bud IX: 330 no: 3442, Tirmidzi II: 359 no. 1264 dan Nasa’i VII: 
244). 


Kaum Muslimin sepakat atas bolehnya melakukan pemiagaan, dan 
kebijakan memang mengharuskan adanya aktifitas jual beli ini, karena 
kebutuhan manusia sehari-hari pada umumnya bergantung pada apa yang 
ada di tangan kawannya, sedangkan kawan tersebut terkadang tidak 
memberikannya dengan cuma-cuma kepada rekannya. Maka di dalam j 
pensyariatan jual beli terdapat sarana yang sah untuk menggapai tujuan i 
dengan cara yang sah tanpa, menzhalimi orang lain. (Lihat Fathul Bari IV: 

287) { 

3. DORONGAN DAN ANJURAN UNTUK MELAKUKAN 
USAHA 

Sebagaimana yang dijelaskan dalam riwayat-riwayat di bawah ini: 


jt I Jsls Js>~\ I Jii 

Jlp JS'Ij jlS" ^ jb Ail! jl j to Jo Jli- JS' \j 



650 §U abWajiz; Fiqh Sunnah 


i 



Dari al'Miqdam ^ dari Nabi $$$, Beliau bersabda, “T idaklah seseorang 
manyantap makanan yang lebih baik dari pada ia menyantap makanan dari hasil 
jerih payahnya sendiri. Dan sesungguhnya Nabiyullah Daud ‘alaihissalam biasa 
makan dari hasil usahanya sendiri. (Shahih: Shahihul Jami’ no: 5546 dan Fathul 
Bari IV: 303 no: 2072). 


jiji- ihif ofi M & SAj Jii: jvi 4s, 

s' ✓ / 

s a t o, a *■ ,* ' { ' f B of \s 

j) 4*k},*. : 9 (JL-o u> gjA 0 


Dari Abu Hurairah ^ bahwa Rasulullah M bersabda, "Sesungguhnya 
seseorang di antara kamu mencari seikat kayu bakar, lalu dipanggul di atas 
punggungnya itu lebih baik daripada ia meminta-minta kepada orang lain, bisa 
jadi ia diberi ataupun ditolak.” (Shahih: Shahihul Jami’us Shaghir no: 7069, 
Fathul Bari IV: 303 no: 2074, Tirmidzi II: 94 no: 675, dan Nasa’i V: 96). 


4. BOLEH MENCARI KEKAYAAN BAGI ORANG YANG 
BERTAKWA 


Orang yang bertakwa boleh mencari kekayaan sebagaimana riwayat 
berikut: 


dlu * , t 0 ^ , 1 1 «• s- y o ^ T 0 ' ° t t« o . t x / o ✓ 

UJ** jjli : ^>S' ( j& 4-jjl iji Cf 


CrA J JlS\ ^ 


Dari Mu’adz bin Abdullah bin Khubaib dari bapaknya dari pamannya bahwa 
Rasulullah $jg bersabda, “Tidak mengapa (memburu) kekayaan bagi orang yang 
bertakwa; dan kesehatan itu lebih berharga bagi orang yang bertakwa daripada 
kekayaan danjiwa yang baik termasuk nikmat (yang besar)." (Shahih: Shahih 
Ibnu Majah no: 1741 dan Ibnu Majah II: 724 no: 2141). 






5. DORONGAN AGAR BERSIKAP BIJAK DALAM MENCARI 
NAFKAH 


4l_Jl 1 i_Jl J jL'j JlS :JlS 4 lI}| 

M Ob fej ojl; y ili ou s J5Lj JIbU-'J 

* S ** s s t* 

b i J>- b^ ** _l? i jJlo^s-1 j <di i ^juii b-*^ 


Dari Jabir bin Abdullah bahiva Rasulullah $$ bersabda, "Wahai sekalian 
manusia bertakivalah kepada Allah dan carilah nafkah dengan cara yang baik; 
karena sesungguhnya seseorang tidak akan sekali-kali meninggal dunia sebelum 
rizkinya disempumakan, sekalipun nzkinya terlambat (datang) kepadanya. Maka 
bertakivalah kepada Allah dan carilah rizki dengan cara yang baik; ambillah yang 
halal dan tinggalkanlah yang haram." (Shahih: Shahih Ibnu Majah no: 1743 
dan Ibnu Majah II: 725 no:2144). 

6. DORONGAN UNTUK BERSIKAP JUJUR DAN WASPADA 
TERHADAP DUSTA 


ISyiij b jb><Jlj jblllt I Jli ^ ^ f j*' 

AS" j> l j L<JS^ 0}j (J \ <> ^ J brfj liAv^ OU 

✓ ✓ / / /* 

. 1 ^ * *■ 1 


Dari Hakim bin Hizam 4&> dari Nabi $($, Beliau bersabda, "Dua orangyang 
melakukan jual beli mempunyai hak khiyar (hak pilih antara membatalkan atau 
melanjutkan transaksi) selama mereka belum berpisah; jika mereka jujur dan 
menjelaskan (aib barangnya), niscaya mereka berdua diberi barakah dalamjual 
belinya; dan (sebaliknya) jika mereka menyembunyikan (aib barangnya) dan 
berdusta, niscaya barakah jual beli mereka dihapus.” (Takhrij hadits ini sudah 
pernah diketengahkan dalam pembahasan Disyari’atkannya Jual Beli). 


o / J 


a! ■ _)' Cl*-*-*-*^ I(jLS 4 »JILp 


652 !1 al'Wajiz; Fiqh Sunnah 



Dari Uqbah bin Amir ia berkata, “Saya mendengar Rasulullah ^ 
bersabda, “Orang muslim adalah sandara bagi muslim yang lain, dan tidak halal 
bagi seorang muslim menjual suatu barang cacat kapada saudaranya, kecuali ia 
menerangkan cacatnya kepadanya." (Shahih: Shahihul Jami’us Shaghir no: 
6705 dan Ibnu Majah II: 755 no: 2246). 

7. ANJURAN AGAR MEMPERMUDAH DAN BERSIKAP 
TOLERAN DALAM MELAKUKAN TRANSAKSIJUAL BELI 


(^~J • “Hi aUI Jjl ^Ul As- 

O S s’ ^ 

fyj 13>i 


“Dari Jabir bin Abdullah Jfe bahwa Rasulullah bersabda, “Allah pasti 
memberi rahmat kepada seorang yang bersikap toleran bila menjual, membeli, dan 
menuntut (haknya). ” (Shahih: Shahihul Jami’us Shaghir no: 4454 dan Fathul 
Bari IV: 206 no: 2076). 

8. KEUTAMAAN MEMBERI TANGGUH KEPADA ORANG 
YANG KESULITAN 


✓ / / 


Jj tyi O-ILJI ‘c/4 >15 oir :ju ‘77 ‘J‘c7 

' ' * ~ S s ** /• 

. <UP <dJl jjbtsJa Ls j jlaO jl aJJS ^JxJ <UP I jjjlsrtj Jl5 1 


Dari Abu Hurairah 4 *, dari Nabi H bersabda, “Pemah ada seorang pedagang 
yang memberi pinjaman kepada orang-orang. Maka apabila ia melihat orang yang 
kesulitan (diantaramereka), ia berkata kepada para pemuda (penagihhutangnya), 
‘Hendaklah kalian memaafkan dia, mudah-mudahan Allah pun memaafkan lata.’ 
Maka kemudian Allah memaafkannya.” (Shahih: Shahihul Jami’us Shaghir 
no: 3495, Fathul Bari IV: 308 no: 2078). 


9. DILARANG MELAKUKAN PENEPUAN 


4 I 3 * 1 ; Jioti it ^ > :J15 5>:> y ^ 

^ / /» " / 

/ ^ v \ ^ /✓/✓!> * * 

* . . 0 ^ 1 * *" ©I 1 ® ^ It-* 0 ° ^ ^ 1 * 1 * 

. ^UP ^j - 4 d® ££5 Ai)l (_J VA9 y& lilS 


Dari Abu Hurairah berkata : (Pack suatu hari) Rasulullah melewad 
seorang pedagang sedang menjual makanan, kemudian Beliau memasukkan 
tangannya ke dalam (tumpukan) makanan itu. Temyata makanan tersebut sudah 
dicampur, maka Beliau bersabda, “Bukanlah dari golongan kami orang yang 
melakukanpenipuan." (Shahih: Irwa’ul Ghalil no: 1319, Shahih Ibnu Majah 
no: 1809, Ibnu Majah II: 749 no: 2224 dan lafadz inibaginya, ‘Aunul Ma’bud 
IX: 321 no: 3435, Tirmidzi II: 389 no: 1329 dan Muslim I: 99 no: 102). 


10. DIANJURKAN BERPACU DALAM MENCARIRIZKI 


'Jt JU W S^j J«:JU tpU*>l 

“ ✓ /■ 

.li 


Dari Shakhr al-Ghamidi bahwa Rasulullah $$ bersabda, “Ya Allah berilah 
keberkahan kepada umatku (pada apa yang mereka kerjakan) di pagi hari.” 
(Shahih: Shahih Ibnu Majah no: 1818, Ibnu Majah II: 752 no: 2236, Tirmidzi 
II: 343 no: 1330 dan ‘Aunul Ma’bud VII: 265 no: 2589). 


11. DZIKIR KETIKA MENJELANG MASUK PASAR 


:if 5 UI J y* j JlS : Jl5 oZr xs- J> JC- ^p 

/■ ✓ ✓ ✓ 

diilii di—i> V iLl Vi V :is.^ Jli 

y . t. y . 

^lP y&J s.Lj <JLjyoj y ^>- y&j O■ Ajj 

S’ S ** "s' 

¥** J' ^ ^ A ^- Jl ^ ^ 

.iSJi 


654 |8f aPWajiz; Fiqh Sunnah 



Dari Salim bin Abdullah bin Umar dari bapaknya dari datuknya bahiva 
Rasulullah M bersabda, “Barangsiapa mengucapkan ketikamenjelangmasukpasar, 
‘LAAILAAHAILLALLAAH WAHDAHUU LAA SYARIIKA LAH, LAHUL 
MULKU WA LAHUL HAMDU, YUHY11 WA YUMIITU WA HUWA 
HAYYUN LAA YAMUUTU, BIYADIH1L KHAIRU KULLUH, WA HUWA 
‘ALAA KULLISYAI-INQADIIR (Tidak ada Ilah (yangpatut diibadahi) selain 
Allah, Yang M aha Esa, tiada sekutu bagi'Nya. Bagi'Nya segala kekuasaan dan 
bagi'Nya segala pujian. Dialah Yang Menghidupkan dan Yang Mematikan. Dan 
Dialah yang Maha Hidup yang tidak akan mad. Di tangan-Nyalah segala kebaikan. 
Dialah Yang Maha Kuasa atas segala sesuatu ), niscaya Allah menulis untuknya 
satu juta kebaikan, dan menghapus darinya satu juta kejelekan, serta 
membangunkan untuknya sebuah rumah di dalam surga. ” (Hasan: Shahih Ibnu 
Majah no: 1817 dan Ibnu Majah II: 752 no: 2235). 


12. ALLAH MENGHALALKAN JUAL BELI 

Pada prinsipnya boleh melakukan kegiatan jual beli apa saja dalam segala 
bentuk jual beli selama didasarkan pada sikap sama-sama ridha dari kedua 
belah pihak dan selama tidak dilarang oleh Allah dan RasuLNya. 

13. JUAL BELI YANG TERLARANG 


1. Jual Beli secara Gharar (yang tidak jelas sifatnya). 

Yaitu segala bentuk jual beli yang di dalamnya terkandung jahalah 
(unsur ketidakjelasan), atau di dalamnya terdapat unsur taruhan atau 
judi: 


Os' 0 s' 


S' O S' t . Os' S' Vjp- > . *0/ SS * i.„„"Os'Ao p / 

i J ^ *jLj* 

S' / S' S' s' 


Dari Abu Hurairah ia berkata, "Rasulullah telah mencegah ( kita) 
dari (melakukan) jual beli (dengan cara lemparan batu kecil) dan jual beli 
barang secara gharar" (Shahih: Mukhtashar Muslim no: 939, Irwa’ul 
Ghalilno: 1294, Muslim III: 1153 no: 1513, Tirmidzilb 349. no: 1248, 
‘Aunul Ma’bud IX: 230 no: 3360, Ibnu Majah II: 739 no: 2194 dan 
Nasa’iVII: 262). 













Imam Nawawi dalam Syarhu Muslimnya X: 156 menjelaskan, 
“Adapun larangan jual beli secara gharar, merupakan prinsip yang agung 
dari sekian banyak prinsip yang terkandung dalam Bab Jual Beli. Oleh 
karena itu, Imam Muslim menempatkan hadits gharar ini di bagian 
pertama dalam Kitabul Buyu’, yang dapat dimasukkan ke dalamnya 
berbagai permasalahan yang amat banyak tanpa batas, seperti, jual beli 
budak yang kabur, jual beli barang yang tidak ada, jual beli barang yang 
tidak diketahui, jual beli barang yang tidak dapat diserahterimakan, 
jual beli barang yang belum menjadi hak milik penuh si penjual, jual 
beli ikan di dalam kolam yang lebar, jual beli air susu yang masih berada 
di dalam tetek hewan, jual beli janin yang ada di dalam perut induknya, 
menjual sebagian dari seonggok makanan dalam keadaan tidak jelas 
(tanpa ditakar dan tanpa ditimbang), menjual satu pakaian di antara 
sekian banyak pakaian, menjual seekor kambing di antara sekian banyak 
kambing, dan yang semisal dengan itu semuanya. Dan, semua jual beli 
ini bathil, karena bersifat gharar tanpa ada keperluan yang mendesak.” 

Selanjutnya beliau (Nawawi) berkata: “Kalau ada hajat yang 
mengharuskan melakukan gharar, dan tertutup kemungkinan untuk 
menghindarinya, kecuali dengan amat sulit sekali, lagipula gharar tersebut 
bersifat sepele, maka boleh jual beli yang dimaksud. Oleh sebab itu, 
kaum muslim sepakat atas bolehnya jual beli jas yang di dalamnya 
terdapat kapas yang sulit dipisahkan, dan kalau kapasnya dijual secara 
terpisah justeru tidak boleh.” 

“Ketahuilah bahwa jual beli barang secara mulamasah, secara 
munabadzah, jual beli barang secara habalul habalah, jual beli barang 
dengan cara melemparkan batu kecil, dan larangan itu semua yang 
terkategori jual beli yang ditegaskan oleh nash-nash tertentu maka 
semua itu masuk ke dalam larangan jual beli barang secara gharar. Akan 
tetapi jual beli secara gharar ini disebutkan secara sendirian dan ada 
larangan secara khusus, karena praktik jual beli gharar ini termaksud 
termasuk praktik jual beli jahiliyah yang amat terkenal. Wallahu a’lam.” 
Selesai dengan sedikit perubahan. 


656 ill al-Wajiz; F iqh Sunnah 


2. Jual Beli Secara Mulamasah dan Munabadzah. 


f- x e 


lit SJbllUlj ^ ^ : Jli ^ 


J5^ j-j jl aijluJlj JxIj cx y Lo^j^ Jl>-1 j JS" jli 


J* XX 


Ao-Cs cXjj <_pi _JslU (_p| ^-^" 


Dari Abu Hurairah 4&, ia berkata, “(Kita) dilarangdari (melakukan) 
dua bentuk jual beli: yaitu secara mulamasah dan munabadzah. Adapun 
munabadzah ialah setiap orang dari pihak penjual dan pembeli meraba pakaian 
rekannya tanpa memperhatikannya. Sedangkan munabadzah ialah masing- 
masing dari keduanya melemparkan pakaiannya kepada rekannya, dan salah 
satu dari keduanya tidak memperhatikan pakaian rekannya." (Shahih: 
Mukhtashar Muslim.no: 938 dan Muslim III: 1152 no: 2 dan 1511). 


* - o 


S 5 ^' Jj *"J ^ 4 * <S jA>Jl -L*u* 

' ' ' * v *x ^ 

Jj Jj>r J— l! J (j ajjlLjlj { jf- 

^ V X- X X 

jl odjlLJlj tiiJJ j V} 4-pi Vj jlgl_Sb jl JJ_5b e2L> 

/ ' ' ' S * xxxx 

ot 'A eiij> oj£jj *>j d\ >'i‘\ jj ., j.jAJi j! 




Dari Abu Sa’id abKhudri «*&>, ia berkata, “Rasulullah telah melarang 
kita dari (melakukan) dua bentuk jual beli dan dua hal yang mengandung 
ketidakjelasan: yaitu Beliau melarang jual beli secara mulamasah dan 
munabadzah. Mulamasah ialah seseorang meraba pakaian orang lain dengan 
tangannya, pada waktu malam atau siang hari, tetapi tanpa membalik 
baliknya; dan munabadzah ialah seseorang melemparkan pakaiannya kepada 
orang lain dan orang lain itu pun melemparkan pakaiannya kepada pelempar 
pertama yang berarti masing'masing telah membeli dari yang lainnya tanpa 
diteliti dan tanpa salingmerelakan." (Muttafaqun ‘alaih: Muslim III: 1152 








no 1512, dan ini lafadznya, Fathul Bari IV: 358 no: 2147, 44, ‘Aunul 
Ma’bud IX: 231 no: 3362 danNasa’i VII: 260). 

3. Jual Beli Barang secara Habalul Habalah. 


J\ Jjjir\ pj Jit Oir : Jti i* ‘cf 

jj. ail!_11 g3f of :5iil J?-j Siil 


Dari Ibnu Umar ia berkata, “Adalah kaum jahiliyah biasa 
melakukan jual beli daging unta sampai dengan lahimya kandungan, 
kemudian unta yang dilahirkan itu bunting. Dan, habalul habalah yaitu unta 
yang dikandung itu lahir, kemudian unta yang dilahirkan itu bunting; 
kemudian Nabi melarang yang demikian itu. ” (Muttafaqun ‘alaih: Fathul 
Bari IV: 356 no: 2143, Muslim III: 1153 no: 1514, ‘Aunul Ma’bud DC- 
233 no: 3365,64, Tirmidzi II: 349 no: 1247 secara ringkas, Nasa’i VII: 
293 dan Ibnu Majah II: 740 no: 2197 secara ringkas). 

4. Jual Beli dengan Lemparan Batu Kecil. 


- r I, I, ° •>, * ' ' '\i~ \ ° ' 

OU2A-) j* gp Aii! J '•OUOjij* 


Dari Abu Hurairah ia berkata, “Rasulullah melarang jual beli 
dengan lemparan batu kecil, dan jual beli secara gharar.” (Hasan: Shahih 
Ibnu Majah no:1817 dan Ibnu Majah II: 752 no: 2235). 


Dalam kitab Syarhu Muslim X: 156, Imam Nawawi rahimahullah 
menjelaskan, “Adapun jual beli secara lemparan batu-batu kecil itu, ada 
tiga penafsiran: 

Pertama seorang penjual berkata pada si pembeli, ‘Saya menjual 
dari sebagian pakaian ini, yang terkena lemparan batu saya,’ atau ia 
berkata kepada si pembeli, ‘Saya menjual kepadamu tanah ini, yaitu 
dari sini sampai dengan batas tempat jatuhnya batu yang dilemparkan.’ 

Kedua seorang berkata kepada si pembeli, ‘Saya jual kepadamu 


658 H! abWajiz; Fiqh Sunnah 



barang ini, dengan catatan engkau mempunyai hak khiyar (pilih) sampai 
aku melemparkan batu kecil ini.’ 

Ketiga pihak penjual dan pembeli menjadikan sesuatu yang 
dilempar dengan batu sebagai barang dagangan, yaitu pembeli berkata 
kepada penjual, ‘Apabila saya lempar pakaian ini dengan batu, maka ia 
saya beli darimu dengan harga sekian.’ Selesai. 

5. Upah Persetubuhan Pejantan. 1 






Dari Ibnu Umar d&s, ia berkata, "Nabi M melarang (makan) upah 
persetubuhan pejantan." (Shahih: Mukhtashar Muslim no: 939, Fathul 
Bari IV: 461 no: 2284, Aunul Ma’bud IX: 296 no: 3412, Tirmidzi II: 
372 no: 1291 dan Nasa’i VII: 310). 


6 . Jual Beli Sesuatu yang Belum Menjadi Hak Milik. 


/ * & ' y 

.ioip yy Jii S 


Dari Hakim bin Hizam ia berkata : Aku berkata, "Y a Rasulullah, 
ada seorang akan membeli dariku sesuatu yang tidak kumiliki. Bolehkah 
saya menjualnya?” M akajawab Beliau, "Jangan kamu jual sesuatu yang 
tidak menjadi milikmu." (Shahih: Irwa’ul Ghalil no: 1292, Ibnu Majah 
II: 737 no: 2187, Tirmidzi II: 350 no: 1250, Aunul Ma’bud IX: 401 no: 
3486, Nasa’i VII: 289). 


7. Jual Beli Barang Yang Belum Diterima. 

Ja>- ZJ yl C\. '*L f- ail Sy*j <jd' J* 


1 Masalah ini dimasukkan kc dalam pembahasan jual beli yang haram karena menjual sperma 
pejantan dan menyewakannya adalah haram. Lihat keterangan bab ke cmpat dari Kitabul B uyu' 
dalam Mukhtashar Nailul Author (Pent.) 


Kitab aUBuyu §H 659 






Dari lbnu Abbas ^ bahwa Rasulullah jjfe bersabda, "Barangsiapa 
membeli makanan, makajanganlah ia menjualnya hingga ia menenmanya. ” 
lbnu Abbas berkata, “Saya menduga segala sesuatu sama statusnya dengan 
makanan." (Muttafaqun ‘alaih: Muslim III: 1160 no: 30 dan 1525 dan 
lafadz ini baginya, Fathul Bari IV: 349 no: 2135, ‘Aunul Ma’bud IX: 393 
no: 3480, Nasa’i VII: 286 dan Tirmidzi II: 379 no: 1309) 


UUi? f' Ills y tjjjg 4ill Jj-xJ Jli : Jli 

^ ' 

'o^xz pki'J NI jui ff} Jy LJm i)i& J~ 'OS 

0 s y 

. l?r y> J 1 &jJij 


Dari Thawus dari lbnu Abbas bahwa Rasulullah $§ bersabda, 
“Barangsiapa membeli makanan, maka janganlah menjualnya hingga ia 
menakamya.” Kemudian saya (Thawus) berkata kepada lbnu Abbas, 
“Mengapa?” Jawabnya, “Tidakkah engkau melihat orang-orang membeli 
dengan emas, sedangkan makanan yang dibeli itu tertangguhkan." 
(Muttafaqun ‘alaih: Muslim III: 1160 no: 31 dan 1525 dan lafadz ini 
baginya Fathul Bari IV: 347 no: 2132 dan ‘Aunul Ma’bud IX: 392 no: 
3479). 

8 . Jual Beli Atas Pembelian Saudara. 


-U***fr 




y y y 


Dari lbnu Umar bahwa Rasulullah $g bersabda, “Janganlah sebagian 
di antara kamu membeli atas pembelian sebagian yang lain.” (Muttafaqun 
‘alaih: Fathul Bari IV: 373 no: 2165, Muslim III: 1154 no: 1412, dan 
lbnu Majahll: 333 no: 1271). 






o' 


Dari Abu Hurairah <&> bahwa Rasulullah bersabda, “Janganlah 


660 Hf abWajiz; Fiqh Sunnah 


seorangmuslim menawar atas tawaran saudaranya. ” (Shahih: Irwa’ul Ghalil 
no: 1298, dan Muslim III: 1154 no: 1515). 


9. Jual Beli Secara ‘Inah. 


Yang dimaksud jual beli secara 'iruih ialah seseorang menjual sesuatu 
kepada orang lain dengan harga bertempo, lalu sesuatu itu diserahkan 
kepada pihak pembeli, kemudian penjual itu membeli kembali barangnya 
tadi secara kontan sebelum harganya diterima, dengan harga yang lebih 
rendah daripada harga penjualnya tadi. 


/ x x 


c/cf 


v&t p&Xj cjCJL lij : Jli gg ot: 

Vs Alll laiC til j, ^_lb t1 




.» * » ' 

LS^ 


Dari Ibnu Umar bahwa Nabi bersabda, “Apabila kamu berjual 
beli secara ‘inah dan memegangi ekor-ekor sapi dan puas dengan pertanian 
serta meninggalkan jihad, maka Allah akan menguasakan atas kamu kehinaan, 
Dia tidak akan mencabut hingga kamu kembali kepada agamamu. ” (Shahih: 
Shahihul Jami’usShaghir no: 423 dan ‘Aunul Ma’bud IX: 335 no: 3445). 


10. Jual Beli Barang Secara Taqsith (Kredit 2 atau dengan penambahan 

harga) 

Jual beli bertempo dengan harga lebih mahal daripada harga kontan 
atau cash dewasa ini menjamur di mana-mana. Praktik jual beli model 
ini dikenal dengan sebutan bai’ bittaqsith (jual beli secara kredit), yaitu 
sebagaimana yang sudah dimaklumi yaitu menjual barang secara kredit 
dengan harga lebih tinggi daripada harga cash sebagai imbalan bagi 
pelunasannya yang bertempo ini. Sebagai misal, ada barang dijual secara 
kontan dengan harga seribu Pound, lalu secara taqsith seribu dua ratus 
Pound. Maka jual beli ini termasuk jual beli yang dilarang. 


2 


Riwayat dari Abu Ishaq ini tambahan dari pcnterjemah; oleh Imam Asy-Syaukani riwayat ini 
dijadikan landasan untuk mengharamkan J ual beli dengan tempo.Lihat bab kcsepuiuh dari bab-bab 
riba dalam Mukhtashar Nailul Authar. 














. Ij J)\ jl lo. QtvS' 

Dari Abu Hurairah ^ bahwa Rasulullah H bersabda, “Barangsiapa 
menjual dua penjualan dalam satu penjualan maka baginya yang paling 
ringan di antara keduanya atau menjadi riba.” (Hasan Shahihul Jami’ 
no:6116, ‘Aunul Ma’bud no: 3444, untuk lebih jelasnya lihat as-Silsilah 
Ash-Shahihah oleh Syaikh al-Albani no: 2326 dan kitab al-Qaulu al- 
Fashl Fi Bai’il Ajali oleh Syaikh Abdurrahman Abdul Khaliq). 


BAB BARANG YANG TIDAK BOLEH 
DIPERJUALBELIKAN 

1. KHAMER (MINUMAN KERAS) 


A, 

. s •T' o s * * ti»* 0 * i '*T 0 ' I ^ y w os 

l j >-1 o Oju i y L«J \ Lg_iP a 1)1 j A-»ioLP 

S S z' ** 

. j^i-1 (J O-A J>- I JU3 S|j| ^ jA 


Dari Aisyah ia berkata: Tatkala sejumlah ayat akhir surah aUBaqarah 
turun, Nabi $$ keluar (menemui para sahabat) lantas bersabda (kepada mereka), 
“Telah diharamkanjual beli arak.” (Muttafaqun ‘alaih: Fathul Bari IV: 417 no: 
2226, Muslim III: 1206 no: 1580, Aunul Ma’bud IX: 380 no: 3473, dan Nasa’i 


VII: 308). 

2. BANGKAI, BABI DAN PATUNG 


* A 


^tp aSnIj 'jk j Jjij S|§ aI 5) J jLj AjI aJJI JLP ^y° yis*- °^P 

j# j ^ jlJfj &3\j ^ j 3ui oi jjili 

^ o y' .* ■*.£ .. . - I? -* -*?i7 ^ of'' * f, ", % ' z 

l y&Aj j _ 11 AjIs Aiw<Jl ^OjIj! aJLII 0 j 4 

-«• s s 

aJJI (J^ J Y 3^® J .5^Uxil 



jtJ 1^- llJ <d —)\ j! o a] —Ji JjU ;CfJUi jup 

. <u*J IjiS^li o jpIj 


2 ^ « o tf / / 

J >"■*, / | 


Dari Jabir bin Abdullah bahuia ia pemah mendengar Rasulullah $!$ 
bersabda ketika Beliau di Mekkah pada t vaktu penaklukan kota Mekkah, 
“Sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya telah mengharamkan menjual arak, bangkai, 
babi dan patung. ” Rasulullah ditanya, “Bagaimana pendapatmu tentang lemak 
bangkai karena itu dipergunakan untuk mengecat perahu-perahu, meminyaki kulit- 
kulit dan dijadikan penerangan lampu oleh orang-orang ?” Beliau jawab, “Tidak 
boleh, karena haram. ” Kemudian Rasulullah % pada ivaktu itu bersabda, ‘Allah 
melaknat kaum Yahudi, karena ketika Allah mengharamkan lemak bangkai, justeru 
mereka mencairkannya, lalu menjualnya, kemudian mereka makan harganya.” 
(Muttafaqun ‘alaih: Fathul Bari IV: 424 no: 2236, Muslim III: 1207 no: 1581, 
Tirmidzi II: 281 no: 1315, ‘Aunul Ma’bud IX: 377 no: 3469, Ibnu Majah II: 
737 no: 2167 dan Nasa’i VII: 309). 


3. ANJING 


(ejKJt j|jg J y*j jl (J jCai ^ 

' ' S S 0 - / 

jCS\ 


“Dari Abu Mas’ud al-Anshari ^ bahwa Rasulullah melarang harga 
anjing hasil melacur, dan upah dukun. ” (Muttafaqun ‘alaih: Fathul bari IV: 
426 no: 2237, Muslim III: 1198 no: 1567, ‘Aunul Ma’bud IX: 374 no: 3464, 
Tirmidzi II: 372 no: 1293, Ibnu Majah II: 730 no: 2159 dan Nasa’i VII: 
309). 

4. GAMBARYANGBERNYAWA 


jj\ xs-cJS ': JlS ^ j* 

* if * s ~ s * 

j f ?. - o *. .^ o. s*. . i>- , a -''t. cr 

£r‘ 31 (JIJ if'H 5*^ ct —ay M jL * u I ijl a*- 4 

Kitab al-Buyu ff|| I 663 




t 


s' // 


a\}\ J ys>j qa & V] V ^ jjjCai3! dX» 

' i \< \' ' ' *. 0 ' &' * f - ' * '\u*. S- *- * ^ ' “ ' t s jjk, 

7- Jjjt Lg^S «jLj 4j 4l)l ul® «jJ-S^ JJ-^ 5 JjA! 4S*^S> 2|E 

Jlai <t£?r j yL^I j 3^- a(_)>■ j—^ \-l'j> \dj\ ^4*5 p5^4 (_r^J 

4 ~ -* ^ / ^ 


1 * J 


*C->-> 


Dari Sa’id bin Abil Hasan, ia berkata: Ketika saya berada di sisi Ibnu Abbas 
L$jb tiba-tiba datanglah kepadanya seorang lakidaki, lalu bertanya kepadanya, 
“Ya Ibnu Abbas, sesungguhnya penghidupan saya hanya bersumber dari kerajinan 
tanganku, dan sejatinya aku berprofesi sebagai pelukis gambar-gambar ini. ” Maka 
Ibnu Abbas berkata kepadanya, 'Saya tidak akan menyampaikan kepadamu, 
melainkan apa yang saya dengar dari Rasulullah $g. Aku mendengar Beliau M 
bersabda, “Barangsiapa yang melukis satu gambar, maka sesungguhnya Allah akan 
mengadzabnya hingga ia meniupkan ruh padanya, padahal ia tidak mungkin 
selama-lamanya meniupkan ruh padanya.” Maka laki-laki itu berubah dengan 
perubahan yang besar dan wajahnya menguning. Kemudian Ibnu Abbas berkata 
kepadanya, “Celaka engkau! Jika engkau membangkang dan akan tetap meneruskan 
profesimu ini, maka hendaklah engkau (menggambar) pepohonan ini; dan segala 
sesuatu yang tidak bemyawa. ” (Muttafaqun ‘alaih: Fathul Bari IV: 416 no: 
2225 dan lafadz ini bagi Imam Bukhari, Muslim III: 1670 no: 2110 dan 
Nasa’i VIII: 215 secara ringkas). 

5. BUAH-BUAHAN YANG BELUM NYATA JADINYA 


' * «' s 7 I, O' 0 ** s ti " i t li" * ° 0 

6 L5- a* **& id if 

y V ~ s' 4 

j jiikj: jii \y~yy 


Dari Anas bin Malik 4i> dari Nabi bahwa Beliau melarang menjual 
buah'buahan hingga nyatajadinya dan kurma hingga sempuma. Beliau ditanya, 
“Apa (tanda) sempumanya?” Jawab Beliau "Berwama merah atau kuning." 


664 HI al-Wajiz; Fiqh Sunnah 



(Shahih: Shahihul Jami’us Shaghir no: 6928 dan Fathul Bari IV: 397 no: 
2167). 


J—^ ^y St o' 

S^lll ^ bl c-&f * Ai)i JUi J15 

f",... ^ . f-*. j 

.<Lo-l JL« ^5 Jo-1 Jl>-u j»j 


Darinya (Anas bin Malik) bahwa Rasulullah melarangmenjucd buah - 
buahan sebelum sempurna. Kemudian Beliau ditanya, “A pa (tanda) 
sempumanya?” Beliau jawab, "Hingga berwama merah” Kemudian Rasulullah 
bersabda, “Bagaimana pendapatmu apabila Allah menghalangi buah itu untuk 
menjadi sempurna, maka dengan alasan apakah seorang di antara kamu akan 
mengambil harta saudaranya." (Muttafaqun ‘alaih: Fathul Bari: IV: 398 no: 
2198 dan lafadz ini milik Imam Bukhari, Muslim III: 1190 no: 1555 dan 
Nasa’i VII: 264). 


6. BIJI-BIJIAN YANG BELUM MENGERAS 


s J 0 s' 6s- .0 - . Os' O y '<A C, * , 1° -* • T " 

— 11 £?■ u* ™ 01 C m> s** JS> 




/ / / o. / 


i? tj &Z J- ^ 


‘‘Dari Ibnu Umar i^> bahwa Rasulullah $g melarang menjual buah kurma 
hingga nyatajadinya, dan (melarang) menjual gandum hingga berisi serta selamat 
darihama; Beliau melarangpenjualnya dan pembelinya." (Shahih: Mukhtashar 
Muslim no: 917, Muslim III: 1165 no: 1535, Aunul Ma’bud IX: 222 no: 
3352, Tirmidzi II: 348 no: 1245 dan Nasa’i VII: 270). 


Kitab al'Buyu’ 


665 









BAB KHIYAR 


1. PENGERTIAN KHIYAR 

Mencari yang terbaik di antara dua pilihan, yaitu meneruskan atau 
membatalkan jual beli. 

2. PEMBAGIAN KHIYAR 


1. Khiyar Majlis 

Khiyar majlis sah menjadi milik si penjual dan si pembeli semenjak 
dilangsungkannya akad jual beli hingga mereka berpisah, selama mereka 
berdua tidak mengadakan kesepakatan untuk tidak ada khiyar, atau 
kesepakatan untuk menggugurkan hak khiyar setelah dilangsungkannya 
akad jual beli atau seorang di antara keduanya mengugurkan hak 
khiyamya, sehingga hanya seorang yang memiliki hak khiyar. 


JiK* —ll <61 <iJl (j & 

j-pn .j jl lilTj Mji&i |»J \j> ji>-l_} 

0 // Q /■ S y S 0 S O S S * ' / S 

23 J j Uuuo 01 Jdu b jJu 01 j a^JI Aaa Oita UjLis 

> “'ll ' ' 0 ' O',, i' * ° * ( 

.AjJ) J *3LoS A-J) 

Dari Ibnu Umar jfe, dari Rasulullah $$ bahwa Rasulullah bersabda, 
“Apabila ada dua orang melakukan transaksijual beli, maka masing-masing 
dari mereka (mempunyai) hak khiyar, selama mereka belum berpisah dan 
mereka masih berkumpul atau salah satu pihak memberikan hak khiyamya 
kepada pihak yang lain. Namunjika salah satu pihak memberikan hak khiyar 
kepada yang lain lalu terjadi jual beli, maka jadilah jual beli itu, dan jika 
mereka telah berpisah sesudah terjadi jual beli itu, sedang salah seorang di 
antara mereka tidak (meninggalkan) jual belinya, maka jual beli telah terjadi 
(juga).” (Muttafaqun ‘alaih: Fathul Bari IV: 332 no: 2112, Muslim III: 
1163 no: 44 dan 1531, dan Nasa’i VII: 249). 

Dan hararn meninggalkan majlis kalau khawatir dibatalkan: 


666 fH aUWajiz; Fiqh Sunnah 



y y \ y / fl / j ; 

. t' " f, JrIK, * . ■ f e ' • f • ■' »'•*. s ^ o ^ 

PL*.; 'I : Jli $I3| Oil J j*-»j O' oA?r ^^p o! ^ j^p ^jp 


^ fl / 


JjjLjj pi aJ J^*xj 0pi V} lijA~! j»JlJ jlO^-h 


x 0 / ^ 

^ jC^^o ^ % * ¥ . y °. y ' 1 y 

.4JlJLLu»j o' a-Pup- <u?-L*3 


Dari Amr bin Syu’aib dari bapaknya dari datuknya bahwa Rasuhdlah 
$g bersabda, “Pembeli dan penjual (mempunyai) hak khiyar selama mer eka 
belum berpisah, kecualijual beli dengan akad khiyar, maka seorangdi antara 
mereka tidak boleh meninggalkan rekannya karena khawatir dibatalkan.” 
(Shahih: Shahihul Jami’us Shaghir no: 2895, ‘Aunul Ma’bud IX: 324 
no: 3439 Tirmidzi II: 360 no: 1265 dan Nasa’i VII: 251). 


2. Khiyar Syarat (Pilihan bersyarat) 

Yaitu kedua orang yang sedang melakukan jual beli mengadakan 
kesepakatan menentukan syarat, atau salah satu di antara keduanya 
menentukan hak khiyar sampai waktu tertentu, maka ini dibolehkan 
meskipun rentang waktu berlakunya hak khiyar tersebut cukup lama. 


piCi <j jhJ-b 0) : Jli (J^P \J^>> y>s- ^y\ ^ 


Dari Ibnu Umar t#>, dari Nabi Beliau bersabda, “Sesungguhnya 
dua orang yang melakukan jnal beli mempunyai hak khiyar dalamjual belinya 
selama mereka belum berpisah, atau jual belinya dengan akad khiyar.’’ 
(Muttafaqun ‘alaih: Fathul Bari IV: 326 no: 2107, Muslim III: 1163 no: 
1531 dan Nasa’i VII: 248). 


3. Khiyar Aib 

Larangan menyembunyikan aib cacat pada barang jualan sudah 
diketengahkan di depan, yaitu jika seseorang membeli barang yang 
mengandung aib, cacat dan ia tidak mengetahuinya hingga si penjual 
dan si pembeli berpisah, maka pihak pembeli berhak mengembalikan 
barang dagangan tersebut kepada si penjualnya: 


Kitab al-Buyu 'ff. 667 








Sl^Ui llI p ispA :$j| J—Si Jjl-j Jli : JlS ^ 

«• 0 •'' /• ft . X ^ ^ ^ ^ <" 

. j^J ^ ^1^3 I 41 IU- ^^ 5 ^ Lfk>w< jlj tl^5ww«I Iflysj OU S-g-*b>-^ 


Dari Abu Hurairah ^ bahwa Rasulullah $j$ bersabda “Barangsiapa 
membeli seekor kambing yang diikat teteknya, kemudian memerahnya, maka 
jika ia suka ia boleh menahannya, dan jika ia tidak suka (ia kembalikan) 
sebagaigantiperahannyaadalah (memberi) satusha’ tamar.” (Muttafaqun 
‘alaih: Fathul Bari IV: 368 no: 2151 dan lafadz ini bagi Imam Bukhari, 
Muslim III: 1158 no: 1524, ‘Aunul Ma’bud IX: 312 no: 3428 danNasa’i 
VII: 253). 


& s y O y' O C ' ° 0 °£ t sOsO*-''& ✓ ' S a / 

sSj* olj dJL~*l s-li oi of J)aL —Si *01* *Vu 

X* X /• S s s 

»* ft ^ . X 


Dari Abu Hurairah ^ dari Nabi M sabda Beliau. “Janganlah kamu 
mengikat tetek unta dan kambing siapa saja yangmembelinya dalam keadaan 
ia demikian, maka sesudah memerahnya ia berhak memilih di antara dua 
kemungkinan, yaitu jika ia suka maka ia pertahankannya dan jika ia tidak 
suka maka ia boleh mengembalikannya (dengan menambah) satu sha’ tamar. ” 
(Shahih: Shahihul Jami’ no: 7347, Fathul Bari IV: 361 no: 2148, Aunul 
Ma’bud IX: 310 no: 3426 dengan tambahan pada awal kalimat, dan 
Nasa’i VII: 253). 

BAB RIBA 


1. PENGERTIAN RIBA 

Kata Ar-Riba (u >) adalah isim maqshur, berasal dari rabaa yarbuu, 
yaitu akhir kata ini ditulis dengan alif. 

Asal arti kata riba adalah ziyadah ‘tambahan’; adakalanya tambahan 
itu berasal dari dirinya sendiri, seperti firman Allah : 


668 ISf al'Wajiz; Fiqh Sunnah 


/ I ,v 0 «- 6 SB 

(° ) 'CjO jlftl 

Maka hiduplah bumi itu dan suburlah. (QS. al-Hajj: 5). 

Dan, adakalanya lagi tambahan itu berasal dari luar berupa imbalan, 
seperti satu dirham ditukar dengan dua dirham. 

2. HUKUM RIBA 

Riba, hukumnya haram berdasar Kitabullah, sunnah Rasul-Nya dan ijma’ 
umat Islam: 


jlfl a-HS"" <^i bj^J ^\ 

/ ✓ / ** 

A A A ^ A SS ^ 0 y y S * 

i/j (*^ f* ^b 5b** jj ^ - 


A s s Sp 


^ - P i/ 


> 0 

^ ✓ o 




J II jjjLOJ pj 

x ^ /o / / / e x A / 

(YV5-YVA :SyMl) . j jJ&Vj 0 


Hai orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah 
sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Jika kamu 
tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka permaklumkanlah bahwa Al¬ 
lah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari 
pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan 
tidak (pula) dianiaya. (QS. al-Baqarah: 278-279). 


* S y , 

o£* ». A , 


a A A / s> x M A r . 

* VI 1^1 


^ d\&\ '4^: ^ jji os' Vi o yyi y o d jiH: 'j>J\ 


(YVO :S jk Jl) . Lr Sj\ 


Orang-orangyangmakan (mengambil) riba tidak dapat berdiri, melainkan 
seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit 
gila. (QS. al-Baqarah: 275). 


(YVn :S jk Jl) .oliJUaJt j \fj\ iill jklJ 


Allah memwmhkan riba dm menyuburkanshadaqah. (QS. al-Baqarah: 276). 


Kitab al-Buyu f|§ 669 






I J\i oiljilt IjiSri :ju yit of 

^>\ l j~j il It ( Ji®j t<iilj di; Jli ?4i]t JJ j 

f >: JjUij lr _Jt ju jsfj cuS-ji K vt slit 

✓ / ✓ /■ 

. C/^liJl pi;Jg,:nL*Jt i__3 JiJ 


Dari Abu Hurairah <4* bahiva Nabi $j$ bersabda, “Jauhilah tujuh hal yang 
membinasakan. ” Para sahabat bertanya. “Apa itu, ya Rasulullah ?” Jawab Beliau, 
“(Pertama) melahukan kemusyrikan kepada Allah, (kedua) sihir, (ketiga) 
membunuh jiwa yang telah Allah haramkan kecuali dengan cara yang haq, 
(keempat) makan riba, (kelima) makan harta anak yatin, (keenam) melarikan 
diripadahari pertemuanduapasukan, dan (ketujuh) mennduhberzinaperempmn 
baik-baik yang tidak tahu menahu tentang urusan ini dan beriman kepada Allah.” 
(Muttafaqun ‘alaih: FathulBari V: 393 no: 2766, Muslim 1:92 no: 89, Aunul 
Ma’bud VIII: 77 no: 2857 danNasa’i VI: 257). 


/ *» 


CAjJL^Ci j j j LTyjl JjfT 4uUi J • <JlS 

* S S Q * ' 

. Jlij 


Dari Jabir ia berkata. "Rasulullah melaknat pemakan riba, pemberi 
makan riba, dua saksinya dan penulisnya. ” Dan Beliau bersabda, "Mereka semua 
sama.” (Shahih: Mukhtashar Muslim no: 955, Shahihul Jami’us Shaghir no: 
5090 dan Muslim III: 1219 no: 1598). 


a; tfX \fj\ :M ysi Jli: Jli J ^ 


Dari Ibnu Mas’ud ^ bahwa Nabi bersabda, "Riba itu mempunyai tujuh 
puluh tigapintu, yang paling ringan (dosanya) seperti seorang anak menyetubuhi 
ibunya. ” (Shahih: Shahihul Jami’us Shaghir no: 3539 dan Mustadrak Hakim 
11:37). 


670 §H§ al-Wajiz; Fujh Sunnah 






•■' '■' " ^ / /- / 

•*a* ! J u4^J J4 - a? ^ («-^i 


Dari Abdullah bin Hanzhalah ^ dari Nabi M bersabda, "Satu Dirham 
uang riba yang dimakan seseorang padahal ia tahu, adalah lebih berat daripada 
tigapuluh enam pelacur. ” (Shahih: Shahihul Jami’us Shaghir no: 3375 dan al- 
Fathur Rabbani XV: 69 no: 230). 


x o A o x o ✓ 

if 

✓ ✓✓ 

Dari Ibnu Mas’ud ^ dari Nabi $£$, Beliau bersabda, “Tak seorangpun 
memperbanyak (harta kekayaannya) dari hasil riba, melainkan pasti akibat 
akhimya iajatuh miskin." (Shahih: Shahihul Jami’us Shaghir no: 5518 dan 
Ibnu Majah II: 765 no: 2279). 

3. KLASIFIKASI RIBA 

Riba ada dua macam yaitu riba nasiah dan ribafadhl. 

Adapun yang dimaksud riba nasiah ialah tambahan yang sudah 
ditentukan di awal transaksi, yang diambil oleh si pemberi pinjaman dari 
orang yang menerima pinjaman sebagai imbalan dari pelunasan bertempo. 
Riba model ini diharamkan oleh Kitabullah, sunnah Rasul-Nya, dan ijma’ 
umat Islam. 

Sedangkan yang dimaksud riba fadhl adalah tukar menukar barang yang 
sejenis dengan ada tambahan, misalnya tukar menukar uang dengan uang, 
atau makanan dengan makanan yang disertai dengan adanya tambahan. 

Riba model kedua ini diharamkan juga oleh sunnah Nabi S|g dan 
Ijma' kaum Muslimin, karena ia merupakan pintu menuju riba nasiah. 

4. BEBERAPA BARANG YANG PADANYA DIHARAMKAN 
MELAKUKANRIBA 

Riba tidak berlaku, kecuali pada enam jenis barang yang sudah 
ditegaskan nash-nash syar’i berikut: 


&A V! t£_II X X? iifc : Jii H *Js\ 


Kitab abBuyu |§§ 671 










ct-J&j._Sb _)i Alii J jLj JiS : JlS c-^bUii ^ ibCp ^p 

jJJij c^ILju ^Jiij tJS Aib ^Aiij <.% % <3iJu ^iiij | 

s / S’ S X /■ | 

> ✓ Q ✓ /• ^ ^ ^ 0^0 00; 

cJll^V! a-li C-^jlb>-i I3ti iJLj iJb f.1 y» C^Jx^J V^L* tTtl^Jb 

>* ^ P s* *■" !? ^ P 

. Juj iJb OlT !i| i y*-y*i 


Dari Vbadah bin Shamit ^ bahwa Rasulullah bersabda, “(Boleh menjual) 
emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, sya’ir (sejenis 
gandum) dengan sya’ir, kurma dengan kurma, garam dengan gar am, sebanding, 
sama dan tunai, tetapi jika berbeda jenis, maka juailah sesukamu, apabila tunai 
dengan tunai. ” (Shahih: Mukhtashar Muslim no: 949, dan Muslim III: 1211 
no: 81 dan 1587). 


Dengan demikian, apabila terjadi barter barang yang sejenis dari enam 
jenis barang ini, yaitu emas ditukar dengan emas, tamar dengan tamar, maka 
haram tambahannya baik secara riba fadhl maupun secara riba nasiah, harus 
sama baik dalam hal timbangan maupun takarannya, tanpa memperhatikan 
kualitasnya bermutu atau jelek, dan harus diserahterimakan dalam majlis: 


i aj —!l 1 j* —V JU a 1)1 ij y*j oi ^i 

(3jji' i j* - ■yd Vj i yLyj Vj *>lt» Vi -5b 

LjIp 1^*--J Vj yduu ^ip Igilaxj ijjLiJ Vj V| (Jjjib 



Dari Abi Sa'id al-Khudri ^ bahwa Rasulullah bersabda, “Janganlah 
kamu menjual emas dengan emas kecuali sama, janganlah kamu tambah 
sebagiannya atas sebagian yang lain, janganlah kamu menjual perak dengan perak 
kecuali sama, janganlah kamu tambah sebagiannya atas sebagian yang lain, dan 
janganlah kamu menjual emas dan perak yang barang'barangnya belum ada 
dengan kontan.” (Muttafaqun ‘alaih: Fathul Bari IV: 379 no: 2177, Muslim 
III: 1208 no: 1584, Nasa’i VII: 278 dan Tirmidzi 11:355 no: 1259 sema’na). 


672 Hff al'Wajiz; Fiqh Sunnah 




✓ . y / / 


l>j t^fcjJl aJJI Jj Jli :Jl5 <4^jb ^ ^p 

^ v» i?j j-i-jb ^ijij ;& vi ijj ^ $> a, vi 

.^j^Vl^j^lJb^Jl^Uj 

/■ / / / 

Dari Umar bin Khatthab ^ bahwa Rasulullah $g bersabda. “Emas dengan 
emas adalah riba kecuali begini dengan begini 3i bur dengan bur (juga) riba kecuali 
begini dengan begini, sya’ir dengan sya’ir riba kecuali begini dengan begini, dan 
tamar dengan tamar adalah riba kecuali begini dengan begini. ” (Muttafaqun ‘alaih: 
Fathul bari IV: 347 no: 2134, dan lafadz ini bagi Imam Bukhari, Muslim III: 
1209 no: 1586, Tirmidzi II: 357 no: 1261, Nasa’i VII: 273 dan bagi mereka 
lafadz pertama memakai adz-dzahabu bil uiariq (emas dengan perak) dan 
‘Aunul Ma’bud IX: 197 no: 3332 dengan dua model lafadz). 

i aLji J 'JJ JSJ & : Jli J If 

m ^IJl J j liJJi j-«jJl {j* Jsd^Jl 'jjb J 

Vj Vj V ijlii 

0 

Os / 

Dari Abu Sa’id <&>, ia bertulur : Kami pada masa Rasulullah pemah 
mendapat rizki berupa tamar jama’, yaitu satujenis tamar, kemudian kami menukar 
dua sha’ tamar dengan satu sha’ tamar. Lalu kasus ini sampai kepada Rasulullah 
M, maka Beliau bersabda, "Tidak sah (pertukaran) dua sha’ tamar dengan satu 
sha’ tamar, tidak sah (pula) dua sha’ biji gandum dengan satu sha’ biji gandum, 
dan tidak sah (juga) satu Dirham dengan dua Dirham." (Muttafaqun ‘alaih: 
Muslim III: 1216 no: 1595 dan lafadz ini baginya, Fathul Bari IV: 311 no: 
2080 secara ringkas dan Nasa’i VII: 272). 

Manakala terjadi barter di antara enam jenis barang ini dengan lain 
jenis, seperti emas ditukar dengan perak, bur dengan sya’ir, maka boleh ada 

3 Satu pihak Mengambil barang, sedang yang lain menyerahkan. (Pent.). 


Kitab al-Buyu’ | 


673 



kelebihan dengan syarat harus diserahterimakan di majlis: 

Berdasar hadits Ubadah tadi: 

"... tetapi jika berlainan jenis maka juallah sesukamu, apabila tunai 
dengan tunai.” 

C&flJi —3b ijX) V j o jIpj :>jb uIp OjJi>- <J 

x x V" /-/ // ■* / ✓ 

, JA—il ^1; v j ct>u iSfj ai il; siiif, 

x X V" X s s 

•*> aLidi j ju ti; ^lii 


Dalam rhvayat Imam Abu Daud dan lainnya dari Ubadah ^ Nabi 
bersabda: “Tidak mengapa menjual emas dengan perak dan peraknya lebih besar 
jumlahnya daripada emasnya secara kontan, dan adapun secara kredit, maka tidak 
boleh; dan tidak mengapa menjual bur dengan sya'ir dan sya’imya lebih banyak 
daripada bumya secara kontan dan adapun secara kredit, maka tidak boleh.” 
(Shahih: Irwa-ul Ghalil V:195 dan ‘Aunul Ma’bud IX: 198 no: 3333). 

Apabila salah satu jenis di antara enam jenis ini ditukar dengan barang 
yang berlain jenis dan ‘illah ‘sebab’, seperti emas ditukar dengan bur, atau 
perak dengan garam, maka boleh ada kelebihan atau secara bertempo, kredit: 


^ ^ ^ < \ ' ' 

». 6 / ✓ o ^ . | ^T ij Gi ^ !| • 4 | M ^ o s 

O* ^” O’ w j 4-^v-P 


Dari Aisyah v&> bahwa Nabi pemah membeli makanan dari seorang Yahudi 
secara bertempo, sedangkan Nabi ijjg menggadaikan sebuah baju besinya kepada 
Yahudi itu.” (Shahih: Irwa-ul Ghalil no: 1393 dan Fathul Bari IV: 399 no: 
2200 ). 

Dalam kitab Subulus Salam III: 38, al-Amir ash-Sha’ani menyatakan, 
“Ketahuilah bahwa para ulama’ telah sepakat atas bolehnya barang ribawi 
(barang yang bisa ditakar atau ditimbang, edt) ditukar dengan barang ribawi 
yang berlainan jenis, baik secara bertempo meskipun ada kelebihan jumlah 
atau berbeda beratnya, misalnya emas ditukar dengan hinthah (gandum), 

674 | !H al-Wajiz; Fiqh Sunnah 




perak dengan gandum, dan lain sebagainya yang termasuk barang yang bisa 
ditakar.” Selesai. 

Namun tidak boleh menjual ruthab, (kurma basah) dengan kurma 
kering, kecuali para pemilik ‘ariyah, karena mereka adalah orang-orang yang 
faqir yang tidak mempunyai pohon kurma, yaitu mereka boleh membeli 
kurma basah dari petani kurma, kemudian mereka makan dalam keadaan 
masih berada dipohonnya, yang mereka taksir, mereka menukamya dengan 
kurma kering. 


api j £|>JI 


Dari Abdullah bin Umar ii§jb, bahu/a Rasulullah ^ melarang muzabanah. 
Muzabanah ialah menjual buah-buahan dengan tamar secara takaran, dan menjud 
anggur dengan kismis secara takaran. (Muttafaqun ‘alaih: Fathul Bari IV: 384 
no: 2185, Muslim III: 1171 no: 1542 dan Nasa’i VII: 266) 









^ / ✓ 

Dari Zaid bin Tsabit ^ bahiva Rasulullah 3jjg memberi kelonggaran kepada 

pemilik ‘ariyah 4 agar menjualnya dengan tamar secara taksiran. (Muttafaqun 
‘alaih: Muslim III: 1169 no: 60 dan 1539 dan lafadz inibaginya dan sema’na 
dalam Fathul Bari IV: 390 no: 2192, ‘Aunul Ma’bud IX: 216 no: 3346, Nasa’i 
VII: 267, Tirmidzi II: 383 no: 1218 dan Ibnu Majah II: 762 no: 2269). 


Sesungguhnya Nabi ^ melarang menjual kurma basah dengan tamar 
hanyalah karena kurma basah kalau kering pasti menyusut: 


4 Ariyah yaitu Pembcrian buah kurma tanpa batangnya, dahulu orang Arab pada musim kering dengan 
suka rela memberikan kurma kepada pemilik kurma, namun pohonnya tidak menghasilkan 
sebagaimana pula pemilik kambing atau unta memberikan hasil susu dari kambing atau unta bukan 
dagingnya (dimusim paceklik). 


Kitab al-Buyu Hf 675 




0 * | ■ » ». o.o . - J uiUCj * ^ti *f |-°f 0 o.o. 

./*“*-)U C_J 9j ->' ^31 Jl :y^>'-9j <^> ^ (J* 

.dU> ^ ,p :»>i ^ill X JJ)\ % J4 : Jltf 


Dari Sa’ad bin Abi Waqqash ^ bahiva Nabi % pemah ditanya perihal 
menjual kurma basah dengan tamar. Maka Beliau (balik) bertanya, "Apakah kurma 
basah itu menyusut apabila telah kering?” Jawab para sahabat, "Ya, menyusut.” 
Maka Beliaupun melarangnya. (Shahih: Irwa-ul Ghalil no: 1352, ‘Aunul 
Ma’bud IX: 211 no: 3343, Ibnu Majahll: 761 no: 2264, Nasa’i VII: 269 dan 
Tirmidzi II: 348 no: 1243). 

Dan, tidak sah j ual beli barang ribawi dengan yang sejenisnya sementara 
keduanya atau salah satunya mengandung unsur lain 5 : 


o ^. . . 

O .£.| ^ ^ | ^ . .0. O . J 0. .O f 


Ig—J IjlLo : Jli -LIp ^ 

. . . 

•*...5* 0 .O . J . O . . . ll . . 

0 ^ • • 4 4 ^ . ., . o .... . ^ . . O . . . ✓ £ t , .. . . 

O^5 ~k9 IjU--O ^ V^ A t j*>_-SO 

^LJ V Jlflj ilIJo 


Dari Fadhalah bin Ubaid ia berkata: Pada waktu perang Khaibar aku pemah 
membeli sebuah kalung seharga dua belas Dinar sedang dalam perhiasan itu ada 
emas dan permata, kemudian aku pisahkan, lalu kudapatkan padanya lebih dari 
dua belas Dinar, kemudian hal itu kusampaikan kepada Nabi Maka Beliau 
bersabda, ‘Kalung itu tidak boleh dijual hingga dipisahkan. (Shahih: Irwa-ul 
Ghalil no: 1356, Muslim III: 1213 no: 90 dan 1591, Tirmidzi II: 363 no: 
1273, ‘Aunul Ma’bud IX: 202 no: 3336 dan Nasa’i VII: 279). 


5 Riwayat Fadhalah bin Ubaid yang menjadi landasan kesimpulan ini dimuat juga dalam Mukhtashar 
Nailul Authar hadits no: 2904, Imam Asy-Syaukani, memberi komentar sebagaiberikut, ‘Hadits ini 
menunjukkan bahwa tidak boleh menjual emas yang mengandung unsur lainnya dengan emas murni 
hingga unsur lain itu dipisahkan agar diketahui ukuran emasnya, demikian juga perak dan semua 
jcnis barang ribawi lainnya, karena ada kesamaan illat, yaitu hararn menjual satu jenis barang 
dengan sejenisnya secara berlebih.” (Pent.) 


676 Hf al-Wajiz; Fiqh Sunnah 


BAB MUZARA’AH 


1. PENGERT1AN MUZARA’AH 

Menurut bahasa, kata muzara'ah adalah kerjasama mengelola tanah 
dengan mendapat sebagian hasilnya. Sedangkan menurut istilah fiqh ialah 
pemilik tanah memberi hak mengelola tanah kepada seorang petani dengan 
syarat bagi hasil atau semisalnya. 

2. PENSYARI’ATAN MUZARA’AH 


& y ) 

.O f ix x • f ''Of X, x x J 0 * , Os O s . ,x 0 x 

j^ ?SS ul m> J** cy. ^ ^ cf 

O X O X / O 

f 0 ' 0 i ' 0 % 0 S s » x^ 

•£jj y a* ^ 


A 0 ^ Ox O X 


Dari Nafi’ dari Abdullah bin Umar c$k>, bahwa ia pemah mengabarkan kepada 
Nafi’ bahwa Nabi H pemah memperkerjakan penduduk Khaibar dengan syarat 
bagi dua hasil kurmanya atau tanaman lainnya. (Muttafaqun ‘alaih: Fathul 
Bari VI: 13 no: 2329, Muslim XCIII: 1186 no: 1551, ‘Aunul Ma’bud IX: 212 
no: 3391, Ibnu Majah II: 824 no: 2467, Tirmidzi II: 421 no: 1401). 

Imam Bukhari menulis, “Qais bin Muslim meriwayatkan dari Abu Ja’far, 
ia berkata, ‘Seluruh Ahli Bait yang hijrah ke Madinah adalah petani dengan 
cara bagi hasil sepertiga dan seperempat. Di antaranya lagi yang telah 
melaksanakan muzara’ah adalah Ali, Sa’ad bin Malik, Abdullah bin Mas’ud, 
Umar bin Abdul Aziz, al-Qasim, Urwah, Keluarga Abu Bakar, Keluarga Umar, 
Keluarga Ali dan Ibnu Sirin.” (Fathul Bari V: 10). 

3. PENANGGUNG MODAL 


Tidak mengapa modal mengelola tanah ditanggung oleh si pemilik 
tanah, atau oleh petani yang mengelolanya, atau ditanggung kedua belak 
pihak. 

Dalam Fathul Bari V: 10, Imam Bukhari menuturkan, “Umar pemah 
mempekerjakan orang-orang untuk menggarap tanah dengan ketentuan; 
jika Umar yang memiliki benih, maka ia mendapat separuh dari hasilnya 


Kitab alBuyu gg 677 





dan jika mereka yang menanggung benihnya maka mereka mendapatkan 
begitu juga.” Lebih lanjut Imam Bukhari mengatakan, “al-Hasan menegaskan, 
‘Tidak mengapa jika tanah yang digarap adalah milik salah seorang di antara 
mereka, lalu mereka berdua menanggung bersama modal yang diperlukan, 
kemudian hasilnya dibagi dua. Ini juga menjadi pendapat az-Zuhri.’ “ 

4. YANG TIDAK BOLEH DILAKUKAN DALAM MUZARA’AH 

Dalam muzara’ah, tidak boleh mensyaratkan sebidang tanah tertentu 
ini untuk si pemilik tanah dan sebidang tanah Iainnya untuk sang petani. 
Sebagaimana sang pemilik tanah tidak boleh mengatakan, “Bagianku sekian 
wasaq.” 


I ^ O * ** ' U* ' \i- ' 0 .. 0 ' 0 + \ \, 0 ' 

)y\5 : Jli aJIj jP l y> <jP 

/ / / /» 

Oi /• X ^ 4 ✓ ✓Ox'O, 0 ✓ 

^ 1 - t ^ ||» o / I I ( I * S'* t t ft ^ 0 O' SO s Q S' * 

cOai ^ zfg 

✓ s a 

1* | s s s s s 6 ^ ^ i ✓ / 

lA 4j *(^Sj JUii _Sij jb_ ja3Ij lijl^5"" 

^ <_£vij! jlS^j leL-JJl Jlij jlLjJl) 

** ✓* S s s 

.d^Llidd ^ llJ ^1 ji-lj ^ -friJ l jji 


Dari Hanzhalah bin Qais dari Rafi’ bin Khadij, ia bercerita, “Telah 
mengabarkan kepadaku dua orang pamanku, bahwa mereka pemah menyewakan 
tanah pada masa Nabi % dengan (sewa) hasil yang tumbuh di parit-parit, atau 
dengan sesuatu (sebidang tanah) yang dikecualikan oleh si pemilik tanah. Maka 
Nabi M melarang hal itu. ” Kemudian say a (Hanzhalah bin Qais) bertanya kepada 
Rafi’, “Bagaimana Sewa dengan Dinar dan Dirham?” M akajawab Rafi’, “Tidak 
mengapa sewa dengan Dinar dan Dirham. ” Al-Laits berkata, “Yang dilarang dari 
hal tersebut adalah kalau orang-orang yang mempunyai pengetahuan perihal halal 
dan haram memperhatikan hal termaksud, niscaya mereka tidak membolehkannya 
karena di dalamnya terkandung bahaya. ” (Shahih: irwa-ul Ghalil V: 299, Fathul 


678 


al-Wajiz; Fiqh Sunnah 





Bari V: 25 no: 2347dan 46, Nasa’i VII: 43 tanpa perkataan al-Laits). 


✓ . Q* ✓ 


cJfcjJb sS'j> iJ&- jj j cJtl* : Jli C^jf js> 

—Si ^js- ois' ilji aj *y Jui cij^j 

" / ✓ X X / / 

j^iluJ i-V* dil^S ^J J 3jlJbsJl Jllil J C->UlpllJi ( JLp 

^r-j dlJJlB t-k* Vi f-l^ ^ (*-^ dll^JJ jU««J J 

/ 5 / ^ i* . it J it s { ' , 

.4j 0 yo^3J> > jJbc* 


Dari Hanzhalah juga, ia berkata, “Saya pemah bertanya kepada Rafi’ bin 
Khadij perihal menyeuiakan tanah dengan emas dan perak. Javoab Rafi’, ‘Tidak 
mengapa. Sesungguhnyapada periode Rasulullah orang-oranghanyamenyewakan 
tanah dengan (sewa) hasil yang tumbuh di pematang-pematang (galengan), tepi- 
tepi parit, dan beberapa tanaman lain. Lain yang itu musnah dan yang ini selamat, 
dan yang itu selamat sedang yang ini musnah. Dan tidak ada bagi orang'orang 
(ketika itu) sewaan melainkan ini, oleh sebab itu yang demikian itu dilarang. 
Adapun (sewa) dengan sesuatu yangpasti dan dapat dijamin, maka tidak dilarang. 
(Shahih: Irwa-ul Ghalil V; 302, Muslim III: 1183 no: 116 dan 1547, ‘Aunul 
Ma’bud IX: 250 no: 3376 dan Nasa’i VII: 43). 


BAB MUSAAQAT 

1. PENGERTIAN MUSAAQAT 

Musaaqat adalah menyerahkan sejumlah pohon tertentu kepada orang 
yang sanggup memeliharanya dengan syarat ia akan mendapat bagian tertentu 
dari hasilnya, misalnya separuh atau semisalnya. 

2. PENSYARI’ATAN MUSAAQAT 


• ® * 0 ^ ' t ® f ^ i ^ 1 ^ K, ^ » 0 f 1, * * * o. ✓ 

i-fr? £ Jsli uy* j b)i • 

* / / 
o ✓ o / 

•pj 


KitababBuyu f§§ 679 






“Dari 1 bnu Umar u§fc bahwa Rasulullah M bekerjasama dengan penduduk 
Khaibar dengan syarat mereka mendapat bagian dari hasil buah kurmanya atau 
tanaman lainnya." (Muttafaqun ‘alaih). 


jCA °oJlS : Jli °J 7 

cojlill (j 1^5"j a! jjil il1 jllii ^ : Jli llil^-l 

.laif, JLJ- :l$ 


Jl ^ ^ O / >0 ) S S S S s' s' s 

s' ^ ~ f „s * ,st> , s's .a v i ii- “'t i i i ^ 6 


Dari Abu Hurairah ^ bahwa orang - orang Anshar berkata kepada Nabi 
“Bagilah pohon kurma itu antara kami dan saudara-saudara kami. ” (Lalu) Beliau 
menjawab, “Tidak." Kemudian mereka berkata, "Serahkan kepada kami untuk 
menggarapnya, sedang hasilnya kami atur bersama. “ Mereka pun berkata, “Kami 
akan bersikap sami’na wa atha’na, kami dengar dan kami ta’at. ” (Muttafaqun 
‘alaih: Irwa-ul Ghalil no: 1471 dan Fathul Bari V: 8 no: 2325). 


BAB MENGHIDUPKAN TANAH TAK BERTUAN 

1. PENGERTIAN TANAH TAK BERTUAN 

Al-Mawaat (tanah tak bertuan), huruf miim dan waawu diharakati 
fat-hah, adalah tanah yang belum dikelola dan belum tersentuh aktivitas 
kehidupan manusia, pengelolaan tanah diumpamakan ibarat kehidupan dan 
membiarkan tanah terlantar diibaratkan kematian. Sedang ihyaul mawaat 
(mehidupkan tanah tak bertuan) adalah seseorang bermaksud hendak 
menggarap dan mengelola tanah yang belum diketahui ada yang memilikinya, 
kemudian ia menggarapnya dengan mengairinya, atau menanami tanaman 
atau mendirikan bangunan, sehingga dengan demikian tanah tersebut 
menjadi miliknya. (Fathul Bari V: 18). 

2. AJAKAN ISLAM UNTUK MELAKUKAN IHYAUL MAWAAT 


s } > ' f t 0 ' 0 1 t ^ f s' s' O f O s' » s' & ^ I et' 0 ' 

Jj>-U y*Ss\ -)» 4-Jiolp ^P 



680 fOf al-Wajiz; Fiqh Sunnah 



Dari Aisyah ^ dari Nabi $$, Beliau bersabda, “Barangsiapa yang menggarap 
tanah takbertuan, makaialebihberhakmenjadipemiliknya." (Shahih: Shahihul 
Jami’us Shaghir no: 6057, Fathul Bari V: 18 no: 2335). 

Urwah berkata, “Pada masa pemerintahannya, Umar memutuskan 
seperti itu.” 

' *' 

Dari Jabir dari Nabi tjjlg, Beliau bersabda, “Barangsiapa yang 
menghidupkan tanah yang belum tersentuh tangan manusia, maka ia menjadi 
miliknya.” (Shahih: Shahihul Jami’us Shaghir no: 5975 danTirmidzi II: 419 
no: 1395). 






Darinya Qabir) juga dari Nabi Beliau bersabda, “Barangsiapa yang 
membuat pagar di sekeliling sebidang tanah yang tidak bertuan, maka tanah itu 
menjadi miliknya." (Shahih: Shahihul Jami’us Shaghir no: 5952 dan ‘Aunul 
Ma’bud VIII: 330 no: 3061). 


BABIJARAH 


1. PENGERTIAN IJARAH ‘UPAH’ 

Ijarah, menurut bahasa, adalah al-itsabah ‘memberi upah’. Misalnya 
aajartuhu, baik dibaca panjang atau pendek, yaitu memberi upah. Sedangkan 
menurut istilah fiqh ialah pemberian hak pemanfa’atan dengan syarat ada 
imbalan. (Fathul Bari IV : 439) 

2. PENSYARI’ATAN IJARAH 
Allah berfirman: 


^ o o / 0 f i r 

0 : jVkJ!) jli 


Kemudian jika mereka menyusukan (anaDanak)mu untukmu, maka 


Kitab al'Buyu §Q1 681 


berikanlah kepadamereka upahnya. (QS. ath-Thalaaq: 6). 

%jiit o>l£L.t ^ > oi cJc Uiijj-i cili 

(Y*\ : ( _ r a-AxJt) 

Salah seorang dari kedua wanita itu berkata, “Ya Bapakku ambillah ia sebagai 
orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang 
kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kmt lagi dapat dipercaya. 
(QS. al-Qashash: 26). 


s / o 


<uiP C-i-i jJ JlS olili a :j jl 


Kemudian keduanya mendapatkan dalam negeri itu dinding rumah yang 
hampir roboh, maka Khidhr menegakkan dinding itu, Musa berkata, “Jikalau kamu 
mau, niscaya kamu mengambil upah untuk itu.” (QS. al-Kahfi: 77). 


o' ' * 


£ 5 »., s s 


Dari Aisyah dia berkata “Nabi M bersama Abu Bakar ^ pemah 
mengupah seorang lakidaki dari Bani Dail sebagai penunjuk jalan yang mahir. 
AbKhirrit ialah penunjuk jalan yang mahir.’' (Shahih: Irwa-ul Ghalit no: 1489 
dan Fathul Bari IV: 442 no: 2263). 

3. HAL-HAL YANG BOLEH DITARIK UPAHNYA 

Segala sesuatu yang dapat diambil manfaatnya dan sesuatu itu yang tetap 
utuh, maka boleh disewakan untuk mendapatkan upahnya, selama tidak 
didapati larangan dari syari’at. 

Dipersyaratkan sesuatu yang disewakan itu harus jelas dan upahnya pun 
jelas, demikian pula jangka waktunya dan jenis pekerjaannya. 

Allah M berflrman ketika menceritakan perihal rekan Nabi Musa $3 


682 


aUWajiz; Fiqh Sunnah 



S .CO/ Z* y J O / . ^ / / 

y ,1'"’ S» y * I * . f I Os s it ssO. SO s \ s / f # f t f £ » , „ 

^u-j O' e£^i —it jl OjjI ^1 JlS 

“ S ~ S S ** X / ** / 

/ / . SOS 

I o 0 , s O s s Os 0' . y 

(TV ; ( j^saa5!) ..IJ Jjs- dj^ 1 j++*£* OL® ^sn>- 


Berkatalah dia (Syu’aib), Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu 
dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja 
denganku delapan tahun danjika kamu cukupkan sepuluh tahun maka itu adalah 
(suatukebaikan) darimu. (QS. al'Qashash: 27). 


Jfi j^S jjP Fp- — dS- J ooJC* Jli df. d_f" 

s s ^ ^ ^ x 

's' j, , ^ S £ S s’ S ^ Os & 

{ jd£' OJj^t'Jj -5) OlT Cjl cAj ^j»\j V Jlii <_JkOJb 

/ s s s s s s 

djd JjloCxil JllSIj oliloCJ! ^JLp ^Jl A^p 
* 1^5" ^llli VfSC ^Ji IJla dJi^j j loi jJlLj j lJu& j IJLa dJUQIj 

^ % s ' ' ^ to ^ -^ 0 ** 0 it*' to * s s s 9 

*5^9 U^^lx/» Uli <up jS?j O-C 0 JL 9 l0_& V} 


Dari Hanzhalah bin Qais, ia bertutur : Saya pemah bertanya kepada Rafi’ 
bin Khadij tentangmenyewakan tanah dengan emas danperak. Makajawabnya, 
“Tidak mengapa, sesungguhnya pada masa Nabi s|g orang'orang hanya 
menyewakan tanah dengan (sewa) hasil yang tumbuh di pematang'pematang 
(galengan), tepPtepi parit, dan beberapa tanaman lain. Lalu yang itu musnah 
dan yang ini selamat, dan yang itu selamat sedang yang ini musnah. Dan tidak 
ada bagi orang-orang (ketika itu) sewaan melainkan ini, lalu yang demikian itu 
dilarang. A dapun (sewa) dengan sesuatu yang pasti dan dapat dijamin, maka 
tidak dilarang.’’ (Shahih: Irwa-ul Ghalil no: 1498). 

4. ANJURAN SEGERA MEMBAYAR UPAH 


jl jlS o'J>r\ l^apt 4JJI Sj^j Jli : Jli A> J>\ df’ 


t m 0 it s 


Kitab al'Buyu’ ||f 683 




Dari Ibnu Umar i^> bahwa Rasulullah bersabda, “Berikanlah upah kepada 
pekerja sebelum hering keringatnya!" (Shahih: Shahih Ibnu Majah no: 1980 
dan Ibnu Majah II: 817 no: 2443). 

5. DOSA ORANG YANG TIDAK MEMBAYAR UPAH PEKERJA 


^ j <US Jli : Jli ^ I jt- <4^0 a jijJ* 

~ s s ** / 

J ~JJ & jHi ^ ^ Jhif : Jidt r y 

*'° \ i ° *» r u (" U° t 

.6j>r I <U2*J JyrU~oI 


Dari Abu Hurairah U& dari Nabi i|g Beliau bersabda, “Allah Ta’ala 
berfirman : Ada tiga golongan yang pada hari kiamat (kelak) Aku akan menjadi 
musuh mereka: (pertama) seorang laki-laki yang mengucapkan sumpah karena 
Akukemudianiacurang, (kedua) seorang laki-laki yang menjual seorang merdeka 
lain dimakan harganya, dan (ketiga) seorang laki-laki yangmempekerjakan seorang 
buruh lain sang buruh mengerjakan tugas dengan sempuma, namun ia tidak 
memberinya upahnya.’’ (Hasan: Irwa-ul Ghalil no: 1489 dan Fathul Bari IV: 
417 no: 2227) . 


6. PERBUATAN YANG TIDAK BOLEH DIAMBIL UPAHNYA 
SEBAGAI MATA PENCAHARIAN 


Allah M menegaskan: 



/ / / / 


Dan janganlah kamu paksa budak-budak u/anitamu untuk melakukan 
pelacuran, sedang mereka sendiri menginginkan kesucian karena kamu hendak 
mencari keuntungan duniaivi. Dan barangsiapa yang memaksa mereka, maka 
sesungguhnya Allah adalah Mulia Pengampun Lagi Maha Penyayang (kepada 
mereka) sesudah mereka dipaksa (itu). (QS. an-Nuur: 33). 


684 


| al-Wajiz; Fiqh Sunnah 




t5>i j 4J jUi' J jL *jf J <i)i juJ aJjii 

^ ^ ^ / 

iH ^—51 dJLJi liSslii lijJl ^Jlp OlSo a1I^( L$J JU/ 

" / / /• 

• ((^f-j j^) <Ji O^M' y> V j) ' J 


Dari Jabir bahwa Abdullah bin Ubai bin Salul mempunyai dua budak 
perempuan, yang satu bemama Musaikah dan satunya lagi bemama Umaimah. 
Kemudian dia memaksa mereka agar melacur, lalu mereka mengadukan kasus itu 
kepada Nabi jjjjg. Kemudian Allah menurunkan firman-Nya : “Dan janganlah 
kamu memaksa budak-budak wanitamu untuk melacur.... adalah M aha Pengampun 
Lagi Maha Penyayang.’’ (Shahih: Mukhtashar Muslim no: 2155 dan Mus- 
lim2 IV: 3220 no: 27 dan 3029). 


^ Alii J y*j jl • I ^1 Pj£- 

' ' ' * 

■u* 


Dari Abu M as’ud al-Anshari ^ bahwa Rasulullah $g melarangharga anjing, 
hasil melacur, dan upah tukang tenung.” (Muttafaqun Ialaih: Fathul Bari IV: 
426 no: 2237, Muslim III: 1198 no: 1567, ‘Aunul Ma’bud IX: 374 no: 3464, 
Tirmidzi II: 372 no: 1293, Ibnu Majah II: 730 no: 2159 dan Nasa’i VII: 
309). 





ui'u* 


Dari Ibnu Umar u|fe ia berkata, “Nabi melarang upah persetubuhan 
pejantan.” (Shahih: Mukhtashar Muslim no: 939, Fathul Bari IV: 461 no: 
2284, ‘AunulMa’bud IX: 296no: 3412, TirmidziII: 372 no:1291 danNasa’i 
VII: 289). 

7. UPAH MEMBACA AL-QUR-AN 


:SyiM 4>l SA'j :J15 \sA=h\ Sr S & D 





Ijjjj *yj \ jjb*o j c4j C4j !jJ5"lj Vj jT y>^\ 

✓ / / 

o. 

.4^5 

Dari Abdurrahman bin Syibl abAnshari ^, ia berkata : Say a mendengar 
Rasulullah ^ bersabda, “Hendaklah kalian membaca al'Qur’an, namunjanganlah 
kamumakan dengan (upah membaca)nya, jangan (pula) memperbanyak (harta) 
dengannya, jangan kamu berpaling darinya dan jangan (pula) kalian berlebih - 
lebihan dalam (menyikapi)nya." (Shahih: Shahihul Jami’us Shaghir no: 1168 
dan al'Fathur Rabbani XV: 125 no: 398). 


jrjt\ M ^ SAj Q* £> & Acs-jA’A 

‘A-Z-'fi bfJl Qj 

9 ' f ' ' 

. % % fe % % 9 jL% ' c jju\ cs % yog 


Dari Jabir bin Abdullah 4®, ia berkata: Rasulullah M pemah pergi menemui 
hami yang sedang membaca al'Qur’an, sedang di antara kami ada yang 
berkebangsaan Arab dan adapula non Arab. Kemudian Beliau bersabda, “Bacalah 
(al'Qur’an); karena setiap (huruf) (pahalanya) satu kebaikan; dan akan ada 
sejumlah kaum yang berusaha meluruskan bacaan al'Qur’an sebagaimana 
dibereskannya gelas (yangpecah); mereka tergesa'gesa untuk mendapat baiasannya 
dan tidak mau menangguhkannya. ” (Shahih: ash-Shahihah no: 259 dan ‘Aunul 
Ma’bud III: 58 no: 815 6 ) 


\°jU^ j>: 



6 Ma’na kalimat “Dan akan ada sejumlah kaum yang berusaha meluruskan bacaan al-Qur’an” ini, yaitu 
mereka gigih memperbaiki lafadz dan kata yang terdapat dalam al-Qur’an dan memaksa diri 
memperhatikan makharijul huruf dan sifat-sifatnya “Sebagaimana dibereskannya gelas (yang pecah)” 
yaitu mereka berusaha dengan serius memperbaiki bacaan karena riya’, sum’ah, prestise, dan popularitas. 
“Mereka tergesa-gesa untuk mendapatkan baiasannya” yaitu balasan di dunia, dan “Tidak mau 
menangguhkannya, yaitu mendambakan pahala di akhirat, namun justeru mereka mengutamakan 
balasan duniawi balasan yang dijanjikan di akhirat. Mereka ittikal (pasrah tanpa ikhtiyar), tidak mau 
bertawakkal kepada-Nya. Selesai. Lihat ‘Aunul Ma’bud III: 59). 


pH al'Wajiz; Fiqh Sunnah 


686 





z' Af 1 * zZ i B 4 1 z* /■ z» X 

• “if 0 " “ - \'" ..f l“- - * I 


A * ' 

+.1 1 ° 


jl jk Si jU cUJi Si 4 j jjiCo y aUjo ol Jli c&Li 4j 4 ) 1 11jJl-j 

.•a f>: * jrjijj * :$» i&s 


Dari Abu Sa’id aUKhudri bahwa ia pemah mendengar Nabi M bersabda, 
“Pelajarilah al-Qur’an, dan dengannya mohonlah kepada Allah surga sebelum 
suatu kaum yang mempelajarinya untuk mencari keuntungan duniawi; karena 
sesungguhnya al'Qur’an dipelajari oleh tiga kelompok manusia: (pertama) seorang 
yang senang berbangga diri dengannya, (kedua) seorang yang mencari makan 
dengannya, dan (ketiga) seorang yangmembacanyakarena Allah ta’ala.” (Shahih: 
ash'Shahihah no: 463 dan Ibnu Nashr meriwayatkannya dalam Qiyamul 
Lail hal. 74). 


BAB SYIRKAH 

1. PENGERTIAN SYIRKAH 

Syirkah, menurut bahasa, adalah ikhthilath (berbaur). Adapun menurut 
istilah Syirkah (kongsi) ialah perserikatan yang terdiri atas dua orang atau 
lebih yang didorong oleh kesadaran untuk meraih keuntungan. Terkadang 
syirkah ini terbentuk tanpa disengaja, misalnya berkaitan dengan harta 
warisan. (Fathul Bari V: 129). 

2. PENSYARI’ATAN SYIRKAH 

Allah M berfirman: 


I^Upj ly^l^jjJl Yi jf* 5^Uiil>Jl ja \jg jlj 

(Y 1 :<_/=>) .p-® l* oli>JUail 


Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang' orang yang berserikat itu sebagian 
mereka berbuat zhalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang'orang yang 
beriman dan mengerjakan amal shalih; dan amat sedikitlah mereka ini. (QS. Shaad: 
24). 


Kitab al'Buyu ff|| 


687 



* A 


A o y A y m yy A y 


x>-\ j JSCli 1 <ti j i\y\ jl J>-j OlS" jij 

:*L-Jl) .tliili <j $.IS"^ diii ^ ^iSfl Ijjli" jli ^jUt L>~gl? 

y y 

0 * 


Jika seorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan 
ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki 
(seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing- 
masing dari keduajenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara 
seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu." 
(QS. an-Nisaa’: 12). 


y y " y y 

y y y A 

0 0 . 0 0 i' y 




Dari Saib ^ bahwa ia berkata kepada 'Nabi “Engkau pemah menjadi 
kongsiku pada (zaman) jahiliyah, (ketika itu) engkau adalah kongsiku yang pal- 
ing baik. Engkau tidak menyelisihiku, dan tidak berbantah-bantahan denganku. ” j 
(Shahih: Shahih Ibnu Majah no: 1853 dan Ibnu Majah II: 768 no: 2287). 

3. SYIRKAH SYAR’IYAH (BENTUK KONGSI YANG 
DISYARATKAN) 

Dalam kitabnya, as-Sailul Jarrar III: 246 dan 248, Imam Asy-Syaukani 
rahimahullah menulis sebagai berikut, (Syirkah syar’iyah) terwujud 
(terealisasi) atas dasar sama-sama ridha di antara dua orang atau lebih, yang 
masing-masing dari mereka mengeluarkan modal dalam ukuran yang tertentu. 
Kemudian modal bersama itu dikelola untuk mendapatkan keuntungan, 
dengan syarat masing-masing di antara mereka mendapat keuntungan sesuai 
dengan besamya saham yang diserahkan kepada syirkah tersebut. Namun 
manakala mereka semua sepakat dan ridha, keuntungannya dibagi rata antara 
mereka, meskipun besarnya modal tidak sama, maka hal itu boleh dan sah, 
walaupun saham sebagian di antara mereka lebih sedikit sedang yang lain 


688 HI al-Wajiz; Fiqh Sunnah 


lebih besar jumlahnya. Dalam kacamata syari’at, hal seperti ini tidak mengapa, 
karena usaha bisnis itu yang terpenting didasarkan atas ridha sama ridha, 
toleransi, dan lapang dada.” 

BAB MUDHARABAH 

1. PENGERTIAN MUDHARABAH 

Menurut bahasa, kata mudharabah berasal dari adh-dharbu fil ardhi, 
yaitu melakukan perjalanan untuk bemiaga. 

Allah berfirman: 


9 / / O^O ^ / ✓ 

lli i O .0 # J /'O/' f|i • • * 0 * // » 

( r •j tiji 


Dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia 
Allah. (QS. al-Muzzammil: 20). 


Mudharabah disebut juga qiradh, berasal dari kata qardh yang berarti 
qath (sepotong), karena pemilik modal mengambil sebagian dari hartanya 
untuk diperdagangkan dan ia berhak mendapatkan sebagian dari 
keuntungannya. 

Menurut istilah fiqih, kata mudharabah adalah akad perjanjian antara 
kedua belah pihak, yang salah satu dari keduanya memberi modal kepada 
yang lain supaya dikembangkan, sedangkan keuntungannya dibagi antara 
keduanya sesuai dengan ketentuanyang disepakati (Fiqhus Sunnah III: 212). 

2. PENSYARI’ATAN MUDHARABAH 


Dalam kitabnya al-Ijma’ hal. 124, Ibnul Mundzir menulis, “Para ulama’ 
sepakat atas bolehnya melakukan qiradh’ pemberian modal untuk berdagang 
dengan memperoleh bagian laba dalam bentuk Dinar dan Dirham. Mereka 
juga sepakat bahwa si pengelola modal boleh memberi syarat perolehan 
sepertiga atau separuh dari laba, atau jumlah yang telah disepakati mereka 
berdua, setelah sebelumnya segala sesuatunya sudah menjadi clear, jelas.” 

Bentuk kerjasama model ini sudah pernah dipraktikkan oleh para 
sahabat Rasulullah M: 


Kitab al'Buyu g| | 689 









0 / ^ > yO f». % Oy* ' L I: t Oy X ^ X ' \\m f ° ' ' f ° 0 0 ' 

^yi j^-P UjI 4jJl S^S'j 4jJl Jb-P £- j>- I(Jl5 Aj\ 4-ji Jjj & 

s ^ y / 

lS j*-Z‘ y i\ yy ^ L j^ I y *>U5 ill® t(JI y}\ Jy*- <j 

✓ “ X X y f y y 

jfs- L1S3 jO»f jJ Jli p j4-"_) '-■-^ s-^’j* • u—Lt- j^r' 'yj 

ijjf of lj Jjl Jli ^ Jli Uiii Jr Jli ^ cJU) 4, C&jf }\ 

s ' ' ? 

J!ytll P l£« y lpl£« 4 j jlplijs La^LiL-li j^«l 4) 

’ X s' s s y y y y 

f 0 £ * > ^ oJI 0 £ x y ° ^ * S %' y y * / 

^_jl Oi - ^ 4 l/** 0^0^-^ 4JJ.-L^Jij 4jIjCwO 

^ ✓ / / / ✓ y y y 

JL>-Ij jt y_ ytS' j JJtA9 i»JJi liiij lilo® L*5J 

/ / /* ^ 

J5*l Jli JIp ^1 Jiii l*®:> ills l?ojli Ip\j U»Jui ills JCJl U_gjj« 

jy»l liol <_jU 2^J! ^ jLai V *yi® l^sljL-l \J« Ji» AiJL-l ( jiu t itJl 

/ /■ / 

li iJf, 'cJ^J m fa £fi jdi $ yjl ji 

✓ / 

tiJULft jl JCJl lJu*> ^ iJii oy j-«»Jl jv*I Ij kiJJ yy^- ^ Jl-2® ^JJl 
jirj Jli® 4 JJI JuIp ^Jrlj j 4 JJI jIp oisl*i aljJU® alLjoJ 

, .fl / . . ^ .0 X 0 / / . 

ll-* J 3? . I ^ ^ ^ 0 » X 0 ^» X J >• .J 0 

Ajul*j>r Ad y^* c3W 3 *<wjt>r Cfty jaJ' j¥*’ 4 y^ ?-“-*^ ?! " ^y 

y y 

aISI JuIpj aUI Jup X >-\j ^4j Jjwi!j JOl JL^-U 0?lja 

✓ ✓ ✓ 

. jdl M y Jli l?l 

^ y~" y y y y 


Dari Z aid bin A slam dari bapaknya bahwa ia pemah bercerita, “Dua anak 
Umar bin Khatthab Abdullah dan Ubaidullah keluar pergi bersama pasukan 
menuju n egeri Irak. Tatkala mereka kembali dari sana, mereka melewati Abu 
Musa al-Asy’ari yang sedang menjabat sebagai Amir, gubemur di Bashrah. Setelah 
ia mengucapkan selamat datang dan menyambutnya, kemudian berkata kepada 
mereka berdua, “Kalau saya tetapkan suatu urusan untuk kalian yang sangat 


690 H! al'Wajiz; Fiqh Sunnah 



bermanfa’at bagi kalian, tentu aku mampu. menetapkannya.” Kemudian ia 
melanjutkan, “Baik, di sini ada sebagian harta kekayaan Allah. Saya bermaksud 
hendak mengirimnya (melalui kalian) kepada Amirul Mukminin, yaitu saya 
pinjamkan kepada kalian berdua, lalu (boleh) kalian belikan barang dagangan 
dari Irak ini, kemudian dijual di Madinah, lalu modal pokoknya kalian serahkan 
kepada Amirul Mukminin, sedangkan labanya untuk kalian berdua.” Mereka 
berdua menjawab, “Kami ingin melaksanakannya.” Setelah harta negara itu 
diserahkan kepada keduanya, kemudian ia menulis sepucuk surat kepada Amirul 
Mukminin Umar bin Khatthab agar menerima harta itu dari mereka berdua. Tatkala 
mereka tiba (di Madinah), maka mereka mendapatkan keuntungan. Kemudian 
ketika keduanya menyerahkan harta negara itu kepada Umar, maka Umar bertanya 
kepada mereka, “Apakah setiap pasukan mendapatkan pinjaman seperti yang 
dipinjamkan kepada kalian berdua?" jawab mereka, “Tidak.” Kemudian Umar 
bin Khatthab menyatakan, “Karena dua anak Amirul Mukminin, maka ia (Abu 
Musa) telah meminjamkan harta negara kepada kalian berdua! Serahkanlah kepada 
negara modal dan keuntungannya! ” Adapun Abdullah diam membisu, sedangkan 
Ubaidullah berkata, “Wahai Amirul Mukminin, tidak sepatutnya engkau 
menetapkan seperti ini? (Karena) andaikata modal ini berkurang atau musnah, 
sudah barang tentu kamilah yang bertanggung jawab untuk menggantinya. ” 
Kemudian Umar menyatakan, “Kalian harus mengembalikan seluruhnya!” 
Kemudian Abdullah diam seribu bahasa, lalu Ubaidullah mengulangi 
pemyataannya. Maka seorang laki-laki yang termasuk rekan dekat Umar berkata, 
“Wahai Amiml Mukminin, alangkah baiknya kalau kaujadikan modal itu sebagai 
qiradh?" Kemudian Umar menjawab, “Kalau begitu, kujadikan modal itu sebagai 
qiradh. ” Kemudian Umar mengambil modalnya dan sepamh dari keuntungannya. 
Sedangkan Abdullah dan Ubaidullah, dua anak Umar bin Khatthab mendapatkan 
sepamh dari keuntungan." (Shahih: Irwa-ul Ghalil V: 291, Muwaththa’ Imam 
Malik halaman 479 no: 1385 dan Baihaqi VI: 110). 

3. ORANG YANG MENGEMBANGKAN MODAL HARUS 
AMANAH 

Mudharabah hukumnya jaiz, boleh baik secara mutlak maupun 
muqayyad (terikat/bersyarat), dan pihak pengembang modal tidak mesti 
menanggung kerugian kecuali karena sikapnya yang melampaui batas dan 


KitabaUBuyu §H 691 







menyimpang. Ibnul Mundzir menegaskan, Para ulama sepakat bahwa jika 
pemilik modal melarang pengembang modal melakukan jual beli secara kredit, 
lalu ia melakukan jual beli secara kredit, maka ia harus menanggung 
resikonya.” (al-Ijma hal. 125). 


0^ Z\ ^ Sjr *J f'iT {}■ 

i'Zbj Zz j ^ <1)1 ^ o\ ")ZZ\ bi 

O jl S ^ % S * 

°y» \Lt> OU ^ ^ C 

✓ ^ ^ S' ? / 

;jic. dii> 


Dari Hakim bin Hizam, sahabat Rasulullah j|| bahwa Beliau pemah 
rnempersyaratkan atas orang yang Beliau beri modal untuk dikembangkan dengan 
bagi hasil (dengan berkata ), “Janganlah engkau menempatkan hartaku ini pada 
binatang bemyawa, jangan engkau bawa ia ke tengah lautan, dan jangan (pula) 
engkau letakkan ia di lembah yang rawan banjir; jika engkau melanggar salah 
satu dari larangan tersebut, maka engkau harus mengganti hartaku. (Shahih 
Isnad: Irwa-ul Ghalil V: 293, Daruquthni II: 63 no: 242, Baihaqi VI: 111). 


BAB SALAM 


1. PENGERTIAN SALAM 

Kata salam, huruf sin dan lam diberi harakat fathah, adalah semakna 
dengan kata salaf. Sedangkan hakikat salam menurut syar’i adalah jual beli 
barang secara ijon dengan menentukan jenisnya ketika akad dan harganya 
dibayar dimuka. (Fiqhus Sunnah III: 171). 

2. PENSYARI’ATAN SALAM 


Allah berfirman: 


(T AT:« yui\) .« <J\ 'M U^ 4^- 


al-Wajiz; Fiqh Sunnah 


692 




Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara 
tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. (QS. al- 
Baqarah: 282). 


A 


4&I ai JLU. J\ o°j£A\ UfJl o' yl Jtf 

a ' * 

. 4JLL-JI .. J4*3 jilj ajIiS" J 


Ibnu Abbas berkata, “Saya bersaksi bahwa jual beli secara ijon yang 
jangka waktunya ditentukan sampai waktu tertentu, benar-benar telah dihalalkan 
Allah dalam Kitab-Ny. dan padanya Dia membolehkannya.” Kemudian ia 
membaca ayat di atas. (Shahih: Irwa-ul Ghalil no: 1369, Mustadrak Hakim 
II: 286 dan Baihaqi VI: 18). 


£Jl jop : Jli ilp j 

*" s s “ /> 

si' * Q s toss } / /- ^ ^ / /< /< ^ /■✓ 

ajjj f^ j (JllLl y» Jla3 

* ' * 4 t t ~ t ~ ' / 

•f 


Darinya (Ibnu Abbas) <&,, ia berkata, "Nabi 3g datangdi Madinah, sedang 
mereka biasa membeli kurma secara ijon, dua tahun dan tiga tahun, kemudian 
Rasulullah bersabda, “Barcmgsiapa membeli sesuatu secara ijon, maka tentukanlah 
dengan takaran tertentu, timbangan tertentu, buat satu masa tertentu.” 
(Muttafaqun ‘alaih: Fathul Bari IV: 429 no: 2240, Muslim III: 1226 no: 1604, 
Tirmidzi II: 387 no: 1325, ‘Aunul Ma’bud IX: 348 no: 3446, Ibnu Majah II: 
765 no: 2280 dan Nasa’i VII: 290). 


3. JUAL BELI SECARA S ALAM DENGAN ORANG YANG TIDAK 
PUNYA MODAL 

Dalam jual beli secara ijon tidak dipersyaratkan pihak penjual secara 
ijon harus sebagai pemilik penuh: 


J\ y aJJIjlp : Jli jJlUJl Jj 0 




^ / ✓ o 




(J ^jlT Jj!> .<il- (jjl y S y jdjljLP 


Kitab al-Buyu ||§ 693 





C-ii ^jl*>> J j>r\ ^J\ \ ^(3 Ojjilj 4aJ>Jl (J 

ft ' * * ' ' ' 

J\ p iuj ^ i!r c. jii IjIp iU oir 'j> ji 

JjaL«j ^ ( ^I_ll c_->L>wjI jlfT" Jlii <ujll~3 <_£JjI tji {J^ 


Dari Muhammad bin Abi aUMujalid, ia berkata : Saya pemah diutus oleh 
Abdullah bin Syaddad dan Abu Burdah untuk menemui Abdullah bin A bi A ufa 
4®, maka mereka berdua berkata, “Tanyakanlah kepada Abdullah bin Abi A ufa, 
apakah para sahabat Nabi pada masa Beliau ^g biasa membeli hinthah secara 
ijon?" (Setelah ditanya), Abdullah bin Abi A ufa menjawab, "Dahulu kami biasa 
membeli hinthah, sya’ir dan minyak kepada petani dari Syam secara ijon dengan 
takaran tertentu dan sampai waktu tertentu (pula).” Saya bertanya, “Kepada 
orang yang puny a modal pokok? ” Jawab Abdullah, “Pada waktu itu, kami tidak 
menanyakan hal itu kepada mereka.” Kemudian saya diutus oleh Abu Burdah 
menemui Abdurrahman bin Abza, lalu saya menanyakan hal itu kepadanya, maka 
jawab Abdurrahman bin Abza, “Adalah para sahabat Nabi ^g biasa membeli 
barang secara ijon pada masa Beliau ^g, namun kami tidak pemah bertanya kepada 
mereka, apakah mereka punya ladang ataukah tidak." (Shahih: Irwa-ul Ghalil 
no: 1370, Fathul Bari IV: 430 no: 2244 dan lafadz ini bagi Imam Bukhari, 
‘Aunul Ma’bud IX: 349 no: 3447, Nasa’i VII: 290 dan Ibnu Majah II: 766 
no: 2282). 


BAB QIRADH 

1. KEUTAMAAN QIRADH (PINJAM MEMINJAM) 



694 HI al-Wajiz; Fiqh Sunnah 







4 * t' ^ t. * ' 's' ® s' *°' * \ U ' ■ ' ,'^ti 

lt* jr*- Cr*J 5^4"' (‘y^y cy^.y ^ ^_Jl {J ^ LjjuI 

* S s s 

d>y j *4-*Jl jlS^ C« *J-*Ji j(j <Ulj oj lijJl (j <l!p 


Dari Abu Hurairah ^ bahwa Nabi |g bersabda, “Barangsiapa 
menghilangkan satu kesusahan di antara sekian banyak kesusahan dunia dari 
seorang muslim, niscaya Allah ahm menghilangkan darinya satu kesusahan dari 
sekian banyak kesusahan hari kiamat; barangsiapa memberi kemudahan kepada 
orang yang didera kesulitan, niscaya Allah memberi kemudahan kepadanya di 
dunia dan di akhirat; Dan Allah senantiasa menolong hamba-Nya selama hamba 
tersebut selalu menolongsaudaranya." (Shahih: Mukhtashar Muslim no: 1888, 
Muslim IV: 2074 no: 2699, Tirmidzi IV: 265 no: 4015, ‘Aunul Ma’bud XIII: 
289 no: 4925). 


LJL* Jpjk pllw* : Jli jl 

' * ' £ *■ s 

:>y. oirvioiv 


Dari Ibnu M as ud ^ bahwa Nabi J|g bersabda, “Tidaklah seorang muslim 
memberi pinjaman kepada orang muslim yang lain dua kali, melainkan pinjaman 
itu (berkedudukan) seperti shadaqah sekali" (Hasan: Irwa-ul Ghalil no: 1389 
dan Ibnu Majah II: 812 no: 2430). 


2. PERINGATAN KERAS TENTANG HUTANG 


dy ^ zHt ^ Jj * - j df - *jjs$ *Ul J yj y j \j y f j£- 

JjljJlj Jl 'j* : dl^Jl oM j y *-<Sy. y^j A^JsJl 7- jj Jl 

""" & s 

■J&j 

Dari Tsauban, mantan budak Rasulullah dari Rasulullah bahiva Beliau 
bersabda, “Barangsiapa yang rohnya berpisah darijasadnya dalam keadaan terbebas 


Kitab al-Buyu |Q| 695 








dari tiga hal, niscaya masuk surga: (pertama) bebas dari sombong (kedua) dari 
khianat, dan (ketiga) dari tanggungan hutang.” (Shahih: Shahih Ibnu Majah 
no: 1956, Ibnu Majah II: 806 no: 2412, Tirmidzi III: 68 no: 1621). 


oJj aas' JJli : Jli o^jbojj ^ 


>0/ ✓ ..J i/ 


Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah bersabda, “Jiwa orang mukmin 
bergantungpadahutangnyahinggadilunasi.” (Shahih: ShahihulJami’ no: 6779 
al-Misykah no: 2915 dan Tirmidzi II: 270 no: 1084). 


j\ jllp cJCa ja Sj^j Jli : Jli 

✓ ^ /- / 

0 — - 1* ^ - A a 

* ' yt * - ' °l ' ° ' 


Dari Ibnu Umar i^> bahwa Rasulullah bersabda, “Barangsiapa meninggal 
dunia dalam keadaam menanggung hutang satu Dinar atau satu Dirham, maka 
dibayarilah (dengan diambilkan) dari kebaikannya; karena di sana tidak ada lagi 
Dinar dan tidak (pula) Dirham.” (Shahih: Shahih Ibnu Majah no: 1958, Ibnu 
Majah II: 807 no: 2414). 


z' / / 


J$ o' ^*-^1 ui p-fci ^15 Jit J o' ®il5 ^ >\ 

<1—1' Jj \j JUi jij JIJp^' Jjai' OloV'J aJJ' 

a! —!' JUi ^IjlkSs- ^Jlp yiSsf I <U' j cJLi o! C-JIj' 

“ / / / z' 

o , ✓✓ 3> 0^0 

o ^ . I-'* ^ ''O ^ ^ of i*. i . z' l-«i 0 ^ 

. eJ'j <U' (j *0-019 0] i^gg 

^ ^ z' z' X z* / z' z» 

aJ—S' j oLi o] ioJ'j' Jli Voii LaIT aJJ( J ^j Jli Li 

z' X ^ ✓ 

^ iJfj P jl_h J Aj jdi IsiiihU JA ^jf 

✓ *• 

• dii> ^ Jli f&Jl 4^P L)li C^JoJ' V] £ JjJ 

s s s ' ? ' * 

| aUWajiz; Fiqh Sunnah 


696 


Dari Abu Qatadah ^ bahumanya Rasulullah pemah berdiri di tengah- 
tengah para sahabat, lalu Beliau mengingatkan mereka bahwa jihad dijalan Al¬ 
lah dan iman kepada-Nya adalah amalan yang paling afdhal. Kemudian berdirilah 
seorang sahabat, lalubertanya, “Ya Rasulullah, bagaimanapendapatmu, jika aku 
gugur dijalan Allah, apakah dosa-dosaku akan terhapus dariku?" M akajawab 
Rasulullah $}§ kepadanya “Ya. Jika engkau gugur di jalan Allah dalam keadaan 
sabar m engharapkan pahala, maju pantang melarikan diri kemudian Rasulullah 
bersabda melainkan hutang; karena sesungguhnya Jibril ;alaihissalam 
menyampaikan hal itu kepadaku." (Shahih: Irwa-ul Ghalil no: 1197, Muslim 
III: 1501 no: 1885, Tirmidzilll: 127 no: 1765 danNasa’i VI: 34). 

3. ORANG YANG MENGAMBIL HARTA ORANG LAIN 
DENGAN N1AT HENDAK DIBAYAR ATAU DIRUSAKNYA 


U frtal Ajjj Jl y>\ A>-\ Jli 4^0 Sjij* ^ <j^ 

. ilji joJ 


Dari Abi Hurairah ^ dari Nabi Beliau bersabda, “Barangsiapa 
mengambil harta orang lain dengan niat hendak menunaikannya, niscaya Allah 
akan menunaikannya, dan barangsiapa yang mengambilnya dengan niat hendak 
merusaknya, niscaya Allah akan merusakkan dirinya.” (Shahih: Shahihul Jami’ 
no: 598 dan Fathul Bari V: 53 no: 2387). 


/ ^ /- ✓ 

. lijCi <Ul ®bt ji V jl Lp 


Dari Syu’aib bin Amr, ia berkata: Shuhaibul Khair ^ telah bercerita kepada 
kami, dari Rasulullah djjg, bakwasanya Beliau bersabda, “Setiap orang yang 
menerima pinjaman dan ia bertekad untuk tidak membayamya, niscaya ia bertemu 
Allah (kelak) sebagai pencuri." (Hasan Shahih: Shahihul lbnu Majah no: 
1954 dan lbnu Majah II: 805 no: 2410). 


4. PERINTAH MELUNASI HUTANG 
Allah berfirman: 


Kitab al-Buyu fgf 697 







* 0 £ y f o 


jl ^LJl !3}j l^lfcl ^Sil^l IjiJJ jl j»*Ij All l jl 

✓ / /• ✓ ^ 
✓ ^ ^ ^ A ^ o * * *> & 0 ° jl Q ^ 

. IjA^ 2J jlS"" Alll jj 4j LoJO Aill jl (JA*JIj l yj>*2*f.j 

* * s s y s 

(©A : f-L^Jl) 


Sesungguhnya Allah menyuruh kamu merryampaikan amanat kepada yang 
berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara 
manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi 
pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha 
Mendengar lagi Maha Melihat. (QS. an-Nisaa’: 58). 


5. MEMBAYAR DENGAN BAIK 


err M 11 J* 

s // ** ^ ^ / 

cl^i ji iLv VI ljJbxj j*Ji 4^* l,0jjapl _Si Jl ai oLjjlii 

✓ / ~ ✓ 

.j.Cb3 jj ^-1)1 Jl3 c dJj Aiil ^jl Jl-*® 


Dari Abu Hurairah ia berkata : Adalah Nabi pemah mempunyai 
tanggungan berupa unta yang berumur satu tahun, kepada seorang laki-laki. 
Kemudian ia datang menemui Nabi $§, lalu menagihnya. Maha Beliau M bersabda 
kepada para Shahabat, “Bayar (hutangku) kepadany a.” Kemudian merekamencari 
unta yang berusia setahun, temyata tidak mendapatkannya, melainkan yang lebih 
tua. Kemudian Beliau bersabda, "Bayarkanlah kepadanya.” Lalu jaivab laki- 
laki itu, “Engkau membayar (hutangmu) kepadaku (dengan lebih sempuma), 
niscaya Allah menyempumakan karunia-Nya kepadamu." Nabi ‘Jg bersabda, 
“Sesungguhnya orang yang terbaik di antara kamu adalah orang yang terbaik di 
antara kamu dalam membayar hutang. ” (Shahih: Irwa-ul Ghallil V: 225, Fathul 
Bari IV: 58 no: 2393, Muslim III: 1225 no: 1601, Nasa’i VII: 291 dan Tirmidzi 
II: 389 no: 1330 secara ringkas). 


jis aC-Ji jAjMU 11 :JiJ 4 j jdJr A 


S /• ✓ 


698 §3f al-Wajiz; Fiqh Sunnah 





^ ^ILp j ol5"j 

Dari Jabir bin Abdullah Jfe>, ia berkata, “Saya pemah menemui Nabi di 
dalam masjid Mis’ar berkata, “Saya berpendapat dia (Jabir) berkata: Diwaktu 
shalat dhuha, kemudian Rasulullah bersabda, "Shalatlah dua raka’at.” Dan 
Rasulullah pemah mempunyai tanggungan hutang kepadaku, lain Rasulullah 
membayar lebih kepadaku.” (Shahih: Fathul Bari V: 59 no: 2394, ‘AunulMa’bud 
IX: 197 no: 3331 kalimat terakhir saja). 


j Jv?: JUi JtS dijl 


^ °<y- ^ J* J>. ^ J>- Jsf cf 

* y ~ y y y y y y y 

uJi ^*jj\ ji *** i ji oj&r ^ 

✓ /* 

didiiif j dii iiJi ii>; $6 i jii jti dfi 

. ju^iij &')\ o£ji iJi 


Dari Isma’il bin Ibrahim bin Abdullah bin Abi Rabi’ah abMakhzumi dari 
bapaknya dari datuknya, bahwa Nabi pemah meminjam uang kcpadanya pada 
uiaktu perang Hunain sebesar tiga puluh atau empat puluh ribu. Tatkala Beliau 
tiba (di Madinah), Beliau membayamya kepadanya. Kemudian Nabi bersabda 
kepadanya, “Mudah-mudahan Allah memberi barakah kepadamu pada keluarga 
dan harta kekayaanmu; karena sesungguhnya pembayaran hutang itu hanyalah 
pelunasan dan ucapan syukur alhamdulillah." (Hasan: Shahih Ibnu Majah no: 
1968 dan Ibnu Majah II: 809 no: 2424, dan Nasa’i VII: 314). 

6. MENAGIH HUTANG DENGAN SOPAN 



/ ^y 0 g y y 

. jS- jl 

* ' * * 


Dari Ibnu Umar dan Aisyah c$> bahwa Rasulullah H bersabda, “Barangsiapa 
menuntut haknya, maka tuntutlah dengan cara yang baik, baik ia membayar 


Kitab al'Buyu ||f 699 



ataupun tidak bayar. ” (Shahih: Shahih Ibnu Majah no: 1965 dan Ibnu Majah 
II: 809 no: 2421). 

7. MEMBER! TANGGUH KEPADA ORANG YANG KESULITAN 

Allah M berfirman: 


to s 


. j jl 1 (jlj 4 * 6 j2> 015^ jl J 

(YA. :ijD\) 


Dan jika(orangyang berhutangitu) dalamkesukaran,makaberilah tangguh 
sampai dia berkelapangan. Dan, menshadaqahkan (sebagian atau semua hutang) 
itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui. (QS. al-Baqarah: 280) 




Ji ji-j oi; -.sjk *J*\ : jis 4b 'j* 

OLO>-lj t j** ^*Jl ^ j yttZi ty\l -!l £>SjI iJLzS' I Jli yd 

.a) jAxS ^-Jtil 


Dari Hudzaifah <£k>, ia berkata : SayapemahmendengarNabi $$ bersabda, 
“Telahmeninggaldunia seoranglaki-laki.” Kemudianiaditanya, "Apakahyang 
pemah engkau katakan (perbuat) dahulu?” Jawab Beliau, “Saya pemah berjual 
beli dengan orang'Orang, lalu saya menagih hutang kepada orang yang 
berkelapangan dan memberi kelonggaran kepada orang yang berada dalam 
kesempitan, maka diampunilah dosa-dosanya.” (Shahih: Shahih Ibnu Majah 
no: 1963 dan Fathul Bari V: 58 no: 2391). 



"* ✓ / ✓ ** / 

jiil% 


Dari Abul Yusri, sahabat Nabi bah<wa Rasulullah Jjjg bersabda, 
“Barangsiapa yang ingin dinaungi Allah dalam naungan-Nya (pada hari kiamat), 
maka hendaklah memberi tangguh kepada orang yang berada dalam kesempitan 


700 


| al-Wajiz; Fiqh Sunnah 


atau bebaskan darinya.” (Shahih: Shahih Ibnu Majah no: 1963 dan Ibnu 
Majah II: 808 no: 2419). 

8. PENUNDAAN ORANG YANG MAMPU ADALAH ZHALIM 


^ ^ Aiii J ys J « jij* ^ }j£' 


Dari Abu Hurairah ^ bahiva Rasulullah ^ bersabda, "Penundmn orang 
yangmampu adalah satu kezhaliman.” (Muttafaqun ‘alaih: Fathul Bari V: 61 
no: 2400, Muslim III: 1197 no: 1564 ‘Aunul Ma’bud IX: 195 no: 3329, 
Tirmidzi II: 386 no: 1323, Nasa’i VII: 317 dan Ibnu Majah II: 803 no: 2403). 

9. BOLEH MEMENJARAKAN ORANG YANG ENGGAN 
MELUNASIHUTANG PADAHAL MAMPU 


d>l Jj j.CP- 


J- tso * 0 

, ASj jJLP-j “W? j£- 


Dari Amr bin asy-Syuraid dari bapaknya bahiva Rasulullah bersabda, 
“Penundaan orang yang mampu (membayar) dapat menghalalkan kehormatannya 
dan pemberian sanksi kepadanya.” (Hasan: Shahih Nasa’i no: 4373, Nasa’i 
VII: 317, Ibnu Majah II: 811 no: 2427, ‘Aunul Ma’bud X: 56 no: 3611 dan 
Bukhari secara mu’allaq lihat Fathul Bari V: 62). 

10. SETIAP PINJAMAN YANG MENDATANGKAN MANFA’AT 
ADALAH RIBA 


✓ /- /■ x 


jlkil: Jlii ^ oaU! Ia/j ^ 

* - x ^ 

^ ^ ^ ^ OOf-'' Os ° ' s 

j z|§ ^ j 5^ vj J <J>\ 

/ S ^ S S / ^ 

^ fl) ✓ ^ O r } s % 0 o ' ^ s O X* 

C~JL/?J J y*d UL y* 4*^ C.- 2 i ]g' )li 4-i A^mS 

“ / / " ✓ ^ 

^ s £ Os s ^ O % ^ s s s os 

iT^i jd <j did I<J, J^a 3 caAa*s^~^ (j 


Kitab al'Buyu’ 


701 






$> X ^ /’/'/' / /• / / 

. /f 1 ^ I « 1 • I ^ i 


> 0 > 


4 j <UlkO j 4 j dlfi *Jb lili (_^i u/ 5 ^ p-S*”A>-l CM 

. L*j 4JL*Jl tiJJj (jjli 


Dari Abu Buraidah (bin Abi Musa), ia bercerita, “Soya pernah datang di 
Madinah, lalu bertemu dengan Abdullah bin Salam. Kemudian ia berkata kepadaku, 
“Marilah pergi bersamaku ke rumahku, saya akan memberimu minum dengan 
sebuah gelas yang pemah dipakai minum Rasulullah dan kamu bisa shalat di 
sebuah masjid yang Beliau pemah shalat padanya." Kemudian aku pergi 
bersamanya (ke rumahnya), lalu (di sana) ia memberiku minum dengan minuman 
yang dicampur tepung gandum dan memberiku makan dengan tamar, dan aku 
shalat di masjidnya. Kemudian ia menyatakan kepadaku, “Sesungguhnya engkau 
berada di tempat di mana praktik riba merajalela, dan di antara pintu-pintu riba 
adalah seorangdi antara kamu yangmemberipinjaman (kepada oranglain) sampai 
batas ivaktu (tertentu), kemudian apabila batas waktunya sudah tiba, orang 
yang merterima pinjaman itu datang kepadanya dengan membawa sekeranjang 
(makanan) sebagai hadiah, maka hendaklah engkau menghindar dari sekeranjang 
(makanan) itu dan apa yang ada di dalamnya." (Shahih: Irwa-ul Ghalil V: 235 
dan Baihaqi V: 349). 


BAB RAHN (GADAI) 

1. PENGERTIAN RAHN 

Menurut lughah ‘bahasa’, “rahn” berarti pemenjaraan. Misalnya 
perkataan mereka (orang Arab), “rahanasy syai-a” artinya apabila sesuatu 
itu terus menerus dan menetap. Allah berfirman: 

if / x 9 & } 

(T A .aLaj hSiS Uj {J Ju JS" 


Tiap'tiap diri bertanggungjawab atas perbuatannya. (QS. al-Muddatstsir: 
38). 

Adapun menurut istilah syara’, kata rahn ialah memperlakukan harta 
sebagai jaminan atas hutang yang dipinjam, supaya dianggap sebagai 


702 H al-Wajiz; Fiqh Sunnah 




pembayaran manakala yang berhutang tidak sanggup melunasi hutangnya. 
(Fathul Bari V: 140 dan Manarus Sabil 1:351). 

2. PENSYARBATAN RAHN 

Allah M berfirman: 

IJIST IjwGreJ jJu* 


(YAT :S >Jl) Oli } 


b 


Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu’amalah tidak secara tunai) sedang 
kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan 
yang dipegang. (QS. al-Baqarah: 283). 


Dikaitkannya hutang piutang dengan safar pada ayat di atas hanyalah 
karena disampaikan sesuai dengan situasi dan kondisi pada umumnya saat 
itu, sehingga mafhum dalam ayat di atas tidak berlaku, artinya untuk 
melakukan rahn tidak harus dalam safar. Ketika muqim juga boleh, hal ini 
ditegaskan oleh riwayat berikut: 






Dari Aisyah bahwa Nabi pemah membeli makanan dari seorang Yahndi 
secara bertempo, dan beliau menggadaikan baju besinya kepada orang Yahudi itu. 
(Muttafaqun ‘alaih). 

3. PENERIMA BARANG GADAI MEMANFA’ATKAN BARANG 
JAMINAN 

Penerima barang gadai tidak boleh memanfa’atkan barang yang 
digadaikan. Berdasarkan riwayat yang termuat dalam pembahasan qiradh: 


y 

Setiap pinjaman yang membaiva manfa’at, maka ia adalah riba. 

Terkecuali barang gadai itu berupa binatang ternak yang bisa diperah 
susunya, atau yang dapat dikendarai, maka boleh diperah susunya dan 


y y 


Kitab aUBuyu ||§ 703 




ditunggangi, bila sang penerima gadai sanggup membiayai dan merawatnya: 


✓ ✓ ✓ 


lil vials Ls°j Aij! Jjl-j JlS : JlS 

✓ ^ ** /■ 

ir» oir ill ^ j i_ ji if» oir 

.su&i io'^jLSj 


Dari Abu Hurairah ^ bahwa Rasulullah bersabda, “Binatang itu boleh 
dikendarai (dipakai) apabila telah digadaikan, dan susu binatang perahan boleh 
diminum apabila telah digadaikan dann bagi orang yang mengendarainya dan 
meminumnya agar menanggung (peliharaan) nafkahnya (membennyamakan dan 
minum)” (Shahih: Shahihul Jami’us Shaghir no: 3962, Fathul Bari V: 143 
no: 2512, ‘Aunul Ma’bud IX:439 no: 3509, Tirmidzi II: 362 no: 1272 dan 
Ibnu Majah II: 816 no: 2440). 


BAB HIWALAH 

1. PENGERTIAN HAWALAH 

Kata hawalah, huruf haa’ dibaca fathah atau kadang-kadang dibaca 
kasrah, berasal dari kata tahwil (pemindahan) atau dari kata ha-uul 
(perubahan). Orang Arab biasa mengatakan haala ‘anil’ahdi, yaitu berlepas 
diri dari tanggung jawab. Sedang menurut fuqaha, para pakar fiqih, hawalah 
adalah pemindahan kewajiban melunasi hutang kepada orang lain. 

2. HUKUM MENERIMA HAWALAH 

Barangsiapa yang mempunyai hutang namun dia mempunyai piutang 
pada orang lain yang mampu, kemudian dia memindahkan kewajiban 
membayar hutangnya kepada orang lain yang mampu itu, maka orang yang 
mampu tersebut wajib menerima kewajiban itu, Nabi M bersabda: 

"Penundaan orang yang mampu (melunasi hutang) itu adalah zhalim, dan 
apabila seorang di antara kamu menyerahkan (kewajiban pembayaran hutangnya) 
kepada orang kaya, maka terimalah.” (Shahih: Shahihul Jami’us Shaghir no: 
5876). 

704 | !H al-Wajiz; Fiqh Sunnah 



BAB WADI’AH (TITIPAN) 


1. PENGERTIAN WADI’AH 

Kata wadi’ah berasal dari wada’asy syai-a, yaitu meninggalkan sesuatu. 
Sesuatu yang seseorang tinggalkan pada orang lain agar dijaga disebut wadi’ah, 
karena dia meninggalkannya pada orang yang sanggup menjaga. 

2. HUKUM WADI’AH 

Apabila seseorang menitipkan barang kepada saudaranya, maka ia wajib 
menerima titipan tersebut, bila ia merasa mampu menjaganya, hal ini termasuk 
dalam rangka tolong menolong dalam ketakwaan dan kebajikan. 

Pihak penerima barang titipan wajib mengembalikan titipan kepada 
pemiliknya kapan saja ia memintanya firman Allah : 




Sesungguhnya Allah menyumh kamu menyampaikan amanat kepada yang 
berhak menerimanya. (QS. an-Nisa’: 58). 


Xj an Ja } JiU! 'jjy cx'jzxy ou 

(TAT:3>Jl) 

A kan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka 
hendaklah yangdipercayai Itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah 
ia bertakwa kepada Allah Rabbnya. (QS. al-Baqarah: 283). 

Dan sabda Rasulullah M : 




Sampaikanlah amanat kepada orang yang memberi amanat kepadamu. 
(Shahih: Shahihul Jami’us Shaghir no: 240, Tirmidzi II: 368 no: 1282 dan 
Aunul Ma’bud IX: 450 no: 3518). 


Kitab aUBuyu 705 






3. MENANGGUNG RESIKO 


Pihak yang menerima titipan tidak mesti mengganti kerusakan barang 
titipan, kecuali karena sikap menggampangkannya: 

0 s ( 9 ' 9 * 0 s 0 s 

CfWu* Cf- Jj** u p 

s /• S * * ' l 

. <JL P 2^3 4x0 j fOjI 


(j- 4 "IH J 


Dari Amr bin Syu’aib dari bapaknya dari kakeknya 4jk> bahwa Rasulullah 
$g bersabda, “Barangsiapa yang ditidpi barang, maka ia tidak ada tanggungan 
atasnya" (Hasan: Shahih Ibnu Majah no: 1945, Irwa-ul Ghalil no: 1547 
dan Ibnu Majah II: 802 no: 2401). 


.JsSy Jy V :Jli Al o)a!p 


Darinya (sang kakek di atas) qg, bahwa Rasulullah sjjjg bersabda, “Tidak ada 
tanggungan atas orangyang diberi amanat.” (Hasan: ShahihulJami’usShaghir 
no: 7518, Daruquthni III: 41 no: 167 dan Baihaqi VI: 289). 


^ * s ^ & 0 . & * < 

O o „ f 9 % s' i \\ ' [{ o s s f . f , I 11 ^ ° 

4xp j Ji ^ 01 

/- / / ^ y ? 

okfl Oli" ^ ^ '$y (jd 



Dari Anas bin Malik ^ bahwa Umar bin Khatthab pemah menuntut 
tanggungjawabnya terhadap barang titipan yang dicuri orang yang berada di antara 
harta bendanya. Imam Baihaqi memberi komentar, “Barangkali karena Anas bin 
Malik lalai sehingga Umar menuntut tanggungjawabnya terhadap barang titipan 
itu karena kelalaiannya.” (Baihaqi VI: 289). 


706 fH al-Wajiz; Fiqh Sunnah 




BAB ARIYAH (PINJAMAN) 


1. PENGERTIAN ‘ARIYAH 

Para ahli fiqih mendefinisikan ‘ariyah’ adalah seorang pemilik barang 
membolehkan orang lain memanfa’atkan barang itu tanpa ada imbalan. 

2. HUKUM‘ARIYAH 

Hukum ‘ariyah sangat dianjurkan, berdasar firman Allah : 

0 s " # 0 jf , / 

(Y .( £ 

s 

Dan bertolong'tolonglah kalian dalam kebajikan dan takwa.” (QS. al- 
Maidah: 2). 

Rasulullah bersabda: 


.ZpA j OIS'C. -£dl j 

* s / / 

Dan Allah selalu menolong hamba-Nya. selama ia menolong saudaranya. 
(Shahih: Shahihul Jami’us Shaghir no: 6577). 

Allah M telah mengecam: 


. y 'Q S ^ ^~rs y 0 y y . * .s Q . ^ . . 

jj .jj c-'jJ j*-® —jwUi . p-QTyw? ^ q —jOJI 

' J ^ 0 

(y-o ‘ o. 0j^lJl 


Orang-orang yang lalai dari shalatnya, orang'orang yang berbuat riya’, dan 
enggan (menolong dengan) barang berguna. (QS. al-Ma’uun: 5-7). 

3. KEWAJIBAN MENGEMBALIKANNYA 

Allah berfirman: 

(o A ;,UJ!) . J\ Ijly of k\ 01 


Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang 
berhak menerimanya. (Qs. an-Nisaa’: 58). 


Kitab al'Buyu 


707 


4. MENANGGUNG RESIKO 

Orang yang meminjam adalah orang yang diberi amanat yang tidak 
ada tanggungan atasnya, kecuali karena kelalaiannya, atau pihak pemberi 
pinjaman mempersyaratkan penerima pinjaman harus bertanggung jawab: 


j ^ : CS- ’ey 

if t ^ ^ ^ / // ^ o ^ o 

4j^jLp1 aJL Jl J j ^ ‘i" d a» J 

1* «1 ^ 0 / / 1* ^ 1*^ o ^ 1*^ ^ e ^ 

. «taj> Jj : Jli ajjLpjI c4j ja-a* 


Dari Shafuian bin Ya’la dari bapaknya ia berkata, Rasululllah pemah 
bersabda kepadaku, “Apabila sejumlah kurirku datang kepadamu, maka berilah 
kepada mereka tiga puluh baju besi dan tiga puluh ekor unto..’’ Kemudian aku 
bertanya, “Ya Rasulullah, apakah ini pinjaman yang terjamin, ataukah pinjaman 
yang tertunaikan >” Jawab Beliau, “(Bukan), tetapipinjaman yang tertunaikan.” 
(Shahih: Shahih Abu Daud III no: 3045, ash-Shahihah no: 630 dan Aunul 
Ma’bud IX: 479 no : 3549). 


Al'Amir ash-Shariani dalam Subulus Salam III: 69) menjelaskan, “Yang 
dimaksud kata madhmunah (terjamin) ialah barang pinjaman yang harus 
ditanggung resikonya, jika terjadi kerusakan, dengan mengganti nilainya. 
Adapun yang dimaksud kata mu-addah (tertunaikan) ialah barang pinjaman 
yang mesti dikembalikan seperti semula, namun manakala ada kerusakan 
maka tidak harus mengganti nilainya.” Lebih lanjut dia menyatakan, “Hadits 
yang diriwayatkan Shafwan di atas menjadi dalil bagi orang yang berpendapat, 
bahwa ‘ariyah tidak harus ditanggung resikonya, kecuali ada persyaratan 
sebelumnya. Dan, sudah dijelaskan bahwa pendapat ini adalah pendapat 
yang paling kuat.” Selesai. 


708 |§f aUWajiz; Fiqh Sunnah 




BAB LUQATHAH (BARANG TEMUAN) 


1. PENGERT1AN LUQATHAH 

Luqathah ialah setiap barang yang dijaga, yang hampir sia-sia dan tidak 
diketahui siapa pemiliknya. Kebanyakan kata luqathah dipakai untuk barang 
temuan selain hewan. Adapun untuk hewan sering disebut dhallah. 

2. KEWAJIBAN ORANG YANG MENEMUKAN BARANG 

TEMUAN 

Orang yang menemukan barang wajib mengenal ciri-cirinya dan 
jumlahnya kemudian mempersaksikan kepada orang yang adil, lalu ia 
menjaganya dan mengumumkan kepada khalayak selama setahun. Jika 
pemiliknya mengumumkan di berbagai media beserta ciri-cirinya, maka pihak 
penemu (harus) mengembalikannya kepada pemiliknya, meski sudah lewat 
setahun. Jika tidak, maka boleh dimanfa’atkan oleh penemu: 


// ^ , . / / ✓ x , / , / / / / /O / 

, ^ } Ox * tl- 0 x^" ' o * '7 f * ( tl**-t>* 0 * 0 * 

4jL« a: J15 1 C-—jAJ : J15 4 jiap ijj 

4 * 


y jJ lL r ”JLJ\ c^ti j\L^> 

X ' " /■ s' S’ 

l| H I |i * * J. 0 f © l . . ^ I ^ « 55 ^ I I ^ •** * I ^ . 0 " 

Jlii Li jAj aijI ^ Jj>ri ^*3 y^>- L^s jS' (JLoi L^s^aj 

^s.Gr Oks La La^Apj La {.Lpj 

jf Ji^f LSu H jui iL; «__ii 

* ' > 

•<VG 


X X X 


s 6 (I * t' 


Dari Swwaid bin Ghaflah, ia bercerita : Saya pemah berjumpa Ubay bin 
Ka’ab, iaberkata, "Saya pemah menemukan sebuah kantong berisi (uang) seratus 
Dinar, kemudian saya datang kepada Nabi M (menyampaikan penemuan ini), 
kemudian Beliau bersabda, ‘Umumkan selama setahun. ” Lalu saya umumkan ia, 
temyata saya tidak mendapati orang yang mengenal kantong ini. Kemudian saya 
datang (lagi) kepada Beliau, lalu Beliau bersabda, “Umumkanlah ia selama 
setahun." Kemudian saya umumkan ia selama setahun, namun saya tidak 







menjumpai (pemiliknya). Kemudian saya datang (lagi) kepada Beliau untuk ketiga 
kalinya, lantas Beliau bersabda, “Jaga dan simpanlah isinya, jumlahnya, dan 
talinya. Jika suatu saat pemiliknya datang (menanyakannya), (maka serahkanlah). 
Jika tidak, boleh kau manfa'atkan.” Kemudian saya manfa’atkan. Lalu saya 
(Suwaid) berjumpa (lagi) dengan Ubay di Mekkah, maka ia berkata, “Saya tidak 
tahu, (beliausuruhmenjaganyaselama) tigatahunatausatutahun." (Muttafaqun 
‘alaih: Fathul Bari V: 78 no: 2426, Muslim III: 135 no: 1723, Tirmidzi II: 414 
no: 1386, Ibnu Majah II: 837 no: 2506 dan ‘Aunul Ma’bud V: 118 no: 1685). 


, 0 / / / 


15 Ss> rj '■jA 4 JJI <Jl* I Jli ^ l jk >lip i j& 

4-! Jp“> Ji* 4-?J j J a jdu ^ pj JJP- jl JJLp 

' ' ^ * & 


Dari lyadh bin Hammar ^ bahwa Rasulullah bersabda, “Barangsiapa 
mendapatkan barang temuan, maka hendaklah persaksikan kepada seorangatau 
dua orang yang adil, kemudian janganlah ia mengubahnya dan jangan (pula) 
menyembunyikan(nya). Jika pemiliknya datang (kepadanya), maka dialah yang 
lebih berhak memilikinya. Jika tidak, maka barang temuan itu adalah harta Allah 
yang Dia berikannya kepada siapa yangdikehendaki-Nya. ” (Shahih Ibnu Majah 
no: 2032, Ibnu Majah II: 837 no: 2505, dan 'Aunul Ma'bud V: 131 no: 
1693). 

3. DHALLAH BERUPA KAMBING DAN UNTA 

Barangsiapa mendapatkan dhallah (barang temuan) berupa kambing, 
maka hendaklah diamankan dan diumumkan, manakala diketahui pemiliknya 
maka hendaklah diserahkan kambing termaksud kepadanya. Jika tidak, maka 
ambillah ia sebagai miliknya. Dan, siapa saja yang menemukan dhallah berupa 
unta, maka tidak halal baginya untuk mengambilnya, karena tidak 
dikhawatirkannya (tersesat): 


lip *|g —)1 ^l^P-l f.lsr Jli ^ i^tJl jJli- Juj 

* ^ ** / / 

+ , t' , 0 - ' ' 0 , * * <>s ' s y 0 

jld cU> f.iS'jj I^Up <J> 1 p C4ll iiaixlj 


710 


al-Wajiz; Fiqh Sunnah 




y dJJ :JU C^iJi J y*j \i Jti LgJiiLu**<U V}j 

-'■ ✓ ✓ ✓ 

dU C«: JUi ^ ^lS\ a>t ^ J^ v—JJtiJ ^ di^U 

** ^ X ✓✓ X 

. jstcJiS\ ^JS^lJj $.L«J! i Ji cLfeJli^j UjlJb- Lgjt^ ?L^Jj 


Dari Zaid bin Khalid al-Juhanni ia bercerita : Ada orang Arab badwi 
datang menemui Nabi sjj§, lalu bertanya kepadanya tentang barang temuannya. 
Maka beliau menjawab, “Umumkanlah ia selama setahun, lalu perhatikanlah 
bejana yang adapadanya dan tali pengikatnya. Kemudianjika datang (kepadamu) 
seseorang yang mengabarkan kepadamu tentang barang tersebut, (maka serahkardah 
ia kepadanya). Dan, jika tidak, maka hendaklah kamu manfaatkan ia. ”la bertanya, 
“Ya Rasulullah, lalu (bagaimana) barang temuan berupa kambing?” Makajawab 
beliau, “ Untukmu, atau untuk saudaramu, atau untuk serigala. ” Ia bertanya (lagi), 
“Bagaimana tentang barang temuan berupa unta?” Maka raut wajah Nabi 
berubah, lalu Rasulullah bersabda, “Mengapa kamu menanyakan unta? Ada 
bersamanya terompahnya dan memiliki perut, ia mendatangi air dan memakan 
rerumputan.” (Muttafaqun 'alaih Fathul Bari V: 80 no: 2427, Muslim III: 1347 
no: 2 dan 1722, Tirmidzi II: 415 no: 1387, Ibnu Majah II: 836 no: 2504, dan 
‘Aunul Ma'bud V: 123 no: 1688). 


4. HUKUM (BARANG TEMUAN) BERUPA MAKANAN DAN 
BARANG YANG SEPELE 

Barangsiapa yang mendapatkan makanan di tengah jalan, maka boleh 
dimakan, dan barangsiapa menemukan sesuatu yang sepele yang tidak 
berkaitan erat dengan jiwa orang lain, maka boleh dipungut dan halal 
dimilikinya: 


di Jt YjJ : JU j*>)l j Vp,. M l'J* y ■ jri 4&> J* ‘J* 

S * * 0 * “ / Jjf 


Dari Anas ia berkata: Nabi pemah melewati sebiji tamar di (tengah) 
jalan, lalu beliau bersabda, “Kalaulah sekiranya aku tidak khawatirkan sebiji 
tamar itu termasuk tamar shadaqah, niscaya aku memakannya.” (Muttafaqun 


Kitab ahBuyu ||| 711 










'alaih: Fathul Bari V: 86 no: 2431, Muslim II: 752 no: 1071 dan 'Aunul 
Ma'bud V: 70 no: 1636). 

5. (BARANG TEMUAN) DIKAWASAN TANAH HARAM 


Adapun luqathah (barang temuan) di daerah tanah haram, maka tidak 
boleh dipungutnya kecuali dengan maksud hendak diumumkan kepada 
khalayak hingga diketahui siapa pemiliknya. Dan, tidak boleh memilikinya, 
meskipun sudah melewati setahun lamanya mengumumkannya, tidak seperti 
luqathah di daerah lainnya; berdasarkan hadits: 


J>J {J>- jl : Jli SjLj jf J>\ Jp 

Js>4 Si, j 4? aic j ‘oLf cif, ^jl; jVu Sj 

* - ✓ - 

'VI IflljaaS ialxJu Vj yLi *Vj JUo*j j 



Dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya Allah 
telah mengharamkan M ekkah, yaitu tidak halal bagi seorangpun sebelumku dan 
tidak halal (pula) bagi seorangpun sepeninggalku; dan sesungguhnya dihalalkan 
untukku hanya sesaat di siang hari. Tidak boleh dicabut rumputnya, tidak boleh 
dipotongpohonnya, tidak boleh membuat lari binatang buruannya, dan tidak boleh 
(pula) mengamankan barang temuannya kecuali untuk seorang yang aJkan 
mengumumkan.” (Shahih: ShahihulJami’usShaghirno: 1751, Irwa-ul Ghalil 
no: 1057 dan Fathul Bari IV: 46 no: 1833). 


BAB LAQITH 

(Bayi / anak kecil yang ditemukan) 

1. PENGERTIAN LAQITH 

“Laqith” adalah anak kecil yang belum baligh yang didapati di jalan, 
atau yang tersesat di jalan, atau yang tidak diketahui nasabnya. 


712 


al-Wajiz; Fiqh Sunnah 


2. HUKUM MENEMUKAN LAQITH 

Memungut laqith hukumnya adalah fardhu kifayah, berdasar firman 
Allah 

✓ 0 6 ' 2 0 ^ f , / 

(Y :oJLJlit) ^JS ^1 p 1 jjjUjj 

Dan, bertolong'tolonglah kamu dalam kebajikan dan ketakwaan. (QS. al- 
Maa-idah: 2) 

3. KEISLAMAN DAN KEMERDEKAAN LAQITH SERTA BIAYA 
HIDUPNYA 

Apabila Laqith ditemukan di negeri Islam, maka dianggap sebagai or- 
ang muslim, dan dihukumi sebagai orang yang merdeka dimanapun ia 
ditemukan, karena pada asalnya anak cucu Adam adalah merdeka. Jika ia 
disertai dengan harta, maka biaya hidupnya diambilkan darinya. Jika tidak, 
maka biaya penghidupannya diambil dari baitul mal (kas negara): 


J Jo J 

, I o _ t s 0 


olu-j : Jli pi-' <j^ j - 

j±a\ \j : Jui 4 j C~jU 

^yi ytS- : Jl ai : Jli ? y* idJUASG ^.p Jli3 


Dari Sunain Abijamilah seorang lakhlaki dari Bani Sulairn berkata: Say a 
pemah mendapatkan anak kecil tersesat lalu soya bawa kepada Umar bin Khatthab. 
Kemudian Uraifi berkata, "Ya Amirul M ukminin, sesungguhnya ia adalah seorang 
laki-laki yang shalih. ” Lantas Umar bertanya, “Apakahiamemangbegitu?” Jau/ab 
Uraifi, “la betul." Kemudian Umar berkata, “(Wahai Salim), baivalah ia pergi, 
dan ia sebagai orang merdeka, dan ia hams berwali kepadamu, sedangkan biaya 
hidupnya tanggungan kami (Shahih: Irwa-ul Ghalil no: 1573, Muwaththa’ 
Imam Malik hal. 524 no: 1415 dan Baihaqi VI: 201). 


Kitab akBuyu |Q§ 


713 




4. PIHAK YANG BERHAK MENJADIAHLIWARIS LAQITH 

Apabila laqith meninggal dunia dan ia meninggalkan harta warisan, 
namun tidak meninggalkan ahli waris, maka harta warisannya menjadi hak 
milik baitul mal, demikian pula diyatnya bila ia dibunuh. 

5. PENGAKUAN SENASAB DENGAN LAQITH 

Barangsiapa, baik laki-laki maupun perempuan, mengaku punya 
hubungan nasab (keturunan) dengan laqith, maka harus dihubungkan 
dengannya, selama hubungan nasab itu memungkinkan. Jika yang mengaku 
punya hubungan nasab dengannya dua orang atau lebih, maka seharusnya 
dihubungkan dengan orang yang membawa bukti bahwa dirinya memiliki 
hubungan nasab dengan si laqith. Jika tidak mempunyai bukti yang kuat, 
maka dipaparkan kepada orang yang ahli mengenali nasab-nasab dengan 
adanya kemiripan. Kemudian dihubungkan dengan orang yang menurut ahli 
penyelidik nasab bahwa anak kecil tersebut sebagai anaknya: 


'Jjd j’J * ‘J. -!l Li>1 :cJS & &&£ 

j Aij Liil J&j jl ’jLii 

/• ^ 

Jo X ° £ * / / ^ 0.0 / ^ O > ^ & S ^ SS 

1 g ./?« < oJu*> jl \ Jliis O-bj LiaP ASj 


•U**i 


Dari Aisyah katanya : Nabi pemah masuk (he rumah) menemuiku 
dalam keadaan rianggembira, lain bersabda, “Tidakkah engkau tahu bahwa Mujzir 
al'Madlaji tadi melihat Zaid dan Usamah, dan keduanya telah menutup kepalanya, 
sementara kaki mereka terbuka. ” Lalu ia berkata, “Sesungguhnya empat kaki ini, 
sebagiannya berasal dari sebagaian yang lainnya (memiliki kemiripan dengan 
sebagian yang lain). (Muttafaqun ‘alaih: Fathul Bari XII: 56 no: 6771, Mus¬ 
lim II: 1081 no: 1459, ‘Aunul Ma’bud VI: 357 no: 2250, Tirmidzi III: 298 
no: 2212 danNasa’i VI: 184). 

Jika temyata ahli penyelidik nasab berpendapat, bahwa laqith tersebut 
adalah memiliki hubungan nasab dengan kedua orang yang mengaku 


714 Hi al-Wajiz; Fiqh Sunnah 



mempunyai hubungan nasab dengannya, maka harus dihubungkan dengan 
keduanya: 


Jlii c(j j*>Wj j-*S L? df- 

^ ^ ^ * ' JS ^ 

✓ / ✓ ✓ ✓ 

. / / /6/ / / ^ / i /" / , , ^ O ✓ O. . w ^ . », 

.Lo-^Lj <Ujl?x3 <U5 IS ! (__AjU2J1 


Dari Sulaiman bin Yasar dari Umar tentang seorang perempuan yang digauli 
oleh dua orang lakidaki ketika dalam keadaan suci, maka sang ahli penyelidik 
nasab berkata, “Dalam hal anak kecil ini kedua laki-lald itu bersekutu. ” Kemudian 
Umarmenjadikan (nasabnya) diantaramerekaberdua. (Shahih: Irwa-ul Ghalil 
1578 dan Baihaqi X: 263). 


BAB HIBAH 

1. PENGERTIAN HIBAH 

Hibah, huruf haa’ dikasrah dan baa’ difat-hah, adalah pemberian 
seseorang akan hartanya kepada orang lain dimasa hidupnya dengan cuma- 
cuma, tanpa imbalan. 

2. DORONGAN MELAKUKAN HIBAH 


jI j : Jli —Si bjij£> ^S 

* s ** / /■ ** / 


Dari Abu Hurairah ^ dari Nabi M, Beliau bersabda, “Wahai para wanita 
muslim, janganlah sekali-kali seorang tetangga perempuan merasa hina memberikan 
kepada tetangganya yang perempuan, walaupun sekedar ujung kuku kambing" 
(Muttafaqun ‘alaih: Fathul Bari V: 197 no: 2566 dan Muslim II: 714 no: 
1030). 




Juga darinya Abu Hurairah ^ bahwa Nabi ^ bersabda, “Saling memberi 
hadiahlah diantara kalian, niscaya kalian akan saling mencintai.” (Hasan: 


Kitab al'Buyu 


715 


Shahihul Jami’us Shaghir no: 3004 dan Irwa-ul Ghalil 1601, Baihaqi VI: 
169). 

3. MENERIMA HIBAH (PEMBERIAN) YANG SEDIKIT 


j' <J\ c y : ® Ojij* ^ j* 

• ^ A c4^G 


Dari Abu Hurairah ^ dari Nabi $|, Beliau bersabda, “Kalau aku diundang 
untukmenghadirijamuansatulengan (kambing) ataujamuansatubetis (kambing), 
niscaya pasti kuhadiri, dan kalau aku diberi hadiah satu lengan (kambing) atau 
satu betis (kambing), niscaya kuterima (Shahih: Shahihul Jami’ no: 5268 
dan Fathul Bari V: 199 no: 2568). 

4. HADIAH YANG TIDAK BOLEH DITOLAK 


: Jvi jIp ^ ^1 c^li ^ 5 

: JlS .-Si ^Jl jlsT :JU ClL ^Jjlls aIIp cJi^o 

** x 

• L4W oir * y 1 of j j 


Dari Azrah bin Tsabit abAnshari, ia berkata, "Sayapemah datangmenemui 
Tsumamah bin Abdullah, lalu ia memberi minyak wangi kepadaku. Ia berkata, 
‘Adalah Anas tidak pemah menolak (hadiah) minyak wangi dan dari Anas 
bahwa Nabi tidak pemah menolak (hadiah) minyak wangi. ” (Shahih: Shahihul 
Tirmidzi no: 2240, Fathul Bari V: 209 no: 2582 dan Tirmidzi IV: 195 no: 
2941). 


t( yu—i!j aiC^Jl :i|g <&! J e jLj Jli ^Jl ^p 

• *'• 

Dari Ihnu Umar i4*> bahwa Rasulullah bersabda, ‘Ada tiga hal yang 


716 Hf al-Wajiz; Fiqh Sunnah 




pemberiannya tidak boleh ditolak: (pertama) sandaran (bantal), (kedua) minyak 
wangi, dan (ketiga) susu." (Hasan: Shahih Tirmidzi no: 2241, dan Tirmidzi 
IV: 199 no: 2942). 

5. MEMBALAS HIBAH 


.I^Jlp j Jlaj aSj) J °jLj jlS" : cJti ^ SJujIp 


Dari Aisyah ia berkata, “Rasulullah H menerima hadiah dan biasa 
membalasnya.” (Shahih: Fathul Bari V: 210 no: 2585, ‘Aunul Ma’bud IX: 
451 no: 3519 dan Tirmidzi III: 227 no: 2019). 

6. ORANG YANG PALING UTAMA MENERIMA HADIAH 


Jli c Oi jbl ols :cili ill 


^ «. * 


.IjIj uJ-wf _/S : Jli 


Dari Aisyah ia berkata : Saya pemah bertanya, “Ya Rasulullah, 
sesungguhnya saya mempunyai dua tetangga, lalu yangmanakah yang kuberikan 
hadiah?” Jawab Beliau, "Yang pintunya lebih dekat kepadamu di antara mereka 
berdua.” (Shahih: Fathul Bari V: 219 no: 2595 dan ‘Aunul Ma’bud XIV: 63 
no: 5133). 


i 'c-L YA- o! j,\ jy y?;/ 

j—; jjl' tfjj1oir * yii oiki: ri) sii, Gsif 

** /• / ✓ 

: Jli —Jj o-aipt aJ— l! :cJSi 

. il>(i j&J Oir l^pf 0 Jdh ‘1 d: Jli cp:cili 

Dari Kuraib, mantan budak Ibnu Abbas bahwa Maimunah bind ah Hants 
^ menginformasikan kepadanya bahwa ia (Maimunah) pemah memerdekakan 


KitabahBuyu f|| 717 








seorang budak perempuan yangdihamili tuannya tanpa seizin Nabi 3§g. Kemudian 
tatkala tiba hari yang menjadi gilirannya (Maimunah bin al-Harits) maka ia 
berkata, “Ya Rasulullah, tidakkah engkau tahu bahwa saya telah memerdekakan 
budak perempuanku.” Rasulullah bercanya, “Apa betul kau lakukan hal itui” 
Jawabnya, “Ya, (betul).’’ Rasulullah bersabda, “Sesungguhnya kalau engkau 
berikan ia kepada paman-pamanmu, niscaya pahalamu le.bih besar." (Muttafaqun 
‘alaih: Fathul Bari V: 217 no: 2592, Muslim II: 694 no: 999, ‘Aunul Ma’bud 
V: 109 no: 1674). 

7. PENGHARAMAN SIKAP MENGUTAMAKAN SEBAGIAN 
ANAK DALAM HAL Hffi AH 


cJte caJU set : Jli J OlliLJl 

iji r|t J y*j jDJ CAj o 

* ** * / / / 

I A* cJ£it a) _5l J jLj a 3 Jlii jjlp oA^aJJ J|| li 


j Al \ys \: Jli ^ : Jli JaT* 

^ * 0 0 0 ' y ' ' ' s Jj» o s> ^ 

A^Al V t^li dil ^A^-jJ *Ai I Jli cAjljj <jj ciiAy2—Si J-Uj ji 

** /- /'**/'/ /• / 

(J tiO IjjjSJ Ol I Jli j*-> lijljj <jj .j_pr 

/• ^ ^ / j? 


Dari Numan bin Basyir ia berkata : Ayahku pemah menshadaqahkan 
sebagian hartanya kepadaku. Kemudian Ibuku, Amrah bind Rawahah 
menyatakan, “Aku tidak ridha (terhadap shadaqah ini) hingga engkau 
mempersaksikan kepada Rasulullah Kemudian ayahku berangkat menemui 
Rasulullah untuk mempersaksikan shadaqah yang kuterima ini kepadanya. 
Maka, Rasulullah bertanya kepada ayahku : “Apakah engkau lakukan hal ini 
terhadap seluruhanakmu?” Jawabnya, “Tidak.” Maka Rasulullah, “Bertakwalah 
kepada Allah dan bersikap adillah terhadap anak-anokmu. ” Kemudian ayahku 
kembali (pulang), lalu dia membatalkan shadaqah itu. Dalam riwayat yang lain, 


718 H al-Wajiz; Fiqh Sunnah 



Rasulullah bersabda, "Maka kalau begitu janganlah engkau menjadikan diriku 
sebagai saksi; karena sesungguhnya aku tidak mau menjadi saksi atas perbuatan 
yang sewenang-ivenang. ” Dalam riwayat yang lain (lagi) disebutkan bahiva Beliau 
bertanya, “Apakah kamu merasa senang apabila mereka (anak-anakmu) itusama- 
sama bakti kepadamu?" “Ya, tentu." Maka Rasulullah bersabda, “Maka kalau 
begitu, janganlah (kamu bersikappilih kasih).” (Muttafaqun ‘alaih: Fathul Bari 
V: 211 no: 2587, Muslim III: 1241 1623,‘Aunul Ma’bud IX: 457 no: 3525). 

8. TIDAK HALAL SESEORANG MENGAMBIL KEMBALI 
PEMBERIANNYA DAN TIDAK PULA MEMBELINYA 


A * ° 
o v 




^ 13 341 :it 'Ji\ Jli : 

/ ** ✓ jf ' ' 


Dari Ibnu Abbas t$e> bahwa Nabi M bersabda, “Bagi kita tidak ada 
perumpamaan yang lebih buruk (lagi) daripada orang yang mengambil kembali 
pemberiannya, seperti anjingyang menelan kembali muntahnya." (Muttafaqun 
‘alaih: Fathul Bari V: 234 no: 2622 dan ini lafadz bagi Imam Bukhari, Mus¬ 
lim III: 1240 no: 1622, ‘Aunul Ma’bud IX: 454 no: 3521, Tirmidzi II: 383 
no: 1316 danNasa’i VI: 265). 


o A A & o y y y y 

A i ^ ^ M .»y».yoyyA A o y f 0 ' ' 1° f 0 ° 0 ' 

’.tjjJl) jjJ joS* (Ol A)j l yj£' 

S y y 

AO Ay yo Z 0 2 * 0 ' t' A y 0 J ^ , s' ' y 

<u a JS\ jl o^jli oJ up jl5" (j jJl <pLd?li a1 _Si (j ^p 

✓ y y y # 

o y y y yy . / > / . Ox ✓ . M ^ . y y 

• | '"®» ^ ^ » li M • x i ». o y A »*y , o A AA .y A A o^i 

jlj 0 Jid J y yJI i^JU.5 CJU4 jcU C-.-U.bj 

y y y y f y 

^y A ^ 9y 0 y y O 3> y y O ^y y ^ ^ 

.Aijd 3 ISsJlS"" (3 A5l*j! (jl® A>-lj pJfcjJj 


Dari Zaid bin A slam dari bapaknya, ia bercerita : Saya pemah mendengar 
Umar bin Khatthab ^ berkata, ‘‘Saya pemah membelikan (seseorang) perbekalan 
untuk jihad dijalan Allah yang diletakkan di atas punggung kuda, lalu perbekalan 
tersebut dihilangkan kemudian saya bermaksud hendak membelinya darinya, dan 


Kitab al-Buyu H| 719 



saya menduga ia akan menjualnya dengan harga murah. Kemudian kutanyakan 
hal itu kepada Nabi ^g, maka Rasulullah menjawab, Janganlah engkau beli barang 
itu, walaupun ia memberi kepadamu dengan (harga) satu dirham, maka 
sesungguhnya orang yang menarik kembali shadaqahnya laksana anjing yang 
menelan muntahnya.”' (Muttafaqun’alaih: Fathul Bari III: 353 no: 1490, 
Muslim III: 1239 no: 1620, Nasa’i V: 108, Tirmidzi meriwayatkan secara 
ringkas II: 89 no: 663 dan ‘Aunul Ma’bud IV: 483 no: 1578). 


Pengecualian dari ketentuan diatas adalah pemberian seorang ayah yang 
memberi kepada anaknya: 

V I Jli jit —Si Ji ji *£&> j**" (jjS pj* 

s y s £ /* x' /■ 

. I'jJj iij jj/J) vi p of 


Dari Ibnu Umar dan Ibnu Abbas 4y£>, keduanya mengatakan hadist ini dari 
Nabi J$g, Beliau bersabda, “Tidak hold bagi seorang lakblaki yang memberi sesuatu, 
kemudian memintanya kembali, melainkan seorang ayah menarik kembali 
pemberian yang ia berikan kepada anaknya. ” (Shahih: Shahihul Jami’us Shaghir 
no: 7655, ‘Aunul Ma’bud IX: 455 no: 3522, Tirmidzi II: 383 no: 1316, Nasa’i 
VI: 265 dan Ibnu Majah II: 795 no: 2377). 


Jika pihak diberi hadiah mengembalikannya, maka tidak mengapa pihak 
pemberi hadiah mengambilnya kembali: 


Ji jials c^pS LgJ j JUs -Si jl 

^ . O ✓ ✓ . /'/' 0 0 ✓ / 

O «" o * ». • /■ 0 X* O ✓ o ^ /" O. ** t . „ X * # X , <■" |0 f 

(*-**■ ^S Ji 9^ *-*S ^9^ l$/*pl 


X- . , / / 0 

B | / 8 x . ~ O/ ** . x- , 0 ^ 8 ^ I / ® 

• O* ^ '4>> J Jj^Sj 




Dari A isyah ^ bahuia Nabi ^g pemah shalat pada sehelai kain yang bergaris - 
gam, lalu sekejap Beliau melihat pada garis-garisnya. Tatkala usai shalat, Beliau 
bersabda, “Bawalah kain ini kepada Abi Jahm dan datangkanlah untukku kain 
tebal yang polos dari Abi jahm; karena sesungguhnya ia tadi (sempat) membuatku 
lalai dari shalatku. ” (Muttafaqun ‘alaih: Fathul Bari I: 482 no: 373, Muslim I: 

720 | Hf al-Wajiz; Fiqh Sunnah 



391 no: 556, Aunul Ma’bud III: 182 no: 901 danNasa’i II: 72). 


tsaif irr -m y i m jA dit, -js\ cm*. j ^^uji 'j* 

“ /• /- “ / / 
ll / Ox ✓ ^ z' ^ ^ \ Q J> 

C^»y>*-* ^Aj —Diiyjl — Dg£ ail 

/ ' ' «• ✓ ' ' 

iL :Jli a^j (j c3jP ills Jl5 

/ ' ' 

.£. i&; liifc 


Dari s/ia’b bin Jatstsamah al-Laitsi -ia adalah sdah seorang sahabat Nabi ^g- 
bahwa ia pemah memberi hadiah kepada Rasulullah berupa keledai liar di 
daerah Abwaa’ -atau di Waddan- kola itu Beliau sedang berihram, lalu Beliau 
menolaknya. Sha’b berkata, “Ketika Beliau melihat (rasakesal) di wajahku karena 
Beliau mengembalikan hadiahku kepadaku, ” maka Beliau bersabda, “Kami benar- 
benar tidak layak menolak hadiahmu, namun kami dalam keadaan berihram.” 
(Muttafaqun ‘alaih: Fathulbari IV: 31 no: 1825, Muslim II: 850 no: 1193, 
Tirmidzi II: 170 no: 851, Ibnu Majah II: 1032 no: 3090 dan Nasa’i V: 183). 

9. ORANG YANG BERSHADAQAH KEMUDIAN MEWARI- 
SINYA 


:cJUi $ [Ji\ J ;f>l o £ li : JU U V* iX'J 

✓ / / ✓ ✓ 

ii yrT I Jl^i .CDili l^j-ilj jjijl^J ^5^ C-J-W 2 J ^yl c<Ul J J—'jli 


S' ' ' & 

£ Q ' 9' ) O 


Dari Abdullah bin Buraidah dari bapaknya katanya : Telah datang 
seorang perempuan kepada Nabi $g, lalu bertutur, “Ya Rasulullah, sesungguhnya 
aku telah menshadaqahkan budak perempuanku kepada ibuku, namun (sekarang) 
dia telah meninggal dunia. ” Jawab Beliau, “Mudah-mudahan Allah memberimu 
pahala, dan ia menjadi harta warisan bagimu.” (Shahih: Shahih Tirmidzi no: 
535, Muslim II: 805 no: 1149, Tirmidzi II: 89 no: 662 dan ‘Aunul Ma’bud 
VIII: 79 no: 2860). 


Kitab al'Buyu || 


721 



10. APARAT PEMERINTAH YANG MENERIMA HADIAH 
ADALAH GHULUL (PENGKHIANAT) 

$[l * ^l!jl °J £ 

s' “ ✓ X X 

I jus j IJla : Jti ilia caSJI^ Jl ^Jlp aIj^I jjS aJ JUj 

JIj C* Jl5 p ajip JZ\j J_Si j^Srj : ^2Jl .Jip j|g ^JlII ^ 

X ** x " 

^ £s / o x 35 x x / s * ‘S % S Qs s' ° 

Axij <UjS Cz-J (J ^j-JLsr IJlA j idAS iJlft J j2s3 ^Jlla AOxJ Jxl*Jl 

XX ** / 

X / 35 ^ J X 0 ^ ✓ 8 

^ 4j s.u? *yi V a j1> aSSj ^“y ^1 4 J <_£~L$j! _Jalj 

✓ ^ J« - / “ S S S 

0^1* ^ ^ /* 5 /■ 1* ✓ / Jj/' ^ /" O' 0 /■ Jl ^ Q 0 

jl jl y>- LgJ 0jjL j! (,\.Pj aJ IjOU <1)1^ <jj CAl»3j ^Jp cA^CiJl 

^x x m £ O s ' x 0 4 xx z z ^ ^ 

|i. |i > O i'* | ^ y.f Of 0. 0 // . z"0* *X *s S * . * J» ^ *’' ®£ •• 1 

. u^Aj CzJOu Y * A-lad ^ jAZ’ W 1 j ( 3 ^ 4J Al £-®j |*J 


Dari Abi Humaid as-Sa’idi 4 ^ ia bercerita: Nabi Mpemah memperkerjakan 
seorang sahabat dari (Bani) al-Azd, bemama Ibnul Utabiyah untuk memungut 
zakat. Tatkala ia kembaii (kepada Rasululalh H), ia berkata, “Ini untukmu dan 
ini hadiah yang dihadiahkan orang kepadaku. ” Kemudian Nabi % segera naik 
mimbar, lalu memuji Allah dan menyanjung-Nya, kemudian bersabda, “Pantaskah 
seorang amil zakat yang kami kirim (untuk menarik zakat), lalu datang (kepadaku) 
lantas berkata, ‘Ini untukmu dan ini untukku. ’ M engapa ia tidak duduk-duduk di 
rumah bapaknya dan ibunya, lalu ia memperhatikan, adakah orang yang memberi 
hadiah kepada dirinya ataukah tidak add! Demi Dzat yang diriku berada dalam 
kekuasaan-Nya, ia tidak akan datang dengan membawa hasil pemberian ilegal 
itu, melainkan ia akan datang pada hari kiamat dengan memikul barang itu di 
lehemya. Jika ia berupa unta, maka unta itu melenguh; jika ia berupa sapi betina, 
maka sapi tersebut menguak; jika ia berupa kambing, maka ia mengembek” 
Kemudian Beliau mengangkat tangannya hingga kami melihat bulu ketiaknya, 
lalu Beliau bersabda (lagi), “Ingatlah, aku telah menyampaikan, tiga kali.’’ 
(Muttafaqun ‘alaih: Fathul Bari XIII: 164 no: 7174, Muslim III: 1463 no: 
1832 dan ‘Aunul Ma’bud VIII: 162 no: 2930). 


722 §§f aUWajiz; Fiqh Sunnah 


BAB UMRA DAN RUQBA 


1. PENGERTIAN UMRA DAN RUQBA 

Kedua hal ini termasuk hibah (pemberian) yang berlaku sementara 
waktu, tidak menjadi hak milik selama-lamanya. 

Kata ‘umra, Huruf‘ain diharakati dhammah dan mim disukunkan dan 
huruf ra’ disambung dengan alif maqshurah, terambil dari kata al-’Umr. 
Sedangkan ruqba sepatron dengan umra terambil dari kata al-muraaqabah. 
Mereka, bangsa Arab biasa mengerjakan hal ini pad a masa jahiliyah, yaitu 
seorang memberi rumah kepada orang lain dengan pemyataan, “Saya halalkan 
rumah ini untukmu selama hayatmu dikandung badan oleh sebab itu 
dinamakan Umra.” Demikian pula yang dikatakan pada ruqba, karena 
masing-masing orang yang melakukan umra dan ruqba sama-sama menunggu 
kapan ajal orang yang diberi rumah tiba agar rumah yang dimaksud kembali 
lagi kepadanya. 

2. STATUS DAN KEDUDUKAN UMRA DAN RUQBA 

Nabi menganggap penentuan jangka waktu ini adalah sesuatu yang 
tidak terpakai, dan Beliau memutuskan bahwa masing-masing dari umra dan 
ruqba menjadi hak milik penuh si penerima dan menjadi harta warisan bagi 
ahli warisnya, tidak bisa kembali lagi kepada pihak pemberi hibah: 


^ ajj! JJU :Jl5 <&! jlp jUr ^ 

■vL 


Dari Jabir bin Abdullah bahwa Rasulullah $$ bersabda, ‘‘Umra itu boleh 
(halal) bagi orang yang diberi umra dan Ruqba (juga) boleh (halal) bagi orang 
yang di beri ruqba.’’ (Shahih: Shahih Ibnu Majah no: 1930, Ibnu Majah II: 
797 no; 2383, Tirmidzi II: 403 no: 1362, ‘Aunul Ma’bud IX: 472 no: 3541 
dan Nasa’i VI: 270). 


^ ^ J Ji 

* t SO? ^ \ * x'^ofo ^ » 0 


(5^>U-j s|| <&! Jc- ^*1- :JU ilp j 


Kitab al-Buyu I|| 723 


t 0 * o ' \ ^ ' f° .. ^ t .. 0 .. . \ 

. A^Juu j y^S') (_5^® <-$^® Aj 4>- <0AjiS -LfiJ <Ua*J j 


Darinya (Jabir bin Abdullah) ia berkata : Saya pern ah mendengar 
Rasulullah 0 bersabda, ‘Barangsiapa memberi umra kepada orang lain untuknya 
dan untuk keturunannya, maka sesungguhnyapemyataannya itu telah memutuskan 
haknya terhadap umra tsb. Maka umra itu adalah milik pihak yang diberi umra 
dan keturunannya." (Shahih: Shahih Ibnu Majah no: 1927, Muslim III: 1245 
no: 21/1625 dan Ibnu Majah II: 796 no: 2380). 


^ ** 7 * Vj & 'j^-if * ^ 

. A^ij\£j li. iV^pf ^ JUL3 tf^lp ^ 


Darinya (Jabir bin Abdullah) bahwa Nabi bersabda, "Jagalah hartamu 
buat kamu, dan janganlah kamu merusaknya, karena sesungguhnya orang yang 
memberi umra, maka umra itu adalah milik pihak yang diberi umra selagi hidupnya 
dan sesudah matinya, dan milik keturunannya.” (Shahih: Shahihul J ami’us 
Shaghir no: 1388 dan Muslim II: 1246 no: 26 danl625). 


BAB GHASHAB 

1. PENGERTIAN GHASHAB 

Ghashab ialah mengambil hak orang lain dengan cara yang tidak benar. 

2. HUKUM GHASHAB 

Ghashab, merampas hak orang lain adalah perbuatan zhalim, sedangkan 
perbuatan zhalim termasuk kegelapan-kegelapan pada hari kiamat. Allah 
H berfirman: 


cJ\ d jL Jik-J! jJJ iIp i i ‘jZSj Yj 

off* ‘ o * . o , o °li “* ' \f 0 0 -* ' I » > 

rt-fr’Aialj (H 3 J° ji j f-J [ jy J3 - A .jlv2J yi A — j, 

r s * ~ * 

(tr-iT 


724 Hf al-Wajiz; Fiqh Sunnah 



Dan janganlah sekali-kali kamu (Muhammad) mengira, bahwa Allah lalai 
dari apa yang diperbuat oleh crrang-orang yang zhalim. Sesungguhnya AUah memberi 
tangguh kepada mereka sampai hari yangpada waktu itu mata (mereka) terbelalak. 
Mereka datang bergegas-gegas memenuhi panggilan dengan mengangkat kepalanya, 
sedangkan mata mereka tidak berkedip-kedip dan hati mereka kosong. (QS. 
Ibrahim: 42-43). 

Firman-Nya lagi: 

Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara 
kamu dengan jalan yang bathil. (Qs. al-Baqarah: 188). 




. ^1: j ili j c 


Dalam khuthbah (haji) wada’, Nabi M bersabda, “Sesungguhnya darahmu, 
harta bendamu, dan kehormatanmu adalah haram atasmu, seperti haramnya pada 
harimuinipadabulanmuini, (dan) dinegerimuini.” (Shahihuljami’us Shaghir 
no: 2068). 




* A 0 x x .Z* t 0 x . # > | , - ! * - . „/* / f 0 x 

Jj- QiT 51 ^ ^ M 

X “ X “ X * X ** X 

/ A XX. . . X i 0 A XX 

- 0 x x -OX . 1* O^xJ X O x x XOX. ^ o. ^ V » ^ 0 

X X 

.s > so, , ° -* " , - of I - . ' t'O * * y| ' * 0 * - * ' 

^4^4 OiT (*-*jUaj) Lg —*i £3 ji J?y 

X /- / 

o A s A 


Dari Abu Hurairah ^ bahwa Nabi M bersabda, “Pezina tidak akan berzina 
manakala ia beriman ketika berzina, tidak akan minum khamer manakala ia 
beriman ketika meneguknya, tidak akan mencuri manakala ia beriman ketika 
mencuri, dan tidak akan melakukan satu perampasan yangmembuat mata orange 


Kitab abBuyu’ §Q§ 


725 



orang terbelalak melihatnya manakala ia beriman ketika melakukannya.” 
(Muttafaqun’ ‘alaih: Shahihul Jami’us Shaghir no: 7707) 

3. HARAM MEMANFAATKAN B ARANG RAMPAS AN 

Perampas diharamkan menggunakan harta rampasan, dan ia wajib 
mengembalikannya kepada pemiliknya: 


ft ' - - >4 •} S a s toss - 0 e ,5' I. ° 1(1 •' ° ' 

4Jul J yy j Ol ^ 4l)' A-S- 

y y y y s y 

<U>-! C^P JbM J cblsr 'i/j LpM V 

* ®' 


Dari Abdullah bin as-Saab bin Yazid dari bapaknya dari datuknya bahwa ia 
pemah mendengar Rasulullah $g bersabda, “Seorang diantara kamu tidak boleh 
mengambil perbekalan saudaranya, baik main-main maupun serius; dan 
barangsiapa yang mengambil tongkat saudaranya, maka kembalikanlah ia ! 
(Hasan: Shahihul Jami’us Shaghir no: 7578, Aunul Ma’bud XIII “ 346 no: 
4982 dan lafadz ini bagi Imam Abu Daud, Tirmidzi III: 313 no: 2249 dengan 
lafadz: (seorang diantara kamu tidak boleh sekali-kali 

mengambil tongkat saudaranya). 


y * s 


4^tJ ‘CStzA <3 cJ 15" °Jy 4 JJ 1 JI5 : Jli » y'j* °J* 

jl ^ J jliJi Si Ol r ^3l j) a? 

- - / #* 

<J (*-3 jlj ^ jJlL ^ 

* ✓ * y 

s' y y } ' y y ^ 0 


i* 


Jl>- 


Dari Abu Hurairah 4i> bahwa Rasulullah M bersabda, "Barangsiapa yang 
pemah menganiaya saudaranya mengenai kehormatannya atau sesuatu yang lain, 
maka hendaklah pada hari ini ia menebus dirinya dari perbuatan tersebut sebelum 
uang Dinar dan Dirham tak berlaku. Jika ia memiliki amal shalih, maka diambillah 
kebaikannya sepadan dengan kadar kezhalimannya; jika ia tidak mempunyai 
banyak kebaikan, maka keburukan rekannya (yang dianiaya), lalu dibebankan 


726 


al-Wajiz; Fiqh Sunnah 





kepadanya. ” (Shahih: Shahihui Jami’us Shaghir no: 6511, Fathul Bari V: 101 
no: 2449 dan Tirmidzi IV: 36 no: 2534 semakna). 

4. ORANG YANG TERBUNUH DEMI MEMBELA HARTANYA 
ADALAH SYAHID 

Boleh seseorang membela dirinya dan hartanya, bila ada orang lain 
hendak membunuhnya atau merampok harta miliknya: 


—Si Jj —j : JUa a\}\ j jl J>-j f .[: Jli l j'j* j 

c-jI jl : JlS . jJJC* *>li :Jli -i^-l Jjjj s-li- jl cJljl 

* s 

.Jla cJli) ^Sjl (AiJla) IJla jl 

.jllll ^ j : Jla jl oJljl 


Dari Abu Hurairah ia bercerita: Telah datang seorang laki-laki kepada 
Nabi lalu bertanya, “Ya Rasulullah, bagaimana pendapatmu, jika ada seorang 
tak dikenal hendak merampas hartaku?" Maka jawab Beliau, “Yaitu janganlah 
engkau serahkan hartamu itu kepadanya.” la bertanya (lagi), ‘"Bagaimana 
pendapatmu, kalau ia hendak membunuhku?” Sabda Beliau, “Bunuhlah ia lebih 
dahulu!” la bertanya (lagi), “Bagaimana jika ia lebih dahulu membunuhku?” 
Jawab Beliau, “Maka engkau gugur sebagai syahid.” la bertanya (lagi), 
‘Bagaimana pendapatmu, jika aku yang lebih dahulu membunuhnya?” Sabda 
Beliau, “Dia di neraka." (Shahih: Mukhtashar Muslim no: 1086, Muslim I: 
124 no: 140, Nasa-i VII: 114). 


5. MERAMPAS TANAH 


^ o % * 

dj* —Sl I(Jli A jj yj Aju,* (j r& 

Dari Sa’id bin Zaid *&>, ia berkata, “Saya pemah mendengar Rasulullah sgg 
bersabda, “Barangsiapa mengambil (sejengkal) tanah dengan cara yang zhalim, 


Kitab al-Buyu §|| 


727 



niscaya (pada hari kiamat) ia akan dikalungi tujuh tanah. ” (Muttafaqurialaih: 
Fathul Bari V: 103 no: 2452 dan Muslim III: 1230 no: 1610). 



■M Lfr ik- o* 

0 0 £ O ' 0 S } ^ s 

. 4-*l**^ < tA>- 


Dari Salim dari bapaknya bahtua Nabi ijjg bersabda, “Barangsiapa 
mengambil sejengkal tanah yang bukan haknya, maka nanti di hari kiamat dia 
akan dibenam Allah sampai tujuh tanah." (Shahih: Shahihul Jami’us Shaghir 
no: 6385 dan Fathul Bari V: 103 no: 2454)- 


Dan, barangsiapa yang merampas sebidang tanah orang lain, lalu 
menanam tanaman atau membangun rumah padanya, maka tanamannya 
harus dicabut dan bangunannya harus dirobohkan. Hal ini mengacu pada 
sabda Nabi 

if <f 


“Keringat orang yang zhalim tidak mempunyai hak apa-apa." (Shahih: 
Shahih Tirmidzi no: 1113, Tirmidzi II: 419 no: 1394 dan Baihaqi VI: 142). 

Jika terlanjur perampas tanah itu menanam tanaman di tanah rampasan 
itu, maka ia berhak mendapat ganti biayanya, sedangkan tanaman tersebut 
menjadi hak milik sang pemilik tanah: 


* s * X ✓ ^ - /• ^ /■ V 

.-UAAJ 4)j ts.^ JA <0 


Dari Rafi’ bin Khadij ^ bahwa Nabi bersabda, “Barangsiapa menanam 
(suatu tanaman) di tanah milik suatu kaum tanpa seizin mereka, maka dia tidak 
mempunyai hak atas tanamannya itu, tetapi dia (hanya berhak) atas biaya (yang 
telah dikeluarkan) (Shahih: Shahihul Jami’us Shaghir no: 6272, Tirmidzi 
II: 410 no: 1378 dan Ibnu Majah II: 824 no: 2466). 


728 fHf al'Wajiz; Fiqh Sunnah 


BAB SYUFAH 


1. PENGERTIAN SYUF’AH 

Kata syuf ah, huruf syiin diharakati dhammah dan huruf fa’ diberi harakat 
sukun, adalah berasal dan akar kata syaf’u (jdi) berarti zauj ‘sepasang atau 
sejodoh’. 

Menurut istilah syara’, syuf ah ialah memindahkan hak kepada rekan 
sekongsi dengan mendapat ganti yang jelas. 

2. LAHAN SYUF’AH 


t3 ^ aIJ! JI jLs <4^ib <IJl jlp ^ 

si'}* ' ' * ' 

. (J Jo\\ c*i ^ j i cJti j liU jU~£; JS" 


Darijabir bin Abdullah ia berkata, “Nabi pemah mem utuskan syuf’ah 
(pemindahan hak) itu adalah dalam semua hal yang tidak dapat dibagi. Karena 
itu, kalau terjadi pembatasan dan diketahuinya dengan jelas tentang pengeluaran, 
maka tidak ada syuf’ah.” (Shahih: Shahih Ibnu Majah no: 2028, Fathul Bari 
IV: 436 no: 2257 dan lafadz ini milik Imam Bukhari, ‘Aunul Ma’bud IX: 425 
no: 3497, Ibnu Majah II: 835 no: 2499 dan Tirmidzi II: 413 no: 1382 tanpa 
kalimat terakhir). 


Barangsiapa yang mempunyai kawan sekongsi dalam hal tanah, atau 
rumah, atau kebun dan semisalnya, maka ia tidak boleh menjualnya sebelum 
ia tawarkan kepada rekan sekongsinya. Jika ternyata, ia telah menjualnya 
sebelum ditawarkan kepada kawannya, maka sang kawan sekongsi itu tetap 
lebih berhak membelinya: 


' ' * o s o s # x 

i f I o S J, o 


^ J* ^ cJl5" ja <0)1 Sj^j :Jts yS>r 

* j? ^ 

S ' 0 Is ° ^ ^ .s *0 s 


Dari Jabir ^ bahwa Rasulullah % bersabda, “Barangsiapa mempunyai 
(kebun) kurma, atau sebidang tanah, maka ia tidak boleh menjualnya sebelum 
menawarkannya kepada rekan sekongsinya.’’ (Shahih: Shahih Ibnu Majah no: 


Kitab al-Buyu §|| 729 




2021 dan Ibnu Majah II: 833 no: 2492 dan Nasa’i VII: 319). 


* s X ✓ r' 


Dari Abu Raft ^ bahwa Rasulullah $jg bersabda, “Kawan sekongsi itu 
lebih berhak atas apa yang dekat dengan dia.” (Shahih : Shahih Ibnu Majah 
no: 2027 dan Ibnu Majah II: 834 no: 2498). 


3. HAK SYUF’AH MILIK TETANGGA, BILA ANTARA 
KEDUANYA ADA HAK SEKONGSI 

Manakala diantara dua orang bertetangga ada hak milik bersama, 
misalnya berupa jalan, ataupun air, maka bagi masing-masing memiliki hak 
syuf ah yang harus ditunaikan rekan sekongsi. Jadi, seorang diantara keduanya 
tidak boleh menjual hak milik bersama sebelum mendapat izin dari 
tetangganya; jika ia terlanjur menjualnya tanpa izin sang tetangga, maka 
tetangga tersebut tetap lebih berhak membeli barang yang dijual itu: 


J o 




4j ojli- jp-l aJ— il (JJli I Jli 

S S S S jS / 

.Lb«-IJ 0 IS"" 131 CjLp- OlT olj 


Dari Jabir ^ bahwa Rasulullah bersabda, “Tetangga itu lebih berhak 
mendapatkan hak syuf'ah tetangganya. Jika ia sedang bepergian, harus ditunggu 
untuk menerima syuf’ah, bila jalan keduanya satu. ” (Shahih: Shahih Ibnu Majah 
no: 2023, ‘Aunul Ma’bud IX: 429 no: 3501, Tirmidzi II: 412 no: 1381 dan 
Ibnu Majah II: 833 no: 2494). 


. ' UJt: Jli M ^ y jjC 'Jj A 


Dari Abu Rafi’ bahwa Nabi H bersabda, "Tetangga itu lebih berhak atas apa 
yang dekat dengan dia. ” (Hasan Shahih: Shahih Ibnu Majah no: 2024, Fathul 
Bari IV: 437 no: 2258, ‘Aunul Ma’bud IX: 428 no: 3499, Nasa’i VII: 320 dan 
Ibnu Majah II: 833 no: 2495). 


730 fSf al-Wajiz; F iqh Sunnah 



BAB WAKALAH 7 


1. PENGERTIAN WAKALAH 

Kata wakalah (bis^) huruf wawu diharakati fathah dan kadang-kadang 
dikasrah, menurut bahasa adalah penyerahan dan penjagaan. Misalnya, 
wakkaltu fulaanan ‘saya mengangkat si fulan sebagai penjaga’, dan wakkaku 
amra ilaihi ‘saya menyerahkan urusan kepadanya’. 

Adapun menurut istilah syar'i ialah seseorang mengangkat orang 
lain sebagai pengganti dirinya, secara mutlak ataupun secara terikat. 

2. DISYARI’ATKANNYA WAKALAH 

Wakalah disyari’atkan berdasar Kitabullah, sunnah Rasulullah dan 
ijma’ umat Islam: 


> x O / / •»* 

, o , 0 o o 


iy ijjis jsis jii ^ iiur, 

S' S’ 

t>Jii jii > jlii-f iiyii f >; jf dy 

Likidj > j ^ liCjtii ad, J'jf >1 >41 Ji 

? S S S' s 

s’ £ O ^ 35 Oj* X ^ 


Dan demikianlah Kami bangunkan mereka agar mereka saling bertanya 
diantara mereka sendiri. Berkatalah salah seorangdiantara mereka, “Sudahberapa 
lamakah kamu berada (di sini ?)" Mereka menjawab, "Kami berada (di sini) sehari 
atau setengah hari. ” Berkata (yang lain lagi), “Rabb kamu lebih mengetahui berapa 
lamanya kamu berada (di sini). “Maka suruhlah salah seorang diantara kamu 
pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah dia lihat manakah 
makanan yang lebih baik, maka hendaklah dia membawa makanan itu untukmu, 
dan hendaklah dia berlaku lemah lembut danjanganlah sekalbkali menceritakan 
halmu kepada seseorangpun. (QS. al-Kahfi: 19) 


s 


7 Pclimpahanhak. (penterj) 




i ' * ^ li 

• v >o. ^ ^ ^ 


Dari Abu Rafi’ 4b, ia berkata, “Rasulullah mengawini M aimunah dalam 
keadaan haled dan menggaulinya dalam keadaan halal s , dan saya penghubung 
antara keduanya.” (Shahihul Isnad: Irwa-ul Ghalil VI: 252, Darimi II: 38, 
Ahmad VI: 392-393). 


Abu Rafi’ juga diserahi tugas melunasi hutang-hutang 9 dan melaksanakan 
hukum had, sebagaimana Beliau $$ bersabda: 


jli lii J\ \i iilj 


“Pergilah, ya Unais menemui isteri orang ini! Lain apabila wanita itu 
mengakuinya, maka rajamlah ia.” (Hadits ini akan ditampilkan lagi pada 
pembahasan hudud) 


Kaum muslimin sepakat membolehkan wakalah, bagian mereka 
menganjurkannya karena hal ini termasuk bagian dari ta’awun ‘tolong- 
menolong’ dalam kebaikan dan takwa, karena tidak semua orang mampu 
menangani sendiri seluruh urusannya, sehingga memerlukan wakil yang 
berfungsi sebagai pengganti dirinya untuk melaksanakan suatu tugas. 

3. HAL-HAL YANG BOLEH DIWAKILKAN 


Segala sesuatu yang boleh diurusi sendiri, boleh juga diwakilkan kepada 
orang lain, atau boleh juga menjadi wakil orang lain. 

4. WAKIL ADALAH KEPERCAYAAN 


Wakil adalah orang yang mendapat kepercayaan mengurusi apa yang 
dipegangnya atau apa yang ditanganinya; ia tidak harus menanggung resiko, 
kecuali karena kelalaiannya. Rasulullah bersabda: 




8 Yaitu sebelum tnasuk kawasan miqat (Penterj). 

9 Dalam hal ini lihat hadits Abu Hurairah tentang anjuran membayar hutang dengan yang lebih baik 
dalam pembahasan bab Qiradh. 

Dan, termasuk hal yang patut dikaji ulang bahwa mengolesi bayi dengan darah aqiqah adalah perbuatan 
yang terlarang. 


fUji al-Wajiz; Fiqh Sunnah 


732 




“Tidak ada tanggungan atas orang yang mendapat amanah.” (Hasan; 
Shahihul Jami’us Shaghir no: 7518). 






; ;S V 









Kitabul Aiman wa an-Nudzur 

(Sumpah-sumpah & Nadzar) 


BAB AIMAN 


1. PENGERT1AN AIMAN 


Kata aiman "huruf hamzah diharakati fathah - adalah bentuk jama’ 
dari yamin (sumpah). Menurut bahasa, katayamin asal artinyayad ‘tangan’. 
Kemudian digunakan untuk arti sumpah, karena kebiasaan orang Arab 
manakala bersumpah masing-masing dari mereka memegang tangan kanan 
rekannya. 

Sedangkan menurut pengertian secara syar’i, kata yamin adalah 
menguatkan sesuatu dengan menyebut nama Allah atau sifat-Nya. 

2. DENGAN APAKAH SUMPAH ITU MENJADISAH? 

Sumpah tidak teranggap, tidak sah, kecuali dengan menyebut lafadz 
Allah, atau salah satu nama-Nya, ataupun salah satu sifat'Nya: 


* ✓ 9 / 


jAj jj djl Jj o' .4^) ftS* aJJLlp 

* s 

b b 1 (j 1 pS" L^J <JJ' 0} I I (J Lai b <■_rj 


737 





.cJL^ui j aLu “oikii ui> oir 


Dari Abdullah bin Umar 4= bahiua Rasulullah M pemah menjumpai Umar 
bin Khatthab yangsedang bepergian di tengah kafilah bersumpah dengan (menyebut 
nama) bapaknya, lantas Beliau bersabda, ‘‘Ketahuilah, sesungguhnya Allah 
melarang kalian bersumpah dengan (menyebut nama) bapak kalian; barangsiapa 
yang bersumpah, maka bersumpahlah dengan (menyebut nama) Allah, atau 
diamlah! ” (Muttafaqun ‘alaih: Fathul Bari XI: 530 no: 6646, Muslim III: 1267 
no: 3 dan 1646, ‘Aunul Ma’bud IX: 77 no: 3233 dan Tirmidzi III: 45 no: 
1573). 


j* V - Si Jli : 4$e> dty* 

Jj j cddjJP J dm J23 : J AJmJI j L5 ^>- >* 


Dari Anas bin Malik ^ bahwa Nabi ^ bersabda, “Nerakajahannam selalu 
bertanya, Apakah masih ada tambahan?’ hingga Rabb YangMemiliki Keperkasaan 
meletakkan kaki-Nya padanya. Lalu Jahannam berkata, ‘Cukup-cukup, demi 
Keperkasaan-Mu. Dan, Dia mengumpulkan sebagian api neraka itu pada sebagian 
yang lain.” (Muttafaqun ‘alaih: Fathul Bari XI: 545 no: 6661, Muslim IV: 
2187 no: 2848 dan Tirmidzi V: 65 no: 3326). 


3. BERSUMPAH DENGAN MENYEBUT SELAIN NAMA ALLAH 
ADALAH SYIRIK 


aUI jJo < w jdb>“ ^ \ JjJL All! Jj—'j 




.i) jJm\ jl j£> Xai 


Dari Ibnu Umar e$k>, ia berkata: Saya mendengar Rasulullah bersabda, 
“Barangsiapa bersumpah dengan (menyebut nama) selain Allah, maka sungguh 
ia telah kafir atau musyrik.” (Shahih: Shahihul Jami’ no: 6204 dan Tirmidzi 
III: 45 no: 1574). 


738 | HI al-Wajiz; Fiqh Sunnah 




; 

0 :Jlii a)—S i j JlS !<JlS <4^ 6 jtj^ /^p 

✓ " ✓ /■ 

2i^Ui Jl*j ia^-L^I Jli .jxj ca] _Si ^1 Aii ^JjL3l9 . _SU .aa1>- 

✓ / ✓ / / 

o ^ o x 

. (jJU<a£JU 


ox J o f 


Dari Abu Hurairah ^ bahwa Rasulullah bersabda, “Barangsiapa diantara 
kalian bersumpah, lalu di dalam sumpahnya ia mengatakan, ‘Demi Latta’, maka 
hendaklah ia menyebut, 'LAAILAAHAILLALLAAH. Dan, barangsiapa berkata 
kepada relcannya, ‘Mari kita main judi’, maka hendaklah ia bershadaqah.” 
(Muttafaqun‘alaih: Muslim III: 1267 no: 1647, Nasa'i VII: 7, ‘AunulMa’bud 
IX: 74 no: 3231 dengan tambahan “FALYATA SHADDAQ BI SYAMN” 
(Maka hendaklah ia bershadaqah sesuatu), dan Fathul Bari XI: 536 no: 6650 
dengan tambahan BILLAATA WAL ‘UZZA (=dengan (menyebut nama) 
Latta dan ‘Uzza). 

4. SYUBHAT DAN JAWABANNYA 

Sebagian orang ada yang bersumpah dengan menyebut selain nama 
Allah dengan dalih karena mereka khawatir berdusta dan meruju’ pada 
fimian-Nya: 


(Y Y l :ljjDty . 1 01 Av?A-LSi IVj 


Dan janganlah kamu jadikan (nama) Allah dalam sumpahmu sebagai 
penghalang untuk berbuat kebajikan. (QS. al-Baqarah: 224). 

Jawaban atas syubhat ini ialah sebagaimana yang tertuang dalam riwayat 
berikut: 


oil :<u>l jlp Jli 


Ox O ^ X Ox x o xo O x 


x x 


. imCo ^ LilU 01 # LS-\ Uir * b 


Dari Mis’ar bin Kidam dari Wabirah bin Abdurrahman bahwa Abdullah 
berkata, “Sesunggulmya saya bersumpah palsu dengan (menyebut nama) Allah 


Kitabul Aiman dan Nudzur § 


739 



lebih kusukai dari pada soya bersumpah secara jujur dengan (merry ebut nama) 
selain-Nya. ” (ath-Thabrani dalam al-Kabir IX: 205 no: 8902). 

Adapun ayat al-Baqarah itu, ma’nanya adalah sebagaimana yang 
diketengahkan Ibnu Katsir rahimahullah dari Ibnu Abbas ia berkata, 
“Janganlah sekali-kali kamu memposisikan sumpahmu. sebagai penghalang agar 
kamu tidak berbuat kebajikan. Akan tetapi bayarlah kafarat untuk menebus 
sumpahmu, kemudian kerjakanlah kebajikan.’’ 

Ibnu Katsir menulis, “Masruq, asy-Sya’bi, Ibrahim, an-Nakha’i, Mujahid, 
Thawus, Sa’id bin Jubair, Athaa’, Ikrimah, Makhul, Az-Zuhri, Hasan al- 
Bashri, Qatadah, Muqatil bin Hayyan, Rubayyi’ bin Anas, adh-Dhahhak, 
Atha’ al-Khurasan dan as-Sudi rahimahumullah memiliki penafsiran yang 
sama dengan Ibnu Abbas." Selesai (Tafsir Ibnu Katsir I: 266). 

5. BERSUMPAH DENGAN MENYEBUT AGAMA SELAIN ISLAM 


yf ilyi Ail) J y^j Jbj I Jli yj OjIj 

.(JliEoJs" y^i 


Dari Tsabit bin Dhahhak bahwa Rasulullah % bersabda, “Barangsiapa 
bersumpah dengan (menyebut) agama selain Islam dengan dusta dan sengaja, 
makaia sebagaimana yang iakatakan." (Muttafaqun‘alaih: Muslim I: 105 no: 
177 dan 110 dan lafadz ini miliknya, Fathul Bari XI: 537 no: 6652, Aunul 
Ma’bud IX: 83 no: 3240, Tirmidzi III: 50 no: 1583, Nasa’i VII: 6 dan Ibnu 
Majah I: 678 no: 2098). 


ilS). J\ : M 51 Jy- j 
/ “ / / / 

6\ ai; °J iLc* oir °jij jii air &ir oir ou & 

s / ^ 

.ojc 


Dari Abdullah bin Buraidah dari bapaknya ^ bahwa Rasulullah 
bersabda, “Siapa saja yang menyatakan, 'Sesungguhnya saya berlepas diri dari 
Islam,' bila ia berdusta maka ia sebagaimana yang ia nyatakan; jika ia jujur maka 


740 m aUWajiz; Fiqh Sunnah 


dia tidak lagi kembalike dalam islam secara utuh.” (Shahih: Irwa-ul Ghalil no: 
2576, ‘Aunul Ma’bud IX: 85 no: 3241, Nasa’i VII: 6 dan Ibnu Majah I: 679 
no: 2100 ). 

6 . ORANG YANG DISURUH BERSUMPAH DENGAN 
MENYEBUT NAMA ALLAH HARUS RIDHA 


^ : JlSi 4 —jjU otikj *>U-j $g| : JlS ^y) yz 

(J^j <-y=>^ —!b 4I y»j . ( 3 Av a l4UL .L&UTj 


Dari Ibnu Umar 4&>, ia bercerita : Nabi ^ pemah mendengar seorang 
shahabat bersumpah dengan (menyebut nama) bapaknya, lalu Beliau bersabda, 
“]anganlah kamu bersumpah dengan (menyebut nama) bapak'bapakmu! 
Barangsiapa bersumpah dengan (menyebut nama) Allah, maka hendaklah iajujur. 
Dan, barangsiapa diminta bersumpah dengan (menyebut nama) Allah, maka 
hendaklah ia ridha; barangsiapa yang tidak ridha kepada Allah, maka bukanlah ia 
termasuk orang yang dekat dengan Allah." (Shahih: Shahih Ibnu Majah no: 
1708 dan Ibnu Majah I: 679 no: 2101). 


.JUi y&rj pij* y -Si jls 'jlj* lJ 1 J& 

' ~ ' ~ ' 

^ o^*l • JS-ai j ■* V] ^JS*y .*y : Jli j^,\ 

0 

✓ 

■<J J^>. 


Dari Abu Hurairah 4® bahwa Nabi M bersabda, “Isa bin Maryam pemah 
melihat seorang lakblaki mencuri, lalu ia bertanya, Apakah engkau telah mencuri?’ 
Jaiuab sang laki-laki, ‘Tidak. Demi Dzat yang tiada Ilah (yang patut diibadahi) 
kecuali Dia.’ Kemudian Isa berkata, ‘Say a beriman kepada Allah, dan say a 
mendustakan penglihatanku”’ (Muttafaqun ‘alaih: Fathul Bari VI: 478 no: 
3444, Muslim IV: 1838 no: 2368, Nasa’i VIII: 249 dan Ibnu Majah I: 679 
no: 2102 ). 


Kitabul Aiman dan Nudzur §§| 74 1 






7. KLASIFIKASIYAMIN 


Yamin, sumpah terbagi menjadi tiga bagian: 

1. Al'Yaminul Laghivi (sumpah sia-sia). 

2. Al-Yaminul Ghamus (sumpah palsu). 

3. Al'Yaminul Muriaqadah (sumpah yang sah). 


1. Al-Yaminul Laghwi dan Status Hukumnya 

Al'Yaminul Laghwi ialah ungkapan sumpah yang tidak 
dimaksudkan sebagai sumpah, sekedar pemanis kalimat. Misalnya, or- 
ang Arab biasa mengatakan, “WALLAHI LATAKKULANNA” 
( .‘‘jk laiibij ) artinya “Demi Allah kamu benar-benar harus makan”, 
atau ‘WALLAHI LATASYRABANNA’ ( ) artinya “Demi 

Allah kamu benar-benar mesti minum”, dan semisalnya yang tidak 
dimaksudkan untuk bersumpah. 

Sumpah seperti ini tidak teranggap dan tidak mempunyai akibat 
hukum, sehingga si pengucap sumpah ini tidak terbebani hukum apa- 
apa. 

Allah M berfirman: 


o :o ^iJi) 


Allah tidak akan menghukum kamu disebabkan sumpahmu yang tidak 
dimaksudkan (untuk bersumpah), tetapi Allah menghukum kamu disebabkan 
sumpahmu yangdisengaja (untuk bersumpah) olehhatimu. (QS. al-Baqarah: 
225). 


Allah berfirman lagi: 


. jCjS/I pS'j jil_ SL 4Ui Y 

(A*\ : iJUlil) 


Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak 
dimaksud (untuk bersumpah), tetapi Dia menghukum kamu disebabkan 


742 ahWajiz; Fiqh Sunnah 



sumpah-sumpah yang kamu sengaja. (QS. al-Maaidah: 89). 


C4JJ1 


J 


3 'tij* <3 cJli c j*i\ U aUI Jl>-\J j)j : t^jb aJLjIp ^p 


Dari Aisyah Q^> (tentang firman Allah) "Allah tidak menghukum kamu 
disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak dimaksudkan (untuk bersumpah) ”, 
ia berkata, "Ayat ini turun padaperkataan orangArab: LAA W ALLA AHl, 
WA BALAA WALLAAHl (=tidak, demi Allah, dan tentu, demi Allah).’’ 
(Shahih: Shahih Abu Daud no: 2789 dan Fathul Bari XI: 547 no: 6663). 


2. Al-Yaminul Ghamus dan Status Hukumnya 

Al-yaminul ghamus ialah sumpah palsu yang dimaksudkan hendak 
merampas hak-hak orang lain, atau ditujukan untuk berbuat fasik dan 
khianat. Disebut demikian karena sumpah ini mencelupkan pelakunya 
ke dalam perbuatan dosa kemudian ke dalam neraka. 

Sumpah palsu ini termasuk dosa besar yang paling besar dan tidak 
bisa ditebus dengan membayar kafarah, karena Allah M menegaskan: 


(A3 .pj jJLp Loj '&j 

Tetapi Dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu 
sengaja. (QS. ahMaa-idah : 89). 


Yamin (sumpah) ini tidak sah, karena yamin yang sah bisa ditebus 
dengan kafarah. Yamin, sumpah ini tidak mendatangkan kebaikan 
sedikitpun. 

Allah M berfirman: 


llj s-jLd] tjJlsJj Vj 

^ ^ s 0 55 0 f 


Dan janganlah kamu jadikan sumpah-sumpahmu sebagai alat penipu 
diantaramu, yang menyebabkan tergelindr kaki(mu) sesudah kokoh tegaknya, 
dan kamu rasakan kemelaratan (di dunia) karena kamu menghalangi 


Kitabul Aiman dan Nudzur ||§ 743 




(manusia) darijalan Allah; dan bagimu adzah yang besar. (QS. an-Nahl: 
94). 

Imam ath-Thabari '4&C menulis, “Ma’na ayat ini ialah janganlah 
kalian menjadikan sumpah'sumpah yang kamu ucapkan itu, yang kamu 
berjanji hendak menyempumakan perjanjian kepada rekan-rekanmu 
seperjanjian, janganlah kamu jadikan sebagai penipuan dan 
pengkhianatan supaya orang-orang percaya betul kepada kalian, 
sedangkan kalian menyembunyikan niat busuk hendak berlaku curang 
kepada mereka.” Selesai (Tafsir ath-Thabari XIV: 166). 


a! JU :y‘C£3l: Jli j|g —Si 4^> ^ a1)I -lp 


Dari Abdullah bin Amr dari Nabi M, Beliau bersabda, “Dosa'dosa 
besar (diantaranya) ialah: menyekutukan Allah, durhaka kepada kedua or- 
ang tua, membunuh jiiva (tak berdosa), dan sumpah palsu." (Shahih: 
Shahihul Jami’us Shaghir no: 4601, Fathul Bari XI: 555 no: 6675, Nasa'i 
VII: 89 danTirmidzi IV: 303 no: 5010). 


:5jur :JK 4* ^ & 

* * 

.<_£>- VI-* kgj oj)\w? _jl tcJjJ>-jJl ^JA 


Dari Abu Hurairah ^ bahwa Rasulullah bersabda, "Ada lima 
perkara (yang dosanya) tidak bisa ditebus dengan membayar kafarah: 
(pertama) menyekutukan Allah $&> (kedua) membunuh jiwa dengan cara 
yang tidak haq, (ketiga) merampas (harta) orang mukmin, (keempat) 
melankan diri pada waktu menyerang musuh (desersi), dan (kelima) sumpah 
palsu yang dimaksudkan untuk mengambil harta orang lain dengan cara 
yang tidak benar." (Hasan: Shahihul Jami’us Shaghir no: 3247 dan al- 
Fathur Rabbani XIV: 68 no: 220). 


744 Hi al-Wajiz; Fiqh Sunnah 




3. Al-Yaminul Mun’aqidah (Sumpah yang Sah) dan Status 

Hukumnya 

Al-yaminul mun’aqidah ialah sumpah yang disengaja dan hendak 
dilaksanakan dengan sungguh-sungguh sebagai penguat untuk 
melaksanakan atau meninggalkan sesuatu. 

Jika yang bersangkutan melaksanakan sumpahnya dengan baik, 
maka ia tidak terkena sanksi apa-apa; namun manakala ia melanggamya, 
maka ia harus menebus dengan membayar kafarah. Ini didasarkan pada 
firman Allah $6 : 



Tetapi Allah menghukum kamu disebabkan (sumpahmu) yang disengaja 
(untuk bersumpah) oleh hatimu. (QS. al-Baqarah; 225). 

Loj ^-5** Oj>~\ 

Tetapi Dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu 
sengaja. (QS. al-Maa-idah: 89). 

8. SUMPAH BERGANTUNG PADA NLAT 


Dari Umar bin Khatthab ia pemah mendengar Rasulullah bersabda, 
"Sesungguhnya segala amal bergantung pada niatnya.” (Muttafaqun ‘alaih: 
Shahih Bukhari I: 9 no: 1, Muslim III: 1515 no: 1907, ‘Aunul Ma’bud VI: 
284 no: 2186, TirmidziIII: 100 no: 1698, Ibnu Majah II: 1413 no: 4227 dan 
Nasa'i I: 59). 

Oleh karena itu, barangsiapa bersumpah untuk melakukan sesuatu, lalu 
yang diucapkan berlainan dengan yang diniatkan, maka yang teranggap 
adalah yang diniatkan, bukan yang diucapkan: 


% 0 it I ,i*d I li | & } ^ | /O ^ t i »♦ ~ \ \ , 0 ' ® Ox- > 0 . 

jj dlj g|§ 4J 3) J yyj A) j U5f \ Jli ^ ^ 

y / 

$ y / .,y y * 0 / * } 0 < f y ' y ' ^ ' ■£'' 4 

i y * f * ^7 i 'f * • I * • i . 1 0 ' . f l^ti * y \ ' * / f • 0 * 

^>-1 4jl \jaL>cj ui Aj jAp od^-ls 

cjfc-j lyik; of i of dg <Ili J jLj UoU iL. 


Kitabul Aiman dan Nudzur §§§ 745 




si ^3 j Qj .(Xlil jLpJI : JUS «JI 01 

X- / ✓ 

.oilkilAl <Cj ^loJli cJiis^u-l bb csjd^JLv i jU b! 


Dari Smvaid bin Hanzhalah 4i, ia bercerita, "Kami keluar hendak menemui 
Rasulullah M bersama Wail bin Hujr lalu ia ditahan oleh musuhnya. 
Kemudian para shahabat keberatan untuk mengucapkan sumpah, lalu saya 
mengucapkan sumpah bahwa ia (Wail) adalah saudaraku, lalu ia dilepaskan. 
Kemudian, kami datang menemui Rasulullah $S, lalu saya informasikan kepada 
Beliau bahwa para shahabat merasa keberatan untuk bersumpah, lalu saya 
bersumpah bahwa ia (Wail) adalah saudaraku." M aka Rasulullah bersabda, 
"Engkau benar, seorang muslim adalah saudara muslim yang lain." (Shahih: 
ShahihlbnuMajahno: 1722,IbnuMajahI: 685 no: 2119dan‘AunulMabud 
IX: 82 no: 3239). 

Niat seorang yang bersumpah hanyalah akan dianggap jika ia tidak 
dimintai untuk bersumpah. Adapun jika ia diminta untuk bersumpah maka 
sumpah itu tergantung pada niat orang yang meminta sumpah. 


^ Jj-*' J : 8 jij* 


Dari Abu Hurairah 4* bahwa Rasulullah M bersabda, "Sesungguhnya 
sumpah itu hanya bergantung pada niat orang yang meminta sumpah. ” (Shahih: 
Shahih Ibnu Majah no: 1723, Ibnu Majah I: 685 no: 2120, Muslim LXXIII: 
1274 no: 21 dan 1653 tanpa kata INNAMAA). 




Darinya (Abu Hurairah) bahwa Rasulullah |§ bersabda, “Sumpahmu 
bergantung pada apa yang dibenaarkan oleh rekanmu.’’ (Shahih: Shahih Ibnu 
Majah no: 1724, Muslim III: 1274 no: 1653, Ibnu Majah I: 686 no: 2121, 
Aunul Ma’bud IX: 80 no: 3238 dan Tirmidzi II: 404 no: 1365). 


746 Hf al-Wajiz; Fiqh Sunnah 



9. TIDAK DIANGGAP MELANGGAR SUMPAH ORANG YANG 
MENYALAHISUMPAHNYA KARENA LUPA ATAU KELIRU 


Barangsiapa yang bersumpah tidak akan mengerjakan sesuatu, lalu 
ternyata ia melakukannya karena lupa atau karena keliru, maka ia tidak 
dianggap melanggar sumpahnya. Hal ini didasarkan pada firman Allah 'M- 


(Y yLil) jl Id*y Ljj 


Wahai Rabb kami, janganlah Engkau hukum kamijika kami lupa atau kami 
tersalah. (QS. al-Baqarah: 286). 


Dalam sebuah hadits disebutkan: 

; Jli <uil jl 

Bahwasanya Allah menjaiuab, “Ya." (Shahih: Shahih Nasa’i no: 3588 
dan Muslim I: 115 no: 125). 


10. PENGECUALIAN DALAM SUMPAH 

Barangsiapa bersumpah, lalu mengucapkan “INSYA ALLAH”, berarti 
ia telah melakukan pengecualian, dan tidak dianggap melanggarnya bila ia 
menyalahinya: 


o . x o, > 


^^ OlllU Jli : Jli ^ '^p\ °Js> 
<J Jlai . aJ ll J-J* j JjUj :\j jpS* tel y\ ^1p aIIUI 

_J old pi J m pi illl S.& ol Ji :dJO J 

/ ^ / / 

jCi jl Jli jjj Jjl J j JUi . ^Ap j^dio c-^l >■ eA>-lj Ul ajLJj 

.&*£- j Si ioi^j diu ;p J Ji\ 


Dari Abu Hurairah dari Nabi Beliau bersabda bahwa Nabiyullah 
Sulaiman bin Dawud berkata, "(Demi Allah), say a benar-benar akan menggilir 
tujuh puluh isteri pada malam ini, yang kesemuanya akan melahirkan seorang 
anak yang akan berperang di jalan Allah." Kemudian rekannya atau seorang 


Kitabul Aiman dan Nudzur ||| 747 



malaikat berkata (kepadanya), “Ucapkanlah, INS YA ALLAH (Jika Allah 
menghendaki)Namun dia tidak mengucapkannya dan ia lupa, maka tidak 
seorangpun diantara isteri-isterinya yang melahirkan seorang anak kecnali satu 
orang yang melahirkan seorang anak yang cacat. Kemudian Rasulullah bersabda, 
“Andaikata dia mengucapkan INSYA ALLAH, maka ia tidak (dianggap) 
melanggar sumpahnya, dan iapasti akan memperoleh hajat (permohonan)nya. ” 
(Muttafaqun ‘alaih: Muslim III: 1275 no: 23 dan 1654 dan lafadz ini baginya, 
Fathul Bari XI: 534 no: 6639 dan Nasa’i VII: 25). 


.» , , , s 

.o > 


d[ j ^ Sf*j 4- jjl jp 

y y ' ' 

J y y y O y / 

jS- j f-L* C£-=>rj 


Dari Ibnu Umar 4 bahwa Rasulullah bersabda, “Barangsiapa bersumpah 
dan mengucapkan pengecualian (insya Allah) , maka jika ia mau boleh merujuk 
sumpahnya, dan jika ia mau tinggalkan tanpa (dianggap) melanggar sumpahnya.” 
(Shahih: Shahih Ibnu Majah no: 1711, Ibnu Majah I: 680 no: 2105, ‘Aunul 
Ma’bud IX: 88 no: 3245, dan Nasa'i VII: 12). 


11. ORANG YANG BERSUMPAH UNTUK MELAKUKAN 
SESUATU, LALU MEL1HAT ADA YANG LEBIH BAIK 
DARIPADA APA YANG DISUMPAHKAN 


Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah jjg bersabda, “Barangsiapa 
mengucapkan suatu sumpah lalu dia melihat selainnya lebih baik daripada ia, 
maka hendaklah dia mengerjakan yang lebih baik itu, dan hendaklah dia menebus 
sumpahnya dengan membayar kafarah!” (Shahih: Irwa-ul Ghalil no: 2084, 
Muslim III: 1272 no: 13 dan 1650 dan Tirmidzi III: 43 no: 1569). 

12. DILARANG TERUS-MENERUS BERSUMPAH 

Allah M berfirman: 


y 0 * Qy .yyQ, 



Syyj J13 : JlS 


748 jj||f al'Wajiz; Fiqh Sunnah 



' i . ® £ . K 


0 * 


aJJ(j II ycj j IjjJ Oi jv^jCajU A^aJ& a}}\ Ijl«*J 

✓ X 

(YYn :• .yLft) .pup £*1* 


Janganlah kamujadikan (nama) Allah dalam sumpahmu sebagai penghalang 
untuk berbuat kebajikan, bertakwa dan mengadakan islah diantara manusia. Dan 
Allah Maha Mendengar Lagi Maha M engetahui. (QS. al-Baqarah: 224). 


>r " j&j ( >i £Ubi of ii4a s>> yiiJ v ^ y ju 

> 1 1 x I 0 * 

I J 


Ibnu Abbas i$j> berkaca, “Janganlah sekali-kali kamu menjadikan sumpahmu 
sebagai penghalang untuk melakukan kebajikan; namun tebuslah sumpahmu 
dengan membayar kafarah dan kerjakanlah segala kebajikan !” (LihatTafsir Ibnu 
Katsirl: 266). 


J> AS jlj aJJIj : Jis ^ 4&I J jl* j "^p ^p 

. aJJI J\ 'J& 01 m jA ill Ilp tf piT Uif 


Dari Abu Hurairah dari Rasulullah jjj§, Beliau bersabda, “Demi Allah, 
sesungguhnya seorang diantara kamu terus-menerus bersumpah di tengah 
keluarganya adalah lebih besar dosanya menurut pandangan Allah daripada 
membayar kafarahnyayang telahdiwajibkan Allah." (Muttafaqun‘alaih: Fathul 
Bari XI: 517 no: 2625 dan Muslim III: 1276 no: 1655). 

13. KAFARAH SUMPAH 

Barangsiapa yang melanggar sumpahnya, maka kafarahnya salah satu 
dari tiga altematif ini: 

a. Memberi makan sepuluh orang miskin makanan yang biasanya 
kita berikan kepada keluarga kita. 

b. Atau memberi pakaian kepada mereka. 


Kitabul A iman dan Nudzur 


749 


c. Atau memerdekakan seorang budak. 

Kemudian barangsiapa tidak mampu melaksanakan salah satu dari tiga 
alternatif di atas, maka kafarahnya harus berpuasa tiga hari. Tidak boleh 
membayar kafarah dengan jalan berpuasa selagi mampu melaksanakan salah 
satu dari tiga alternatif itu. 

Allah M berfirman: 


oii&i i?jj& xu# jfjj j >I_ib in i^ 

■ ✓ • ^ ^ ✓ 

lij o jliST" (iJJi fU 2 j^Aj ^y*ai -b?o j*J <LSj j - i «J j! 

0 / 

(A^ ZoOJlii) 


Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak 
dimaksud (untuk bersumpah), tetapi Dia menghukum kamu disebabkan sumpah - 
sumpah yang kamu sengaja, maka kafarah (melanggar) sumpah itu ialah memberi 
makan sepuluh orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada 
keluargamu, atau memberi pakaian kepada mereka atau memerdekakan seorang 
budak. Barangsiapa tidak sanggup melakukan yang demikian itu, maka kafarahnya 
puasa selama tiga hari. Yang demikian itu adalah kafarah sumpah-sumpahmu, 
bila kamu bersumpah (lalu kamu melanggar). (QS. al-Maa-idah: 89). 


14. BERSUMPAH DENGAN KATA HARAM 

Barangsiapa mangatakan, “Makananku haram atas diriku,” atau, “Haram 
atas diriku masuk ke dalam rumah si Fulan,” dan semisalnya yang sejatinya 
termasuk perbuatan yang tidak diharamkan Allah atasnya, maka jika ia 
melanggar sumpah termaksud ia harus membayar kafarah sumpah: 

Allah M berfirman: 


i* % * 


jjip a! Slj dX>r\jj\ dAJ a131 ^j >J jiJ ^*1)1 

/ * 

(Y-\ aLJ A Jp} Ji .jUrJ 


750 fH al-Wafiz; Fiqh Sunnah 



Hai Nabi, mengapa kamu mengharamkan apa yang Allah menghalalkannya 
bagimu; kamu mencari kesenangan hati isteri-issterimu? Dan Allah Maha 
Pengampun Lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya Allah telah meivajibkan 
kepadamu sekali membebaskan diri dari sumpahmu. (QS. at-Tahriim : 1-2). 


fi A . ✓ 




J jLj DlT :cJti 

Jio llxil ^ILp 5^2jL>-j ill oil?) cIa-A^p c-TLkjj ojj 

J£ij v :jvs j4j in. U ‘Ji Qii. iisi jla5 

✓ Ox XX XX X XX X ^ / X ^ 

. . i . i ' 0 - I ® ^ f o I • ox „ xO XO xO . ^ ^ V 

j d*jLL>" 4j ^(, JA^ Xm ^ r ^-4' ci-»S 


D-DDj (_5 j 

X X X 

Dari Aisyah c^>, ia berkata: Rasulullah pemah meneguk madu di (rumah) 
Zainab bind Jahsy (salah satu isterinya) dan tinggal (beberapa hari) bersamanya, 
kemudian saya dan Hafshah sepakat, (jika) Rasulullah $$ masuk ke rumah siapa 
saja di antara kami berdua, maka hendaklah dia (juga) bertanya kepada Beliau, 
“A pakah engkau sudah makan getah pohon ? Karena sesungguhnya aku mencium 
bau getah pohon padamu. ” Maka jawab Beliau, “Tidak, namun saya hanya minum 
madu di rumah Zainab bind Jahsy, maka aku tidak akan minum lagi dan sungguh 
aku telah bersumpah janganlah engkau menceritakan hal ini kepada siapapun.” 
(Shahih: Shahih Nasa'i no: 3553 dan Fathul Bari VIII: 656 no: 4912). 

1st JjLj 4 Sis' OSJ (.!>! y : jii J,\ J* 


Dari Ibnu Abbas u|«, ia berkata, “Tentang (sumpah menggunakan kata) 
haram ada kafarahnya (kalau dilanggar), (lalu ia membaca ay at), ‘LAQAD 
KAANA LAKUM F1I RASUULILLAAHI USWATUN HAS AN AH 
(=Sungguhpada diri Rasulullah itu terdapat suri tauladan yangbaik) (Sudah 
pemah dimuat pada halaman sebelumnya). 


Kitabul Aiman dan Nudzur 


751 






BAB NUDZUR 


1. PENGERTIAN N ADZ AR 

Nudzur adalah bentuk jama’ dari nadzar, berasal dari akar kata indzar 
yang berma’na Takhwif (memberi ancaman). 

Sedang menurut istilah fiqh sebagaimana yang ditegaskan oleh ar- 
Raghib, bahwa nadzar ialah mewajibkan sesuatu yang tidak wajib karena 
terjadi suatu perkara. 

2. PENSYARI’ATAN NADZAR 
Allah Si berfirman: 


}} i 0 * * i ». .*• * ? 0 0 £ ' • f — ? 0 # ^ 

(YV • :«yLJl) 4111 jl£ jJU l y* yjAj y y i L*j 


Apa saja yang kamu nafkahkan atau apa saja yang kamu nadzarkan, maka 
sesungguhnya Allah mengetahuinya. (QS. al-Baqarah: 270). 


^ o ^ o ^ 0< " o i / ^ i " * ° ° £ * 

(Y ^ ^ J *^ ^ 


Kemudian, hendaklah mereka menghilangkan kotoran yang ada pada badan 
mereka dan hendaklah mereka menyempumakan nadzar-nadzar mereka dan 
hendaklah mereka melakukan thawaf sekeliling rumah yang tua itu (Baitullah). 
(QS. al-Hajj: 29). 


Allah ta’ala telah memuji orang-orang yang menyempumakan 
nadzamya, Allah Si berfirman: 

(v :oL-. 1 ay> jo jj j AjI> j y y 

Mereka menunaikan nadzar dan takut akan suatu hari yang adzabnya merata 
dimana-mana. (QS. al-Insaan: 7). 


>” - . 8 ^ ^ . 0 ✓ / ✓ s s 

Px > 0 I J. , ✓ , 1, ✓ ' O ' 


4JUI Ol j jj y* JU ^A\ ^ aJujIp 

0 ^ f 0 

.<W2ju aUI 4.y3*j jl jJlj 


752 


fH abWajiz; Fiqh Sunnah 






Dari Aisyah ^ dari Nabi SH bersabda, “Barangsiapa bemadzar hendak ta’at 
kepada Allah, maka ta’adah kepada-Nya, dan barangsiapa bemadzar hendak 
durhaka kepada-Nya, maka janganlah ia durhaka kepada-Nya. ” (Shahih: 
Shahihul Jami’ no: 6565, Fathul Bari XI: 581 no: 6696, Aunul Ma’bud IX: 
113 no: 3265, Tirmidzi III: 41 no: 1564, Nasa’i VII: 17 dan Ibnu Majah I: 
687 no: 2126). 


3. DILARANG MENGUCAPKAN NADZAR MU’ALLAQ 
(BERSYARAT) 


✓ /* o 


/ / / " ✓ ✓ 


Dari Abdullah bin Umar ia berkata “ Nabi melarang bemadzar, dan 
Beliau bersabda, “Sesungguhnya nadzar tidak bisa menolak sesuatu apapun, namun 
dengannya dapat dikeluarkan (harta) orangyang bakhil.” (Muttafaqun ‘alaih: 
Fathul Bari XI: 576 no: 6693, Muslim III: 260 no: 1639, ‘Aunul Ma’bud IX: 
113 no: 3263 dan Nasa'i VII: 16). 


, ... % X 

O *. x . o ^ oJ o . * I ^ S S } s’ 0. s' ° s' O s' 

• jAJI 1 ji I ujA. (jV A?** ^ ^ 

/ / ''s' s’ 

jjuKi pti'■s ind\: jti M''J^ i>i 

S' s’ S' / * /* ✓ 


Dari Sa’id bin Harits bahwa ia pemah mendengar Ibnu Umar berkata: 
Bukankah mereka telah dilarang dari bemadzar? Sesungguhnya Nabi bersabda, 
“Sejatinya nadzar itu tidak bisa memajukan sesuatu dan tidak (pula) 
memundurkan (sesuatu); namun sesungguhnya (pemberian) dari orangyang bakhil 
hanya bisa dikeluarkan melalui nadzar." (Muttafaqun ‘alaih: Fathul Bari XI: 
575 no: 6692, Muslim III: 1261 no: 3 dan 1639 tanpa pernyataan Ibnu 
Umar itu). 


4. KAPAN NADZAR DIANGGAP SAH DAN KAPAN PULA 
DINILAI TIDAK SAH 


Kitabul Aiman dan Nudzur 


753 







Suatu nadzar akan menjadi sah danberlaku manakala ditujukan dalam 
rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta’ala dan wajib 
dilaksanakan sepenuhnya. Hal ini berpijak pada hadits riwayat Aisyah 
radhiyallahu ‘anha bahwa Nabi :jj§ bersabda: 

“Barangsiapa bernadzar hendak ta’at kepada Allah, maka ta’atlah 
kepada-Nya!” (Takhrij haditsnya sudah termuat pada halaman sebelumnya). 

Adapun nadzar untuk suatu kemaksiatan tidak sah, namun pelakunya 
wajib membayar kafarah sumpah: 


V • Jb* a!-^ J y*j ^ J i ys 

a>x *x x 

, ( jwt aJjUS^j 


Dari Aisyah vfe bahwa Rasulullah bersabda, “Sama sekali tidak ada nadzar 
dalam kedurhakaan, dan kafarahnya adalah kafarah sumpah.’’ (Shahih: Irwa-ul 
Ghalil no: 2590, Aunul Ma’bud IX: 115 no: 3267, Tirmidzi III: 40 no: 1562, 
Nasa'i VII: 26 dan Ibnu Majah I: 686 no: 2125). 

Adapun nadzar yang mubah, misalnya seseorang bemadzar hendak 
menunaikan ibadah haji dengan berjalan kaki, atau hendak berdiri di terik 
matahari, maka nadzar seperti itu tidak berlaku dan tidak punya akibat hukum 
yang wajib dipenuhi: 


k J / /■/ / / / . ^ 

OXO. X OX 0 X * OX, ^JIX * t o f f tlx 1 ,, -X Ox > \ a ' 

4-JJI bs xyw aA5> (J j .(Jbs ® jij^ 


s s s & s’ 


S’ S S’ 


rx t* 


aJIp jliT aIJI JIoUjI jjl5 Vlxii jLi Lo^Ip 

S’ 

.lijJo ^pj dllp ^yp aJJ) jli \^ j \ jdj 


Dari Abu Hurairah 4e>, £a berkata : Rasulullah H pemah melihat seorang 
kakek tua renta berjalan berpapah pada kedua puteranya, lain Beliau bertanya, 
“A pa-apaan ini?” Jawab kedua puteranya, “Ya Rasulullah, dia bemadzar (naik 
haji dengan jalan kaki). Kemudian Beliau bersabda, “Wahai kakek, naiklah 
kendaraan; karena sesungguhnya Allah tidak butuh kepadamu dan tidak pula 


754 


al-Wajiz; Fiqh Sunnah 



kepada nadzarmu ini.” (Shahih: Mukhtashar Muslim no: 1005 dan Muslim 
III: 1264 no: 1643). 


J j> j* $f| Aii) j y* j l)I : \%> ji) 

Sfj '^dVj'jS :\°J6 

s s s 

; Jli llili Jljj ^j t 

Dari Ibnu Abbas i#> bahwa Rasulullah pemah melewad seorang laki- 
laki di Mekkah sedang berdiri di terik matahari, lalu Beliau bertanya, “Sedang 
apa orang ini’” Jawab mereka, “Did bernadzar puasa dan tidak berteduh pada 
bayangan hingga malam, tidak berbicara dan terus-menerus berdiri. ” M aka sabda 
Beliau, “Hendaklah ia berbicara, berteduh dan duduk dan sempumakanlah 
puasanya." (Shahih: Irwa-ulGhalilno: 2591, Fathul Bari IV: 276 dan ‘Aunul 
Ma’bud no: 3300). 

5. ORANG YANG BERNADZAR KEMUDIAN TIDAK MAMPU 

MELAKSANAKANNYA 

Barangsiapa bernadzar hendak ta’at, kemudian tidak mampu 
menyempumakannya, maka ia harus membayar kafarah sumpah: 


, / Qs & 

* ' 9 ' * 8 I 8 "I It. 

pJLJj Jr 









o )li5" jjJl 


'j 


US': J(i S Sy* jJ* jjz JjJ J* 


Dari Uqbah bin Amir M&> dari Rasulullah M, Beliau bersabda, “Kaffarah 
nadzar adalah kafarah sumpah.” (Shahih: Shahihul Jami’ no: 4488, Muslim 
III: 1265 no: 1645 dan Nasa’i VII: 26). 


6. ORANG YANG BERNADZAR KEMUDIAN MENINGGAL 
DUNIA 


Siapa saja yang bernadzar, lalu wafat sebelum menyempurnakan 
nadzarnya, maka harus dilaksanakan oleh walinya: 


* I t ( I % o A o s i 11 ^ 

<3 j ? Ax** 14_3 v-9 4JI 




a? 


Kitabul Aiman dan Nudzur §Q§ 


755 



4^aSli <&\ JJli <uda el ji JJ jj ^JLp jl5T jJu 


. 1 # 

Dari Ibnu Abbas i4»> bahwa ia berkata : Sa’ad bin Ubadah pemah minta 
fatwa kepada Rasulullah Sgg perihal ibunya yang mempunyai tanggungan nadzar 
(lalu) wafat sebelum menyempumakannya. Makajawab Rasulullah $g, “Maka 
hendaklahengkaumenyempumakannya." (Muttafaqun ‘alaih: Muslim III: 1260 
no: 1638 dan lafadz ini baginya, Fathul Bari XI: 583 no: 6698, ‘Aunul Ma’bud 
IX: 134 no: 3283, Tirmidzi III: 51 no: 1586, Nasa'i VII: 21 dan Ibnu Majah 
I: 689 no: 2132). 



756 


aUWajiz; Fiqh Sunnah 




Kitab al-Ath’imah 







Kitab ab Ath’imah 

(Makanan) 


1. PENGERTIAN ATH’IMAH 


Ath’imah bentuk jama’ dan tha’am, yaitu makanan pokok dan lainnya 
yang biasa dikonsumsi oleh manusia. 

2. HUKUM ATH’IMAH 


Menurut hukum asalnya, makanan-makanan itu halal. Allah 
berfirman: 

(HA 

Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat 
dibumiini. (QS. al-Baqarah: 168). 


Firman-Nya lagi: 




x ✓ / / 

o ^ ^ ^ 'so* * 

(rx-n 



Makan dan minumlah, dan janganlah berlebihdebihan. Sesungguhnya 
Allah tidak menyukai orang^orang yang berlebihdebihan. Katakanlah, Siapakah 
yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah dikeluarkan-Nya untuk 
hambad\amba-Nya dan (siapa pulakah yang mengharamkan) rizki yang baik ? 
(QS. al-A’raaf: 31-32). 

Tidak boleh memvonis suatu makanan hararri, melainkan yang telah 
Allah haramkan dalam kitab-Nya atau melalui lisan Rasulullah Tindakan 
mengharamkan sesuatu yang tidak diharamkan Allah adalah tindakan 
berdusta atas nama Allah, Allah 'M berfirman: 


JO* 

d_ll JZ dj’Jd ijid\ Aj . b/Jg dll JZ p 'fAs oaf dilf 

0 ^ ^ ✓ x 0 

(3 • -o ^Jj 




% ✓ X / . // ✓ 0 / 

i)—It J> ! i ti ^Ijl JS 


Katakanlah, Terangkanlah kepadaku tentang rizki yang diturunkan Allah 
kepadamu, lalu kamu jadikan sebagiannya haram dan (sebagiannya) halal. 
Katakanlah, ‘Apakah Allah yang telah memberi izin kepadamu (tentang ini) atau 
kamu mengadla-adakan saja terhadap Allah. Apakah dugaan orange orang yang 
mengada-adakan terhadap Allah pada hari kiamat? (QS. Yunus: 59-60). 


/ v / 


0 . ^ 




I jjAi ^1 j»~ \jjhj l-ii wjjixjl -yS.7;...I| ,_a ,,/t 7 l pyij Vj 

* is .Ojial' Si L. osdi dii oj^'^jui oi vasdi dii jh 

(^ ^ V— 3 3 “\ : J^l) ^ J J-lS 


Dan janganlah kamumengatakan terhadap apa yangdibuat-buat oleh lidahmu 
secara dusta "ini halal dan ini haram”, sesungguhnya orang-orang yang mengada- 
adakan kebohongan terhadap Allah tiadalah beruntung. (Itu adalah) kesenangan 
yang sedikit; dan bagi mereka adzab yang pedih. (QS. an-Nahl: 116-117). 


§H al-Wajiz; Fiqh Sunnah 


760 





3. MAKANAN YANG HARAM 


Allah 91 berfirman: 


jicii ^ ii jjS jij di A ii> ijlrl 2 vf (, 

Q \ ^ .aI]1 U« V] 


M engapa kamu tidah mau memakan (binatang-binatang yang haled) yang 
disebut nama Allah ketika menyembelihnya, padahal sesungguhnya Allah telah 
menjelaskan kepadamu apa yang diharamkan-Nya atasmu, kecuali apa yang 
terpaksa kamu memakannya. (QS. al-An’aam: 119). 


Allah sudah menjelaskan kepada apa yang Dia haramkan atas kita 
dengan perincian yang jelas dan menerangkannya kepada kita dengan uraian 
yang sempuma, Allah 91 berfirman: 




JuuklUl J <0 <111 J jUil f Ail J 

p j 3 1 l^j oOaJtj <Lo Jud \j oiji^Jlj 

^ ^ X ✓ 0 X 0 ^ 0 O XX ^ J[ 

(r :SJb‘lLl). jli Ixii 


“Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, daging 
(hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang dipukul, 
yangjatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatangbuas, kecuali yang sempat 
kamu menyembelihnya, dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala. 
Dan (diharamkan juga) mengundi nasib dengan anak panah, (mengundi nasib 
dengan anak panah itu) adalah kefasikan.” (QS. al-Maaidah: 3). 


( \ Y ^ . jlii ^}j 41 ^1 'jf Jb CL, I yr U Vj 


Dan janganlah kamu memakan binatang-binatang yang tidak disebut Allah 
ketika menyembelihnya. Sesungguhnya perbuatan yang semacam itu adalah suatu 
kefasikan. (QS. al-An’aam: 121). 


Kitab al'Ath’imah ||§ 


761 



.J o /■ as 


jjSsj j! S/l <u^jsy L* ^J\ ^J>-J I L« j A*-t Si JS 

^ ** / ** / / 

^ ^ 0 ■'f . x* s Q s 9> s & s & 

| Ii ®< t I f | »° • f * 0 •*!'.• 0 0 ^0 ( .0 ^ * ✓bx 

. ’ (J?' j* jij^T r*^ y ^k-o y 

(^ i © :^l*J^I) .4 j 


Katakanlah, Tiadalah aku peroleh dalam voahyu yang diwahyukan kepadaku, 
sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau 
makanan itu bangkai, atau darah yang mengalir, atau daging babi, karena 
sesungguhnya semua itu kotor atau binatang yang disembelih atas nama selain 
Allah. (QS. al-An’aam: 145). 

Firman-Nya lagi: 

.* * * a *0 * .* V Jt. t t* a k'n' ' 'f * 

.0*AjLU^ . w*L4 -isJlP ^ 

Dan diharamkan atasmu (menangkap) binatang buruan dor at selama kamu 
dalam keadaan ihram. (QS. abMaaidah: 96). 

4. SESUATU YANG HUKUMNYA DISAMAKAN DENGAN 
BANGKAI 


Dipersamakan dengan bangkai dalam hal keharamannya, yaitu apa 
(bagian tubuh) yang dipotong dari binatang temak yang masih hidup, 
berdasarkan hadits Abu Waqid al-Laitsi, Rasulullah M bersabda: 


^ V ^ a j 

V*- Cj* c 23 *-* 


“Bagian tubuh yang dipotong dari binatang temak yang berada dalam keadaan 
hidup adalah bangkai. ” (Shahih: Ibnu Majah no. 2606, Ibnu Majah II hal. 
1072 no. 3216, Aunul Ma’bud VIII hal. 60 no. 2841). 


5. YANG DIKECUALIKAN DARI BANGKAI DAN DARAH 


.0 % 


U! .ol-oj lli Jp-I aA) 1 JJli : Jli i^, ^y°! ^ 

. xSsili jUjJl 1*1 .it jJ? 1 j ojJ-li jliiJil 


762 Hi abWajiz; Fiqh Sunnah 




Dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah bersabda, “Telah dihalalkan bagi 
lata dua bangkai dan dua darah. Adapun dua bangkai ialah ikan dan belalang. 
Sedangkan dua darah ialah limpa dan had. ” (Shahih: Shahihul Jami’us Shaghir 
no: 210 dan ash'Shahihah no: 1118). 

6. HARAM MAKAN KELEDAIJINAK (PIARAAN) 


cJS' 1 1 JUL® s ^ —Si J4^ diJlS* (jj ( jA> \ ^ 

* - ' 

: Jlii O J.L?r pJ 

lioQi; A) j a_ii oi j oAf 

j>3 o^isr'u ,^-j AJJi f-jiJ 

.,aIsl 


Dari Anas bin Malik ^ bahwa ada seseorang datang kepada Rasulullah ^g, 
lalu berkata, “Keledai-keledai telah dimakan .” Kemudian orang (lain) datang 
kepada Beliau, lalu berkata, “Keledaukeledai telah dimakan.” Kemudian orang 
(lain lagi) datang kepada Beliau, lalu berkata, “Keledai-keledai telah dimakan. ” 
Kemudian Beliau menyuruh seseorang agar berseru di tengah-tengah para sahabat, 
“Sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya telah mencegah kalian dari (memakan) daging 
keledai peliharaan; karena sesungguhnya ia kotor. ” Kemudian periuDperiuk yang 
penuh daging mendidih ditumpahkan. (Muttafaqun ‘alaih: Fathul Bari IX: 653 
no: 5528, Muslim III: 1540 no: 35 dan 1940). 


7. HARAM MAKAN SETIAP BINATANG BUAS YANG 
BERTARING DAN SETIAP BURUNG YANG BERCAKAR 


J* <ji> J5" Jp aLs J y* j ^ (j- 1 jt\ 

S*' 0 s JS s' S 

' * ' 

Dari Ibnu Abbas i4k ia berkata, “Rasulullah H melarang setiap binatang 
buas yang bertaring dan setiap burung yang bercakar.” (Shahih: Mukhtashar 


Kitab al'Ath’imah 


763 





Muslim no: 1332, Muslim III: 1534 no: 1934, ‘Aunul Ma’bud X: 277 no: 
3785, Nasa'i VII: 206 dengan tambahan NAHAA YAUMA KHAIBAR 
(=Beliau melarang(nya) pada perang Khaibar)). 

8. PENGHARAMANJALLALAH 

Jallalah ialah hewan yang mayoritas makanan utamanya adalah barang 
yang najis, sehingga haram dimakan, haram diminum susunya, dan haram 
dikendarai: 




Dari Ibnu Umar u$b, ia berkata, “Rasulullah $!$ melarang daging jallalah 
dan susunya." (Shahih: Shahih Ibnu Majah no: 2582, Ibnu Majah II: 1064 
no: 3189, Aunul Ma’bud X: 258 no: 3767, Tirmidzi III: 175 no: 1884). 


s * * s 


Darinya (Ibnu Umar) u#, katanya, “Rasulullah telah melarang jallalah 
dari kalangan unta, yaitu (tidak boleh) menunggangnya atau meminum susunya." 
(Hasan Shahih: Shahih Abu Daud no: 3217 dan Aunul Ma’bud X: 260 no: 
3769). 

9. KAPAN JALLALAH KEMBALIHALAL 


Jika binatang yang terkategori jallalah ditahan selama tiga (hari), lalu 
diberi makanan pokoknya barang bersih, maka boleh disembelih dan halal 
lagi dimakan. 








“Dari Ibnu Umar 4® bahwa ia pemah menahan seekor ayam betina yang 
termasuk jallalah selama tiga (bulan).” (Shahih: Irwa-ul Ghalil no: 2504 dan 
Ibnu Abi Syaibah VIII: 147 no: 4660). 


764 HI aUWajiz; Fiqh Sunnah 


10. SEGALA YANG HARAM MENJADI MUBAH KETIKA 
TERPAKSA 


Allah M berfirman: 

a* Ay & 


:S jl Ji) j jap jl j»-4 Vj 

x y # y 

(wr 


Tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang ia tidak 
menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. 
Sesungguhnya Allah Maha Pengampun Lagi Maha Penyayang. (QS. al-Baqarah: 
173). 

Firmari'Nya lagi: 


y A A y fi * y 



-it . .t y y* y 9 • ~y ' 0 y x * 

(J Gr a ' 5 


(riaailil) 


“Maka barangsiapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, 
sesungguhnya Allah Maha Pengampun Lagi Maha Penyayang. ” (QS. al-Maaidah 
:3). 

Ibnu Katsir dalam kitab tafsimya II: 14, memberi komentar sebagai 
berikut, “Yaitu barangsiapa yang amat sangat membutuhkan memakan 
sesuatu yang berasal dari barang-barang yang haram yang telah dikemukakan 
Allah ta’ala ini karena darurat, maka ia boleh memakannya, dan Allah akan 
mengampuni dan menyayanginya. Sebab Dia mengetabui kebutuhan hamba- 
Nya yang berada dalam keadaan terjepit dan amat sangat membutuhkan 
barang tersebut. Jadi Dia akan mengampuni dosa orang yang memakan 
barang yang haram karena terpaksa itu. 

Dalam al-Musnad dan Shahih Ibnu Hibban disebutkan: 


j(LJ 4)t 01 :M SA'j 4k, 

m 0 y A 0 y A 

yQ A 4 y s' y . y ><■ A Ay o yO A 

J) j U5 s>-j 


A Ay O y yo A ° 4 f * y f 

» ^i- -* ‘f? * ^ 


Kitab al'Ath’imah 


765 




Dari Umar Ibnu secara marfu’ bahwa Rasulullah bersabda, 
“Sesungguhnya Allah senang mkhshah-Nya dilaksanakan sebagaimana Dia bend 
perbuatanmaksiatkepada-Nya." (Shahih: ShahihulJami’usShaghirno: 1886, 
al-Fathur Rabbani II: 108 dan Irwa-ul Ghalil III: 9 no: 564). 

Oleh karena itu, para ahli fiqih berkata, ‘Terkadang makan bangkai itu 
menjadi satu kewajiban pada sebagian keadaan, yaitu manakala seseorang 
merasa khawatir dirinya celaka, dan ia tidak mendapatkan makanan yang 
lain. Kadang-kadang hukumnya mandub, sunnah, dan kadang-kadang juga 
mubah; tergantung situasi dan kondisinya.” 

Namun mereka berbeda pendapat, apakah orang yang terpaksa itu boleh 
memakannya sekedar untuk bertahan hidup, atau memakannya sampai 
kenyang, atau sampai merasa puas? Dalam hal ini ada beberapa pendapat, 
sebagaimana yang telah dipaparkan didalam kitab fiqih mengenai hukum 
tersebut. 

Lebih jauh Ibnu Katsir menegaskan, “Dan, tidak termasuk syarat 
bolehnya makan bangkai, manakala seseorang tidak mendapatkan makanan 
selama tiga hari, sebagaimana yang diduga oleh mayoritas orang awam dan 
selain mereka. Bahkan kapan saja ia terpaksa memakannya, maka ia boleh 
memakannya.” Selesai. 

BAB PENYEMBELIHAN SECARA SYAR’I 

1. PENGERTIAN DZAKAH (PENYEMBELIHAN) 

Dzakah pada asalnya berarti at-tathayub mengenakan wangi-wangian. 
Dari sanalah timbul istilah ra-ihah dzakiyah yaitu bau harum. Penyembelihan 
disebut dzakah karena ibahah syar’iyah (pemubahan secara syar’i) dapat 
menjadikan binatang yang disembelih itu menjadi baik. 

Yang dimaksud disini ialah penyembelihan binatang secara syar’i; karena 
sesungguhnya hewan yang halal dimakan tidak boleh dimakan sedikitpun 
darinya kecuali disembelih terlebih dahulu, terkecuali ikan dan belalang. 

2. ORANG YANG BINATANG SEMBELIHANNYA HALAL 
(UNTUK DIMAKAN) 


766 Hf al-Wajiz; Fiqh Sunnah 



Sembelihan setiap muslim dan ahli kitab, baik laki-laki maupun 
perempuan halal hukumnya. Allah M berfirman: 

9 * .2 / 0 > l s * * s' ' 

(o laJjlil) J^- IjjjI 

Dan makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi al-Kitab itu halal 
bagimu. (QS. al-Maaidah: 5). 

Jli ‘.(j jl^Jl Jli 

Imam Bukhari berkata bahwa Ibnu Abbas mengatakan, “Makanan mereka 
(artinya) sembelihan mereka.” (Shahih: Irwa-ul Ghalil no: 2528 dan Fathul 
Bari IX: 636). 


S ft S s * 


Dari Ka’ab bin Malik bahwa ada seorang perempuan menyembelih seekor 
kambing dengan batu (tajam), lalu Nabi $g ditanya tentang (penyembelihan) itu, 
maka Beliau menyuruh memakannya. ” (Shahih: Irwa-ul Ghalil no: 2527 dan 
Fathul Bari IX: 632 no: 5504). 


3. ALAT MENYEMBELIH 


Menyembelih boleh dengan segala sesuatu yang dapat mengalirkan 
darah, selain gigi dan tulang: 


: Jli3 (Jju> ill ^4) nUll J Jli AjT ojJr APli I J JJ 4jX^ J* 

y / ✓ / 

C‘ t ^J\ 'jd i it '/s } fiJi >'f 


Dari Abayah bin Rifa’ah dari kakeknya bahwa ia bertutur, “Ya Rasulullah, 
kami tidak memiliki pisau sembelih. ” Kemudian Beliau bersabda, “Apa saja yang 
dapat mengalirkan darah dan disebut nama Allah (waktu menyembelihnya), maka 
makanlah. Selain kuku dan gigi. Adapun kuku adalah alat sembelih orang-orang 


Kitab al'Ath’imah 


767 



kafir Habasyah. sedangkangigi adalah tulang.” (Muttafaqun ‘alaih: Fathul Bari 
IX: 631 no: 5503, Muslim III: 1558 no: 1986, ‘Aunul Ma’bud VIII: 17 no: 
2804, Tirmidzi 111:25 no: 1522, Nasa'i VII: 226 dan Ibnu Majah II: 1061 no: 
3178). 


SIM d\ M & : JU 4b J ilii ^ 

* * * S ^ ✓ /- 

j£4 'Mj 1 ilii jr Jp dC^-y iJr 

* / / ^ " /■ 

. -* 0 ,P/ 4 o ; . ^ . tt/ / * // 

• •*» * C.' 0 \ * **! 9 *|j | 

-T- 4j yLZi J»>-> A>*jJUi I 


Dari Syaddad bin Aus ia bertutur : Ada dua hal yang kuhafal dari 
Rasulullah $j$, yaitu Beliau bersabda, “Sesungguhnya Allah telah mewajibkan 
(atas kita) berbuat baik kepada segala sesuatu. Oleh karena itu, apabila kamu 
hendak membunuh, maka bunuhlah dengan cara yang baik; dan apabila kamu 
hendak menyembelih, maka sembelihlah dengan cara yang baik pula, dan hendaklah 
seorang diantara kamu mengasah (menajamkan) parangnya lalu percepadah 
(jalannya pisau ketika menyembelih) binatang sembelihannya! ” (Shahih: Irwa- 
ul Ghalil no: 2540, Muslim III: 1548 no: 1955, Tirmidzi II: 431 no: 1430, 
‘Aunul Ma’bud VIII: 10 no: 2797, Nasa'i VII: 227 dan Ibnu Majah II: 1058 
no: 3170). 

4. CARA MENYEMBELIH 

Hewan terbagi dua: yaitu hewan yang dapat disembelih dan hewan 
yang tidak dapat disembelih. Adapun binatang yang gampang disembelih, 
maka tempat penyembelihannya adalah pada tenggorokan dan di bawah 
leher, sedangkan hewan yang tidak bisa disembelih, maka cara 
menyembelihnya adalah dengan jalan menikam lehemya tatkala mampu 
menguasainya. 

OJij jD-1 (J SlTJUl: JlS 

Dari Ibnu Abbas t$g>, ia berkata, “Penyembelihan adalah di tenggorokan dan 
di pangkal leher. ” 


768 ifH aUWajiz; Fiqh Sunnah 






Ibnu Umar, Ibnu Abbas dan Anas -*&>, berkata, “Apabila kepala terputus, 
maka tidakjadi masalah." 


o >x 


cIap jA*Jl UJ 44JJI Jb c-Jb : Jli ^ilj 

JLjt ^ I Jij r !U! > ? f U - Ojf :JUi .tfai l£i 

cIxl j ^ jgot Ixl cfjLj j yjjgjij ^^LJl ( j~J 

:Jlii A**w>t3 (J^j _a j (J^i 1 - $ ’ b~v?lj 

L^* -bljlS"" AjSjI ^JjVI jj aJJI J j^>j 

/ / ^ o ^ 

. 4j I 


Dari Ra/i’ bin Khadij &> bahwa ia berkata, “Ya Rasulullah, sesungguhnya 
besok kami akan berhadapan dengan musuh, sedangkan kami tidak mempunyai 
senjata tajam. Maka sabda Beliau, “Segeralah sembelih, segala sesuatu yang bisa 
mengalirkan darah dan disebut nama Allah (pada waktu menyembelihnya), maka 
makanlah, selain gigi dan kuku. Dan saya akan menguraikan kepadamu, adapun 
gigi, ia adalah tulang sedangkan kuku adalah alat sembelih orang- orang Habasyah. ” 
Dan, kami mendapatkan rampasan perang berupa unta dan kambing. Kemudian 
ada unta yang kabur, lalu dipanah oleh seseorang hingga ia berhasil menangkapnya. 
Kemudian Rasulullah bersabda, “Sesungguhnya diantara unta-unta ini ada 
yang liar seperti liamya binatang buas. Makajika diantara mereka ada yang sempat 
membuat kamu kerepotan, maka lakukanlah begini kepadanya). 1 ” (Shahihul Jami’ 
no: 2185). 

5. SEMBELIHAN JANIN 

Apabila ada janin keluar dari perut induknya dalam keadaan hidup, 
maka ia hams disembelih. Namun manakala ia lahir dari perut induknya 

1 Yaitu panahlah di lehemya, atau bunuhlah kemudian makanlah. 


Kitab al'Ath’imah 


769 



yang disembelih itu dalam keadaan mati, maka menyembelih induknya itu 
berarti juga sebagai sembelihan baginya. 


.yr 13U- :J 

s’ s’ s' ✓ " ^ 

> s’ s’ ^\ , ' ' * ' O 0 

~<£*\ 4JlS"i jli jl 


Dari Abu Sa’id 4®, ia berkata: Kami pemah bertanya kepada Rasulullah H 
perihal janin heivan, maka sabda Beliau M, “M akanlah ia, kalau kalian mau; 
karena sesungguhnya penyembelihannya adalah menyembelih induknya. ” (Shahih: 
Shahih Abu Daud no: 2451 dan ‘Aunul Ma’bud VIII: 26 no: 2811). 

6. MENYEBUT NAMA ALLAH KETIKA MENYEMBELIH 

Menyebut nama Allah ketika menyembelih binatang adalah syarat 
halalnya binatang sembelihan; karenanya barangsiapa yang sengaja tidak 
menyebut nama Allah pada waktu menyembelih binatang, maka binatang 
tersebut tidak halal. Allah berfirman: 


‘pis' 0} <!lp I 


“Maka makanlah binatang-binatang (yang halal) yang disebut nama Allah 
ketikamenyembelihnya.” (QS. al-An’aam: 118). 

x I IA ii*! 1,0 . ( •*?( •f-' f I, f » . V' .* o f a . 

cA—’^^ ^ *Aj |*J Low^» 1 Ij V J 

' S s’ ^ / 

o n : r u^l) 


Dan janganlah kamu memakan binatang'binatang yang tidak disebutkan 
nama Allah ketika menyembelihnya. Sesungguhnya perbuatan yang semacam itu 
adalah suatu kefasikan. Sesungguhnya syaitan itu membisikkan kepada kawan- 
kawannya agar mereka membantah kamu; dan jika kamu menuruti mereka, 
sesungguhnya kamu tentulahmenjadiorang-orangyang musyrik. (QS. al-An’aam: 
121 ). 

770 I HI al-Wajiz; Fiqh Sunnah 




•j^» 


Dari Rafi’ bin Khadij bahwa Nabi bersabda kepadanya, “Apa saja yang 
mengalirkan darah dan disebut nama Allah (atasnya), maka makanlah (ia).” 
(Sudah pemah dimuat pada halaman sebelumnya). 


7. MENGHADAPKAN BINATANG SEMBELIHAN KE ARAH 
KIBLAT (KETIKA MENYEMBELIH) 

Dianjurkan menghadapkan binatang yang akan disembelih ke arah 
Kiblat dan mengucapkan dzikir sebagai yang Rasulullah contohkan dalam 
hadits berikut ini: 


Oxx f Ox o 


jj-j ji) pjJ—5l ^jj i|j| I<Jb» 43l -Lp ^ 

> <*MJ Ji mlrj lli 

" ✓ “ X / ✓ /» 

jl (jii”l_Tl la 1»_ ji\ 4x ol 

XX XX X 

x x ^ x x x o X a> X X ^ x ^X X 

Dd Jb j 4 iJ j ^ \J oXiiii v_-»j 43 

J_ii -1 l jiki djij cuii. 14I11 c*xiii ^ if, 

X X 

" X ^ I 0 < . 33 ' 


Darijabir bin Abdullah 4*, ia berkata, "Pada hari penyembelihan, Nabi M 
pemah menyembelih dua ekor kambing kibasy yang bertanduk, yang benvama 
putih campur hitam dan dikebiri. Tatkala Beliau menghadapkan keduanya (ke 
arah kiblat), Beliau mengucapkan, ‘INNIIWAJJAHTU WAJHIYA LILLADZII 
FATHARAS SAMAAWAATI WAL ARDHA ALAA MILLATI 
IBRAAHIIMA HANI1FAWWA MAA ANA MINAL MUSYRIKUN. INNA 
SHALAATIWA NUSUKIWA MAHYAAYA WA MAMAATIILILLAAHI 
RABBIL ‘AALAMIIN LAA SYARIIKA LAHUU WA BIDZAALIKA 
UMIRTU WA ANA MINAL MUSLIMIIN. ALLAAHUMMA MINKA WA 


Kitab al'Ath’imah || 771 


LAKA AN MUHAMMADIW WA UMMATIHII, B1SSMILLAAH1 
WALLAHU AKBAR (Sesungguhnya aku menghadapkan wajahku kepada Dzat 
yang telah menciptakan langit dan bumi, diatas tuntunan agama Ibrahim yang 
lurus dan saya tidaklah termasuk kaum musyrikin. Sesungguhnya shalatku, 
ibadahku, hidupku dan matiku untuk Allah Rabbil Alamin yang tiada sekutu 
bagi'Nya, dan demikian itulah yang aku perintahkan dan saya termasuk kaum 
muslimin. Ya Allah, dari-Mu dan hanya untuk-Mu dari Muhammad dan 
ummatnya; dengan menyebut (nama) Allah, dan AllahMaha Besar).’ Kemudian 
Beliau mulai menyembelih." (Shahih: Shahih Abu Daud no: 2425 2) , ‘Aunul 
Ma’bud VII: 496 no: 2778). 

BABBERBURU 


Allah M berfirman: 


(Y : SJdlil) i ISlj 


Dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji maka bolehlah berburu. 
(QS. al-Ma’idah: 2) 


Dan firman-Nya juga: 


/ / /fl J> 




'jggd lL \Jki ill (_Oi. dJ 

(1 : oJilil) . aIIp '^L>\ 1 Stj j^Svllp 


Mereka menanyakan kepadamu : Apakah yang dihalalkan bagi merekaV 
Katakanlah ‘Dihalalkan bagimu yang baik-baik dan (buruan yang ditangkap) 
oleh binatang buas yang telah kamu ajar dengan melatihnya untuk berburu, kamu 
mengajamya menurut apa yang telah diajarkan Allah kepadamu. Maka makanlah 
dari apa yang ditangkapnya untukmu dan sebutlah nama Allah atas binatang 
buas itu (waktu melepasnya) (QS. al-Maidah : 4). 


2 Hadits ini didhaifkan oleh al-Albani dalam penelitian beliau yang terakhir, lihat ‘Dhaif Sunan Abu 
Dawud no 2795, cetakan “Maktabatul Ma’arif” Riyadh, tahun 1419 H-1998 M, pengoreksi 


772 


abWajiz; Fiqh Sunnah 








Buruan laut dibolehkan dalam segala kondisi demikian pula buruan 
darat terkecuali ketika berada dalam keadaan berihram, Allah M berfirman: 


* Os 0 / 0 .s s s } s ^s . ,s O s' | . J 5 . J J . s t S O s, ) Os O s' . , * 

^^ j*-NJ bP-dta sj L>-) 

I dJjtii) L»J>- \s ^S\ 


Dihalalkan bagimu binatang buruan laut dan makanan (yang berasal) dari 
laut sebagai makanan yang lezat bagimu dan bagi orang-orang yang dalam 
peijalanan; dan diharamkan atasmu (menangkap) binatang buruan darat selama 
kamu dalam ihram. (QS. al-Maidah: 96). 


1. BINATANG BURUAN YANG HALAL UNTUK DISEMBELIH 

Binatang buruan yang halal disembelih adalah binatang buruan yang 
halal. 

2. ALAT BERBURU 


Pekerjaan memburu terkadang dengan menggunakan senjata yang dapat 
melukai (binatang buruan) seperti pedang, pisau dan anak panah dan 
terkadang menggunakan binatang buas. 

Allah 'M berfirman: 

°f ^ tl 0 ** ^ 0 ✓ ^ 

djl 4 Juj _S' {j* alii 

(*\t : oJjlit) 

s 

Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya Allah akan menguji kamu 
dengan sesuatu dari binatang buruan yangmudah didapat oleh tangan dan tombak- 
tombakmu. (QS. al-Maidah: 94) 




\Jk± in pidi. di ^ cj 

(£ : Sastll) 


o Se. - - - o * 


Dan (buruan yang ditangkap) oleh binatang buas yang telah kamu ajar 
dengan melatihnya untuk berburu, kamu mengajarkannya menurut apa yang telah 


Kitab al'Ath’imah |Q| 773 





diajarkan Allah kepadamu, maka makanlah dari apa yang telah ditangkapnya 
untuk kamu. (QS al-Maidah : 4). 


Disyaratkan dalam perburuan dengan menggunakan senjata yang dapat 
mengoyak tubuh (binatang) buruan dan menembusnya. 

Dan disyaratkan dalam perburuan dengan perantara binatang, haruslah 
menggunakan binatang pemburu yang sudah terlatih dan tidak memakan 
binatang buruannya serta tidak ada binatang lain bersamanya. 

Menyebut nama Allah adalah termasuk syarat halalnya binatang buruan, 
ketika menjelang melepaskan anak panah atau binatang pemburu: 


0 y S * S* e ^ /■ yi s s O I s s i ' 

, j_4jlj A*pyu lilj 1S1 

ou 'Ji (jtl ^j air Lhjf ili): jii .Jk 'jJj -/J* 

:cii (a~Ju jJLp jJLU.1 Cj\ tiijLip iLJJ li Ails JTl; : Jli JTl 

✓ / / ✓ 

k<»j| (dJjla l^^Tli N • A>rli ^^dT J yj\ 


Dari Adi bin Hatim ia berkata, "Saya pemah bertanya kepada Rasulullah 
M tentanggaganganak panah’’, makajawab Beliau, \jika engkau dapati tertancap 
dengan mata anak panah, maka makanlah; tetapi jika terpukul oleh gagangnya, 
lalu mad, maka sesungguhnya (binatang buruan itu) mad terpukul, karena itu 
janganlah engkau makan. ” Kemudian aku bertanya lagi, “ (Bagiamana kalau) 
aku melepas anjing pemburuku?” Jaivab Beliau, “Jika engkau melepas anjingmu 
dan (sebelumnya) engkau telah mengucapkan basmalah, maka makanlah." Say a 
bertanya (lagi), "(Bagaimana kalau) ia makan (binatang buruan itu)?’’ Jawab 
Beliau, “Kalau begitu, janganlah engkau makan; karena ia tidak menangkap(nya) 
untukmu, namun ia menangkap hanya untuk dirinya sendiri. ” (Bagaimana kalau) 
aku melepas anjing pemburuku, lalu kudapad bersamanya anjing lain?’ Sabda 
Beliau, ‘Janganlah engkau makan; karena sesungguhnya engkau menyebut nama 
Allah hanya untuk anjingmu, bukan untuk anjing yang lain.”’ (Muttafaqun 


774 §Qf aUWajiz; F iqh Sunnah 


‘alaih: Fathul Bari IX: 603 no: 5476, Muslim III: 1529 no: 3/1929 danNasa'i 
VII: 183). 

3. BERBURU DENGAN ANJING YANG TAK TERLATIH 

Tidak halal apa yang ditangkap oleh anjing yang tidak dilatih berburu, 
melainkan didapati dalam keadaan masih hidup, lalu disembelih: 


Jif Of cs J)* L ’! : Jii ’J s 

** / ✓ ** ✓ /• / /'/’** ^ 

** x ~ s s x 

ji*j ri "jij ,Q 4 ii> ‘J ou ^i33‘i jif 

S ' S / / / 

All O^S"ji idJL^jjb OJL/? Ixj ,!-£*$ ^J ^ ^^'^-9 

/ ✓ /■ 

(dJLiSCj CjJL/3 L*j ^ a-** 1 I t ~ J ^-9 i-lJri-vS> \_*j 

XX X X ^ / 

0 i / XX 0x0 XX S x 

.JSo CiiT^1 p 


Dari Abu Tsa’labah aLKhasyanni ^,, ia bertutur, “Ya Nabiyullah, 
sesungguhnya kami tinggal di negeri kaum Ahli Kitab, bolehkah kami makan 
menggunakan bejana mereka1 Dan di negeri perburuan, dimana aku berburu 
dengan panahku dan dengan anjingku yang belum terlatih serta dengan anjingku 
yangsudah terlatih? Lalu apa yang baik kulakukan?” Jawab Beliau, “Adapun apa 
yang kau ceritakan itu, yaitu tentang (bejana) A hli Kitab, maka jika engkau 
mendapatkan bejana yang lain, janganlah kamu makan dengan bejana mereka; 
jika tidak ada lagi, maka cucilah dan kemudian boleh kamu makan dengannya. 
Dan apa yang kau buru dengan anak panahmu dan engkau telah menyebut nama 
Allah (sebelumnya ), maka makanlah; dan apa yang kau buru dengan anjingmu 
yang sudah terlatih dan engkau telah menyebut nama Allah (sebelumnya), maka 
makanlah; dan apa yang kau buru dengan anjingmu yang belum terlatih, lalu 
engkau masih sempat menyembelihnya, maka makanlah." (Muttafaqun ‘alaih: 
Fathul Bari IX: 604 no: 4578, Muslim III: 1532 no: 1930, Ibnu Majah II: 


Kitab al'Ath’imah 


775 



1069 no: 3207, Nasa’i VII: 81 tanpa menyebut Ahli Kitab). 

4. BINATANG BURUAN YANG TERJATUH KE AIR 

Manakala binatang buruan didapati terjatuh ke air, maka haram 
dimakan. Ini mengacu pada sabda Nabi H kepada Adi bin Hatim 


*' /' ^ 8 ' S o' ° ' * s 0 ' ' 

ot As J jli aJ -!i j 131 

S' y y / 

^ )■ 0 y ° 'S * 0 ^ / 

.vi Jg «« jl s.L*Jt iSj^i ^ (dJdl® Jii 


“A pabila engkau akan melepaskan anak panahmu, maka sebutlah nama 
Allah; jika engkau dapatinya terbunuh, maka makanlah, kecuali jika engkau 
dapatinya terjatuh di air 3 ; karena sesungguhnya engkau tidak tahu, apakah air 
yang telah membunuhnya ataukah anak panahmu?’’ (Shahih: Irwa-ul Ghalil 
no: 2556, Muslim III: 1531 no: 7 dan 1929). 

5. BINATANG BURUAN YANG BELUM KETEMU SELAMA DUA 
HARIATAU TIGA HARI, LALU DIKETEMUKAN 

Barangsiapa melepaskan anak panahnya, lalu tepat mengenai binatang 
yang diburu, kemudian binatang tersebut menghilang selama dua hari atau 
tiga hari, lalu kemudian diketemukan, maka ia boleh dimakan bila belum 
membusuk: 


^ y y y 


a Ob A Jl5 M ^ 01 ^ ^ J 

. y I Nl Aj jl Oxj 


Dari Adi bin Hatim &> bahwa Nabi pemah bersabda kepadanya, “Jika 
engkau melepaskan anak panahmu (tepat mengenai) binatang buruanmu, 
kemudian engkau dapatinya setelah sehari atau dua hari yang padanya hanya ada 
bekas tusukan anak panahmu, maka makanlah. ’’ (Shahih: Mukhtashar Muslim 
no: 1239 dan Fathul Bari IX: 610 no: 5484). 


3 Maksudnya jika engkau dapatinya terjatuh di air maka janganlah dimakan (pengoreksi). 


776 §8§ al'Wajiz; Fiqh Sunnah 





Os / 0 / 


/ /■ / 




ISlJli*MJl .-^4feilL ro f °' 


V" J* 

.jzj j^JU tiiSTjiU 


Dari Abu Tsa’labah dari Nabi ^g, Beliau bersabda, “A pabila engkau melepas 
anal c panahmu, lalu binatang yang kau bum itu menghilang darimu, kemudian 
engkau dapatinya, maka makanlah ia selama belum membusuk." (Shahih: 
Mukhtashar Muslim no: 1242 dan Muslim III: 1532 no: 10 dan 1931). 


BAB UDHHIYAH (KURBAN) 

1. PENGERTIAN UDHHIYAH 

Udhhiyah ialah binatang ternak yang disembelih pada hari raya haji 
dan pada hari-hari tasyriq demi mendekatkan diri kepada Allah Ta’ala. 

2. HUKUM UDHHIYAH 

Hukumnya wajib atas orang yang mampu berkurban. Rasulullah $g 
menegaskan: 




Barangsiapa mempunyai kemampuan, namun ia tidak (mau) berkurban, 
makajanganlah sekalbkali ia mendekat ke mushalla kami. ” (Hasan: Shahih Ibnu 
Majah no: 2532 dan Ibnu Majah II: 1044 no: 3132). 

Dalam kitab As-Sailul Jarrar disebutkan: 

Wajhul istidlal (arah pengambilan dalil) dengan hadits di atas, yaitu 
bahwa tatkala Nabi M melarang orang yang mampu berkurban mendekat 
ke mushalla bila ia tidak mau berkurban, hal tersebut menunjukkan bahwa 
ia telah meninggalkan suatu kewajiban. Maka seolah-olah sama sekali tak 
ada faedahnya bagi seorang hamba mendekatkan dirinya kepada Allah 
dengan mengerjakan shalat (Id) namun meninggalkan kewajiban ini. 






: JUs Xs j *.j s|| '^\ oIp lijSj 15 : JlS 


Kitab al'Ath’imah §Q| 


in 













¥» > 


( d J^J j Jf* D} ^^ 4i' ^) 

f ' * s 

■ Ag^-^Jl (J^lil' l $J!L.«j ^glil ^ ?SjvI*Jl C* jjj-Ul 


Dari Mukhaffif bin Sulaim ia berkata: Kami pemah wukufdi Arafah di 
dekat Nabi $jg. Beliau bersabda, ‘Wahai sekalian manusia, sesungguhnya setiap 
ahli bait dalam setiap tahun wajib berkurban dan hams menyembelih binatang 
untuk bulan Rajab. ’ Tahukah kalian, apa itu penyembelihan binatang untuk bulan 
Rajab? Yaitu penyembelihan binatang yang oleh orang-orang disebut rajabiyah." 
(Hasan: Shahih Ibnu Majah no: 2533, Tirmidzi III: 37 no: 1555, ‘Aunul 
Ma’bud VII: 481 no: 2771, Ibnu Majah II: 1045 no: 3125 dan Nasa'i VII: 
167). 


Kemudian penyembelihan untuk bulan Rajab dihapus oleh sabda Nabi 

M: 


Tidak ada penyembelihan untuk mencari barakah dan tidak add 
penyembelihan untuk bulan Rajab. (Muttafaqun ‘alaih: Fathul Bari IX: 596 
no: 5473, Muslim III: 1564 no: 1976, ‘Aunul Ma’bud VIII: 32 no: 2814, 
Tirmidzi III: 34 no: 1548, dan Nasa'i VII: 167). 

Dimansukhnya (dihapusnya) penyembelihan untuk bulan Rajab tidak 
memastikan dihapuskannya udhhiyah. 


NO' 1 


, , ^ / / 

+ t o 


^ : Jti 

" ~ ^ ,, 


olT i(jj>-\ Jjlis jl jlS J \i 


,Os * * 0 


.yjOi 


Darijundab bin Sufyan al-Bajili ia berkata, "Rada hari nahr say a pemah 
menyaksikan Rasulullah ^ bersabda, “Barangsiapa menyembelih (binatang 
qurban) sebelum shalat, maka hendaklah ia mengulangi (menyembelih lagi) sebagai 
gantinya, dan barangsiapa yang belum menyembelih, maka menyembelihlah.’’ 


Hff aUWajiz; Fiqh Sunnah 


778 



(Muttafaqun ‘alaih: Fathul BariX: 20 no: 5562, Muslim III: 1551 no: 1960, 
Ibnu Majahll: 1053 no: 3152 danNasa'i VII: 224). 

Jelas dalil di atas menunjukkan wajibnya berkurban, apalagi diiringi 
dengan perintah mengulangi. Selesai (As-Sailul Jarrar IV: 74-75 dengan sedikit 
perubahan). 

3. BINATANG TERNAK YANG BOLEH DISEMBELIH SEBAGAI 
QURBAN 

Binatang temak yang sah dijadikan sebagai qurban hanyalah sapi, 
kambing dan unta. Hal ini mengacu pada firman Allah $g: 

X* - ^ <1—ii \^ill J&j 

(Tl .fUJS/l 

Dan bagi tiap-tiap ummat telah Kami syari’atkan penyembelihan (qurban), 
supaya mereka menyebut nama Allah terhadap binatang temak yang telah dirizkikan 
Allah kepadamereka." (QS. al-Hajj: 34). 

4. SEEKOR UNTA DAN SEEKOR SAPI, UNTUK BERAPA 
ORANG 

9 C yu* ^ rfJJi J K* llr : Jli C$gik> ^1 'jt- 

* S ^ * 

0 „ o ✓ 

0 s *.^© # x 9 ^ As . s^s sO % 

O*' j_}y* u 

S j 5 S s 

Dari Ibnu Abbas u^>, ia berkata, “Kami pemah bepergian bersama Nabi ^g, 
lalu dbalah Idul Adha, kemudian kami bersekutu dalam seekor unta sembelihan 
untuk sepuluh orang dan dalam seekor sapi untuk tujuh orang. ” (Shahih: Shahih 
Ibnu Majah no: 2536, Ibnu Majah II: 1047 no: 3131, Tirmidzi II: 194 no: 
907 danNasa’i VII: 222). 

5. SEEKOR KAMBING UNTUK SEKELUARGA 


oJlST" ^JclS" <y jj\ IjI cJll- I Jli jll*q y j-ljaP 


Kitab aUAth’imah 


779 








J <_$ J Sr J>\ jlS^ : Jli $|f 4JJI J j L J^ 


0 / / » 9 ✓ 


.<_£y llS"jt-j Oj^-*4syj<dLxJL 


Dari Athaa bin Yasar, ia bertutur: Soya pernah bertanya kepada Abu Ayyub 
al-Anshari “Bagaimana pelaksanaan kurban kalian pada masa Rasulullah 
3jg?” Jawabnya, “A dalah seorang sahabat pada periode Nabi fg menyembelih seekor 
kambing untuk dirinya dan untuk keluarganya, lalu mereka memakannya dan 
membagikannya (kepada fakir miskin), kemudianmanusia soling berbangga-bangga 
(dengan kurban-kurban mereka) seperti yang kau lihat sekarang ini.” (Shahih: 
Shahih Ibnu Majah no: 2546, Ibnu Majah II: 1051 no: 3147, dan Tirmidzi 
III: 31 no: 1541). 


6. BINATANG YANG TIDAK BOLEH DISEMBELIH SEBAGAI 
QURBAN 


o} ✓ ✓ 


f s* ' 1 ' 0 1 ''w * \~ ii- 0 0 "■ 

j' °J> £ :^jLp jj s.\ cul* :JU jj a~p jp 

s " / p ' ' ' ? y 

IjSIa <Ul J j Jt5 ijLSj aUI *up 

** / ^ / / 

tlgJllL? ^-^3 5-l^r./* - i ^j3 


tf Jl y- 0 


•C5^ ^ L5^' 


Dari Ubaid bin Fairuz, ia bercerita: Soya pemah bertanya kepada aUBara! 
bin Azib 4&>, ‘ (Tolong) jelaskan kepadaku binatang qurban yang dibenci atau 
dilarangoleh Rasulullah ^.’’Jawabnya : Rasulullah berisyarat begini dengan 
tangannya, sedang tanganku lebih pendek daripada tangan Beliau, sambil bersabda, 
“Ada empat binatang yang tidak boleh dipakai buat qurban, yaitu: binatang yang 
buta yang nyata kebutaannya, yang sakit yang nyata sakitnya, yangpincang yang 
nyata pincangnya, dan yang patah yang tidak dapat disembuhkan. ” 


780 fiff aUWajiz; Fiqh Sunnah 




Kata Ubaid bin Fairuz (lagi), “Maka sesungguhnya aku membenci binatang 
qurban yang cuil telinganya. ” Lalu kata al-Bara’, ‘Maka binatang qurban yang 
kau bend, tinggalkanlah ia, namun janganlah engkau mengharamkannya atas 
orang lain. ” (Shahih: Shahih Ibnu Majah no: 2545, Ibnu Majah II: 1050 no: 
3144, ‘Aunul Ma’bud VII: 505 no: 2785, Nasa'i VII: 214, daan Tirmidzi III: 
27 no: 1530 secara ringkas). 


7. KAMBING KACANG TIDAK CUKUP DIJADIKAN QURBAN 


y \ a! JUi J&- \ Jli 

/ " f s y s s 

0 ^ ^ ^ / / / / y J & } y y y y y 

jj a!—! l J j 1j Jlai ,*j>J dl-i aJ !l J yyj aJ Jlai 

.'Jli )lj Lptpl Jli j*Dl jy ApJbr ll?rb 

I x f * f ^ Z ®. -• “Vi ^ I. '• " «• A 9 ✓ ^ * s. * s. s . ✓ 6.1 ' .6 , 

w?ij Ajv^*o *_) Jja —)l A—mjLj txjJu Lajli Ky i .y I I 

" 's''— s s 

.o^XJjiaL 


Dari Baraa’ bin Azib ia bertutur : Pamanku dari pihak ibu namanya 
Abu Burdah menyembelihqurban sebelum shalat (‘id), lalu Rasulullah % bersabda 
kepadanya, “Kambingmu itu adalah kambing daging. ” Kemudian ia berkata, “Ya 
Rasulullah, sesungguhnya aku (masih) punya kambing kacangan jadza’ah yang 
jinak. ” Maka sabda Nabi §£, “Sembelihlah dia, namun dia tak patut untuk selain 
engkau. ” Kemudian Beliau bersabda, "Barangsiapa menyembelih (qurban) sebelum 
shalat (‘id), maka dia hanya menyembelih untuk dirinya sendiri, dan barangsiapa 
menyembelih sesudah shalat, maka sungguh telah sempuma qurbannya dan sesuai 
dengan sunnah kaum Muslimin.” (Muttafaqun ‘alaih: Fathul Bari X: 12 no: 
5557, Muslim III: 1552 no: 1961, sema’na diriwayatkan Tirmidzi III: 32 no: 
1544, ‘Aunul Ma’bud VII: 504 no: 2783, dan Nasa'i VII: 222). 


Kitab al'Ath’imah 


781 




BAB AQIQAH 


1. PENGERTIAN AQIQAH 

‘Aqiqah, huruf‘ain diharakati fathah, adalah nama untuk kambing yang 
disembelih berkaitan dengan kelahiran bayi. 

2. HUKUM AQIQAH 


Aqiqah adalah suatu kewajiban atas orang tua, untuk anak lakidaki 
dua ekor kambing yang setara, dan untuk anak perempuan seekor kambing: 


Jli —Si tjj jUil- 

^ £ ° Jl Ox- * ^ s' > ay * si'*' , ' 

*UP 1 jja-w*lj to -UP I^aj y&li aJLap ^>USl 


Dan Salman bin Amir adh-Dhabby ia bertutur: Sayapemah mendengar 
Rasulullah H bersabda, “Bersama seorang anak itu ada aqiqahnya. Karena itu, 
alirkanlah darah untuknya dan singkirkanlah gangguan darinya. ” (Shahih: Shahih 
Ibnu Majah no: 2562, Fathul Bari IX: 590 no: 5472, ‘Aunul Ma’bud VIII: 41 
no: 2822, Tirmidzi III: 35 no: 1551, dan Nasa'i VII: 164). 


^ ol ^ awI J y*j \j jJ\ : cJli LfiP a&! j AdJlp ^p 


Dari Aisyah £^>, ia berkata, “Rasulullah pemah menyuruh kami memotong 
aqiqah dua ekor kambing untuk anak lakidaki dan seekor kambing untuk anak 
perempuan.” (Shahih: Shahih Ibnu Majah no: 2561, Ibnu Majah II: 1056 
no: 3163, Tirmidzi III: 35 no: 1549). 


cP : rn o* « if. 

*" ^ * r° ^ 

. j <UP 

Dari Hasan bin Samurah dari Nabi :|g, Beliau bersabda, “Setiap anak (yang 
barn lahir) tergadai dengan aqiqahnya yang disembelih pada hari ketujuh, digundul 
rambutnya dan diberi nama (pada hari itujuga).” (Shahih: Shahihul Jami’us 

782 | i§§ al-Wajiz; Fiqh Sunnah 



Shaghir no: 2563, Ibnu Majah II: 1056 no: 3165, ‘Aunul Ma’bud VIII: 38 
no: 2821, Tirmidzi III: 38 no: 1549, Nasa’i VII no: 166). 

3. WAKTU AQIQAH 

Disunnahkan kambing aqiqah disembelih pada hari ketujuh dari 
kelahirannya, jika terlewatkan maka pada hari keempat belas, kemudian 
jika terlewatkan lagi maka pada hari kedua puluh satu: 


jpfj °Jgjs kp\: Jli ^ 1 £ ^ iX'J ^ 

0 i 

S O O S S e » * 


Dari Burairah 4® dari Nabi H, Beiiau bersabda, “Kambing aqiqah disembelih 
pada hari ketujuh, atau keempat belas, atau kedua puluh satu. ” (Shahih: Shahihul 
Jami’us Shaghir no: 4132 dan Baihaqi IX: 303). 

4. HAL-HAL YANG DIANJURKAN YANG BERKAITAN 
DENGAN HAK AN AK YANG BARU DILAHIRKAN 

1. Menggosok langit-langit dengan kurma: 


jfjg —JLJl 4j cuJli ^ dij : Jli ugfe y> ^jl N& 

ajj ^irf jir, 




Dari Abu Musa 4&>, ia berkata, “Telah lahir anak lakhlakiku, lalu 
kubawa kepada Nabi J|g, lantas Beliau memberinya nama Ibrahim dan 
menggosok langit-langitnya dengan sebiji tamar (kurma), serta memohon 
barakah untuknya, kemudian mengembalikannya kepadaku (lagi)." Dan dia 
adalah putera Abu Musa yang paling dewasa. (Muttafaqun ‘alaih: Fathul 
Bari IX: 587 no: 5467 dan ini lafadz bagi Imam Bukhari, Muslim III: 
1690 no: 2145 tanpa lafadz “WA DAFA’AHUU dst.”). 


Kitab al-Ath’imah §Q| 


783 




2. Menggundul rambut pada hari ketujuh dan bershadaqah perak 
seberat rambutnya: 

A i A 


L ^*S 3U - ^ ^ l/ 1 ^ ® if- dr^“' if 

' f ^ / / 

/ * f Y *J[ a *' i 4 ii 0 " >0 ' * '• £ 
. A*m\j ^ ASS' JJ 


Dari Hasan bin Samurah ^ dari Nabi Beliau bersabda, “Setiap 
anak tergadai dengan aqiqahnya yang disembelih pada hari ketujuh, digundid 
rambutnya dan diberinama." (Shahih: ShahihJami’usShaghirno: 2563, 
Ibnu Majah II: 1056 no: 3163, Tirmidzi III: 35 no: 1559, Nasa’i VII no: 
166, ‘Aunul Ma’bud VIII: 38 no: 2821). 


OjJj LJ Jli jl gi\j D& 

/ * * . 0 . /■ Qs 

^S 0j*SS> Oj J c4^lJ 


Dari Abu Rafi ^ bahwa Nabi pemah bersabda kepada Fathimah 
tatkala melahirkan Hasan, “Gundullah rambutnya, dan bersadhaqahlah perak 
seberat rambutnya kepada fakir miskin!” (Hasan: Irwa-ul Ghalil no: 1175, 
al-Fathur Rabbani VI: 390 dan Baihaqi IX: 304). 


3. Dikhitan pada hari ketuj uh, sebagaimana yang diriwayatkan Imam 
Ath'Thabrani dalam al-Majma’us Shaghir: 



if ✓ 


v / x fi ^ 

AW 1 J j** j i) 1 ji 


Dari Jabir ia berkata, “Sesungguhnya Rasulullah pemah 
menyembelih aqiqah untuk Hasan dan Husain dan mengkhitan keduanya 
pada hari ketujuh.” (Ath-Thabrani dalam ash-Shaghir II: 122 no: 891 
dan Baihaqi VIII: 324). 

Imam ath-Thabrani meriwayatkan juga dalam al-Mu’jamul Ausath: 

if ' ' 


: e'~ 


a 


^ l5 5 *’ " “ ^ {j* \ JlS 


784 flff al-Wajiz; Fiqh Sunnah 



•* *' *•' & ***{ * 1°/ *0' f \ 4 , X 

c<UP cAO! >_&.D j il 40P J?Lajj 

coLJLp ^lb 

✓ ^ 

Dari Ibnu Abbas ia berkata, “Ada tujuh hal termasuk sunnah Nabi 
2 § [yang berkaitan dengan anak kecil pada hari ketujuh: diberi nama, (kedua) 
dikhitan dan dibersihkan kotorannya, (ketiga) dilobangi telinganya, (keempat) 
disembelih aqiqah untuknya, (kelima) digundul rambutnya, (keenam) diolesi 
darah aqiqahnya, dan (ketujuh) bershadaqah untuk kepalanya emas atau 
perakseberatrambutnya." (ath-Thabrani dalamMujmaushShaghir1:562 
no: 334). 4 


‘&i 3 


X X i 


J 


. 4-^?.? jl UA^ AoAj 0 Oj y. 


* Syaikh al-Albani menyebutkan riwayat ini dalam Tamamul Minnah halaman: 68. Kedua hadist di 
atas, sekalipun sama-sama mengandung kelemahan, namun saling menguatkan sehingga terpakai, 
karena masing-masing jalur sanadnya berlainan dan pada kedua jalur sanad itu tidak ada yang 
tertuduh berdusta. Selesai. Dan, termasuk hal yang patut diingatkan bahwa mengolesi bayi dengan 
darah aqiqah adalah perbuatan yang terlarang. 


Kitab al-Ath’imah 


785 



















Kitab al-Washaya 

(Wasiat) 


1. PENGERTIAN WASIAT 

Washiat berasal dari washai tusy syai a uushiihi berarti aushaltuhu 
(saya menyambungkannya). 

Jadi, orang yang berwasiat adalah orang yang menyambung apa yang 
telah ditetapkan pada waktu hidupnya sampai dengan sesudah wafatnya. 

Adapun menurut istilah syar i ialah seseorang memberi barang, atau 
piutang, atau sesuatu yang bermanfa’at, dengan catatan bahwa pemberian 
termaksud akan menjadi hak milik si penerima wasiat setelah meninggalnya 
si pemberi wasiat. 

2. HUKUM WASIAT 

Wasiat wajib atas orang yang memiliki harta yang harus diwasiatkan. 
Allah berfirman: 


tLpJh \jcf- *J y jl o^lil \ lit lyS" 

0 ^ Ub (joyVij 



Diivajibkan atas kamu, apabila seorang diantara kamu kedatangan (tanda- 
tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat uniui t ibu bapak 
dan karib kerabatnya secara vna vuf, (ini adalah) keivajiban atas orang- orang yang 
bertakwa. (QS. al-Baqarah: 180). 


p-!'*-*'' 4 ^ • J^ $$ aDI Jj^-j Dl ^ ^ aJJIjlp 

*' ** '' fr, °'\°\ * ' **• 

• 0 -UP 4j if I ^jUU) 4J 


Dari Abdullah bin Umar bahwa Rasulullah i|| bersabda, “Orang muslim 
yang memiliki harta yang akan diwasiatkan tidak berhak tidur dua malam, 
melainkan wasiatnya sudah tertulis di sisinya. ” (Muttafaqun ‘alaih: Fathul Bari 
V: 355 no: 2738, Muslim III: 1249 no: 1627, ‘Aunul Ma’bud VIII: 63 no: 
2845, Tirmidzi II: 224 no: 981, Ibnu Majah II: 901 no: 2699 dan Nasa'i VI: 
238). 

3. KADAR BANYAKNYA HARTA YANG DIANJURKAN 
DIWARISKAN 


if * 


O O X O y 


-II : JU <S§B j jj _l*_ jZ 

$ Ji-ii p-y J ^ 

Jli cJ* V : Jli VaIS" JJIj aDI JJ :cJi .s-ljip 
l -J J | cJjJlj olilli : Jli ?cJi3l cJli V : Jli 

s 

'i I ri 0 i °f •- I * h . . "" - ti'' 0 -* ' 0 ' f 0 *' ' I f 

u ^ J lj t (*-6—-Ji* cj —'• OjJiiSo 4 jIp 01 j.lJp-1 

> fir - ’; 0 - ji ii *' ' °A.° £ 

U? tsl {J?’ -)1 y>- AiJ-yS Ljpli A Aaj y* C-Jbajl l*^» 

✓ 

• ^ A j-^j ‘A diis jj ot 4 JJ 1 • tiljiyi 

790 | fgf al-Wajiz; Fiqh Sunnah 







Dari Sa’ad bin Abi Waqqash ia bertutur : Nabi M pemah datang 
menjengukku waktu di Mekkah. Dan, soya tidak suka meninggal dunia di daerah 
yang saya pemah hijrah darinya. Sabda Beliau, “M udah-mudahan Allah 
melimpahkan rahmat-Nya kepada Ibnu Afrak”. (Sa'ad) jawab, "Ya Rasulullah, 
bolehkah saya mewasiatkan seluruh harta kekayaanku?” Jawab Beliau, “Tidak 
(boleh)." Tanya saya, “Separuh?" Jawab Beliau, “Tidak (juga).” Saya bertanya 
(lagi), “Sepertiga?” Dijawab, “Sepertiga, dan sepertiga itu sudah banyak. 
Sesungguhnya engkau meninggalkan ahli warismu dalam keadaan mampu itu 
jauh lebih baik daripada engkau meninggalkan mereka dalam keadaan miskin 
hingga meminta-minta kepada orang lain. Sesungguhnya, betapapun kecilnya 
belanja yang kau nafkahkan, maka sesungguhnya itu adalah shadaqah, sampaipun 
sepotong makanan yang kau suapkan ke mulut isterimu (itu adalah shadaqah), 
dan mudah-mudahan Allah mengangkat (derajat)mu, sehingga orang'orang 
(muslim) mendapat banyak manfa’at darimu dan orang'orang lain (kaum 
musyrikin) tertimpa bahaya. ” Sedangkan pada waktu itu dia hanya memiliki seorang 
puteri. (Muttafaqun ‘alaih: Fathul Bari V: 363 no: 2742 dan ini lafazh Imam 
Bukhari, Muslim III: 250 no: 1628, ‘Aunul Ma’bud VIII: 64 no: 2847, dan 
Nasa'i VI: 242). 

4. TAK ADA WASIATBAGI AHLI WARIS 


ja>- (J J JAJ di—Jl J LI 

X ** 

J j yj am>- jp- (jh JS" 1x5 aUI 01 lijJl W- 

4 / X / 


Dari Abu Umamah al'Bahili ia menyatakan : Saya pemah mendengar 
Rasulullah menegaskan dalam khuthbahnya pada waktu haji wada’, 
“Sesungguhnya Allah benar-benar telah memberi setiap orang yang mempunyai 
hak akan haknya. Oleh karena itu, tak ada wasiat bagi ahli waris.” (Shahih: 
Shahih Ibnu Majah no: 2194, Ibnu Majah II: 905 no: 2713, ‘Aunul Ma’bud 
VIII: 72 no: 2853 danTirmidzi III: 393 no: 2203). 


Kitab al'Washaya 


791 




5. MUQADDIMAH YANG DITULIS DALAM WAS1AT 


\ o of /■ 0 jl ji ^ ✓ / / / 

4^' jjP*? (3 j ijllS" !(Jli 4^S> 

/ ^ ✓ / / ^5 

O' jjjl j*^i 4j ^Ca 'Oi ^ 

' ' ? ' s S 

* S' ~ ' S' 6 ^ Z' }^0 t"' ^} Os * & S' > ^ Z' }' o ' ^ 0 ' ^ 

<0j( 4pll*Jl <j'j CaJ ysi d-Lp O'j CaJ Pb jss^J oJl>-j Cd)ll 

O' *1*' cr^j'J J jpij' ti Cj* < -~*^ > - ^ 01 j 04 ^ 

y' ✓ 

- ' 0 .' . ' ' s\ M ' s S S s\ > . 

,9 A gS . | * |» * s , ,0 > 0. > 0 os 0 * .0 * S . .0 ,is 

ijjUb Jl 4ill ijAsguj Ob I j>z.L&)j caJJi \ 

' s' S 

s\ & y - ' X ' O' 0 " 

>» . . | + ''0 ' 0 ' 0 s s Q s 0 . s' f \ ' 0 * . f ^ 0 0 } 

4 U 1 0\ ^ju !ojii*jj o y L*j o>w?jij ^-j^osja 

. b'j^j. -fjij ^ yp p p:isi 33 ppi 


Dari Anas 4b, ia berkata, “Adalah mereka (para sahabat) biasa menulis di 
awal wasiatnya, BISMILLAAHIRRAHMAAN1RRAHIIM 1LLAA WA 
ANTUM MUSLIMUUN (Dengan nama Allah YangMaha Pengasih Lagi Maha 
Penyayang. Ini adalah wasiatFfidan bin Fulan yang bersaksi bahwa tiada Ilah 
(yang patut diibadahi) kecuali Allah semata yang tiada sekutu bagi-Nya, dan 
bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan-Nya, dan bahwa hari kiamatpasti 
akan datang tak diragukan sedikitpun, dan bahwa Allah akan membangkitkan 
segenap penghuni alam kubur dan ia (Fulan bin Fulan) berwasiat kepada seluruh 
anggota keluarga yang ditinggal mati agar bertakwa kepada Allah, mengadakan 
ishlah sesama mereka, dan patuh kepada Allah dan Rasul-Nya, jika memang mereka 
orang'orang yang beriman, dan ia berwasiat kepada mereka sebagaimana wasiat 
yang Ibrahim sampaikan kepada anak cucunya dan Ya’kub : Wahai Nanda, 
sesungguhnya Allah telah memilih agama Islam untuk kalian; karena itu, janganlah 
sekali'kali kalian meninggal dunia kecuali kalian dalam keadaan muslim.).” 
(Shahih: Irwa-ul Ghalil no: 1647, Daruquthni IV: 154 no: 16 dan Baihaqi 
VI: 287). 


792 H| abWajiz; Fiqh Sunnah 




6. KAPAN WASIAT MENJADIHAK MILIK PENUH 


Wasiat tidak akan menjadi hak milik penuh bagi si penerima wasiat, 
kecuali setelah meninggalnya si pemberi wasiat dan terlunasinya seluruh 
hutangnya. Jadi, manakala seluruh harta peninggalan habis untuk dibayarkan 
pada hutang-hutangnya, maka sang penerima wasiat tidak mendapatkan 
bagian apa-apa: 


0 (j |0 M 0* . -ti kU ^ \Q } ' ' ' ' \ ' $ S Q s 

cP — • zil ^ uj " 1 j '• JlS { Js- 

0 ° ( i' * o » m t " a S a S * * S° , 


Dari Ali ia berkata, “Rasulullah biasa membayar hutang sebelum 
(dipenuhinya) wasiat; dan kalian (sering) membaca ayat tentang wasiat, 
M1NBADI WASHIYYAT1N YUUSHAA B1HAA AU DAIN (Pembagian- 
pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) 
sesudah dibayar hutangnya) " (an-Nisaa’: 11) (Hasan : Shahih Ibnu Majah 
2195, Irwa’ul Ghalil 1667, Ibnu Majah II: 906 no: 2715, Tirmidzi III: 294 
no: 2205) 


7. PERINGATAN 

Mengingat mayoritas masyarakat di zaman sekarang ini amat tertarik 
pada berbuatan bid’ah dalam agama mereka, terutama habhal yang bertalian 
dengan jenazah, maka menjadi suatu kewajiban atas orang muslim berwasiat 
agar ia dipersiapkan dan dikebumikan sesuai tuntunan sunnah Nabi $g, 
sebagai bentuk realisasi dari firman Allah $jj: 


* *+ * % 


ojUotJlj 'j, L—II ijlj I ji 1 jii.T LgJUj 

^ J ^ Q J s' ^ ® ^ ^ ^ ^ ^ / if S S S 

. U y \ aJJ) V ilJui i- A&yCa l^ Ilc- 


0 


Hai orange orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api 
neraka yang bahan bakamya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat - 
malaikat yang kasar, yang keras, yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang 


Kitab abWashaya 


793 







diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. 
(QS, at'Tahriim: 6). 


Oieh karena itu, adalah para sahabat Nabi biasa mewasiatkan masalah 
itu, dan dalam hal itu banyak sekali atsar (riwayat) dari mereka. Diantaranya 
ialah: 


" ' * A* t 


0 ✓ J 


<3 dI ls*' dH* £*** Cf. j^ cf 

/ ^ * / ✓ / / 

M }Ill ^ dJb ‘J* Ilaid J IjiiJl 

✓ X ^ y “ / 


Dari Amir bin Sa’ad bin Abi Waqqash, bahvua bapaknya (yaitu Sa’ad bin 
Abi Waqqash) pada ivaktu sakit yang menyebabkan kemadannya berkata, “GalHah 
Hang lahad untukku dan tegakkanlah batu bata untukku sebagaimana yangpemah 
dilakukan untuk Rasulullah ^g. ” (Periksa kembali Ahkamul Janaiz hal. 8 oleh 
Syaikh al-Albani). 

8. PERINGATANKEDUA 


Manakala seseorang mempunyai anak yang berhak menjadi ahli waris 
yang telah meninggal dunia ketika ia masih hidup, maka ia wajib berwasiat 
untuk putera-puteri si mayyit itu, senilai dengan bagian yang menjadi hak 
sang mayat, atau sekitar sepertiga dari hartanya dan sepertiga itu sudah 
banyak. Jika temyata orang di atas meninggal dunia juga dan tidak sempat 
memberi wasiat kepada anak-anak sang mayat, maka mereka (ahli warisnya) 
harus memberikan sebesar bagian yang harus diwasiatkan kepada mereka 
(kepada anak-anak si mayat tadi), karena ini sesungguhnya adalah 
tanggungan yang wajib ia (sang ayah) selesaikan, maka jika ia meninggal 
dunia dan ia belum sempat menulis penyelesaian tanggungan ini maka 
tanggungan ini belum terselesaikan. Inilah yang berlaku di pengadilan- 
pengadilan pada zaman ini. 



794 HI al-Wajiz; Fiqh Sunnah 


J 









Kitab al-Faraidh 


1. PENGERTIAN FARAEDH 1 

Faraaidh adalah bentuk jama’ dari kata fariidhah. Kata fariidhah terambil 
dari kata fardh yang berarti taqdir, ketentuan. Allah $1 berfirman: 

(xrv :s jk Jt) .jliy ^ 

(M aka bayarlah) separuh dari mahar yang telah kamu tentukan itu. (QS. 
al-Baqarah: 237). 

Sedang menurut istilah syara’ kata fardh ialah bagian yang telah 
ditentukan untuk ahli wans. 

2. PERINGATAN KERAS AGAR TIDAK MELAMPAUI BATAS 
DALAM MAS ALAH WARIS AN 

Sungguh bangsa Arab pada masa jahiliyah, sebelum Islam datang 
memberi hak warisan kepada kaum laki-laki, dan tidak diberikan kepada 
perempuan, dan kepada orang-orang dewasa, dan tidak diberikan anak-anak 


1 


Fiqhus Sunnah III: 424- 


kecil. Tatkala Islam datang, Allah Ta’ala memberi setiap yang punya hak 
akan haknya. Hak-hak ini disebut “Wasiat dari Allah” (an-Nisaa’: 12). dan 
disebut pula “F aridhah, ketetapan dari Allah” (an-Nisaa’: 11). Kemudiandua 
ayat tersebut dilanjutkan dengan masalah peringatan keras dan ancaman 
serius bagi orang-orang yang menyimpang dari syari’at Allah, khususnya dalam 
hal warisan. Allah M berfirman: 


ilulb is jLjj aLJi aUi ijai. diL; 

^ 0 O ' J ° 0 ' 0 ' ^ y * 

dr 4 -? jjiii diJij 

, v. * * * >*' > > 

1 — \ T .OirS-'* 4Jj IjU 4 Jj>-J b 


(Hukum-hukum tersebut) adalah ketentuan-ketentuan dari Allah, 
barangsiapa ta’at kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah memasukkannya 
ke dalam syurga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai, sedang mereka kekal 
di dalamnya; dan itulah kemenangan yang besar. Dan barangsiapa yang 
mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar ketentuan-ketentuan-Nya, 
niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka sedang ia kekal di dalamnya; 
dan baginya adzab yangmenghinakan. (QS. an-Nisaa’: 13-14). 


3. HARTA MAYYIT YANG SAH MENJADI WARISAN 

Manakala seseorang meninggal dunia, maka yang mula-mula harus diurus 
dari harta peninggalannya adalah biaya persiapan jenazah dan 
penguburannya kemudian pelunasan hutangnya, lalu penyempurnaan 
wasiatnya, lantas kalau masih tersisa harta peninggalannya dibagi-bagikan 
kepada seluruh ahli warisnya. Allah M berfirman: 


0 ' 'Ui> j' Hi (J +*i dh* 

Sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat (dan) sesudah dibayar hutangnya. 
(QS. an-Nisaa': 11). 

Dan pemyataan Ali 


a>3# JS JjJl H iii SAj J* 


H§ al-Wajiz; Fiqh Sunnah 


798 





“Rasulullah $[$ pemah memutuskan pelunasan hutang sebelum melaksanakan 
(isi) wasiat." (Hasan: Shahih Ibnu Majah no: 2195, Irwa-ul Ghalil no: 1667, 
Ibnu Majah II: 906 no: 2715 dan Tirmidzi III: 294 no: 2205). 

4. FAKTOR-FAKTOR YANG MENYEBABKAN MENDAPAT 
WARISAN 

Faktor-faktor yang menyebabkan seseorang mendapatkan warisan ada 

tiga: 

1. Nasab 

Allah M berfirman: 


O' ** t o > > ' o * o A>^ 


Dan orang'Orang yang mempunyai hubungan darah, satu sama lain 
lebihberhak (waris-mewarisi). (QS. al-Ahzaab: 6) 


2. Wala’ (Loyalitas budak yang telah dimerdekakan kepada orang 
yang memerdekakannya): 




S' } o.o 


Dari Ibnu Umar dari Nabi M, id bersabda, “al-Walaa’ itu adalah 
kekerabatan seperti kekerabatan senasab." (Shahih: Shahihul Jami’us 
Shaghir no: 7157, Mustadrak Hakim IV: 341, BaihaqiX: 292). 

3. Nikah 

Allah menegaskan: 

Y L* «^_q <|a i 

Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh 
isteri-isterimu. (an-Nisaa’: 12). 

SEBAB-SEBAB YANG MENGHALANGI MENDAPAT 
WARISAN 

a. Pembunuhan: 

.o yy JjUJI : Jli aJI ^ Jsl J ij/jA 


Kitab al'Faraidh 


799 



Dari Abu Hurairah dari Rasulullah bahwa Beliau bersabda, 
“Orang yang membunuh tidak boleh menjadi ahli waris. ” (Shahih: Shahihul 
Jami’us Shaghir no: 4436, Irwa-ul Ghalil no: 1672, Tirmidzi III: 288 
no: 2192 dan Ibnu Majah II: 883 no: 2645). 

b. Berlainan agama: 


Vj (Xlt Cji of * Jjj J id If 



Dari Usamah bin Zaid A* bahwa Nabi .jjjg bersabda, “Orang muslim 
tidak boleh menjadi ahli waris orang kafir dan tidak (pula) orang kafir menjadi 
ahli waris seorang muslim. ” (Muttafaqun ‘alaih: Fathul Bari XII: 50 no: 
6764, Muslim III: 1233 no: 1614, Tirmidzi III: 286 no: 2189, Ibnu Majah 
II: 911 no: 2729, ‘Aunul Ma’bud VIII: 120 no: 2892). 


c. Perhambaan. 

Sebab seorang hamba dan harta bendanya adalah menjadi hak 
milik tuannya, sehingga kalau ada kerabatnya memberi warisan, maka 
ia menjadi milik tuannya juga, bukan menjadi miliknya. 

6. PARA AHLI WARIS DARI PIHAK LELAKI 


Yang berhak menjadi ahli waris dari kalangan lelaki ada sepuluh 
orang: 

1 dan 2. Anak laki-laki dan puteranya dan seterusnya Ice bawah. 
Allah M berfirman: 




Allah mensyari’atkan bagimu tentang (pembagianpusaka untuk) anak- 
anakmu. Yaitu: bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang 
anak perempuan. (QS. an-Nisaa’: 11). 

3 dan 4. Ayah dan bapaknya dan seterusnya Ice atas. 

Allah M berfirman: 


800 §H§ al-Wajiz; Fiqh Sunnah 




(\ Y :c.L^Jt) .2 )j L»~* g j* .X>-lj ^jU^j 

Dan untuk dua orangibu bapak, bag. masing'-msingnya seperenam dari 
harta yang ditinggalkan. (QS. an-Nisaa’: 11). 


Dan datuk termasuk ayah, oleh karena itu Nabi 3g bersabda: 


^ > 




Saya adalah anak Abdul M uththallib. (Muttafaqun ‘alaih: Fathul Bari 
VIII:27no: 4315, Muslim III: 1400 no: 1776, dan Tirmidzi III: 117no: 
1778). 


5 dan 6. Saudara dan puteranya dan seterusnya ke bawah. 

Allah $|j berfirman: 

^ // y ^ J o '' 0 * ' 

0 VI :*UJl) 

Dan saudara yang lakidaki mempusakai (seluruh harta sudara 
perempuan ), jika ia tidak mempunyai anak. (QS. an-Nisaa’: 176). 

7 dan 8. Paman dan anaknya serta seterusnya. 

Nabi M bersabda: 


J*-J yJjb I 


Serahkanlah bagian-bagian itu kepada yang berhak, kemudian sisanya 
untuk laki-laki yang lebih utama (dekat kepada mayyit). (Muttafaqun ‘alaih: 
Fathul Bari XII: 11 no: 6732, Muslim III: 1233 no: 1615, Tirmidzi III: 
283 no: 2179 dan yang semakna dengannya diriwayatkan Abu Dawud, 
‘Aunul Ma’bud VIII : 104 no 2881, Sunan Ibnu Majah II : 915 no. 
2740). 

9. Suami. 


Allah berfirman: 


O / ji y 0 y y o * " 

(\ Y £ jj U 


Kitab al-Faraidh §Q| 801 







Dan bagimu (suamusuami) seperduadari hartayangditinggalkan oleh 
isteri'isterimu. (QS. an-Nisaa’: 12). 

10. Laki-laki yang memerdekakan budak. 

Sabda Nabi 

“Hak ketuanan itu milik orang yang telah memerdekakannya .” 

7. PEREMPUAN-PEREMPU AN YANG MENJADIAHLIWARIS 
Perempuan-perempuan yang berhak menjadi ahli wans ada tujuh: 
1 dan 2. Anak perempuan dan puteri dari anak laki-laki dan seterusnya. 
Firman-Nya: 

Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak- 
anakmu. (QS. an-Nisaa’: 11). 

3 dan 4.1bu dan nenek. Firman-Nya: 

() \ . 2) J> lo. g ;a Jb»-Ij 

Dan untuk dua orang ibu bapak, bagi masing-masingnya seperenam. 
(an-Nisaa’: 11). 

5. Saudara perempuan. 

Allah berfirman: 

0 vn : fr L-Jl) cJwaJ l$Ii aJj jJj aJ illi I01 

* / /■ 

Jika seorang meninggal dunia dan ia tidak mempunyai anak dan 
mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu 
seperduadari hartayangditinggalkan itu. (QS. an-Nisaa’: 176). 

6. Isteri. 

Allah M berfirman: 


° i * & 1 4 ^ * I 


802 §§§ al-Wajiz; Fiqh Sunnah 




Para isteri memperoleh seperempat dari harta yang kamu tinggalkan. 
(QS. an-Nisaa’: 12). 

7. Perempuan yang memerdekakan budak. 

Sabda Nabi ^g: 




Hah ketuanan itu menjadi hak milik orang yang memerdekakannya. 
(Muttafaqun ‘alaih: Fathul Bari I: 550 no: 456, Muslim II: 1141 no: 
1504, ’Aunul Ma’bud X: 438 no: 3910, Ibnu Majah II: 842 no: 2521). 


8. ORANG-ORANG YANG BERHAK MENDAPATKAN HARTA 
WARISAN 

Orang-orang yang berhak mendapatkan harta peninggalan ada 
tiga kelompok: yaitu dzu fardh (kelompok yang sudah ditentukan 
bagiannya), kedua ashabah dan ketiga rahim (atau disebut juga ulul 
arham). 

Bagian-bagian yang telah ditetapkan dalam Kitabullah Ta’ala ada 
enam: (pertama) separuh, (kedua) seperempat, (ketiga) seperdelapan, 
(keempat) dua pertiga, (kelima)sepertiga, dan (keenam) seperenam. 
a. Yang dapat 1/2: 

1. Suami dapat seperdua (dari harta peninggalan isteri, edt.), bila 
si mayyit tidak meninggalkan anak. Allah berfirman: 


(^ Y jj ji Jjl 1) J> k* tjiwaj j 


Dan kamu dapat separuh dari apa yang ditinggalkan isteri-isteri kamu, 
jika mereka tidak meninggalkan anak. (QS. an-Nisaa’: 12). 

2. Seorang anak perempuan. Firman-Nya: 

(> \ .owaJl Lg-U jtj 

Dan jika (anak perempuan itu hanya) seorang, maka ia dapat 
separuh. (QS. an-Nisaa’: 11). 


Kitab aUFaraidh 


803 





3. Cucu perempuan, karena ia menempati kedudukan anak 
perempuan menurut ijma’ (kesepakatan) ulama’. 

Ibnu Mundzir berkata, “Para ulama’ sepakat bahwa cucu laki- 
laki dan cucu perempuan menempati kedudukan anak laki- 
laki dan anak perempuan. Cucu laki-laki sama dengan anak 
laki-laki, dan cucu perempuan sama dengan anak perempuan, 
jika si mayyit tidak meninggalkan anak kandung laki-laki.” 
Selesai. (al-Ijma’ hal. 79). 


4 dan 5. Saudara perempuan seibu sebapak dan saudara perempuan 
sebapak. Firman-Nya: 

. 6'j c iiUi iju is j jSj is jj ,iii i j^i oi 


Jika seorangmeninggal dunia, padahal ia tidak mempunyai anak, 
tetapi mempunyai saudara perempuan, maka saudara perempuan 
dapat separuh dari harta yang ia tinggalkan itu. (QS. an-Nisaa’: 176). 

b. Yang dapat 1/4; dna orang. 

1. Suami dapat seperempat, jika isteri yang wafat meninggalkan 

anak. Firman-Nya: 


(^ Y .J*j g jJj jir Oli 

✓ 

Tetapi jika mereka meninggalkan anak, maka kamu dapat 
seperempat dari harta yangmereka tinggalkan. (QS.an-Nisaa’: 12). 
2. Isteri, j ika suami tidak meninggalkan anak. Firman-Nya: 


c. 




Dan isteri'isteri kamu mendapatkan seperempat dari apa yang 
kamu tinggalkan, jika kamu tidak meninggalkan anak. (QS. an- 
Nisaa’: 12). 


Yang dapat 1/8; hanya satu (yaitu): 


Isteri dapat seperdelapan, jika suami meninggalkan anak. Firman- 
Nya: 


804 HI al-Wajiz; Fiqh Sunnah 



o x :.UJ) ,’fky Jjj ‘fk! kS' OU 


d. 


e. 


Tetapi jika kamu tinggalkan anak, maka isteri-isteri kamu dapat 
seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan. (QS. an-Nisaa’: 12). 
Yang dapat 2/3; empat orang: 

1 dan 2. Dua anak perempuan dan cucu perempuan (dari anak 
laki-laki). Firman-Nya: 


✓ /W ^ ^ /'/' o 0 ' o ' * ^ * o * 

^ ^ ^ . -l) L* UJj ^ 1 ? f 


Tetapi jika anak-anak (yangjadi ahli waris) itu perempuan (dua 
orang) atau lebih dari dua orang, maka mereka dapat dua pertiga 
dari harta yang ditinggalkan (oleh bapaknya). (QS. an-Nisaa’: 11). 


3 dan 4. Dua saudara perempuan seibu sebapak dan dua saudara 
perempuan sebapak. Firman-Nya: 


y\ .di j t!-* jllliJl L>-gJU IxjIS" jli 


Tetapi jika adalah (saudara perempuan) itu dua orang maka mereka 
dapat dua pertiga dari harta yang ia tinggalkan. (QS.an-Nisaa’: 176). 

Yang dapat 1/3; dua orang: 

1. Ibu, jika ia tidak mahjub, terhalang. Firman-Nya: 


Tetapi jika si mayyit tidak mempunyai anak, dan yang jadi ahli 
warisnya (hanya) ibu dan bapak, maka bagi ibunya sepertiga. (QS. 
an-Nisaa’: 11). 

2. Dua saudara seibu (saudara tiri) dan seterusnya. Firman-Nya: 


T;;. ji' iir "jjj 

(1 T : .L31) .yjiil J, ik'Ji. dUi OU^aUl 


Dan jika si mayyit laki-laki atau perempuan tak meninggalkan anak 
dan tidak (pula) bapak, tetapi ia mempunyai seorang saudara laki- 


Kitab al-Faraidh 


805 



/. 


laki (seibu) atausaudaraperempuan (seibu), maka tiap-tiap orang 
dari mereka berdua itu, dapat seperenam, tetapijika saudara-saudara 
itu lebih dari itu maka mereka bersekutu dalam sepertiga itu. (QS. 
an-Nisaa’: 12). 

Yang dapat 1/6; ada tujuh orang: 

1. Ibu dapat seperenam, jika si mayyit meninggalkan anak atau 
saudara lebih dari seorang. 

Firman-Nya: 


> ^ ft'*, *,{ ' > if' ' ' " 

(\\ <e»Ui a^*4 <d jlT jls tL-lill 4^»lis ol ajjjj jJj 


Dan untuk dua orang ibu bapak, bagian masing-masingnya 
seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu 
mempunyai anak; jika orang yang meninggal itu tidak mempunyai 
anak dan ia diwarisi oleh ibu bapaknya (saja), maka ibunya dapat 
sepertiga; jika yang ivafat itu mempunyai beberapa saudara, maka 
ibunya dapat seperenam. (QS. an-Nisaa’: 11). 

2. Nenek, bila si mayyit tidak meninggalkan ibu. Ibnul Mundzir 
menegaskan, “Para ulama’ sepakat bahwa nenek dapat 
seperenam, bila si mayyit tidak meninggalkan ibu.” (al-Ijma’ 
hal. 84). 

3. Seorang saudara seibu, baik laki-laki ataupun perempuan. 
Firman-Nya: 


jsOi j\ U % Ity ‘J lur oir or, 

(NY: 


Dan jika si mayyit laki-laki atau perempuan itu tidak meninggalkan 
anak dan tidak (pula) bapak, tetapi ia mempunyai seorang saudara 
laki-laki (seibu) atausaudaraperempuan (seibu), maka tiap-tiap or- 
ang dari mereka berdua itu dapat seperenam. (QS. an-Nisaa’: 12). 


806 


| al-Wajiz; Fiqh Sunnah 



4. Cucu perempuan, jika si mayyit meninggalkan seorang anak 
perempuan: 


^ a* <j*y y' jr" : <J U J —ty Jij* •J u c r^ t=s !' ( > p 


''«, r >. • * t, 

•i C,>\j -SI 


^ V, LiU3l : JUi cJ+fj J 


> 0 s o A o % .9 ' * o f o Ao s A » '. A ' o A . s As ", 

t „‘* kJUI»X i2j .^Jvj83 C^ ^J-**-**^ 

~ S S S S j s s 

i_a^i_Jl aiij*)U «|s§ _ll ^jvajLLj ^lail <Jl ( j> U! C«j lil 

udi ^ C.J c^L.-'l ^ol_31 J>Ui i£y J 

idi JUii ^yiJs J ‘jAi alT^ti 


Dari Abu Qais, ia bertutur : Saya pemah mendengar Huzail bin 
Syarahbil berkata, ‘Abu Musa pemah ditanya perihal (bagian) 
seorang anak perempuan dan cucu perempuan serta saudara 
perempuan.” Maka ia menjaivab, ‘Anak perempuan dapat separuh 
dan saudara perempuan separuh (juga), dan temuilah Ibnu Mas’ud 
(dan tanyakan hal ini kepadanya) maka dia akan sependapat 
denganku! ” Setelah ditanyakan kepada Ibnu Mas’ud dm pemyataan 
Abu Musa disampaikan kepadanya, maka Ibnu Mas’ud menjaivab, 
“Sungguh kalau begitu (yaitu kalau sependapat dengan pendapat 
Abu Musa) saya benar-benar sesat dan tidak termasuk orang-orang 
yang mendapat hidayah. Saya akan memutuskan dalam masalah 
tersebut dengan apa yang pemah diputuskan Nabi |§: yaitu anak 
perempuan dapat separuh, cucu perempuan dari anak laki-laki dapat 
seperenam sebagai pelengkap dua pertiga (2/3), dan sisanya untuk 
saudara perempuan.’ Kemudian kami datangmenemui Abu Musa, 
lantas menyampaikan pemyataan Ibnu Mas’ud kepadanya, maka 
Abu Musa kemudian berkomentar, ‘Janganlah kamu bertanya 
kepadaku selama orang yang berilmu ini berada di tengah-tengah 
kalian." (Shahih: Irwa-ul Ghalil no: 1683, Fathul Bari XII: 17 
no: 6736, ‘Aunul Ma’bud VIII: 97 no: 2873, Tirmidzi III: 285 
no: 2173, namun dalam riwayat Abu Daud dan Tirmidzi tidak 
termaktub kalimat terakhir). 


Kitab al-Faraidh §|| 


807 




5. Saudara perempuan sebapak, jika si mayat meninggalkan seorang 
saudara perempuan seibu sebapak sebagai pelengkap bagi dua 
pertiga (2/3), karena dikiaskan kepada cucu perempuan, bila si 
mayyit meninggalkan anak perempuan. 

6. Bapak dapat seperenam, jika si mayyit meninggalkan anak. 
Firman-Nya: 




Dan bagi dua ibu bapaknya; buat tiap-tiap seorang dari mereka 
seperenam dari harta yang ditinggalkan (oleh anaknya), jika (anak 
itu) mempunyai anak. (QS. an-Nisaa’: 11). 

7. Datuk (kakek) dapat seperenam, bila si mayyit tidak 
meninggalkan bapak. Dalam hal ini Ibnul Mundzir menyatakan, 
“Para ulama’ sepakat bahwa kedudukan datuk sama dengan 
kedudukan ayah.” Selesai. (Al-Ijma’ hal. 84). 


BAB ‘ASHABAH 

1. PENGERTIAN ‘ASHABAH 

Menurut bahasa, kata ‘ashabah adalah bentuk jama’ dari kata ‘aashib, 
seperti kata thalabah adalah bentuk jama’ dari kata thaalib, (kata ‘Ashabah) 
yang berarti anak-anak laki-laki seseorang dan kerabatnya dari ayahnya. 

Sedang yang dimaksud dalam kajian faraidh di sini ialah orang-orang 
yang mendapat alokasi sisa dari harta warisan setelah ashhabul furudh, 
orang-orang yang berhak mendapat bagian, mengambil bagiannya masing- 
masing. Jika ternyata harta warisan itu tidak tersisa sedikitpun, maka orang- 
orang yang terkategori ‘ashabah itu tidak mendapat bagian sedikitpun, 
kecuali yang menjadi ‘ashabah itu adalah anak laki-laki, maka sama sekali ia 
tidak pernah terhalang. 2 


2 Pengertian ini dikutip dari Fiqhus Sunnah III: 437. 


808 H§ al-Wajiz ; F iqh Sunnah 


Segenap orang yang termasuk ‘ashabah berhak juga mendapatkan harta 
warisan seluruhnya, bila tidak didapati seorangpun dari ashbabul furudh: 

Dari Ibnu Abbas bahwa Nabi H bersabda, “Serahkanlah bagian- 
bagian itu kepada yang berhak, kemudian sisanya untuk laki-laki yang lebih 
utama (lebih dekat kepada si mayyit).” (Teks hadits dan takhrijnya sudah 
termaktub pada halaman sebelumnya). 

Allah M berfirman: 

/ y 

Dan saudara lakidaki itu menjadi ahli w oris pusaka saudara perempuannya, 
jika saudara perempuan tersebut tidak mempunyai anak (lakidaki). (QS. an- 
Nisaa’: 176). 

Jadi, seluruh harta warisan harus diserahkan kepada saudara laki-laki, 
ketika ia sendirian, dan kiaskanlah seluruh ‘ashabah yang lain kepadanya. 

2. KLASIFIKASI ASHABAH (Fiqhus Sunnah III: 437) 

‘Ashabah terbagi dua, yaitu ‘ashabah sababiyah dan ‘ashabah nisbiyah. 

‘Ashabah sababiyah ialah ‘ashabah yang terjadi karena telah 
memerdekakan budak. Nabi bersabda: 

“Hak ketuanan itumilik bagi orang yang memerdekakannya." (leks hadits 
dan takhrijnya sudah termuat pada halaman sebelumnya). 

Sabda Beliau lagi: 


Jy & ) t yy 

' 0 1 ^ 0 l . 


y 

“Hak ketuanan itu adalah daging seperti daging senasab. ” (Teks hadits dan 
takhrijnya sudah dimuat pada halaman sebelumnya). 

Orang laki-laki atau perempuan yang memerdekakan budak tidak boleh 
menjadi ahli waris, kecuali apabila yang bekas budak itu tidak meninggalkan 
orang yang termasuk ‘ashabah nasabiyah: 


Kitab al-Faraidh §|| 


809 



✓ ✓ 


SO *ss . .9 / .s 0 * . „ ~S 0 S O 0 S k* 0 I tl OS 9 S 

4Jj) 23 JSj {£j y* ol> ! C-J13 0 y±>- 1 y~J ^ Ai )» •XS' 

' * ' 

. Li^Si g j LCaSi ^ «2i ^5 fo H ill 


Dari Abdullah bin Syaddad dari puteri Hamzah, ia berkata, "Bekas budakku 
telah meninggal dunia dan ia meninggalkan seorang puteri, maka Rasulullah $jg 
membagi harta peninggalannya kepada karni dan kepada puterinya, yaitu Beliau 
menetapkan separuh untukku dan separuhnya (lagi) untuk dia.” (Hasan: Shahih 
Ibnu Majah no: 2210, Ibnu Majah II: 913 no: 2734 dan Mustadrak Hakim 
IV: 66). 

Adapun ‘ ashabah nasabiyah ada tiga kelompok: 

1. Ashabah binafsih, yaitu orang-orang yang menjadi ‘ashabah dengan 
sendirinya: mereka adalah orang-orang laki-laki yang menjadi ahli 
waris selain suami dan anak dari pihak ibu. 

2. Ashabah bighairih, ya’ni orang-orang yang jadi ‘ashabah disebabkan 
ada orang lain: mereka adalah anak perempuan, cucu perempuan, 
saudara perempuan seibu sebapak, dan saudara perempuan sebapak. 
Jadi, masing-masing dari mereka itu kalau ada saudara laki-lakinya 
menjadi ‘ashabah mendapat separuh dari harta warisan. Firman- 
Nya: 

(\ Vn Ji>- Jif Jf. -Uii f.£~j j VU-j o y>~\ jlj 


Dan jika mereka (yang jadi ahli waris) itu saudara-saudara laki-laki 
dan perempuan, maka bagi saudara laki-laki itu bagian dua saudara 
perempuan. (QS. an-Nisaa’: 176). 

3. Ashabah ma'aghairih, yaitu orang-orang yang jadi ‘ashabah bersama 

orang lain: mereka adalah saudara-saudara perempuan bersama 
anak-anak perempuan; berdasarkan hadits (dibawah ini): 

Dari Ibnu Mas’ud ia berkata, ^ G) “Dan sisanya untuk 
saudara perempuan .” (Teks hadits dan takhrijnya sudah dimuat 
pada halaman sebelumnya). 


810 al-Wajiz; Fiqh Sunnah 


1 


BAB HAJB DAN HERMAN 3 


1. PENGERTIAN HAJB DAN HERMAN 

Menurut bahasa, kata hajb berarti man’un (cegahan), namun yang 
dimaksud disini ialah orang tertentu terhalang untuk mendapatkan seluruh 
warisannya atau sebagiannya disebabkan ada orang lain (yang menjadi hajib, 
penghalang). 

Adapun yang dimaksud kata hirman disini ialah orang tertentu terhalang 
mendapat warisannya disebabkan ada salah satu faktor yang menghalangi 
seseorang mendapat harta warisan, misalnya pembunuhan dan semisalnya 
yang terkategori sebab-sebab yang menjadi penghalang mendapat harta 
warisan. 

2. PEMBAGIAN HAJB 

Hajb ada dua: hajb nuqshan dan kedua hajb hirman. Adapun yang 
dimaksud hajb nuqshan ialah berkurangnya bagian seorang ahli waris karena 
ada orang lain, dan ini terjadi pada lima orang: 

1. Suami, ia terhalang untuk mendapatkan separuh dari harta 
peninggalan, manakala si mayyit meninggalkan anak, sehingga ia 
hanya dapat seperempat. 

2. Isteri, ia terhalang untuk mendapat seperempat, bila si mayyit 
meninggalkan anak, sehingga ia hanya dapat seperdelapan. 

3. Ibu, ia terhalang untuk mendapatkan bagian sepertiga, jika si mayyit 
meninggalkan anak dan cucu yang berhak menjadi ahli waris, 
sehingga ia hanya mendapat seperenam. 

4- Cucu perempuan. 

5. Saudara perempuan sebapak. 

Adapun hajb hirman yaitu seseorang tidak boleh mendapatkan warisan 
sedikitpun karena ada orang lain, misalnya terhalangnya saudara laki-laki 
untuk mendapatkan warisan bila si mayyit meninggalkan anak laki-laki, dan 


3 Fiqhus Sunnah III: 440-441. 


Kitab al'Faraidh 


811 



masalah ini (hajb hirman) tidak masuk padanya warisan dari enam ahli waris, 
meskipun mungkin saja terjadi pada keenam orang ini hajb nuqshan. Mereka 
adalah: 

1 dan 2. Bapak dan ibu. 

3 dan 4. Anak laki-laki dan anak perempuan. 

5 dan 6. Suami atau isteri. 

Dan pembahasan hajb hirman ini mengenai selain enam orang tersebut 
dari kalangan orang-orang yang berhak jadi ahli waris. 

Hajb hirman berpijak pada dua asas: 

1. Bahwa setiap orang yang menisbatkan dirinya kepada mayyit 
dengan perantara orang lain, maka ia tidak berhak jadi ahli waris 
manakala orang lain tersebut masih hidup. Misalnya cucu laki-laki 
dari anak laki-laki, ia tidak bisa menjadi ahli waris bila bapaknya 
masih hidup, kecuali putera-puteri ibu, mereka tetap sah menjadi 
ahli waris bersama ibunya, padahal mereka menisbatkan dirinya 
kepada mayyit dengan perantara ibunya. 

2. Yang lebih dekat harus lebih diutamakan daripada yang jauh. 
Misalnya anak laki-laki menjadi hajib (penghalang) bagi keponakan 
laki-lakinya dari saudara laki-lakinya. Jika mereka sederajat, maka 
yang harus diutamakan adalah yang lebih kuat kekerabatannya, 
misalnya saudara laki-laki sebapak seibu menjadi hajib (penghalang) 
bagi saudara laki-laki sebapak. 


812 ii al-Wajiz; Fiqh Sunnah 



—— 









Kitab abHudud 1 


1. PENGERTIAN HUDUD 

Hudud adalah bentuk jama’ dari kata had yang asal artinya sesuatu 
yang membatasi diantara dua benda. Menurut bahasa, kata had berarti al- 
man’u (cegahan) (Fiqhus Sunnah II: 302). 

Adapun menurut syar’i, hudud adalah hukuman-hukuman kejahatan 
yang telah ditetapkan oleh syara’ untuk mencegah dari terjerumusnya 
seseorang kepada kejahatan yang sama (Manarus Sabil II: 360). 

2. DELIK HUKUMAN KEJAHATAN 

Kitabullah dan sunnah Rasui-Nya sudah menetapkan hukuman- 
hukuman tertentu bagi sejumlah tindak kejahatan tertentu yang disebut 
jaraimul hudud (delik hukuman kejahatan). Yaitu meliputi kasus: 
perzinahan, tuduhan berzina tanpa bukti yang akurat, pencurian, mabuk- 
mabukan, muharabah (pemberontakan dalam negara Islam dan pengacau 
keamanan), murtad, dan perbuatan melampaui batas lainnya (Fiqhus Sunnah 
II: 302). 


1 Hukuman-hukuman tindak kejahatan. 






3. KEUTAMAAN MELAKSANAKAN HUKUM HAD 


J“Si ^ j Jl 5 : Jli 5 jjy* 
ij-i jf \/jkJ y ^ 

Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah $$ bersabda, “Satu hukuman 
kejahatan yang ditegakkan di muka bumi lebih baik bagi penduduknya daripada 
mereka diguyur hujan selama empat puluh hari." (Hasan: Shahih Ibnu Majah 
no: 2057, Ibnu Majah II: 848 no: 2538, Nasa’i VIII: 76). 

4. KEWAJIB AN MENEGAKKAN HUKUMAN ATAS KELUARGA 
DEKAT ATAUPUN SELAIN MEREKA DAN ATAS ORANG 
TERPANDANG MAUPUN RAKYAT JELATA 


& J s s s 


aLi i jJl>- IjIjI aLi JJli : Jli ^ Sillp 


.Ji aLi j Uj jlJij 

J* ^ ' S 

Dari Ubadah bin Shamit bahwa Rasulullah bersabda, “Tegakkanlah 
hukuman'hukuman (dari) Allah pada kerabat dan lainnya, danjanganlah kecaman 
orang yang suka mencela mempengaruhi kamu dalam (menegakkan hukum- 
hukum) Allah.” (Hasan: Shahih Ibnu Majah no: 2058 dan Ibnu Majah II: 
849 no: 2540). 


oir # iui c!\ jui -fy j n _it or jic.i oi site^ 

(_J»JjjJl 0 jS' JO j ^Js- ji-Jl Oj-k-i ljjl5" p-gjl 

.liJj t^JJi <uJ?li jl j) oJLj 

Dari Aisyah isjfe bahwa Usamah ^ pemah berbincang-bincang dengan Nabi 
M perihal seorangperempuan, lalu Beliau bersabda, “Sesungguhnya orang-orang 
sebelum kamu telah binasa hanyalah disebabkan mereka biasa menegakkan 
hukuman kejahatan atas orang yang dipandang hina dan mereka tidal c 
menegakkannya atas orang yang terpandang. Demi Dzat yang jiwaku berada di 


/ | ^ / . /" f , f / . / 0 s 

(*iS o' HdJJs-jfi 


i 


816 H| al-Wajiz; Fiqh Sunnah 



tangan-Nya, kalaulah sekiranya Fathimah (bind Muhammad) melakuhan 
(pencurian) itu, niscaya kupotong tangannya. ” (Shahih: Irwa-ul Ghalil no: 2319 
dan Fathul Bari XII: 86 no: 6887). 

5. TIDAK DIBENARKAN MINTA PEMBEBASAN HUKUMAN, 
BILA SUDAH DIMEJAHIJAUKAN 


i * o 


of ^ ii_ii ^ ^ 

'J be ,!Ul fe?‘J- :l/ii tJ/, 

S * 

I, jS- J> JUi S ?i-lII Jji-j H dll J/Z, L>- jJj 

p_$jl /.Li /a Ujl /2 )! 1/ Ij Jli -_ aJ—II J 

aJLp I .j^vaJl c3 131 j a j i_jiJ <3j-*’ lij 


, / ✓ ^ i* i ✓ 

.UJb 






iu»u y y an pj Ui 


Dari Aisyah bahwa kaum Quraisy sangat memusingkan mereka ihival 
seorang perempuan suku Makhzum yang telah melakukan kasus pencurian. 
Mereka mengatakan, “Siapa yang bisa berbicara dengan Rasultdlah ijjg (yaitu 
mengemukakan permintaan supaya perempuan itu dibebaskan) ?" Tidak ada yang 
berani berbicara hal itu, kecuali Usamah kesayangan Rasulullah Lalu Usamah 
berbicara dengan Rasulullah ijjjg dan Beliau menjawab, ‘ Adakah engkau hendak 
menolong supaya orang bebas dari hukuman Allah?” Kemudian Nabi M berdiri 
lalu berkhutbah, “Hai sekalian manusia, orang-orang sebelum kamu menjadi sesat 
hanyalah disebabkan apabila seorang bangsatuan mencuri, mereka biarkan (tidak 
dihukum). Tetapi kalau seorang yang lemah (rakyat jelata) mencuri, mereka 
laksanakan hukuman kepadanya. Demi Allah, kalaulah seandainya Fathimah 
bind Muhammad mencuri, niscaya Muhammad memotong tangannya.” 
(Muttafaqun ‘alaih: Fathul Bari XII: 87 no: 6788, Muslim III: 1315 no: 1688, 
‘Aunul Ma’bud XII: 31 no: 4351, Nasa’i VIII: 74, Tirmidzi II: 442 no: 1455 
dan Ibnu Majah II: 851 no: 2547). 


Kitab al-Hudud §§§ 817 


6. DIANJURKAN MENUTUP AIB SESAMA MUKMIN 


a {ja :*|if <usl I5 j { j -A ^1 ^ 

Ijiil j ill 


Dari Abu Hurairah 4*> bahwa Rasulullah $g bersabda, “B arangsiapa menutup 
aib orang muslim, niscaya Allah menutup aibnya ( juga) di dunia dan di akhirat." 
(Shahih: Mukhtashar Muslim no: 1888, Muslim IV: 2074 no: 2699, Tirmidzi 
II: 539 no: 1449, Ibnu Majah I: 82 no: 225, ‘Aunul Ma’bud XIII: 289 no: 
4925). 

Dianjurkan juga bagi seorang hamba untuk menutup aibnya sendiri, 
sebagaimana yang ditegaskan dalam sabda Nabi M : 


d^ 4 oC Cf -^i <3^* d^ 

/ / / ' ' ' 

' ' ' ° Ji ° ■* ' * ' * ' a '^ *S S* , " , O J 0 * * __ 

1J S' jCS\ c—LkP 0*5ts U (JjJLj 4jLp ^ 0 Aij p-> 

p * tx J 1 x xx x x x 

* 0 ' 1 U ' 0 * . . S' * 0 * ** * * x l x0 i- 

. 4JLP 4JJl j **'* 4jj O^L*^o dou ’•-aj J 


O X 


°® * ^ j it i A 


Seluruhumatkuakandima’afkan (kesalahannya), kecuali orang'orang yang 
membeberkan aibnya sendiri; dan termasuk membeberkan aib sendiri seseorangdi 
malam hari melakukan kesalahan, kemudian esok harinya Allah menutupinya, 
lantas ia berkata (kepada orang lain), “Haifulan, tadi malam soya sudah berbuat 
begini dan begini, padahal semalam aibnya ditutupi oleh Rabbnya, maka pada 
pagi harinya dia membuka tabir Allah itu atasnya. ” (Muttafaqun ‘alaih: X: 486 
no: 6069, dan Muslim IV: 2291 no: 2990). 

7. HUDUD SEBAGAIKAFARAH 


S ' ' 


:JUi $ % ’Ji\ % US' :Jl» *, J, Sali A 

* ' ~ " ^ 

oJU*> I jij 1 jjji Vj 1 *)!j L tSz <JL3Lj I ^jJAi V 01 

✓ / XX ** X X 

^ / x x x 55 X ^ xx J x x x 0 

jxj aJJi <jj 


818 Hf al-Wajiz; Fiqh Sunnah 


A-lp aJ Si o jL «i \±lz> ciiJi (-jCsI °y«j cAj jli & Aj L-i 

s 

) / s ' / ° X }' s' ' ' s ° ' 

. A-ilp£.Ci jij caJ yip jl jAiil ^S| j.^3 


Dari Ubadah bin Shamit ^>, ia bertutur: Kamipemah berada di dekat Nabi 
M dalam salah satu majlis, Beliau bersabda, “Beijanji setialah kamu kepadaku, 
bahwa kamu tidak akan mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun, tidak 
akan mencuri dan tidak (pula) akan ber&na. ” Kemudian Beliau membaca seluruh 
ayat ini. Lanjut Beliau, “Maka barangsiapa diantara kamu yang menepad janjinya, 
niscaya Allah akan memberinya pahala. Tetapi siapa saja yang melanggar sesuatu 
darinya, lalu diberi hukuman maka hukuman itu adalah sebagai kafarah (penghapus 
dosanya), dan barangsiapa yang melanggar sesuatu darinya lalu ditutupi oleh 
Allah kesalahannya (tidak dihukum), maka terserah kepada Allah: Kalau Dia 
menghendaki diampuni'Nya kesalahan orang itu dan kalau Dia menghendaki 
disiksa-Nya.” (Muttafaqun ‘alaih: Fathul Bari I: 64 no: 18, Muslim III: 1333 
no: 1709 dan Nasa'i VII: 148). 

8. PIHAK YANG BERWENANG MELAKSANAKAN HUDUD 2 

Tak ada yang berwenang menegakkan hudud, kecuali imam, kepala 
negara, atau wakilnya (aparat pemerintah yang mendapat tugas darinya). 
Sebab, di masa hidup Nabi Beliaulah yang melaksanakannya, demikian 
pula para Khalifahnya sepeninggal Beliau. Rasulullah M pernah juga 
mengutus Unais ^ untuk melaksanakan hukum rajam, sebagaimana dalam 
sabdanya M- 


. jii cus jls iJLft oi ja \ ^Ji JLpIj 


Wahai Unais, berangkatlah menemui isteri orang itu; jika ia mengaku 
(berzina), maka rajamlah! (Hadits ini akan dimuat kembali dalam kisah yang 
akan segera dikemukakan). 


2 Manarus Sabil II: 361 


Kitab al-Hudud gg 819 







Seorang tuan boleh melaksanakan hukuman atas hamba sahayanya. 
Hal ini mengacu pada sabda Nabi 


^ 0 Ut M * 


djj ji A-? j jj-i lijiUttiu liiij ojj ii| 

X ✓ * 

jij 1 c^jj d) tlfeig- l -r>J*i ^j *U-I L&jlstJL9 AJlill 


f 


“Apabila seorang budak perempuan berzina, lalu terbukti ia berzina, maka 
hendaklahdia (tuannya) mencambuknya dengan sungguh-sungguh dan janganlah 
mencelanya. Kemudian jika ia berzina untuk kedua kalinya, maka hendaklah 
(tuannya) mencambuknya dengan sungguh-sungguh dan jangan mencelanya. 
Kemudian jika ia berzina untuk ketiga kalinya, maka juallah ia meski sekedar 
dengan harga sehelai rambut." (Muttafaqun ‘alaih: Fathul Bari XII: 165 no: 
6839 dan Muslim III: 1328 no: 1703). 


BAB HUKUMAN ZINA 

1. PENGERTIAN ZINA 

Dalam al-Mu’jamul Wasith hal. 403 disebutkan, “Zina ialah seseorang 
bercampur dengan seorang wanita tanpa melalui akad yang sesuai dengan 
syar’i.” 

2. HUKUM ZINA 

Zina adalah haram hukumnya, dan ia termasuk dosa besar yang paling 
besar. 

Allah M berfirman: 


(TY is-\ ^-^ 1 ) oir 4jS Jji\ \jj Jit J )jj 


Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu 
perbuatan yang keji, dan suatu jalan yang buruk (QS. al-Israa’: 32). 


820 


al-Wajiz; Fiqh Sunnah 




eJj—I' J ii & :J« 4* iJLS J jjjlJLP ^ 

' ' *' 

a i s* - ' * < s * . «-» ■'/' . ' * & ' » s s s , s 

f " - '--- f “' s. * \- '. I - I" ' , S . . II i'® £ . f I,. «-*!.»? 


01 J :JU 'J :cJi ait y>_, li 4J Jti ot Jli fijti 

X 

. ^ c. <, * I 0 o s ? s / // / .0 

ji j*_> : Jtf ^^1 icJls jl 4ji^« iiaJj J^£> 

.litter UJL»o 

> X •*/■ * 


Dari Abdullah bin Mas’ud *&>, ia berkata : Say a pemah bertanya kepada 
Rasulullah ^gg, "(Ya Rasulullah), dosa apa yang paling besar?" Jawab Beliau, 
“Yaitu engkau mengangkat tuhan tandingan bagi Allah, padahal Dialah yang telah 
menciptakanmu" Lalu say a bertanya (lagi), ‘Kemudian apa lagi?” Jawab Beliau, 
“Engkau membunuh anakmu karena khawatir ia makan denganmu." Kemudian 
say a bertanya (lagi). “Lalu apa lagi?" Jawab Beliau, “Engkau berzina dengan 
isteri tetanggamu." (Muttafaqun ‘alaih: Fathul Bari XII: 114 no: 6811, Mus¬ 
lim I: 90 no: 86, ‘Aunul Ma’bud VI: 422 no: 2293 dan Tirmidzi V: 17 no: 
3232). 

Allah $6 berfirman: 


V} aUI ^1 1 Vj j >-1 S^-S* <131^ O V ^jodJl 3 

r y Lili tf imcj . lief jL; dii> o/i v j jklu 

0^3 Cf* *^i .SjS-^b* $ _^ j 

s 

I jj ap <U—il tils' J <d Si (Jjuj i^jLd jli 

(V*-*lA:0lS>Jl) 


Dan orang'Orang yang tidak menyembah llah yang lain beserta Allah dan 
tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) kecuali dengan 
(alasan) yang benar, dan tidak berzina. Barangsiapa yang melakukan demikian 
itu, niscaya dia mendapat (pembalasan) dosa(nya), ya’ni akan dilipatgandakan 
adzab untuknya pada hari kiamat dan dia akan kekal dalam azdab itu, dalam 


Kitab al'Hudud 



821 





keadaan terhina, kecuali orang-orang yang bertaubat, beriman dan mengerjakan 
amal shalih; maka mereka itu kejahatan mereka diganti Allah dengan kebajikan. 
Dan adalah Allah Maha Pengampun Lagi Maha Penyayang. ” (QS. al-Furqaan: 
68-70). 

Dalam hadits Samurah bin Jundab yang panjang tentang mimpi Nabi 
Beliau M bersabda: 


J 131$: Jjij jl5f" 4 j 1 L—:Jli jyiil Jif Ljli Lalkili 

✓ x * * 

S S ^ 1 * ✓ 1 * / ✓ X X ✓ 1 > ^ e XX 1 * ^ X 

131 j ol(Jtirj 4_*5 131$ 4-3 I Jli olj-s^lj -iai! 

Li: Jii L4U1 LiJi ^ ^"4 

Jjd! (j ^s.lLJlj 1 Ixlj 1*^15 lx llLgJ 


Kemudian kami berjcdan dan sampai kepada suatu. bangunan serupa tungku 
api dm disitu kedengaran suara hiruk-pikuk. Lain kami tengok ke dalam, temyata 
disitu ada beberapa laki-laki dan perempuan yang telanjang bulat. Dari bawah 
mereka datang kobaran api dan apabila kena nyala api itu, mereka memekik. Aku 
bertanya, "Siapakah orang itu?" Jawabnya, “Adapun sejumlah laki-laki dan 
perempuan yang telanjang bulat yang berada di dalam bangunan serupa tungku 
api itu adalah para pezina laki-laki dan perempuan. ” (Shahih: Shahihul Jami’us 
Shaghir no: 3462 dan Fathul Bari XII: 438 no: 7047). 


j*j (Jy uir -4*^' J>y S/ ill j Jis: Jl5 ^ j* 

- / “ / s* ' ' 

s } ) XX . . X ^ } XX M . 

X * x 0 XX x0 4 x . 1* 0 ^ x i -®XX -°^vf ^ 0 

yj VOif ‘-r’^ ‘Cr?}* J*} ^r~*- 

X X 

* o a - *' * \A - r / >» • * 

•u?y 


Dari Ibnu Abbas d$g> bahiva Rasulullah H bersabda, “Tidaklah seorang hamba 
berzina tatkala ia sebagai seorang mu’min; dan tidaklah ia mencuri, manakala 
tatkala ia mencuri sebagai seorang beriman; dan tidaklah ia meneguk arak ketika 


822 §!§ al-Wajiz; Fiqh Sunnah 



ia meneguknya sebagai seorang beriman; dan tidaklah ia membunuh (orang tak 
berdosa), manakala ia membunuh sebagai seorang beriman." 

Dalam lanjutan riwayat di atas disebutkan: 


dXy IaSCa : Jli a^» jlX.'Vt f' yi & ^Ssp Jli 

J 1j5Ca olp <^1j Oli J ^ 4xjIJJ>1 


Ikrimah berkata, “Saya bertanya kepada Ibnu Abbas, ‘Bagaimana cara 
tercabutnya iman darinya?’ Jawab Ibnu Abbas, ‘Begini -ia mencengkeram tangan 
kanan pada tangan kirinya dan sebaliknya, kemudian ia melepas lagi', lalu 
manakala dia bertaubat, maka iman kembali (lagi) kepadanya begini 4a 
mencengkeramkan tangan kanan pada tangan kirinya (lagi) dan sebaliknya'.”’ 
(Shahih: Shahihul Jami’us Shaghir no: 7708, fathul Bari XII: 114 no: 6809 
dan Nasa'i VIII: 63 tanpa kalimat penjelasan yang diapit dua tanda baca 
itu). 

3. KLASIFIKASI ORANG YANG BERZINA 

Orang yang berzina adakalanya bikr atau Ghairu Muhshan (Perawan 
atau lajang (untuk perempuan) dan perjaka atau bujang (untuk lakidaki) 
atau adakalanya muhshan (orang yang sudah beristeri atau bersuami). 

Jika yang berzina adalah orang merdeka, muhshan 3 , mukallaf dan tanpa 
paksaan dari siapapun, maka hukumannya adalah harus diraj am hingga mati: 


aI!I Jj-wj aj j»\i a~J 6 Ji 4Jl aJj b^i 


^ 0 l 0 " • l *" * • 

. { yyO>- 1 Ji Jl5 J jS 


3 Muhshan ialah orang yang pemah melakukan jima’ melalui akad nikah yang shahih. Sedangkan 
mukallaf ialah orang yang sudah mencapai usia akil baligh. Oleh sebab itu, anak kecil dan orang gila 
tidak usah dijatuhi hukuman. Berdasar hadits “RUFl’AL QALAM AN TSALATSATIN (=diangkat 
pena dari tiga golongan).’’ Hadits ini sudah sering dikemukakan. 


Kitab al'Hudud 


823 



Dari Jabir bin Abdullah ahAnshari bahwa ada seorang laki-laki dari 
daerah A slam datang kepada Nabi :|g, lain mengutarakan kepada Beliau bahwa 
dirinya benar-benar telah berzina, lantas ia mepersaksikan atas dirinya (dengan 
mengucapkan) empat kali sumpah. M aka kemudian Rasulullah ^g menyuruh (para 
sahabat agar mempersiapkannya untuk diraj am), lalu setelah siap, dirajam. Dan 
ia adalah orang yang sudah pemah nikah. (Shahih: Shahih Abu Daud no: 
3725, Tirmidzi II: 441 no: 1454, dan ‘Aunul Ma’bud XII: 112 no: 4407). 


X ✓ ✓ 0 s s 

4j1 4 J-Si Jjji jlS(wjii^lSi 4-lp J^Jlj Ojo aUI 

* Q S *Q ' ' ^ ^ % ' ' o'' *' ' % ' ' / 

s-Iaj —Si j LftUl Jkb _Si 

o£ ^ ^^ ^ 3 1 /- v* /- ^ t 0 £ s' ^ s’ s’ Q SS 

(j —Si <>i a»cj is <dJij (Jjib jl jlS»j JUs jl 

/ / /■ S S’ s 

t y>- 4 JJI ^3 4_l3i 4y2 Jji iS^j Ij !.>?.* 4 JJI « J 

j! Jl^Ji jlS”" jl iiSl 131 c.L«I—Sij Jl^yi ^ja i yya?-\ 151 ^ 

' S s S S' 


Dari Ibnu Abbas b&> bahwa Umar bin Khatthab pemah berkhutbah di 
hadapan rakyatnya, yaitu dia berkata, “Sesungguhnya Allah telah mengutus 
Muhammad ^ dengan cara yang haq dan Dia telah menurunkan kepadanya 
kitab ah Qur’an. Diantara ay at Qur’an yang diturunkan Allah ialah ay at rajam, 
kami telah membacanya, merenungkannya dan menghafalkannya. Rasulullah H 
pemah merajam dan kamipun sepeninggal Beliau merajam (juga). Saya khawatir 
jika zaman yang dilalui orang'orang sudah berjalan lama, ada seseorang 
mengatakan, ‘Wallahi, kami tidak menjumpai ay at rajam dalam Kitabullah.’ 
Sehingga mereka tersesat disebabkan meninggalkan kewajiban yang diturunkan 
Allah itu, padahal ay at rajam termaktub dalam Kitabullah yangmesti dikenakan 
kepada orang yang berzina yang sudah pemah menikah, baik lakiAaki maupun 
perempuan, jika bukti sudah jelas, atau hamil atau ada pengakuan. ” (Muttafaqun 
‘alaih: Fathul Bari XII: 144 no: 6830, Muslim III: 1317 no: 1691, Aunul 
Ma’bud XII: 97 no: 4395, Tirmidzi II: 442 no: 1456). 


824 


| al-Wajiz; Fiqh Sunnah 




4. HUKUMAN BUDAK YANG BERZINA 


Apabila yang berzina adalah budak iaki-laki ataupun perempuan, maka 
tidak perlu dirajam. Tetapi cukup didera sebanyak lima puluh kali deraan, 
sebagaimana yang ditegaskan finnan Allah M : 


^ / /• / y 

✓ 0 

(To 


Dan apabila mereka telah menjaga diri dengan kau>in, kemudian mereka 
mengerjakan perbuatan yang keji (zina ), maka atas mereka separuh hukuman 
dari hukuman ivanita-wanita merdeka yang bersuami. (QS. an-Nisaa’: 25). 


* S ** / ** J# S s 

* ' ' ' ' S > 

t '' U o' 9 0 ^ ^ ® o ✓ „ h „ . . 0^ .. © 

.LijjI Aj lijJbxi y ( y 


Dari Abdullah bin Ayyasy al-Makhzumi, ia berkata, “Saya pemah diperintah 
Umar bin Khatthab (melaksanakan hukum cambuk) pada sejumlah hamba 
sahaya dari kaum Quraisy, lalu kami mencambuk sejumlah budak perempuan 
karena berzina, lima puluh kali, lima puluh kali cambukan. ” (Hasan: Irwa-ul 
Ghalil no: 2345, Muwaththa’ Malik hal. 594 no: 1058 dan Baihaqi VIII: 
242). 

5. ORANG yang dipaksa berzina tidak boleh didera 


-f' , i,. ,1 I . * Of s f 0 * o , p .. P 0 V tl Os O f O s 

^e> Jiy^ Jj\ LJl J\ J^P ^1 j* 

0 ' ' ~ ~ * " /■ 

y* j! Vj \-faL~J tOJL~I^-li £ \j P o yo} i yb*S\ 

x ^ ^ * * s s & ' ^ jj * * * / ✓/ e 

tl fys r j (j yb-^ tC^U-di t 

' s s 

. J^ r tlfe- Jlkfof 5^i 


0 f 0 


Dari Abu Abdurrahman as-SUmi, ia bertutur, “Umar bin Khatthab pemah 
dibawakan seorang perempuan yang pemah ditimpa haus dahaga luar biasa, lalu 


Kitab al-Hudud 


825 



ia meleivati seorang penggembcda, lantas ia minta air minum kepadanya. Sang 
penggembala enggan memberikan air minum, kecuali ia menyerahkan 
kehormatannya kepada sang penggembala. Kemudian terpaksa ia 
melaksanakannya. Maka (Umar) pun bermusyawarah denganpara sahabat untuk 
merajam perempuan itu, kemudian Ali 4® menyatakan, ‘Ini dalam kondisi darurat. 
Maka soya berpendapat hendaklah engkau melepaskannya.’ Kemudian Umar 
melaksanakannya.” (Shahih: Irwa-ulGhalilno: 2313 danBaihaqi VIII: 236). 

6. HUKUMAN BIKR (PERAWAN ATAU PERJAKA) YANG 
BERZINA 

Allah §£ berfirman: 


(0 > 


l*-$J oAW 4 jL« ' ^ g - * Jj>-I j JS" Ij-Xlprlj J 


^ ^ / / / / / 

o l*/ / 

(T :jjd') . d/* 4-^Sl? 


} O J O } 


Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap 
seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada 
keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman 
kepada Allah dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka 
disaksikan oleh sekelompok dari orang-orang yang beriman. (QS. an-Nuur: 2) 


p-b Jj o*-k M 





. ^ A o o ✓ 

.^Lp j*j j 

it " 


JlGr 


Dari Z aid bin Khalid aUJuhanni ia berkata, “Soya pemah mendengar 
Nabi M menyuruh orang yang berzina yang belum pemah kawin didera seratus 
kali dan diasingkan selama setahun. ” (Shahih: Irwa-ul Ghalil no: 2347 dan 
Fathul Bari XII: 156 no: 6831). 








aJ—S i J y^>j Jli : Jli ^ 


826 


aUWajiz; Fiqh Sunnah 



0 0 O 0 ^ 


- \\j 4jhf '^ T jf^Jl (j^ ^JjOr ^ L tS^ 

” / / ✓ /< / ** 

.jv-^-jJij 4 jL« Jlii- c—jJb 


Dari Ubadah bin Shamit 4® bahwa Rasulullah ijfe bersabda, ‘Ambdlah dariku, 
ambillah dariku; sungguh Allah telah menjadikan jalan (keluar) untuk mereka; 
gadis (berzina) dengan jejaka dicambuk seratus kali cambukan dan diasingkan 
setahun, dan duda berzina dengan janda didera seratus kali dera dan dirajam.” 
(Shahih: Mukhtashar Muslim no: 1036, Muslim III: 1316 no: 1690, ‘Aunul 
Ma’bud XII: 93 no: 4392, Tirmidzi II: 445 no: 1461 dan Ibnu Majah II: 852 
no: 2550). 

7. DENGAN APA HUKUM HAD S AH DILAKSANAKAN? 

Hukum had dianggap sah dilaksanakan dengan dua hal: pertama 
pengakuan dan kedua disaksikan oleh para saksi. (Fiqhus Sunnah III: 352). 

Adapun pengakuan, didasarkan pada waktu Rasulullah yang pemah 
merajam Ma’iz dan perempuan al-Ghamidiyah yang keduanya mengaku telah 
berzina: 




. Vy o, ✓ 


•" 5 s ' ' 

^ ?LgiSvit : Jli a!-J| J yy j Ij V Jli ?C-> Jisj jl jl 

y / 

o / y y * y .jC y o ' 

. *r j) y \ tdJUi 


Dari Ibnu Abbas v$ijs, ia berkata, "Tatkala Ma’iz bin Malik dibawa kepada 
Nabi M> maka Beliau bertanya kepadanya, ‘Barangkali engkau hanya 
mencium(nya) ataumeraba(nya) dengan tanganmuatausekedarmelihat(nya)?’ 
Jawabnya, ‘Tidak, ya Rasulullah.’ Tanya Beliau (lagi), Apakah engkau telah 
melakukan sesuatu yang tidak layak diutarakan dengan terns terangV Maka ketika 
itu, Beliau menyuruh merajamnya.” (Shahih: Shahih Abu Daud no: 3724, 
Fathul Bari XII: 135 no: 6824 dan Aunul Ma’bud XII: 109 no: 4404). 


wL»Ip 


0 A 

jf*yi 


a J oC±- ^ 


Kitab al-Hudud ||f 827 


^S>:Tj\ yJJoj IJ Lai ^ 4 !? aJ -H Jj~*j ^ ' cJLai ij*Vl ^ 

“ ✓ ✓ / 

CO ij CdS^ ^0.5 _? ^ 0.—£ j liijl iC-JLai 4 J] ^y jjj 4_Ul <_£ yixdi 

“ ✓ / / “ /• / 

?cjT : JL Ai liJJl ^ ^L>- I 4 J • i >^Jli J>j 1 Jli tiJJl'* £ji 

/ / 

1* ^1 / ✓/ / / X ✓ O / /* ^ ^ ^ ^ / 

J^j ^4^0 : Jli dhjaj c3 l^ J^ j*-*j :cJli 

/ /* 

&udi O', 15 : jUi * fjli, /u : Jli O',, «£- ,Ca& 


o*cj Ji : Jlii ^yli : Jli o-*cj 


L5^ J 


^Lai .4*^2jj y« 4 } lijJj ts^3 W-® - ^ j li| I jLfli 

Jli 4 JJI \j ^pljsj ^J\ : Jlai jCtaj'Vl £j* J^j 


Dari Sulaiman bin Buraidah dari bapaknya 4s> bahvua ada seorang perempuan 
dari daerah Ghamid dari suku al-Azd datang kepada Nabi $1$, lain mengatakan, 
“Ya Rasulullah, sucikanlah diriku!" M aka sabda Beliau, “Celaka kamu. 
Kembalilah, lalu beristighfarlah dan bertaubatlah kepada-Nya!” Kemudian ia 
berkata (lagi), “Soya melihat engkau hendak menolakku, sebagaimana engkau 
telah menolak Ma’iz bin Malik. ” Beliau bertanya kepadanya, “Apa itu?" Jawabnya, 
“Sesungguhnya say a telah hamil karena berzina.’’ Tanya Beliau, "Kamu?” 
Jawabnya, "Ya." Maka sabda Beliau kepadanya, "(Pulanglah) hingga engkau 
melahirkan (bayi) yang di perutmu. ” Kemudian ada seorang sahabat dari kaum 
Anshar yang mengurusnya hingga ia melahirkan bayinya, lalu ia datang kepada 
Nabi M dan menginformasikan kepada Beliau bahwaperempuan al-Ghamidiyah 
itu telah melahirkan. Maka Beliau bersabda, "Kalau begitu, kami tidak akan segera 
merajamnya dan kami tidak akan biarkan anaknya yang masih kecil, tidak ada 
yang menyusumya. ” Kemudian ada seorang sahabat Anshar bangun lantas berkata, 
"Ya Nabiyullah, say a akanmenanggung penyusuannya." Kemudian Beliau pun 
merajamnya. (Shahih: Mukhtashar Muslim no: 1039, Muslim III: 1321 no: 
1695). 


Jika yang bersangkutan ternyata meralat pengakuannya, maka tidak 
boleh dijatuhi hukuman. Hal ini merujuk pada hadits Nu’aim bin Huzzal: 


828 Hf aUWajiz; Fiqh Sunnah 


Ajj\s>r c-^Csli t^gjl (J U-l) dJJll ^ Jpll UlS" 

j Lkis a j>^\ ^J\ Aj ^ L f J>r ji ^ • J^ Oi (_J) OjJlJ-I 

■'■*’ / , ^ . /"/• I ✓ ✓ / / 0 ✓ 

' x " °. - °ff * 0 i |i A ^ | ^ ^ C . '" // • -l'' f( ^ 

J^rc-P JJj ^ 4_U 4*"^ .. X lJLu ^>c3 ^ ^>r- Ojb>t>tJ) Ja-^ 

4-i jJJi ^5^*ii *-> c a1£a5 4j oL*^ J4U Jj 4 J 4jL?x-v^1 

.4-ip 4 JLSI uji 01 <d*J a y^'j *^-* Ji^* 


Adalah Ma’iz bin Malik seorang anak yatim yang dulu berada di bawah 
asuhan ayahku (yaitu Huzzal), kemudian ia pemah berzina dengan seorang budak 
perempuan dan suatu kampung... sampai pada perkataannya “Kemudian Nabi 
M menyuruh agar Ma’iz dirajam. Lalu dikeluarkanlah Ma’iz ke padang pasir. 
Tatkala dirajam, ia merasakan sakitnya lemparan batu yang menimpa dirinya, 
kemudian bersedih had, lalu ia melarikan diri dengan cepat, lantas benemu dengan 
Abdullah bin Unais. Para sahabatnya tidak mampu (menahannya). Kemudian 
Abdullah bin Unais mencabut tulang beds unta, lalu dilemparkan kepadanya 
hingga ia meninggal dunia. Kemudian Abdullah bin Unais datang menemui Nabi 
$g, lalu melaporkan kasus tersebut kepadanya, maka Rasulullah berkata kepadanya, 
“Mengapa kamu tidak biarkan ia, barangkali ia bertaubat lalu Allah menerima 
taubatnya.” (Shahih: Shahih Abu Daud no: 3716, Aunul Ma’bud XII: 99 
no: 4396). 

8. HUKUM ORANG YANG MENGAKU PERNAH BERZINA 
DENGAN SI FULANAH 

Apabila seseorang mengaku bahwa dirinya telah berzina dengan fulanah, 
maka laki-lakiyang mengaku termaksud harus dijatuhi hukuman. Kemudian 
jika si perempuan, rekan kencannya, mengaku juga, maka ia harus dijatuhi 
hukuman juga. Jika ternyata si perempuan tidak mau mengakui, maka ia (si 
perempuan) tidak boleh dijatuhi hukuman: 


4 JJI j ^J\ ^J^rj <1)1 dJli- (ji ®. ji J-® jjp- 

S' s / " /• 

Ji-i I Ji* J Alii c-^liSy \aLj sj\ Jlli ^ 


Kitab al-Hudud ||f 829 





O x Ox 


^_L^J JlS jJlSCjI 0! ^ Oolj 0_ll e r j\s£j lILj c^iJl J ys >j Ij 

U> - ;~~*llj idJ-H-* Jli 1-bfc ^jip bL~ *P OlS"” j} ijli 


% *t 


•li WLj ^ CiJj^li c^*_il ^1 Jp 01 ^J>ti cAJlyb 


xx 0 0 x X . Ox 


ot ^>ti,Juit jit Lit- J\ p «yj jijiij 

“ X ** X X **x**x 

L«1 aISI (Jj-^j <Jl-^ .^j1 _/*! ^1p |*-?r^31 LJlj .^Lp J_^xjj 4jL* 

' * ' 

(jJlxjjl ^-j qJl»jlp 1x1 CaJOI 4_j\i^o Lk^Lj ^..QaflU toJu* (_£jJlj 

2 0 X , X X O J XX „ . X X * X „ X X X «2 X 

X 1 .f**' 1° £♦. . ** Ox* x x P x xx . ^ ^ xO. X .x x .0.x x, 

^Jb jl ^£»JLx >1 Lw*Jl jxlj clxlp 4 j jPj 4 jL» Ol JLb>rj lOJLlP .5y 

" j lJ^i ou c>vi sfyi 


X X X 


Dari Abu Hurairah dan Zaid bin Khalid >&> bahwa ada dua orang laki-laki 
yang soling bermusuhan datang kepada Nabi $jg, lalu seorang diantara keduanya 
menyatakan, "Ya Rasulullah, putuskanlah diantara kami dengan Kitabullah!" 
Yang satunya lagi -yang paling mengerti diantara mereka berdua- berkata, “Betid, 
ya Rasulullah, putuskanlah diantara kami dengan Kitabullah, dan izinkanlah 
soya untuk mengutarakan sesuatu kepadamu. "Jawab Beliau, “Silakan utarakan!” 
Ia melanjutkan pengutaraannya, “Sesungguhnya anakku ini adalah seorangpekerja 
yang diberi upah oleh orang ini, lalu ia pun berzina dengan isterinya. Lalu orang- 
orang menjelaskan kepadaku bahwa anakku harus dirajam. Oleh sebab itu, saya 
telah menebusnya dengan memberikan seratus ekor kambing dan seorang budak 
wanitaku. Kemudian saya pemah bertanya kepada orang-orang alim, lalu mereka 
menjelaskan kepadaku bahwa anakku harus didera seratus kali dera dan diasingkan 
selama setahun lamanya. Sedangkan rajam hanya ditimpakan kepada isteri orang 
ini. ” Maka Rasulullah bersabda, "Demi Dzat yang jiwaku berada dalam 
genggaman-Nya, saya akan benar-benar memutuskan diantara kalian berdua 
dengan Kitabullah; adapun kambing dan budak perempuanmu itu maka 
dikembalikan (lagi) kepadamu. ” Beliau pun mendera anaknya seratus kali dan 
mengasingkannya selama setahun. Dan Beliau juga menyumh Unais al-Aslami 
agar menemui isteri orang pertama itu; jika ia mengaku telah berzina dengan 


830 Hf al-Wajiz; Fiqh Sunnah 



anak itu, maka harus dirajam. Temyata ia mengaku, lalu dirajam oleh Beliau. 
(Muttafaqun ‘alaih: Fathul Bari XII: 136 no: 6827-6828, Muslim III: 1324 
no: 1697-1698, ‘Aunul Ma’bud XII: 128 no: 4421, Tirmidzi II: 443 no: 145, 
Ibnu Majah II: 852 no: 2549 dan Nasa'i VIII: 240). 

9. HUKUM HAD HARUS DILAKSANAKAN BILA SAKSINYA 
KUAT 

Allah M berfirman: 


/ / / Q y a ^ ^ 9 ^ & s 

^ ,1 ^ i # ^1°!* f 1 | J ^ ^ •*. 

jjuLoj >jjy j (j jJdlj 

(i • 0Ijji IjJLaJ Vj oJllsr 


Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik ( berbuat 
zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka 
(yang menuduh itu) delapan puluh kali deraan, dan janganlah kamu terima 
kesaksian mereka buat selamadamanya. Dan mereka itulah orang-orang yang 
fasik. (QS. an-Nuur: 4). 


Apabila ada empat laki-laki muslim yang merdeka lagi adil menyaksikan 
dzakar (penis) si fiilan masuk ke dalam farji (vagina) si fulanah seperti pengoles 
celak mata masuk ke dalam botol tempat celak, dan seperti timba masuk ke 
dalam sumur, maka kedua-duanya harus dijatuhi hukuman. 

Manakala tiga saja yang mengaku menyaksikan, sedang yang keempat 
justeru mengundurkan diri dari kesaksian mereka, maka yang tiga orang itu 
harus didera dengan dera tuduhan sebagaimana yang telah dipaparkan ayat 
empat an-Nuur itu, dan berdasar riwayat berikut: 


^ s O 


<£»J| ’J oli j* d\S~ CJ : Jli j J -acj "J* 

y. cfej A^i bpji : Jli -cJdil JS"3 >j-OIS" 

:4jSbJl fSl'jk JIp JUi tiill 4il jJp yfj 

/- ^ x 

^ ^ ^ ^ A ^ O 0 ✓ X 1* ✓ / ^ /■/» ^ ^ / 

Jli VI aASI s-b2>< 0| b)j .Jli ibj^j b»J^ c4jbjj 


Kitab al-Hudud ffj| 831 





/"/ ✓ 


\y>£’ Jli :iJ^Jj \y\ cJiJ Ji J c4j Jl§JJ *>Vj \JjJ\ Jl :iUj 

>if > ^ °. f i' ' a ' '~' C /'' a '\ \'- 0 * ° y '• ° * 0 & f *AA 

4ji J-g-Jd |4 j o jj! ; JLai \ Jli *_ajJ-isrJ <.*j* j~G~ jS I 

4jjJ^- j! : Jli j 4^£> tJili-l aJIp wL*j j! 4^> ^ g* jlj 

-* , *+ S * . 9 / 

> |0 ^ o » J x . J . ✓ 0 J , , 

. S JJjfsJ *Jj O ^19 1^JL>-L, O 


Dari Qasamah bin Zuhair, ia bercerita: Tatkala antara Abu Bahrah dengan 
aUMughirah ada permasalahan tuduhan zina yang dilaporkan kepada Umar 4S>, 
maka kemudian Umarminta didatangkan saksi-saksinya, laluAbu Bakrah, Syibl 
bin Ma’bad, dan Abu Abdillah Nafi memberikan kesaksiannya. Maka Umar Afr 
pada waktu mereka bertiga usai memberikan kesaksiannya, berkata, “Permasalahan 
Abu Bakrah ini membuat Umar berada dalam posisi yang sulit.” Tatkala Ziyad 
datang, dia berkata, “(Hai Ziyad), jika engkau berani memberikan kesaksian, 
maka Insya Allah tuduhan zina itu benar. Maka kata Ziyad, “Adapun perbuatan 
Zina, maka aku tidak menyaksikan dia berzina. Namun aku melihat sesuatu yang 
buruk. ” Maka kata Umar, “Allahu Akbar, hukumlah mereka. ” Kemudian sejumlah 
sahabat mendera mereka bertiga. Kemudian Abu Bakrah seusai dicambuk oleh 
Umar menyatakan, “(Hai Umar), soya bersaksi bahwa sesungguhnya dia (al- 
Mughirah) berzina. ” Kemudian, segera Umar ^ hendak mender any a lagi, namun 
dicegah oleh Ali seraya berkata kepada Umar, “Jika engkau menderanya lagi, 
maka rajamlah rekanmu itu.’’ Maka Umar pun membatalkan niatnya dan tidak 
menderanya lagi.” (Sanadnya Shahih: Irwa-ul Ghalil VIII: 29 dan Baihaqi 
VIII: 334). 

10. HUKUMORANG BERZINA DENGAN MAHRAMNYA 

Barangsiapa yang berzina dengan mahramnya, maka hukumannya 
adalah dibunuh, baik ia sudah pemah nikah ataupun belum. Dan apabila ia 
telah mengawini mahramnya, maka hukumannya ia harus dibunuh dan 
hartanya harus diserahkan kepada pemerintah: 


|i. £ s Of \ ~ - 'A It ^ ' . s s°. , 

: Jli — j j> ^1 :cJ-ai 4 j(: Jli *$£> $.1 JS\ Jz 


832 Hf§ aUWajiz; Fiqh Sunnah 


J 





4-kp C_Jj! cOwUj <LjI oiJ a-j L5^i $it J(_£•“*-! 

^ "' 5* -" ' 

,' . *. i' 

.aIL* Jj>-!j 


Dari al-Bara! 4®, ia bertutur, “Saya pemah berjumpa dengan pamanku yang 
sedangmembawa pedang, lalu saya tanya, ‘(Wahai Pamanda ), Paman hendal c ke 
mana?’ jawabnya, ‘Saya diutus oleh Rasulullah ijjfe menemui seorang laki-laki 
yang telah mengaivini isteri bapaknya sesudah ia meninggal dunia, agar saya 
menebas batang lehemya dan menyita harta bendanya. (Shahih: Irwa-ul Ghalil 
no: 2351, Shahih Ibnu Majah no: 2111, ‘Aunul Ma’bud XII: 147 no: 4433, 
Nasa’iVI: 110 , namun dalam Sunan Tirmidzi dan Sunan Ibnu Majah tanpa 
lafazh “Menyita harta bendanya.” Tirmidzi II: 407 no: 1373 dan Ibnu Majah 
II: 869 no: 2607). 


11. HUKUM ORANG YANG MENYETUBUHIBINATANG 


alkali a11$j j* :$|g Akii JJli : Jl3 L^> jj\ ^ 


Dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah bersabda, “Barangsiapa yang 
menyetubuhi binatang temak, maka hendaklah kamu bunuh dia dan bunuh (pula) 
binatang itu.” (Hasan Shahih: Shahih Tirmidzi no: 1176, Tirmidzi III: 1479, 
Aunul Ma’bud XII: 157 no: 4440, Ibnu Majah II: 856 no: 2564). 


12. HUKUMAN ORANG YANG MELAKUKAN LIWATH, 
HOMOSEKSUAL 


Apabila seorang laki-laki memasukkan penisnya ke dalam dubur laki- 
laki yang lain, maka hukumannya adalah dibunuh, baik keduanya sudah 
pemah menikah ataupun belum: 


~ l | / O > O ^ o . rjK ^ | O f lj 5^ 0 ^ 

fy j' : t# ry) Cj* 

' ' * ' ' 

. Aj J j liil 


Kitab aPHudud 


833 








Dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah bersabda, “Siapa saja yang kalian 
jumpaimelakukanperbrntankaun (Nabi) Luth,makabunuhlahfa’il (pelakunya) 
dan maf'ulbih (horbannya)!’’ (Shahih: Shahih Ibnu Majah no: 2075, Tirmidzi 
III: 8 no: 1481, ‘Aunul Ma’bud XII: 153 no: 4438, Ibnu Majah II: 856 no: 
2561). 


BAB QADZF 

1. PENGERT1AN QADZF 

Qadzf ialah menuduh orang lain berzina. Misalnya seseorang 
mengatakan, “Wahai orang yang berzina,” atau lain sebagainya yang dari 
pemyataan tersebut difaham bahwa seseorang telah menuduh orang lain 
berzina. 

2. HUKUM QADZF 

Perbuatan ini termasuk dosa-dosa besar yang diharamkan Allah. Dia 
berfirman: 


o (j ^0 y* y„ 0| 

✓ /• / / / / 

if s * ' * 9 


Sesungguhnya orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik, 
yang lengah lagi beriman (berbuat zina), mereka kena la’nat di dunia dan di 
akhirat, dan bagi mereka adzab yang besar. (QS. an-Nuur: 23). 


oii pi p~ji ips,i: ju % *ui jPj y 4b J y 

✓ ✓ w / ** /■ 

Qal-JiJ>1j)j caLu Jli Ml JjO,j C.J 

c ^ 00 O' 00 fO O' 

/ / / s ** 


834 


| al-Wajiz; F iqh Sunnah 




Dari Abu Hurairah ^ bahwa Rasulullah igg bersabda, “Jauhilah tujuh 
perkara yang membinasakan. ” Para sahabat bertanya, “Apakah itu ya Rasulullah? ” 
Jawab Beliau, “(Pertama) menyekutukan Allah, (kedua) sihir, (ketiga) membunuh 
jkva yang telah Allah haramkan membunuhnya kecuali dengan jalan yang haq, 
(keempat) makan hasil riba, (kelima) makan harta benda anak yadm, (keenam) 
melarikan diri pada waktu menyerang, dan (ketujuh) menuduh wanita-wanita 
baik'baik yang lengah dan beriman (berbuat zina) . ” (Muttafaqun ‘alaih: Shahihul 
Jami’us Shaghir no: 144). 

Dan barangsiapa menuduh seorang muslim berzina dihukum dengan 
menderanya delapan puluh kali dera, sebagaimana firman Allah : 


jiiCi igjl lyl; p p 0 A), 


Jo s s * 0 


(fc j IAjI ljllaJ ojJi- 


“Dan orang-orang yang menuduh wanka-wanita yang baik'baik (berbuat 
zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka 
(yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, danjanganlah kamu terima kesaksian 
mereka buat selamadamanya. Dan mereka itulah orang'orangyangfasik. (QS. 
an-Nuur: 4). 


BAB LI’AN 

1. PENGERTIAN LEAN DAN KASUS LEAN 

Kata li’an menurut bahasa berarti alla’nu bainats naini fasha’idan (saling 
mela’nat yang terjadi diantara dua orang atau lebih). Sedang menurut istilah 
syar’i, li’an ialah sumpah dengan redaksi tertentu yang diucapkan suami 
bahwa isterinya telah berzina atau ia menolak bayi yang lahir dari isterinya 
sebagai anak kandungnya, dan kemudian sang isteri pun bersumpah bahwa 
tuduhan suaminya yang dialamatkan kepada dirinya itu bohong. (Pengertian 
ini penerjemah kutip dari kitab al-Mugashshal Fi Ahkamil Mar-ah Wal Baitil 
Muslim Fisy Syari’atil Islamiyah VIII: 320-321 terbitan Muassasah Risalah 
Beirut oleh Prof. Dr. Abdul Karim Zaidan). 


Kitab aUHudud H| 835 







Apabila seorang laki-laki menuduh isterinya berbuat serong dengan laid- 
laki lain, kemudian isterinya menganggap bahwa tuduhannya bohong, maka 
pihak suami harus dijatuhi hukuman dera, kecuali dia mempunyai bukti yang 
kuat atau melakukan li’an: 


* ' * a a * £ ^ * a a ' " a ^ 0 < ^ , S / 

- i ^ * 0 * * o\s f , >o ✓ ^ o * . 

^ g jWj j*-£ps-ij j> uy>y_ (jjdJ'j 

^ ' sa' ^ * s c ^ ^ ^ ^ * ' ji 0 i o c 

aUI AA*J 01 Ori 1 ^ ^i| *■~->kl 

jf I^ap IjJuj *qa 015^ 0} aIIp 

0} lg-J lP 4 ]-Jl c_-«QaP 01 A~»^L>*J(j Ail aJJL 

<•" // /» ✓ ^ 

✓ X X 

(A-Vjjdl) 015" 


Dan orang-orang yang menuduh isteri-isterinya (berzina), padahal mereka 
tidak mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, maka persaksian orang itu 
ialah empat kali bersumpah dengan nama Allah, sesungguhnya dia adalah termasuk 
orang-orang yang benar. Dan (sumpah) yangkelima: bahwa la’nat Allah atasnya, 
jika dia termasuk orang-orang yang berdusta. Isterinya itu dihindarkan dari 
hukuman oleh sumpahnya empat kali atas nama Allah sesungguhnya suaminya 
itu benar-benar termasuk orang yang dusta, dan (sumpah) yang kelima: bahwa 
la’nat Allah atasnya jika suaminya itu termasuk orang-orang yang benar. (QS. 
an-Nuur: 6-9). 


JOA: Jdi J jf Oil JO - 11 O' 

/ ✓ " / / 

?aI1J1 ^^ 

* / 

.1^^gl? (j A->- aII 31 ' $|j| 

J jifj Ji jr* a ^' Ct <£ ^ ^1 


836 


| al-Wajiz; Fiqh Sunnah 


OlS" jl) ^ ^ 3j*V_ JiA?) 

s & s * s s * O ^ •** 

jl : Jjij $|f J-glii <J*>U $-^x® 1^1)1 JI-jli $f| L5 dl i-3 

✓ ** /* ✓ x ^ 

COJl$ 3-9 C-~^3 *J ?i—-jlj La-SO/4 Ct—Oli" \3S"j3-l jl ^ISl 

/ X 

:^lfp ^j| Jli .51*-ji l^ji :1jjlij 13jiSj julp cJlS" Lii 

j 5 / / 

^ j v :LJii Ji ,,uy jf iSt. ^ jtsda 

J3x5"l aj o j. 1*- jU 13—Si JUi . c-^ja^-s jISl ^jll- 

S S “ /■ /■ 

^ jj_j >s # t ^il_ji ghi. jd yi .jgji 

jl5<J 4 JJI k_jllS^ i yA ^Qsj* 1-* *yji ^^jl . jJJ-iS" 4 j C-^l3t9 

/ " X X 

. jCi 4?J J 


Dari Ibnu Abbas bahwa Hilal bin Umayyah ^ pemah menuduh isterinya 
berzina dengan Syarik bin Sahma di hadapan Nabi ^g. Kemudian Nabi M 
bersabda, “Kamu hams dapat membuktikan, atau (kalau tidak) hukuman had 
menimpa punggungmu." Lalu dia berkata, “Ya Rasulullah, jika seorang diantara 
kami telah melihat seorang lakidaki berada di atas isterinya, masihkah dituntut 
untuk pergi mencari bukti?” Maka Beliau pun bersabda, "Kamu hams dapat 
membuktikan, dan jika tidak maka hukuman had di punggungmu. ” Hilal berkata, 
“Demi Dzat yang telah mengutusmu dengan membawa kebenaran, sesungguhnya 
saya benar-benar jujur. Maka saya harap sudi kiranya Allah menurunkan ayat 
Qur’an yang bisa membebaskan punggungku dari hukum dera.” Maka turunlah 
Malaikat Jibril dan menyampaikan wahyu kepada Beliau, WALLADZIINA 
YARMUUNA AZWAAJAHUM (=dan orang-orang yang menuduh isterh 
isterinya) sampai pada INKAANA MIN ASH SHAADIQ11N (—jilca suaminya 
itu termasuk orang'orang yang benar).’’ Kemudian Nabi beranjak dari 
tempatnya sambil menyumh Hilal menemui isterinya. Kemudian Hilal datang 
(lagi) kepada Beliau, lalu memberikan kesaksian, lantas Nabi M bersabda, 


Kitab al-Hudud 


837 



“Sesungguhnya Allah tahu bahwa seorang diantara kamu berdua ini ada yang 
bohong. Adakah diantara kalian berdua ini yang mau bertaubat?” Kemudian 
isterinya bangun lalu memberikan kesaksiannya. Maka tatkala ia hendak 
mengucapkan sumpah yang kelima, maka orang-orang menghentikannya (agar 
tidal c jadi mengucapkan sumpah kelima), dan mereka berkata, “Sesungguhnya 
perempuan ini wajib dijatuhi hukuman.” Ibnu Abbas berkata, “Lalu ia (isterinya 
itu) pelan-pelan mundur hingga kami menduga ia akan segera kembali. ” Kemudian 
ia berkata, “Aku tidak akan membuat malu kaumku sepanjang hari.” Kemudian 
terns berlalu begitu. Lantas Nabi bersabda, "Perhatikan dia, jika dia datang 
dengan membawa bayi yang julingmatanya, besar pinggulnya, dan kedua betisnya 
besarjuga maka ia (bayi itu) milik Syarik bin Sahma’. ” Temyata dia datang persis 
yang disabdakan Nabi Kemudian Beliau bersabda, “Kalaulah tidak ada 
ketetapan di dalam Kitabullah, sudah barang tentu saya punya urusan dengan 
dia.” (Shahih: Irwa-ulGhalil no: 2098, Fathul Bari VIII: 449 no: 4747, ‘Aunul 
Ma’bud VI: 341 no: 2237, Tirmidzi V: 12 no: 3229 dan Ibnu Majah I: 668 
no: 2067). 

2. HUKUM-HUKUM YANG MENIMPA ORANG YANG 
MELAKUKAN LI’AN 

Apabila suami isteri melakukan mula’anah atau li’an, maka berlakukan 
pada keduanya hukunvhukum berikut ini: 

1. Keduanya harus diceraikan, berdasarkan hadits: 


^ ^ ^ ✓ / 

. / i /O/ 

I A 

• 1 $ «. 

Dari Ibnu Umar v^>, ia berkata, “Nabi sg memutuskan hukum diantara 
seorang suami dan isteri dari kaum Anshar, dan menceraikan antara 
keduanya." (Muttafaqun ‘alaih: Fathul Bari IX: 458 no: 5314, Muslim 
II: 1133 no: 9 dan 1494). 

2. Keduanya haram ruju’ untuk selama-lamanya 


838 f|| aLWajiz; Fiqh Sunnah 


ill oiiisi 


Dari Sahl bin Sa’d ia berkata, “1elah berlaku sunnah Nabi 
tentang suami isteri yang sating bermula’anah dimana mereka diceraikan 
antara keduanya, kemudian mereka tidak (boleh) ruju buat selama-lamanya. ” 
(Shahih: Irwa-ul Ghalil no: 2104 dan ‘Aunul Ma’bud VI: 337 no: 2233 
serta Bathaqi VII: 410). 

3. Wanita yang bermula’anah berhak memiliki mahar 


Ljfjj cAs : Jli J- +*** ^ 

s 2 x 

“15' I Jlij C ^ <J-Z 1 . ^ 3A I Jbis 

of aI _si: J 15 J .CU Ol; llkl Jii cLilT UTalf of 

llSU-l ji jJUj -Jjl Jlii .Oi ?^_Jli J^j cjslS^ llSU-l 
j^-p-p Jlai ‘‘-r’jil Jli Lp - g- ^ j 3 y^> llli J^s 

;Jj?rJI Jli : Jli ajjIj liljl V LuJ ^jaUI (j 0| fj> 

* X / ^ / 

lol5" oJs" jlj Igj clJo 1ii li^Cf oiS" 0) JJJ JlJ ^ : JJ : Jli 

x / / ✓ / 

-Vui 

Dari Ayyub bin Sa’id bin Jubair, ia bercerita : Saya pemah bertanya 
kepada Ibnu Umar ” (Wahai Ibnu Umar), bagaimana kedudukan seorang 

suami yang menuduh isterinya berbuat serong?” Jawab Ibnu Umar, “Nabi 
pemah menceraikan antara dua orang yang bersaudara (yaitu suami isteri) 
dari Bani ‘Ajlan, dan Beliau bersabda (kepada keduanya), “Allah mengetahui 
bahwa seorang diantara kalian berdua pasti bohmg, karena itu adakah 
diantara kalian yang mau bertaubat!” Temyata mereka berdua enggan 
(memenuhi tawaran Beliau). Nabi bersabda lagi, “Allah Mengetahui bahwa 
salah seorang diantara kalian berdua pasti bohong, karena itu, adakah diantara 
kalian yang mau bertaubat ! temyata mereka enggan, lalu Nabi pun bersabda, 
“Allah mengetahui bahwa salah seorang diantara kalian berdua pasti bohong 




Kitab al-Hudud 


839 





karena itu adakah diantara kalian yang mau bertaubat ?” Namun mereka 
berdua enggan (untuk memenuhi tawaran Beliau ). M aka selanjutnya Beliau 
menceraikan antara keduanya. ” Ayyub berkata, “Kemudian Amr bin Dinar 
mengatakan kepadaku, ‘Sesungguhnya di dalam hadits tersebut ada sebagian 
yang saya perhatikan belum engkau sampaikan, yaitu laki-laki yang 
bermula’anah itu menanyakan, “Mana hartaku (maharku) ?" Dijawab (oleh 
Nabi $$%), “Tidak ada harta (mahar) bagimu. Jika kamujujur, berarti kamu 
sudah pemah bercampur dengannya; jika kamu bohong maka ia (mahar) itu 
kian jauh darimu." (Muttafaqun ‘alaih: Fathul Bari IX: 456 no: 5311, 
Muslim II: 1130 no: 1493, “Annul Ma’bud VI: 347 no: 2240 dan 2241, 
Nasa'i VI: 177). 

4. Anak yang lahir dari isteri yang bermula’anah, harus diserahkan 
kepada sang isteri (ibunya) 


8 . Jt' 8 , t* ' 9 ' ' ' \ t S It . f Ju ° ' 

' ' S s , s s /•/ 

.ol(jilijdj 


Dari Ibnu Umar c#>, ia berkata, “Sesungguhnya Nabi pemah 
memutuskan untuk mula’anah antara seorang suami dengan isterinya, 
kemudian ia (suami) dipisahkan dari anaknya, lantas Beliau menceraikan 
antara mereka berdua, kemudian anak itu Rasulullah serahkan kepada 
isterinya." (Muttafaqun ‘alaih: Fathul Bari IX: 460 no: 5315, Muslim II: 
1132 no: 1494, ‘Aunul Ma’bud VI: 348 no: 2242, Tirmidzi II: 338 no: 
1218, Nasa'i VI: 178 dan Ibnu Majah I: 669 no: 2069). 


5. Isteri yang bermula’anah berhak menjadi ahli waris anaknya dan 
begitu juga sebaliknya 


01 bL&Jju ajL-JS cJlSo ; Jjdv ^1 ^ 

' ' ' * ' ' 

if : J15 ^JU 45s OlTj cJlTj & 

" ' o'* ^ 

a_L)S Ji L* 4 L 8 'O j 4jS 4 jS jfc* (Js AJwvJi 


Dari Ibnu Syihab dalam hadits Sahl bin Sa’ad, ia berkata, “Menurut 
| al-Wajiz; Fiqh Sunnah 


840 






sunnah Nabi ijjjg, sesudah suami isteri yang bermula’anah dicerai, padahal 
sang isteri hamil maka anaknya dinisbatkan kepada ibunya. Kemudian 
sunnah Beliau berlaku mengenai hak warisnya, dimana ia (ibu tersebut) 
berhak menjadi ahli waris anaknya dan anaknya pun berhak menjadi ahli 
warisnya sesuai dengan apa yang telah Allah tetapkan untuknya." 
(Muttafaqun ‘alaih: Fathul Bari IX: 452 no: 5309, Muslim II: 1129 no: 
1492 dan ‘Aunul Ma’bud VI: 339 no: 2235). 


BAB HUKUMAN HAD BAGIPEMABUK 

1. PEN GHARAM AN ARAK 

y* wJlj Jl IIjI !>>T 

^ /” 

y/of 14.0jiJif 

<d Si £3 y& -S' JL^2J J ^4W»J1 J J^xil (J f. LdaiJl J 0 jlwUJl 

s y ' y y y y 

' * ' ' ° *f° t' • -il* U ' ' 

( < U~‘\* :oJb‘lil) .JjfZApJj] 

Hoi orang'Orangyang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, 
(berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji 
termasuk perbuatan syaitan. Makajauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu 
mendapat keberuntungan. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak 
menimbulkan permusuhan dan kebencian diantara kamu lantaran (meminum) 
khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan shalat; 
maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu). (QS. al-Maaidah: 90- 

91). 

< Jy. : S <o' 4^> ^ 

* / " / " / ✓ ^ 

M y ) 9 ^ *y 

0 * s ^ O, ^ ^ 'OS,. s' 0 ✓ . . 1* 0/ 

Dari Abu Hurairah 4® bahwa Rasulullah bersabda, “Tidaklah berzina 
seorang yang berzina, sedang dia dalam keadaan beriman dan tidak (pula) minum 


Kitab al-Hudud 


841 






khamar seorang yang minum khamar sedang dia dalam keadaan beriman. 
(Shahih: Shahihul Jami’us Shaghir no: 7707). 


H > 




s' / 


41^« jl$ cUjj JIaJ 

' ' “ / / 

.*!u& 




Dari Abdullah bin Amr 4fr> bahwa Nabi >H bersabda, “Khamar adalah induk 
segala keburukan; oleh sebab itu, barangsiapa yang meneguknya maka tidak 
diterima shalatnya selama empat puluh hari; jika dia mati, sementara di dalam 
perutnya berisi khamar, maka dia mati seperti kematian jahiliyah." (Hasan: 
Shahihul Jami’us Shaghir no: 3344 dan Thabarani dalam al-Mu’jamul Ausath 
no: 3810). 


*i t, 


A\j oil A 

.41c4lili*j 4-«l ^ip Q-Jjj- 4 


Dari Ibnu Abbas u|fe dari Nabi Beliau bersabda, “Khamar adalah induk 
segala perbuatan keji dan sebesar-besar dosa besar; barangsiapa meminumnya, 
(maka dosanya seperti) ia menyetubuhi ibunya, dan bibi dari pihak bapaknya.” 
(Hasan: Shahihul Jami’us Shaghir no: 3345 dan Thabrani dalam al-Mu’jamul 
KabirXI: 164 no: 11372). 


(j? A* 4 iil ij Jli 1 ^ { j* 


Dari Abu Hurairah ^ bahwa Rasulullah bersabda, “Pecandu khamar 
laksana penyembah berhala.” (Hasan: Shahih Ibnu Majah no: 2720, ash- 
Shahihah no: 677 dan Ibnu Majah II: 1120 no; 3375). 


o ' * ® * l « i * 0 y. , .iJK. * 




842 f|f§ al-Wajiz; Fiqh Sunnah 


Dari Abu Darda’ dari Nabi Beliau bersabda, “Tidak akan masuk 
syurgapecandu khamar.” (Shahih: Shahih Ibnu Majah no: 2721, Ash-Shahihah 
no: 678 dan Ibnu Majah II: 1121 no: 3376). 


o ^Jp -Si J Jli : Jli 

✓ ✓ Q / 0 % 0 L 

cLgJxb-j tl_£ptll«j cl-£*jljj cLkj cUti^yslpj IA>rjl 

X / / / 

X X / ✓ ^x x ^ ^ ^ 0 X 

. Lg-jill* j jLi j cLgJi^j ^JSHj caJ^ 


Dari Ibnu Umar u$e> ba/itua Rasulullah bersabda, “Khamar dila'nat melalui 
sepuluhsegi: (pertama) dzatkhamamya, (kedua) pemerasnya, (ketiga) yangminta 
diperaskannya, (keempat) penjualnya, (kelima) pembelinya, (keenam) 
pembawanya, (ketujuh) yang minta diangkutkan, (kedelapan) pemakan harganya, 
(kesembilan) peminumnya, dan (kesepuluh) pelayan yang menghidangkannya. ” 
(Shahih: Shahih Ibnu Majah no: 2725, Ibnu Majah II: 1121 no: 3380 dan 
lafazh baginya, ‘Aunul Ma’bud X: 112 no: 3657). 


2. PENGERTIAN KHAMAR 





r“j 


Jli: jjl jp 


Dari Ibnu Umar d®> bahwa Rasulullah bersabda, “Setiap yang 
memabukkan adalah khamar, dan setiap khamar adalah haram.’’ (Shahih: Shahih 
Ibnu Majah no: 2734, Muslim III: 1588 no: 75 dan 2003, Ibnu Majah II: 
1124 no: 3390). 


J lJ y >j c^LJl aJJ) J jLjj jZ- :cJli L$1 p aUI *-^p 

'jzid j > V>- 3is"j < jidi 

j! XX 

•rj’-ji* 

Dari Aisyah <$», ia berkata : Rasulullah Jjjjg pemah ditanya perihal bit’i, 
yaitu minuman keras dari madu yang biasa diminum oleh penduduk Yaman, maka 


Kitab aPHudud 


843 




jawab Rasulullah “Setiap minuman yang memabukkan adalah haram.” 
(Muttafaqun ‘alaih: Fathul Bari X: 41 no: 5586 dan lafazh bagi Imam 
Bukhari, Muslim III: 1585 no: 2001, ‘AunulMa’bud X: 122 no: 3665, Tirmidzi 
III: 193 no: 1925, dan Nasa'i VIII: 298). 


JjJ C>1 : JUs _ / ~«Jl ^ • JSi ^ 


—SIJ 


ij v^Si 

X “ / 

.JJixJl 


Dari Ibnu Umar i^>, berkata, “Umar berdiri di atas mimbar, lain berpidato, 
A mma ba’du, telah turun pengharaman khamar, dan ia berasal dari lima macam 
benda: (pertama) dari anggur, (kedua) dari tamar, (ketiga) madu, (keempat) dari 
hinthah, dan (kelima) dari sya’ir. Dan khamar ialah minuman yangmerusak akal." 
(Muttafaqun ‘alaih: Fathul Bari X: 35 no: 5581, Muslim IV: 2322 no: 3032, 
‘Aunul Ma’bud X: 104 no: 3652, Nasa'i VIII: 295). 


ll a! Si J y*j tJS-® —Si 

s " * O ✓ O ^ .* o -- S I. ^ ° 0 

jji 


. * O ✓ I ^ s \ 


Dari Nu’man bin Basyir 4* bahwa Rasulullah $$ bersabda, “Sesungguhnya 
dari hinthah (jenis gandum) bisa dibuat khamar, dari sya’ir (jenis gandum) bisa 
dibuat khamar, dari kismis bisa dibuat khamar, dari tamar (kurma) bisa dibuat 
khamar, dan dari madu pun bisa dibuat khamar." (Shahih: Shahih Ibnu Majah 
no: 2724, Ibnu Majah II: 1121 no: 3379, Aunul Ma’bud X: 114 no: 3659, 
Tirmidzi III: 197 no: 1934). 


3. SEDIKIT BANYAK SAMA 


j ^i y- —Si • JS-9 ^ ^l—Si xs-^ 

* ' 

.^1 


844 HI aPWajiz; Fiqh Sunnah 




Dari Abdullah bin Umar m> bahwa Rasulullah M bersabda, “Setiap yang 
memabukkan adalah haram, dan apa saja yang banyaknya dapat memabukkan, 
maka sedikitnya (juga) haram." (Shahih: Shahih Ibnu Majah no: 2736, Ibnu 
Majah II: 1124 no: 3392 dan Imam Nasa'i meriwayatkannya di dua tempat 
VIII: 297 dan 200). 


£ * 


b»j js' j i dJu ^ 


Dari Aisyah bahwa Rasulullah bersabda, “Setiap yang memabukkan 
adalah haram, dan apa yang memabukkan sebagian darinya maka setelapak tangan 
darinya (pun) haram.” (Shahih: ShahihulJami’usShaghir no: 4552, Tirmidzi 
III: 194 no: 1928 dan ‘Aunul Ma’bud X: 151 no: 3670). 


4. HUKUMAN HAD B AGIPEMINUM KHAMAR 


Jika yang minum arak adalah seorang mukallaf atas kemauannya sendiri, 
tanpa ada tekanan dari orang lain dan ia tahu bahwa minuman keras termasuk 
haram hukumnya, maka ia harus dicambuk empat puluh kali. Bahkan jika 
hakim yang menanganinya memandang perlu ditambah jumlah cabukannya, 
maka boleh ditambah hingga delapan puluh kali cambukan; berdasarkan 
riwayat di bawah ini: 



/ / / 


Jn — to ^ : (*■* 

s'* < ' ' 

. 


Dari abHushain bin al-Mundzir bahwa Ali pemah mencambuk Walid 
bin Uqbah empat puluh kali karena telah minum khamar. Kemudian ia berkata, 
“Nabi jjjlg pemah mencambuk (peminum khamar) empat puluh kali, Abu Bakar 
empat puluh kali, Umar delapan puluh kali; dan kesemuanya itu adalah sunnah 
(Nabi ^|), namun ini yang paling kusukai. ” (Shahih: Mukhtashar Muslim no: 
1047, Muslim III: 1331 no: 1707). 


Kitab al'Hudud 


845 






Manakala seseorang meneguk minuman keras berkali-kali, dan telah 
dikenai had (dicambuk) pada setiap kali minum, kemudian masih minum 
lagi, lalu pihak penguasa memandang perlu ia dibunuh, maka hal itu boleh 
dilaksanakannya: 


itp jU a jJl s-rli lit $|i§ aJ _Si J jLj Jli : Jli 

/ / “ ^ 

^ /■ ^ o ^ ✓ Ox ^ x x ^ .J .J ^ ^ X x 0 xJI ^ e X 

.aJLp I^li ilp Ola AxjIJ l <j Jli |*j ajJLbfli :>Lp Oli 0jJiU-li 


Dari Abu Hurairah ^ bahwa Rasulullah bersabda, “Jika ada seseorang 
mabuk (karena minum khamar), maka deralah ia; jika ia mengulangi, maka deralah 
(lagi) ia; jika mengulangi (lagi), maka deralah (lagi) ia." Kemudian pada kali 
keempat, Beliau bersabda, “jika ia (masih) mengulangi (lagi), maka hendaklah 
kalian tebas batang lehemya!“ (Hasan Shahih: Shahih Ibnu Majah no: 2085, 
Ibnu Majah II: 859 no: 2572, ‘Aunul Ma’bud XII: 187 no: 4460 dan Nasa’i 
VIII: 314). 


5. YANG MEMPERKOKOH PELAKSANAAN HUKUMAN HAD 
(BAGIPEMINUM KHAMAR) 

Hukuman had bisa dianggap kuat dilaksanakan manakala didukung 
oleh salah satu dan dua hal berikut ini (Fiqhus Sunnah II: 336): 

1. Pengakuan dari yang bersangkutan. 

2. Dua orang saksi yang adil. 

6. TIDAK BOLEH MELA’NAT PEMINUM KHAMAR 


X ^ fi 

% ) 0 . 4 __X IX £ » Ox 1 X . , ^ t £ I | * -X » 0 X X / 0 X 

A-»-xl <jl8 —SI 01 '•*£$&> cxlizpxjl 

“ x xx 

jlS^j a! , Jl Jj-xj Oli^j <.\jC>s>- jlTj aJJIaJ- 

ji-j Jlii JlJtti 4j Aj ^Jli ccx^dJl (J lii ^ ^3l 

Ijils y ; g i L 5 l_Ji Jul t J£)i j^Li f >it ^ 

** X X X 

.tfA ix Jji> 




846 HH al-Wajiz; Fiqh Sunnah 


Dari Umar bin Khatthab bahwa pada periode Nabi M ada seorang laki - 
laki bemama Abdullah yang dijuluki Himar, ia pemah membuat Nabi M tertawa; 
dan Nabi pemah mencambuknya karena minum khamar, lalu pada suatu hari 
ia dibawa lagi kepadanya, kemudian Rasulullah menyuruh (sahabat) agar ia 
dicambuk. Lantas berkatalah seorang sahabat diantara mereka, “Allahumma, ya 
Allah, la’nadah ia! Betapa seringnya ia dibawa ke hadapan Beliau!’’ Kemudian 
Nabi M bersabda, ‘‘Janganlah kalian mela'natnya. Demi Allah, yang aku tahu 
bahwasanya ia cinta kepada Allah dan kepada Rasul'Nya." (Shahih: al-Misykah 
no: 2621 dan Fathul bari XII: 75 no: 6780). 


JA llai 4 j j^3j y»[i CL)I^ ^ I 

■ S' . S 0 ' ** z ' | O - * * a' S o * & ' ' * f t> _ S 

Lkli yj AjjKoj {j* sj 

A A A A A AAA 

j1 y <111 J y*j Jlii aISI 4 J \a ! ( JJli 


Dari Abu Hurairah ia berkata, “Seseorang dibawa kepada Nabi karena 

telah mabuk, kemudian Beliau memerintah (para sahabat) agar ia dipukul. Maka 
diantara kami ada yangmemukulnya dengan tangannya, diantara kami ada yang 
memukulnya dengan sandalnya, dan diantara kami ada (pula) yangmemukulnya 
dengan pakaiannya. Tatkala ia telah pulang, berkatalah seorang lakidaki: ‘Ada 
apa dengannya?, Mudah-mudahan Allah menghinakan ia!” Maka Rasulullah 
bersabda, “Janganlah kalian menjadi penolong syaitan untuk menghina saudara 
kalian (sendiri)." (Shahih: Shahihul Jami’us Shaghir no: 7442, Fathul Bari 
XII: 75 no: 6781 dan ‘Aunul Ma’bud XII: 176 no: 4453). 

BAB HUKUMAN HAD BAGIPEMBERONTAK 
(Pembuat Kerusakan) 

1. PENGERTIANHARABAH (PEMBERONTAK) 

Harabah ialah sekelompok orang muslim yang bergerak untuk 
mengadakan kekacauan di Darul Islam, negara Islam, untuk menumpahkan 


Kitab aUHudud §Qf 847 







darah, menjarah harta orang lain, merusak kehormatan, memusnahkan 
tanaman dan hal itu dimaksud untuk menentang Islam, akhlaq, peraturan 
dan undang-undang yang berlaku. (Fiqhus Sunnah II: 393). 

2. HUKUM HARABAH 

Harabah termasuk sebesar-besar tindakan kejahatan (pidana). Oleh 
sebab itu, hukumannya termasuk sebesar-berat hukuman: 

Allah $£ berfirman: 


jl jj <d_il j jjjIpxj ^jJl c.lj>- 

✓ ✓ / / 
0x0 x Ox ✓ J O >'/' x & x 0 x & Os rs J 

• vii-' f • - i 0 a * \ * * 0 0 of x . f ,» A x ^ .0 . Si_-» 

if*-) ^ Cj? J ^ J' fdajJ Jl Jl Ijk^! 

(rr :Sjji 1I) ^ VI j ^j d cijr ^ 


Sesunggulmya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan 
Rasul'Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh 
atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau 
dibuang dari negeri (tempat kediamannya). Yang demikian itu (sebagai) suatu 
penghinaan untuk mereka di dunia, dan di akhirat mereka memperoleh siksaan 
yangbesar.” (QS. al-Maaidah: 33). 


Ij^rli djALxili J5^p jA j ^—Si ^Ip : Jli ( _ r Jl 

IjIaA 3 LgjCJlj L^Jl Jjl I Jj JjI I jj\j jl jx»L# CAJdJLjl 

9 / / 0 ^ * X- ✓ 0 ^ ^ / J J // 0 X J| / 

H_$j p_Ajljl (j cj~*-3 JjUI Ij31i1-Ij cQj^j IjJd^j Ij-iijli I_^>*-va5 

Ax Sx O .» 0 0 £ 0 -'" A ’ f V X " - * 0 \ 0 >' X 1 

.IjjU L? >- jv-g-o—pJ p-> Cp-g-UPl J-^J J'J 


Dari Anas 1 a berkata, “Ada sekelompok orang dari daerah Ukl datang 
menemui Nabi lalu menyatakan masuk Islam, lantas mereka merasa tidak 
kerasan tinggal di Madinah (karena sakit panas). Kemudian Beliau menyuruh 
mereka agar mendatangi kawanan unta dari hasil zakat, agar mereka minum susu 
unta dicampur dengan kencingnya. Setelah mereka melaksanakan (perintah 


848 HH al'Wajiz; Fiqh Sunnah 



tersebut), mereka menjadi sehat, lantas mereka kembali murtad dan membunuh 
para penggembala unta serta menjarah seluruh untanya. Kemudian Beliau 
mengutus (pasukan) untuk mengejar mereka. (Setelah mereka ditangkap), lain 
dibawa ke hadapan Beliau, lantas Beliau memotong-motong tangan mereka, kaki 
mereka, dan mencukil mata mereka, kemudian Beliau tidak membunuh mereka 
hingga mereka mad sendiri. ” (Muttafaqun ‘alaih). 

3. PEMBERONTAK BERTAUBAT SEBELUM DITANGKAP 

Allah M berfirman: 


* 


j j ydr iDl (1)1 I ySsXi p_$JLp ijjJ-Hj o' (JJ 1 Jj'j Vi 

(rt 


Kecuali orang-orang yang taubat (diantara mereka) sebelum kamu menguasai 
(menangkap) mereka; maka ketahuilah bahwasanya Allah Maha Pengampun Lagi 
Maha Penyayang. (QS. al-Maaidah: 34). 


Kitab aUHudud | 


849 





















Kitab al-Jinayat 

(Pidana) 1 


1. DEFINISIJINAYAT 

Secara bahasa kata jinaayaat adalah bentuk jama’ dari kata 

jinaayah (^) yang berasal dari janaa dzanba yajniihi jinaayatan yang berarti 
melakukan dosa. Sekalipun isim mashdar ‘kata dasar’, kata jinaayah 
dijama’kan karena ia mencakup banyak jenis perbuatan dosa. Kadang-kadang 
ia mengenai jiwa dan anggota badan, baik disengaja ataupun tidak. (Subulus 
Salam III: 231). 

Menurut istilah syar’i, kata jinaayah berarti menganiaya badan sehingga 
pelakunya wajib dijatuhi hukum qishash atau membayar diat. (Manarus Sabil 
11:315). 

2. ISLAM MENGHORMATI KEHORMATAN'KEHORM ATAN 

KAUM MUSLIMIN 

Allah M berfirman: 


1 Dalarn Pcmbaliasan ini, pcnulis mengacu pada kitab Fiqhus Sunnah dan Manarus Sabil, dengan 
sedikit pembcnahan dan memilih riwayat-riwayat yang shahih saja. 


853 





\j\ jJip tiJJi . L*- —|*^> ol 5 ^ a!— 5l ji ijliA) V j 

^ y s s s' S s* / / / 

(r .-T*\ :*L~Jl) .Ijwo ^y~$ UJJsj 


Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah M aha 
Penyayang kepadamu. Dan barangsiapa berbuat demikian dengan melanggar hak 
dan aniaya, maka Kami kelak akan memasukkannya ice dalam neraka, yang 
demikian itu adalah mudah bagi Allah. (QS. an-Nisaa’: 29-30). 


v ^ ^ ^ n» ^ 9 

aIaJ j dlip a!)) L^lPj LfJ 9jlp*-9 J *J 

(<\r . CLiiP IjIAP aJ J 


Dan barangsiapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka 
balasannya ialah Jahannam, kekal ia di dalamnya dan Allah murka kepadanya, 
dan mengutukinya serta menyediakan adzab yang besar baginya. (QS.an-Nisaa: 
93). 


✓ O y O 


jf ( _ r iJ jJu \Lju Jz> ja Ail (J* Of 

t * ' " ' ' a * a 

(rT :oJb'lll) .iLpr J 


Oleh karena itu, Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil bahwa 
barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu 
(membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, 
maka seakamakan dia telah membunuh manusia seluruhnya. (QS. al-Maaidah: 


32). 


colij^LSl aILJI \^ ^ J ^ ®. S-j* (_5^ Q* 

Si Jli ij caUI; ^>jS I JtS ? Sj» Jj-"J ^ *(Js5 

JMj ^ cA VI ill ^1 


854 fSf aUWajiz; Fu]h Sunnah 




Dari Abu Hurairah 4&> bahwa Rasulullah ^ bersabda, "Hendaklah kalian 
menjauhi tujuh perkara yang membinasakan. ” Ada yang bertanya, “Ya Rasulullah, 
apa sajaitu?” Jawab Beliau, “(Pertama) menyekutukan Allah, (kedua) perbuatan 
sihir, (ketiga) membunuh jiwa yang telah Allah haramkan (membunuhnya) kecuali 
dengan cara yang haq, (keempat) makan harta benda anak yatim, (kelima) makan 
riba, (keenam) berpalingpadawaktumenyerangmusuh (desersi), dan (ketujuh) 
menuduh (berzina) perempuan-perempuan mukmin yang tidak tahu menahu 
(tentangitu) (Muttafaqun‘alaih: FathulBariV: 393 no: 2766, Muslim1:92 
no: 89, ‘Aunul Ma’bud VIII: 77 no: 2857 dan Nasa'i VI: 257). 


£3 _Jl At SAj ^ 


Dari Abdullah bin Umar bin Khatthab rp> bahwa Rasulullah bersabda, 
“Bagi Allah lenyapnya dunia jauh lebih ringan daripada membunuh seorang 
muslim.” (Shahih: Shahihul Jami’us Shaghir no: 5077, Tirmidzi II: 426 no: 
1414 dan Nasa'i VII: 82). 


S' s' / / /* 


jl y I Jli ijjf a!—J l J D& o (jjlj iS ^ 

s ~ s s * / x 

. ji3i c3 ilw j» ^ J*f 

z' x 0 s s s s 

Dari Abu Sa’id abKhudri dan Abu Hurairah 4® dari Rasulullah $§, Beliau 
bersabda, ‘Andaikata segenap penghuni langit dan penghuni bumi bersekongkol 
menumpahkan darah seorang mukmin, maka niscaya Allah akan menjebloskan 
mereka ke dalam api neraka.” (Shahih: Shahihul Jami’us Shaghir no: 5247 
dan Tirmidzi II: 427 no: 1419). 

0 'uh' V.f •#£ 3 -It A\i vli; M °. k 


. W*». s Os s* s * r t. w • . .. JL. r o sO s Os O s 

^Ul ^ ^aji. As Jjl :/p§ ^j-Jl Jli : Jli ijj aUI { j& 

S f s s 

(j 

Dari Abdullah bin Mas’ud 4® bahwa Nabi 31 bersabda, "Perkara yang 
pertama kali diputuskan diantara manusia (oleh Allah kelak) ialah kasus 

Kitab al-Jinayat f|§ I 855 






pembunuhan.” (Muttafaqun ‘alaih: Fathul Bari XII: 187 no: 8664, Muslim 
III: 1304 no: 1678, Tirmidzill: 427 no: 1418 danNasa'i VII: 83). 


: J yCs jl^Sl juj LU-T jl^Si tjxJ :$jjg Sy*j ^ ilp 
ojJl HisS : Jjili ?4ilai ^ aJ —Si J yy SAi !<yj Ij 
liJ* jl : J ^ li^-T J^r^l 4H* * Jj^ 4 

✓ x x ^ ^ 

4?!: Jjil! j*>UJ ojJl o ij^ 3 : J^ : Jj aJ—S i J yy 

' * ' 

.A^jL {.cOVJLaJ C.'<.«,<! 


Darinya (Abdullah bin Mas’ud) bahwa Rasulullah bersabda, "Ada 
seorang laki-laki datang (kepadaku) dengan memegang tangan lakidaki lain, lalu 
berkata, ‘Wahai Rabbku, orang ini telah berusaha membunuhku. ’ Kemudian Allah 
bertanya kepadanya, ‘M engapa engkau berusaha membunuhnya ?’ Maka orang 
yang telah berusaha membunuhnya itu menjawab, Aku membunuhnya supaya 
kemuliaan menjadimilik-Musemata.’ Kemudian Allahmenjawab, ‘Maka (kalau 
begitu), itu untuk-Ku semata.’ Kemudian, datang (lagi) seorang lakidaki (lain) 
sambil memegang tangan laki-laki juga, lalu ia berkata, ‘(Wahai Rabbku), orang 
ini telah membunuhku.’ Lalu tanya Allah kepadanya, ‘Mengapa engkau 
membunuhnya1 ’ Jawabnya, ‘Supaya kemuliaan ini menjadi milik si fulan. ’ Maka 
firman Allah, ‘Sesungguhnya kemuliaan bukanlah milik si fulan.’ Maka laki-laki 
yang berusaha itu pulang dengan membawa dosanya.” (Shahih: Shahih Nasa’i 
no: 3732 danNasa’i VII: 84). 


3. HARAM BUNUH DIRI 


o ✓ / /■ 


/- / , A s' , / \ y I 0 s S Q S I «" *»■» , x 1 m'' 0/ / *" 0 S 

J£s J**-iS*j> 

4 - * S ' 

ill, X4 l«-» aJ ^ j 

o x ^ . * . & s ✓x ^ . A £ * . *' 

Lg_*3 Iju J <U>»***$ 

✓ / /■ z 1 

^ o £ ) ) } / 

IjJll ^ :g->- jl! (3 A^su 4 -j lltj aJb 4 jA)A>*3 






856 


| al-Wajiz; Fiqh Sunnah 





Dari Abu Hurairah 4*> dari Nabi M, Beliau bersabda, “Barangsiapa 
j menjatuhkan diri dari atas gunung, yaitu ia bunuh diri, maka pasti ia masuk 
| neraka Jahannam; ia dijebloskan ke dalamnya dan kekal abadi selamadamanya 
di dalamnya. Barangsiapa meneguk racun, yaitu bunuh diri, maka racunnya 
berada di tangannya, ia meminumnya di dalam neraka Jahannam kekal abadi 
selama'lamanya di dalamnya. Barang siapa bunuh diri dengan pisau tajam, maka 
pisau tajam tersebut berada di tangannya, yang dengannya ia menusuk perutnya 
di dalam neraka Jahannam kekal abadi selamadamanya di dalamnya.” 
(Muttafaqun’alaih: Fathul Bari X: 247 no: 5778, Muslim I: 103 no: 109, 
Tirmidzi III: 260 no: 2116, ‘Aunul Ma’bud X: 354 no: 3855 hanya memuat 
kalimat yang ada masalah racunnya saja, dan Nasa'i IV: 67). 





JlS 


o s' of 



s' s' s' 





(^wLP ^ ^J\ju aUI 


Dari Jundab bin Abdullah ^ bahwa Rasulullah bersabda, "Adalah di 
antara orang-orang sebelum kamu ada seorang laki-laki yang terluka. la putus 
asa, lantas mengambil sebilah pisau, lantas memotong tangannya. Temyata 
kemudian darahnya mengucur terns hingga tewas. Kemudian Allah berfirman, 
‘la terburu-buru bunuh diri, saya haramkan ia masuk surga. ” (Muttafaqun ‘alaih: 
Fathul Bari VI: 496 no: 3463 dan Muslim I: 107 no: 113). 


WAArijui*! ‘J 11 'J. of jiU, ‘j. 

~ t ' 

/ 0 0 s' s' ^ s' S ^ s' 0 

<j jjJ 015" i Jli ^ J-® 

" ^ ' 

J\ H S JL ji di ilit >1 ^ ii $ 2JJ> jfi 


Kitab abjinayat f|§ 


857 







/ ^ ✓ / ✓ X x 0 

l^J ^j2Jl5 4 J ( j^ljLJUx j*«-9 CA^j^xJi 

Is,-* . * '& f ■- s „ > 

T M xx X ^ Ox ~X , ,/x . ox >0 , 0 » tl JX. , -' *^x XX 

0 I Jj 4X1J&J a I^ c4x«U^ ^3 j^ 0)^3 .OU 

"' if 

Jl X ^ e XX XXX ^X ^ ^ ^ X X XX o ^ J* S % 

<UJ yj yy jA£- lx aJ jLai 4jwb Ljsxx 


X X ^ X XX 

r , - xi,x , ox x , s?, x / _ 1 1 r 


a an- yu? y: y j_ j : j is ?il; aj *11 J i y c. : j u» % 

j*_gJil i|i§ a]JI J j^jj : JUli ^ aJJS J j—j yi- l^y.i 9 .c->~L*il 


Da?l Jabir bahwa Thufail bin Amr ad-Dausi pemah datang kepada Nabi 
H, iaZu berkata, “Ya Rasulullah, apakah engkau mempunyai bentengyang kokoh 
dan tangguh ?” Rasulullah saw bersabda: “Itu adalah sebuah bentengmilik (bani) 
Aus dalam masa jahiliyah. ” Rasulullah enggan menjelaskan ihwal barang yang 
Allah simpan untuk kaum Anshar itu. Tatkala Nabi berhijrah ke Madinah, 
Thufail bin Amr pun hijrah ke sana dan ia ditemani salah seorang dari kaumnya. 
Temyata di Madinah mereka tidak kerasan, lantas sakit lalu ia (anak buahnya 
Thufail itu) putus asa. Kemudian mengambil anak panah bermata lebar miliknya, 
lalu dengannya ia memotong ruas jarinya, kemudian mengalirlah darah dari kedua 
tangannya hingga ia tewas. Kemudian Thufail bin Amr bermimpi melihatnya 
dalam penampilan yang menarik, dan dia (Thufail) melihat ia menutup kedua 
tangannya. Kemudian dia bertanya kepadanya, “Apa yang dilakukan Rabbmu 
terhadapmu?" Jawabnya, “Dia telah mengampuniku karena aku berhijrah kepada 
Nabi-Nya Thufail bertanya, “Mengapa aku melihatmu (dalam mimpi) 
menutup kedua tanganmu?” Dia menjawab : “Dikatakan kepadaku,’ Kami tidak 
akan sekali-kali memperbaiki apa yang telah kamu rusak."’ Kemudian Thufail 
menyampaikan mimpi tersebut kepada Rasulullah $£, lantas Rasulullah H 
bersabda, “Ya Allah, ampunilah dosa-dosa pada kedua tangannya." (Shahih: 
Mukhtashar Muslim no: 97, dan Muslim I: 108 no: 116). 


858 Hi aUWajiz; Fiqh Sunnah 


4. HAL-HAL YANG MEMBOLEHKAN MELAKUKAN PEMBU- 
NUHAN 


Allah M berfirman 

✓ / ** 

Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang telah Allah haramkan 
(membunuhnya), kecuali dengan cara yang haq. (QS. al-lsraa’: 33) 


of i ji^s i ^-i3i jwf of o>f: jii^g aii of ^ ^ ^ 

ISLs colsTjJl IjJJj j a*>C^3i i^lSi Jjlj aJL 51 'b/ 

*-$-!'j-*'j j*-* 'j ^ * ap oilji 1^1*3 

* / / / / / ** 

.Jjl 


Dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah bersabda, “Aku diperintah (oleh 
Allah) memerangi orang-orang hingga mereka (mau) bersaksi bahwa tiada Ilah 
(yang layak diibadahi) kecuali Allah dan bahwa Muhammad adalah Rasul-Nya, 
dan (mau) menegakkan shalat serta menunaikan zakat. Jika mereka melaksanakan 
itu (semua), maka darah dan harta benda mereka terpelihara dari kami kecuali 
dengan hak Islam, sedangkan perhitungan mereka sepenuhnya di tangan Allah." 
(Muttafaqun ‘alaih: Fathul Bari I: 75 no: 25 dan Muslim I: 53 no: 22). 

“Cara yang haq” yang kita dibenarkan melakukan pembunuhan dalam 
ayat diatas dijelaskan oleh Rasulullah dengan sabdanya : 


V} —S' JaJL 3I <S| ^ O' Ag-iq _/•' V 

✓ ** ✓ ✓ ^ ^ /• 

** ' J ° ^ ' ° 6 > ° $ ''so 

^ —jjJi tijOoJ'j ‘(^'j—S' j c ( j~aJ'j 


,<pl»o«jls iijii)' 


“Tidak halal darah seorangmuslim yang telah bersaksi bahwa tidak ada llah 
(yangpatut diibadahi) kecuali Allah dan bahwa aku adalah Rasul-Nya, melainkan 


Kitab al-Jinayat §f|| 859 


dengan salah satu dari tiga hal: (pertama) jiwa (dibalas) dengan jiwa, (kedua) 
orang yang pemah menikah kemndian berzina, dan (ketiga) orang yang keluar 
dari agamanya dan meninggalkan jama’ah (kaummuslimin) (Muttafaqun‘alaih: 
Fathul Bari XII: 201 no: 201 no: 6878, Muslim III: 1302 no: 1676, ‘Aunul 
Ma’bud XII: 5 no: 4330, Tirmidzi II: 429 no: 1423, Nasa'i VII: 90 dan Ibnu 
Majah II: 847 no: 2534). 

5. KLASIFIKASIPEMBUNUHAN 

Pembunuhan terbagi tiga: pembunuhan dengan sengaja, pembunuhan 
yang mirip dengan sengaja, dan ketiga pembunuhan karena keliru. 

Yang dimaksud pembunuhan dengan sengaja ialah seorang mukallaf 
secara sengaja (dan terencana) membunuh orang yang terlindungi darahnya 
(tak bersalah), dengan dasar dugaan kuat bahwa dia harus dibunuh olehnya. 

Adapun yang dimaksud syibhul ‘amdi (pembunuhan yang mirip dengan 
sengaja) ialah seorang mukallaf bermaksud hendak memukulnya, yang secara 
kebiasaan tidak dimaksudkan hendak membunuhnya, namun ternyata 
oknum yang jadi korban meninggal dunia. 

Sedangkan yang dimaksud pembunuhan karena keliru ialah seorang 
mukallaf melakukan perbuatan yang mubah baginya, seperti memanah 
binatang buruan atau semisalnya, ternyata anak panahnya nyasar mengenai 
orang hingga meninggal dunia. 

6. AKIBAT HUKUM YANG MESTI DIEMBAN PELAKU 
PEMBUNUHAN 

Untuk jenis pembunuhan yang kedua dan ketiga, maka pelakunya 
dikenakan hukuman harus membayar kafarah dan harus membayar diat bagi 
keluarga si pembunuh. Allah M berfirman: 


<L3j lL >Jos Ika 1 - VI (If ji jiff 

o > , o ' o ' ' ° X ^ / 9 f 51 0 i sal 

JS ✓ ' ' ' 

r * ~ . ", O > o t"*' O ' o ' 0 * ~* 0 '' * Q > S *' 


860 Hf al-Wajiz; Fiqh Sunnah 


Os . ssA Os 0 S' s , O SO >QS,"S O* ~s~ A Os . o ~ {[*''{'' * 

JJUUi* jfyS Jj*sj 4uL«J>» J >tJ J ^gJt 

- ' X s s 

^ ^ J& s s s & 0 

(<\ Y: t L~Jl) lljp <UJl jlifj aJLII ^ aT^j 


Dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin (yang 
lain), kecuali karena tersalah tidak sengaja. Dan barangsiapa membunuh seorang 
mukmin karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya 
yang beriman serta membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si 
terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah. Jika ia (si 
terbunuh) dari kaum yangmemusuhimu, pada hal ia mukmin, maka (hendaklah 
si pembunuh) memerdekakan hamba sahaya yang mukmin. Dan jika ia (si 
terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara mereka dengan 
kamu, maka (hendaklah si pembunuh) membayar diat yang diserahkan kepada 
keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang mukmin. 
Barangsiapa yang tidak memperolehnya, maka hendaklah ia (si pembunuh) 
berpuasa dua bulan berturut-turut sebagai cara taubat kepada Allah. Dan adalah 
Allah Maha M engetahui lagi Maha Bijaksana. (QS. an-Nisaa’: 92). 

Adapun untuk pembunuhan yang disengaja dan terencana, maka pihak 
wali dari si terbunuh diberi dua altematif, yaitu menuntut hukum qishash, 
atau mema’afkan dengan mendapat imbalan diat. Allah $fj berfirman: 


iiii j l ‘p>\ j=sJi j 1 p 'j-idi 4%' 

s-blj JU {j* ^ (j -»- 9 j AJ«Jb 

<ii j Pj* t_A_jl~o~b 4J1 

^ ss s 

(\VA:S>Jl) .fJIc-ilip 


. ? . a 


Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishash berkenaan 
dengan orang-orang yang dibunuh: orangmerdeka dengan orangmerdeka, hamba 
sahaya dengan hamba sahaya dan wanita dengan wanita. Barangsiapa yang 
mendapat suatu pema’afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema’afkan) 
mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma’af) membayar 


Kitab al-Jinayat 


861 


(diat) kepada yang memberi ma’af dengan cara yang baih (pula). Yang demikian 
itu adalah suatu keringanan dari Rabb kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang 
melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yangpedih. (QS. al-Baqarah: 
178). 


'jji J~5 Jii y : Jli s|§ Je 


.^LSj <jl L*!j 


Dari Abu Hurairah dari Nabi ^g, Beliau bersabda, “Barangsiapa yang 
dibunuh dan ia mempunyai keluarga, maka (pihak keluarganya) memiliki dua 
altematif: boleh menuntut diat, atau boleh menuntut qishash. ” (Muttafaqun ‘alaih: 
Fathul Bari XII: 205 no: 6880 dan Muslim II: 988 no: 1355). 


Diat wajib ini sebagai ganti dari qishash. Oleh sebab itu, pihak keluarga 
terbunuh boleh berdamai dengan si pembunuh dengan jalan menuntut selain 
diat, walaupun nilainya lebih besar daripada diat. Hal ini didasarkan pada 
sabda Nabi $g: 


ox > x ; o 


0 0 Ox 


I j jl j \j\si lj jli <J?.l3jl (^1Jia y 

X X X X X ^ 

^ ^ ' s ' } J* * s ' s ' S* * & X ^X X X X ^ > X 

. jkii j*.& 3 dJU> J * j£JCo 


Barangsiapa yang membunuh (orang tak bersalah) secara sengaja (dan 
terencana), maka urusannya diserahkan kepada pihak keluarga si terbunuh. Jika 
mereka mau, menuntut hukum balas membunuh; dan jika mau, mereka menuntut 
diat, yaitu (membayar) tiga puluh hiqqah (onta betina berusia tiga tahun yang 
masuk tahun keempat) dan tiga puluh jadza’ah (onta yang masuk tahun kelima) 
serta empat puluh khalifah (onta yang sedang bunting) dan, apa saja yang mereka 
tuntut kepada si pembunuh sebagai imbalan perdamaian, maka ia (imbalan itu) 
untuk mereka, dan yang demikian itu untuk penekanan pada diat. (Hasan: Shahih 
Tirmidzi no: 1121 dan Tirmidzi II: 423 no: 1406 dan Ibnu Majah II: 877 no: 
2626). 


J 


862 Hf al-Wajiz; Fiqh Sunnah 



Namun mema’afkan secara cuma-cuma, tanpa menuntut apa-apa kepada 
si pembunuh adalah sikap yang amat sangat utama lagi mulia. Firman-Nya: 


0 . % O/ } O 

(rrv:5>Ji) .(S y&S ^1jlj 

Dan pema’afan kamu itu lebih dekat kepada takwa. (QS. al-Baqarah: 237). 


Nabi bersabda: 


ilj 




“Dan, Allah tidak menambah pada seorang karena pema'afannya, melainkan 
kemuliaan.’’ (Shahih: Shahih Tirmidzi no: 1894, Muslim IV: 2001 no: 2588 
dan Tirmidzi III: 254 no: 2098). 


7. S YARAT- S YARAT WAJIBNYA HUKUM QISHASH 

Hukum qishash tidak boleh dilaksanakan, kecuali telah memenuhi 
beberapa syarat berikut ini: 


1. Si pembunuh haruslah orang mukallaf (aqil baligh), sehingga anak 
kecil, orang gila, dan orang yang tidur tidak terkena hukum qishash. 
Nabi M menegaskan: 


J. OjZJl j ^: pi & 


r w 0/9 / l^tl ^ ' 0 • ^ 

» &**!***£ ^ ^ 

“Diangkat pena dari tiga golongan: (pertama) dari anak kecil hingga 
baligh, (kedua) dari orang tidak waras pikirannya hingga sadar (sehat), dan 
(ketiga) dari orang yang tidur hingga jaga." (Shahih: Shahihul Jami’us 
Shaghir no: 3512). 


2. Orang yang terbunuh adalah orang yang terlindungi darahnya, 
yaitu bukan orang yang darahnya terancam dengan salah satu sebab 
yang disebutkan dalam hadits Nabi ^g: 





Kitab aUJinayat 


863 



Tidak halal darahseorangmuslim.... kecuali dengan satu diantara tiga. 
(Shahih: Shahihul Jami’us Shaghir no: 7641). 

3. Hendaknya si terbunuh bukanlah anak si pembunuh, karena ada 
hadits Nabi ^ : 

.ojJ jj jJij )J 

* / 

Seorang ayah tidak boleh dibunuh karena telah membunuh anaknya. 
(Shahih: Irwa-ul Ghalil no: 2214, Tirmidzi II: 428 no: 1422 dan Ibnu 
Majah II: 888 no: 2661). 


4. 


Hendaknya si korban bukanlah orang kafir, sedangkan si pembunuh 
orang muslim. Nabi bersabda: 




“Orang muslim tidak boleh dibunuh karena telah (membunuh) orang 
kafir.” (Hasan Shahih: Shahih Tirmidzi no: 1141, Fathul Bari XII: 260 
no: 6915, Tirmidzi II: 432 no: 1433 dan Nasa'i VIII: 23). 


5. Hendaknya yang terbunuh bukan seorang hamba sahaya, 
sedangkan si pembunuh orang merdeka. Al-Hasan berkata: 

t* . 0 m ' 

O' + * vf 

“Orang merdeka tidak boleh dibunuh karena (telah membunuh) seorang 
budak.” (Shahih Maqthu’: Shahih Abu Daud no: 3787, Aunul Ma’bud 
XII: 238 no: 4494) 2) . 


2 Ini adalah madzhab jumhur ulama', mereka berhujjah dengan banyak dalil yang kesemuanya tidak 
lepas dari pembicaraan. Syaikh Asy-Syinqithi datam kitab Adhawa-ul Bayan menycbutkan 
dalil-dalil tersebut, kemudian beliau berkata, “Riwayat-riwayat ini banyak, meskipun masing-masing 
darinya tidak lepas dari pembicaraan, namun sebagiannya memperkokoh sebagian yang lain dan 
saling menguatkan sehingga kesemuanya pantas dan boleh dijadikan hujjah. Dalil-dalil ini menetapkan 
bahwa orang merdeka tidak boleh dibunuh karena telah membunuh hamba sahaya. Mereka sepakat 
tidak ada hak menuntut qishash bagi hamba sahaya yang dianiaya oleh orang merdeka. Jika tidak 
ada tuntutan qishash pada sebagian anggota badan, maka sudah barang tcntu tidak ada qishash 
dalam kasus pembunuhan dan tidak ada yang menentang kctetapan ini, kecuali Daud (Azh-Zhairi) 
dan Ibnu Ali Laila. Dalil-dalil itu juga menjadi hujjah atas para ulama’ yang berpendapat bahwa 
dalam kasus pembunuhan (oleh orang merdeka terhadap budak) karena tersalah, tidak disengaja 
hanya ada kewajiban membayar qimah ‘sesuatu yang scnilai’, bukan diat, namun sekelompok 
ulama’ mcmbatasi manakala qimahnya tidak sampai melebihi diat orang merdeka. Dalil-dalil itu 
juga memutuskan bahwa kalau seorang merdeka menuduh hamba sahaya bcrbuat zina, maka ia 


864 HH al-Wajiz; Fiqh Sunnah 



8. SEKELOMPOK DIQISHASH KARENA TELAH MEMBUNUH 
SEORANG 

Apabila ada sekelompok orang sepakat membunuh satu orang, maka 
mereka semua harus dibunuh juga. Ini berpijak pada riwayat Imam Malik: 


Axil- jl : 1 *j& JiS j!: Jj aI*1- 

^ g:l:Si »lxllg JaI aII p : Jlij caIIp jIS ojili Jb-lj 


Dari Sa’id bin Musayyab bahwa Umar bin Khatthab ^ pemah membunuh 
sekelompok orang, yaitu lima atau tujuh orang karena telah membunuh seorang 
laki'laki dengan pembunuhan secara tipu day a 2 , dan dia berkata, "Andaikata 
penduduk negeri Shan’a bersekongkol membunuhnya, niscaya kubunuh mereka 
semuanya.” (Shahih: Irwa-ul Ghalil no: 2201, Muwaththa’ Malik hal. 628 
no: 1584, asy-Syafi’i dalam al-Umm VI: 22 dan Baihaqi VIII: 41). 


9. JELASNYA PELAKSANAAN HUKUM Q1SHASH 

Hukum qishash bisa menjadi jelas dilaksanakan dengan salah satu dan 
dua hal berikut: 

1. Pengakuan dari pelaku 


s' Q s s'' ' Os s s S Os S S ' *' ' £ % s * s* Q s 

O* Lri'j l/’J 

✓ ✓ s t 

^ / X 0 f ^ 0 f ^ ^ Ji s° s # A * ' > 0 t* ' , 

Aj olljli J Idi jJj 

.ojU^JUa— Ij j&\ (_p- Jji ^ 


Dari Anas bahwa ada seorang Yahudi menumbuk kepala seorang 
budak perempuan diantara dua batu. Lalu ia (budak itu) ditanya, “Siapa 
yang berbuat begini kepadamu? Si A atau si B?” Hingga disebutlah nama 


(orang merdcka itu) tidak wajib dijatuhi hukum had menurut mayoritas ulama’, kecuali riwayat 
dari Ibnu Umar al-Hasan dan kelompok Zhahiriyah yang mewajibkan hukum had atas orang yang 
menuduh umrnul berzina (secara khusus) tuduhan itu kepada ummul walad.” Selesai dengan 
sedikit perubahan. 

3 Yaitu membujuk korban hingga mau keluar ke ternpat yang sepi lalu dibunuh. 


Kitab abjinayat 


865 




orang Yahudi itu, lalu dia menganggukkan kepalanya. Kemudian 
didatangkanlah orang Yahudi itu, lalu (setelah ditanya) dia mengaku. 
Kemudian Nabi 3jjg menyuruh agar kepala Yahudi itu ditumbuk dengan batu 
(juga). (Muttafqun ‘alaih: Fathul Bari XII: 198 no: 6876, Muslim III: 
1299 no: 1672, ‘Aunul Ma’bud XII: 267 no: 4512, Tirmidzi II: 426 no: 
1413, Nasa'i VIII: 22 dan Ibnu Majah II: 889 no: 2666). 

2. Kesaksian dua orang laki-laki yang adil 


ll)lAg_Ao jlAAldi tj ,jf. J3 ® 

£ ^ ^ 0 >#/ ' ^ J< / Jl / 

1 \ 4-Lll b iljili 

> ^ , s / y s, t 

' ‘ ' 0>0 I ■ t I - , • - • I . ° f I " . "0 ^ 0 _ ^ 0 ■» 

I JlS iAa jtdaPI ^Lp A9j .i^J j*-® 

° 0 4li!i ^ , "A 0 '"f •" 0 ■* *• I s I • 

. dAlP .^xOi fluji I13 \3 


Dari Rafi bin Khadij ^ berkata : Pada suatu pagi ada seorang lakh 
laki dari kaum Anshar terbunuh di daerah Khaibar, lalu berangkatlah 
keluarganya menemui Nabi lantas mereka menyampaikan kasus 
pembunuhan tersebut kepada Beliau. Kemudian Beliau bersabda, “Apakah 
kalian memiliki dua laki-laki yang menyaksikan proses pembunuhan 
saudaramu itu?" Jawab mereka, “Ya Rasulullah, disana takada seorangpun 
dari kaum Muslimin. Mereka hanyalah kaum Yahudi dan tidakjarangmereka 
ini melakukan penganiayaan lebih kejam daripada ini. Beliau bersabda, 
“Kalau begitu, pilihlah lima puluh diantara mereka, kemudian ambillah 
sumpah mereka, namun mereka menolak. Kemudian Nabi membayar 
diat kepada ahli kurban dari kantongnya sendiri.” (Shahih Lighairihi: 
Shahih Abu Daud no: 3793 dan Aunul Ma’bud XII: 250 no: 4501). 

10. SYARAT PENYEMPURNAAN PELAKSANAAN QISHASH 

Demi kesempurnaan qishash ada tiga syarat yang mesti dipenuhi: 

1. Ahli waris si kurban harus mukallaf. Jika ahli warisnya masih belum 


866 


| al-Wajiz; Fiqh Sunnah 




dewasa atau gila, maka si pembunuh harus dipenjara hingga ahli 
warisnya itu mukaliaf. 

2. Pihak keluarga korban sepakat menuntut hukum qishash, karena 
itu manakala ada sebagian diantara mereka yang mema’afkan secara 
gratis, maka gugurlah hukum qishash dari si pembunuh : 


5* / / X »* 


£fj jif. •Hj cf 


■ji -JJli M sf^t cif tJia 4 J2 Jyjjj 




Dari Zaid bin Wahab bahwa Umar pemah diajukan kepadanya 
seorang laki-laki telah membunuh laki-laki lain, kemudian keluarga si 
terbunuh menghendaki qishash, maka ada saudaraperempuan si terbunuh - 
-dan ia adalah isteri si pembunuh- berkata. “Sungguh bagianku saya ma’afkan 
kepada suamikuKemudian Umar berkata, “Hendaklah laki-laki yang 
membunuh itu memerdekakan budak sebagai sanksi dari pembunuhannya. ” 
(Shahih: Irwa-ul Ghalil no: 2222 dan X: 18188). 


if- j** cJi -j Altalp Ja-j ai-j : Jli aIp 

, , <’>' X X . X X X a>x 

^ X ; / x|, Q X 0.x „•* x X. X^XO X OX.XO.XXXX, . . 

j*s-j*\& tA +A+a ’ .i aJlp ifolp’ a ^<up cxUzjM 

XX x X 

. AjaJb <UP 


D arinya (Zaid bin Wahab), ia berkata, "Ada seorangsuamimendapati 
laki-laki lain berduaan dengan isterinya, kemudian dia bunuh isterinya. 
Kemudian kasus tersebut diajukan kepada Umar bin Khatthab lalu dia 
mendapati sebagian saudara isterinya berada di sana, kemudian ia (saudara 
isterinya itu) menshadaqahkan bagiannya kepadanya (si pembunuh). 
Kemudian Umar 4® menyuruh (si pembunuh) membayar dial kepada mereka 
semua. (Shahih: Irwa-ul Ghalil no: 2225 dan Baihaqi VIII:59). 

3. Pelaksanaan hukuman tidak boleh merembet kepada pihak yang 
tidak bersalah. Oleh karena itu, hukum qishash yang wajib 


Kitab al-Jinayat §§§ 867 





dijatuhkan kepada seorang perempuan yang hamil, maka ia tidak 
boleh dibunuh sebelum melahirkan kandungannya dan sebelum 
menyusuinya pada awal penyusuannya: 4 

C-dlT y» ^ d)l life Ajrfl odj4lil JLP 

0 f. ^ 0 s s s ' ° * s * * s / ^ 

AiJl jlT jl Lodi ji jl : Jui .0 

Ji i_ji> ?dua y >n oUj nr ^ of idiJ :cia 

:Lfi Jbai 1 I jii! OlT nJU cjw- y ^ Jldi cyL>J 

•A4 idi IcJbfli y./s\ 'L> ol C->dJj Ladi C-~*>r^4 C(_£>AAj ^X>- 

jjj <U C^S-L?t*-4 t A^^-lgaT A-JWSjlj ^JtPrjl I L^J (Jldi cAJJlJj 

y\J l ^_ad_c^aJi y» S>rj ^ji y^iS .\Ij ^»li LaITT £.^j< ^J 

9 y*J Jjli- jlTj / 0 d^> >lj tbgj i# 
'"H <^3 Jbai >n-r ~4 C 5 ^" ^ 4 ^" > cd? ®^4 0 ~* 4 j 4 Cy*=->o 

>• ✓ s s s' o' * so s o / a '' ° ' J * 

l^jlj ji 4jy OolJ wXdi aJLo ^wvulj (_^dJlj4 , jJin \j 11 g j 
. C~i.i j l^-dp Lgj 4J 


Dari Abdullah bin Buraidah dari bapaknya ^ bahwa ada seorang 
perempuan abGhamidiyah berhata kepada Nabi H, “(Ya Rasulullah), 
sesungguhnya saya telah berbuat sebuah kejahatan.” Sabda Beliau, 
“Kembalilah!" Lalu ia kembali (pulang). Kemudian pada esok harinya, ia 
datang (lagi) lalu berkata, "(Ya Rasulullah), barangkali engkau menolakku 


4 Yaitu pcnyusuan pertama kali, penyusuan ini amat sangat penting bagi kesehatan sang bayi, 
sedangkan melaksanakan hukum qishash pada seorang ibu sebelum menyusuinya, penyusunan 
pertama sangat membahayakan si bayi. Kemudian manakala setelah penyusuan pertama itu ada 
orang yang bersedia menyusuinya, maka serahkanlah kepadanya, lantas sang ibu harus diqishash. 
Ini sesuai dengan hadits Imam Muslim. Jika temyata tidak didapati ibu yang siap menyusuinya, 
maka si ibu itu dibiarkan supaya menyusui anaknya dua tahun, ini sesuai dengan hadits riwayat 
Imam Abu Daud. Hadits ini termuat pada poin ketiga itu, yang diriwayatkan dari Abdullah bin 
Buraidah dari bapaknya. 


868 Hi al'Wajiz; Fiqh Sunnah 




sebagaimana halnya engkaupemah menolak Ma’iz bin Malik? Demi Allah, 
sesungguhnya say a benar-benar telah hamil.“ Sabda Beliau kepadanya, 
“Kembalilah!” Kemudian ia kembali pulang, kemudian pada esok harinya, 
ia datang (lagi) kepada Beliau, lalu Beliau bersabda kepadanya, “Kembalilah 
kau hingga kamu melahirkanl" M aka kembalilah sang perempuan itu, 
kemudian tatkala ia sudah melahirkan, ia datang lagi menemui Beliau dengan 
membawa bayinya, lantas berkata, "(Ya Rasulullah), ini bayi yang saya 
lahirkan." Kemudian Beliau bersabda kepadanya, “Pulanglah dan susuilah 
bayimu itu hingga engkau menyapihnya. ” Kemudian ia datang (lagi) dengan 
anak kecilnya yang sudah disapih, sementara di tangannya ada makanan 
yang dimakannya. Kemudian Rasulullah menyuruh agar anak kecil itu 
diserahkan kepada seorang shahabat yang hadir kala itu, lantas Beliau 
menyuruh shahabat menggali lubang untuk sang perempuan itu, lalu dirajam. 
Dan, adalah Khalid salah seorang yang merajamnya dengan batu, lalu dia 
(Khalid) mendapatkan percikan darahnya mengenai pipinya, lalu ia pun 
mengumpat dan mencacinya. Maka Nabi M bersabda kepadanya, “Ya Khalid, 
tenanglah! (jangan emosi), Demi Dzat yang diriku berada ditangan-Nya, 
sungguh ia benar-benar telah bertaubat, yang andaikata taubat tersebut 
dilakukan oleh seorang yang banyak memungut pajak-pajak liar niscaya 
diampuni dosa-dosanya. Dan Rasulullah menyuruh (para shahabat mengurus 
jenazahnya), lalujenazahwanitadisholatkan, kemudian dikubur. (Shahih: 
Shahih Abu Daud no: 3733, Muslim III: 1321 no: 1695, Aunul Ma’bud 
XII: 123 no: 4419 dan redaksi hadits bagi Imam Abu Daud). 


11. TEKNIS PELAKSANAAN HUKUM QISHASH 

Prinsip pelaksanaan hukum qishash, si pembunuh harus dibunuh 
sebagaimana cara ia membunuh, karena hal ini merupakan hukuman yang 
setimpal dan sepadan. Allah $§ menegaskan: 


.0 


LJl) lSdS£-\ jLq aIIp IjOipli 


(m 

“Oleh sebab itu, barangsiapa yang menyerang kamu, maka seranglah ia, 
seimbang dengan serangannya terhadapmu. (QS. al-Baqarah: 194). 


Kitab al-Jinayat ff|§ 869 




(> r n : j»Ji) . \j» jUilp Olj 

x / / x 

“Dan jika kamu memberikan balasan, maka balaslah dengan balasan yang 
sama dengan siksaan yangditimpakan kepadamu.” (QS. an-Nahl: 126). 

Di samping itu, Rasulullah H pernah melempar dengan batu kepala 
orang Yahudi sebagaimana orang termaksud melempar dengan batu kepala 
seorang perempuan (Riwayat ini sudah dimuat pada halaman sebelumnya). 

12. PELAKSANAAN HUKUM QISHASH MENJADIWEWENANG 
HAKIM 

Mufassir (pakar tafsir) kenamaan al-Qurthubimengatakan, “Tiada khilaf 
di kalangan para ulama’ bahwa yang berwenang melaksanakan hukum 
qishash, khususnya balas bunuh, adalah pihak penguasa. Mereka inilah yang 
berwenang melaksanakan hukum qishash dan hukum had dan yang 
semisalnya, karena Allah $g menuntut segenap kaum Mukminin untuk 
melaksanakan qishash, kemudian ternyata mereka semua tidak sanggup 
untuk berkumpul melaksanakan hukum qishash, maka mereka mengangkat 
penguasa (hakim) sebagai wakil dari mereka dalam melaksanakan hukum 
qishash dan lain-lainnya yang termasuk hukum had.” (al-Jami’ Li ahkamil 
Qur-an II: 245-246). 

Sebab yang demikian itu disebutkan oleh ash-Shawi dalam Hasyiyahnya 
atas Tafsir al-Jalalain. Dia menulis sebagai berikut, “Manakala telah tetap 
bahwasanya pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja sebagai sebuah 
permusuhan, maka wajib atas hakim syar’i untuk memberi wewenang 
terhadap wali si terbunuh terhadap si pembunuh. Lalu pihak hakim 
melaksanakan kebijakan yang dituntut oleh wali (keluarga) si terbunuh 
terhadap si pembunuh, yaitu balas bunuh, atas mema’afkan, atau menuntut 
diat. Dan wali (keluarga) si terbunuh tidak boleh bertindak terhadap si 
pembunuh sebelum mendapat idzin resmi dari hakim. Karena dalam hal ini 
terdapat kerusakan dan pengrusakan terhadap wewenang hakim. Oleh sebab 
itu, manakala pihak wali (keluarga) si terbunuh membunuh si pembunuh 
sebelum mendapat idzin dari penguasa, maka pelakunya harus dijatuhi 
hukuman ta’zir ‘hukuman yang berdasar kebijakan hakim’. (Fiqhus Sunnah 
11:453). 

870 | fSf al-Waj’z; Fiqh Sunnah 





13. HUKUM QISHASH SELAIN BALAS BUNUH 


Sebagaimana telah berlaku secara sah hukum qishash berupa balas 
bunuh, maka begitu juga berlaku secara sah hukum yang tidak sampai pada 
pembunuhan. Allah M berfirman: 


yiiVli Li&ij ^ of Q LjJt US'j 

✓ ✓ ✓ / / ✓ 

1* ^ X ^ ^ 0 X j- ^ ^ // 0 ✓ 0/ 

(to .^Cai OiS/t? 


Dan kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (at-Taurat) 
bahwasanyajiwa (dibalas) denganjiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung 
telinga dengan telinga, gigi dengan gigi dan luka (pun) ada qishashnya. (QS. al- 
Maaidah: 45). 

Meskipun hukum ini telah diwajibkan kepada umat sebelum kita, 
sehingga ia menjadi syar’un man-qablana (syari’at yang pemah diberlakukan 
kepada ummat-ummat sebelum kita), namun ia merupakan syari’at bagi kita 
pula karena diakui/ditetapkan oleh Nabi Imam Bukhari dan Imam Mus¬ 
lim meriwayatkan sebagai berikut: 


* f 


u ' ' ^ # V . Ox # # * . i. X O X»- 0 x 

4-Oj <J1j j * I) tZ fcjj )I O* Cjf' 

X ^ xx X W X ^ 

Vi ^ l>> 

XXX 

u jiJL A & ^!ij dll C: jui >3i ’J 

jL_JI dlS" ^if C d-Jl J,ji.j JUi 

X 

ox^x^ a* ^ a* a i ^xxxx ^xx^^xo x 

l*-*-*^! 4 UI .sLp dt? j* 

& * 

,o>:u4ji 


Dari Anas bin Malik A® bahwa Rubayyi’ bind an-Nadhr bin Anas 4® te/ah 
memecahkan gigi seri seorang budak perempuan, kemudian mereka (keluarga 
Rubayyi) bersikeras untuk membayar diat kepada mereka (keluarga si budak), 


Kitab aPJinayat 


871 



lalu mereka (keluarga si budak) tidak mau menerima melainkan qishash. Maka 
datanglah saudara Rubayyi’, Anas bin an-Nadhr, lalu berkata, “Ya Rasulullah, 
engkau akan memecahkan gigi seri Rubayyi! Demi Dzat yang telah mengutusmu 
dengan membawa yang haq, janganlah engkau memecahkannya”. Kemudian 
Beliau bersabda, “Wahai Anas, menurut ketetapan Allah (harus) qishash.” 
Kemudian mereka pada ridha dan mema’afkan (Rubayyi). Kemudian Rasulullah 
M bersabda, “Sesungguhnya diantara hamba-hamba Allah ada yang kalau 
bersumpah atas nama Allah, pasti melaksanakanya. ” (Shahih: Shahihul Jami’us 
Shaghir no: 2228, Fathul Bari V: 306 no: 2703, ‘Aunul Ma’bud XII: 333 no: 
4566, Nasa'i VIII: 27 dan Ibnu Majah II: 884 no: 2649). 

14. SYARAT-SYARAT QISHASH SELAIN BALASAN AKAN 
PEMBUNUHAN 

Untuk qishash yang selain balas bunuh ditetapkan syarat-syarat berikut: 

1. Yang melaksanakan penganiayaan harus sudah mukallaf. 

2. Sengaja melakukan jinayat, tindak penganiayaan. Karena 
pembunuhan yang bersifat keliru, tidak disengaja, pada asalnya 
tidak memastikan si pembunuh harus dituntut balas bunuh. 
Demikian pula halnya tindak pidana yang lebih ringan daripadanya. 

3. Hendaknya status si penganiaya dengan yang teraniaya sama. Oleh 
karena itu, seorang muslim yang melukai kafir dzimmi tidak boleh 
diqishash, demikian pula orang merdeka yang melukai hamba 
sahaya, dan seorang ayah yang melukai anaknya. 

15. HUKUM QISHASH YANG MENIMPA ANGGOTA TUBUH 

Untuk melaksanakan hukum qishash yang menimpa bagian anggota 
tubuh ada tiga syarat yang harus dipenuhi: 

1. Memungkinkan pelaksanaan qishash ini berjalan secara adil dan 
tidak melahirkan penganiayaan baru. Misalnya memotong 
persendian siku, pergelangan tangan, atau kedua sisi hidung yang 
lentur, bukan tulangnya. Maka tidak ada qishash pada tubuh bagian 
dalam, tidak pula pada tengah lengan dan tidak pula pada tulang 
yang terletak di bawah gigi (tulang rahang). 

872 | fQf al-Wajiz; Fiqh Sunnah 



2. Nama dan letak anggota tubuhnya sama. Karenanya, bagian 
anggota yang kanan tidak boleh dibalas dengan bagian anggota 
badan yang kiri, bagian anggota tubuh yang kiri tidak boleh dengan 
yang kanan, jari kelingking tidak boleh dengan jari manis, dan 
tidak pula sebaliknya karena tidak sama dalam hal nama, dan tidak 
pula bagian anggota tubuh yang asli dibalas dengan yang tambahan 
(melalui proses operasi) karena tidak sama dalam letak dan daya 
manfaatnya. 

3. Kondisi bagian anggota tubuh si penganiaya harus sama dengan 
yang teraniaya dalam hal kesehatan dan kesempumaan. Oleh sebab 
itu, tidak boleh anggota tubuh yang sehat dibalas dengan yang 
berpenyakit dan tidak pula tangan yang sehat lagi sempuma dibalas 
dengan tangan yang kurang jari-jarinya: namun boleh sebaliknya. 

16. DIQISHASH KARENA SENGAJA MELUKAIORANG LAIN 

Adapun kasus melukai orang lain secara sengaja, maka dalam kasus 
tersebut tidak wajib diqishash, kecuali pelaksanaannya sangat 
memungkinkan, yaitu sekiranya bisa melukai si penganiaya sama dengan 
luka yang diderita si korban, tanpa ada kelebihan dan pengurangan. 
Karenanya, apabila pelaksanaan qishash ini tidak mungkin menghasilkan 
luka yang sama dan sepadan, melainkan mesti kadar ukurannya lebih, atau 
dapat membahayakan si penganiaya, atau justru membahayakan orang yang 
dijatuhi qishash ini, maka dalam hal ini tidak wajib diqishash, akan tetapi 
wajib membayar diat kepada si teraniaya. 

BAB DIAT 


1. PENGERTIAN DIAT 

Diat ialah harta yang wajib diserahkan kepada si teraniaya atau kepada 
walinya karena kasus penganiayaan. Diat ada yang berkaitan dengan sesuatu 
yang bisa diqishash dan ada pula yang tidak. 

Diat disebut juga ‘aql (jLji), sebab diat disebut ‘aql karena seseorang 
yang telah melakukan pembunuhan, ia mengumpulkan diat berupa onta, 


Kitab aLJinayat ||f 873 


i 




lalu diikat di halaman rumah wali si terbunuh untuk diserahkan kepada 
keluarganya. Sehingga orang Arab biasa mengatakan, ‘aqaltu ‘an fulaanin, 
(yaitu) saya membayar hutang diat kepada si fulan. 

2. DASAR DAN LAND AS AN DIAT 

Allah berfirman: 


jl ija^- li» Ja ( Jl3 J l£a \1aJa JaL jl 
/ ✓ ^ 

^ % 0^0 ' * £ £ 0 / & ^ ^ 1* l ^ S ' s’ 0 } s" 

jAP ^jk £jA 0^5 1 jSJ^Ol) iji\ 4_)LaI 4jij AXs AAj 

/J ✓ / z' 

O J sO S^ O ^ sOs O ' 0 '■ \S^ “■ [' 0 * * o s' * O \ s J ' O 

(*y dy ^ ‘-Hj j— dyy* y^j 

j? ^ ✓ 

i X 0 ' 0 s ' a o X S' X / 0 £ ^ ^ J ^ ^ ^ 

a l ...0 3 A^ej jtJ <LSj ^ J^>sJ J A-Ufii 1 4 jA 9 <3l_Ly» 

✓* A A 

& A A A S> * ^ 

(<\ Y aL-JI) . 'CsoSo- L»_21p aJJI ulS ""j aJJI -ja aj y ^j^sA 

s' A ✓ 

Dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin (yang 
lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja). Dan, barangsiapa membunuh seorang 
mukmin karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya 
yang beriman serta membayar diat yang diserahkan kepada keluarga (si terbunuh 
itu), kecuali jikamereka (keluarga si terbunuh) bershadaqah. Jika ia (si terbunuh) 
dari kaum yangmemusuhimu, padahal ia mukmin, maka (hendaklah sipembunuh) 
memerdekakan hamba sahaya yang mukmin. Dan jika ia (si terbunuh) dari kaum 
(kafir) yang ada perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, maka 
(hendaklah) ia (sipembunuh) membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya 
(si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang mukmin. Barangsiapa yang 
tidak memperolehnya, maka hendaklah ia (si pembunuh) berpuasa dua bulan 
berturut-turut sebagai cara taubat kepada Allah. Dan adalah Allah Maha 
M engetahui lagi Maha Bijaksana.” (QS. an-Nisaa’: 92). 


, ' * t 


' % . r jki ? a o a f 0 ' 0 a s' o a 

M :t S> eJ ^- if ^ if if. if 


O if s' s' if s' S' X & A 

l ' -s\ * ft " 0 ' •. f 


0j caj j jj*Aj pjA AjL« odi [jsf ( Jh j! 

s' s' S'S' 

s' X ^A X A ? & A Xa s's' j/ ^ 

j j2 4^JLpj CA_<b- jj t j jsS CA 


874 fUf abWajiz; Fiqh Sunnah 


Dari Amr bin Syu’aib dari bapaknya dari datuknya bahwa Rasulullah 
H pemah memutuskan bahwa barangsiapa telah membunuh karena tersalah (tidak 
sengaja), maka diatnya (hams membayar) seratus ekor unta, yaitu tiga puluh 
ekor bintu makhadh 5 dan tiga puluh ekor bintu labun dan tiga puluh ekor hiqqah 
serta sepuluh ekor bani labun dzakar (jantan) . (Hasan Shahih: Ibnu Majah no: 
2128, ‘Aunul Ma’bud XII: 283 no: 4518, Ibnu Majah II: 878 no: 2630, dan 
Nasa'i VIII: 43). 


/• / / 


jllp 4jL* jlli ^ aIJS J jLj cJlS" : Jli aIpj 

* y 

y» -5l AL»y_ J-&I 4j jl 

^L2i A-Uj y*s- jlSo Jli 


O & s s / / / 


4_aJl 5\ Jjsd y*s- bg-J >yds Jli cJU- Ai d[ I Jlii l^ 2 ^ 

Ja2\ Jif Js-j Uif yup JjJJl JaI ■>* ^ 

” s ' ** ' ' ' ? ' 

J^ ^ ^ ^^ J-*' 

/ / * " < ^ S* 

. ^ jj }1 JU! Jif afc -S^fj 


Darinya (datuknya Amr bin Syu’aib) ia berkata, ‘Adalah nilai diat pada 
periode Rasulullah delapan ratus Dinar, atau delapan ribu Dirham; sedangkan 
nilai diat Ahli Kitab pada masa itu sepamh dari nilai diat orang muslim. Nilai 
tersebut berlaku terns hingga Umar ^ diangkat sebagai Khalifah. Dia berdiri 
untul c berkhutbah dengan mengatakan, ‘Ketahuilah, sesungguhnya harga crnta 
(sekarang) sangat tinggi. ’ Kemudian Umar memfardhukan atas pemilik emas seribu 
Dinar, atas pemilik perak dua belas ribu (Dirham), atas pemilik sapi dua ratus 
sapi, atas pemilik kambing dua ribu kambing, dan atas pemilik pakaian luar yang 
bagus dua ratus pakaian yang bagus. Dan, Umar membiarkan diat ahludz dzimmah, 


3 Bintu makhadh ialah onta betina yang bcrumur setahun sampai sempurna tahun kedua. Bintu 
labun ialah onta betina yang berumur tiga tahun sampai hampir masuk tahun keempat. Sedang 
ibnu labun, ibnu makhadh dan hiqqah ialah onta yang barn masuk tahun keempat, dinamakan 
demikian karena ia telah siap ditunggangi dan dijadikan sebagai pengangkut barang. 


Kitab al-Jinayat f|§ 875 


dia tidak meninggikan sebagaimana dia telah meninggikan diat yang lain. ” (Hasan: 
Irwa-ul Ghalil no: 2247 ‘Aunul Ma’bud XII: 284 no: 4519). 

3. PEMBUNUHAN YANG PELAKUNYA WAJIB MEMBAYAR 
DIAT 

Termasuk masalah yang sudah disepakati oleh para ulama’ bahwa diat 
yang harus dibayar oleh pelaku kasus pembunuhan yang disebabkan karena 
keliru (tidak sengaja), dan oleh pelaku pembunuhan yang syibhul amdi 
(mirip dengan sengaja), serta oleh pelaku pembunuhan yang disengaja yang 
dilakukan oleh orang yang belum mukallaf, misalnya anak kecil dan orang 
tidak sehat pikirannya. Diat juga harus dibayar oleh pelaku pembunuhan 
yang disengaja yang dilakukan oleh orang yang statusnya lebih tinggi daripada 
yang dibunuh, misalnya orang merdeka membunuh hamba sahaya. Sebagai 
diat juga wajib dibayar oleh orang yang tidur, lalu ia berbalik dalam tidumya 
kepada orang lain, lantas membunuhnya (dalam keadaan tidak sadar). Wajib 
pula atas orang yang jatuh menimpa orang lain, lalu orang itu terbunuh. 

4. MACAM-MACAM DIAT 

Diat terbagi dua, yaitu diat mughallazhah (yang berat) dan diat 
mukhaffafah (yang ringan). Diat mukhaffafah diwajibkan atas pelaku 
pembunuhan yang keliru, tidak disengaja, sedangkan diat mughallazhah 
diwajibkan atas pelaku pembunuhan yang syibhul ‘amdi. 

Adapun diat untuk kasus pembunuhan yang disengaja, yang kemudian 
pihak keluarga si terbunuh mema’afkan dan menuntut diat maka diat itu 
sesuai dengan tuntutan yang dengannya mereka berdamai sebagaimana yang 
telah dijelaskan dalam riwayat yang lalu sebagai berikut: 

Dari Amr bin Syuaib dari bapaknya dari datuknya, bahwa Nabi bersabda, 
"Barangsiapa yang membunuh dengan sengaja, maka urusannya diserahkan 
kepada keluarga si terbunuh; jika mereka mau, boleh menuntut balas; dan jika 
mereka mau, boleh mengambil diat; yaitu tiga puluh hiqqah (onta yang berusia 
empat tahun) dan tiga puluh jadza'ah (onta yang berusia lima tahun), dan empat 
puluh khalifah (onta yang bunting), dan apa saja yang dijadikan jaminan 
perdamaian, maka itu menjadi hak mereka, dan yang demikian itu sebagai 
penekanan terhadap keivajiban diat." (Hasan: Shahih Tirmidzi no: 1121, 

876 | Hf al-Wajiz; Fiqh Sunnah 





Tirmidzi II: 433 no: 1406, Ibnu Majah II: 877 no: 2626. Teks Arab hadits ini 
sudah pernah dimuat pada beberapa halaman sebelumnya). 

Diat mughallazhah ialah seratus ekor onta, yang empat puluh ekor 
darinya sedang bunting. Ini mengacu pada sabda beliau: 


^jA AjL» dtSyM _Hj jlS" L* pSL^dl <Lp jj VI 

y y y y y y y * y y 

Ketahuilah, sesungguhnya diat (pembunuhan) yangkeliru, yangmirip dengan 
pembunuhan yang disengaja, yang dilakukan memakai alat cambuk dan tongkat 
adalah seratus ekor onta; empat puluh diantaranya sedang bunting. (Shahih: 
Shahih Ibnu Majah no: 2126, Aunul Ma’bud XII: 292 no: 4524, Ibnu Majah 
II: 877 no: 2627 dan Nasa'i VIII: 41). 


4^ 


Pembiayaan diat ini haruslah diambil dari harta benda si pembunuh 
semata. 

Adapun diat pembunuhan yang tidak disengaja atau yang mirip dengan 
yang disengaja, maka diat tersebut harus ditanggung oleh keluarga si 
pembunuh, yaitu keluarganya laki-laki yang sudah baligh dari pihak ayahnya, 
yang mampu lagi berakal sehat. Dan, masuk ke dalam kategori keluarga 
tersebut ialah yang buta, yang menderita penyakit berat dan yang pikun, 
bila mereka kaya. Dan tidak masuk ke dalam kelompok keluarga termaksud 
adalah perempuan, yang miskin, yang belum baligh, yang gila dan yang 
berlainan agama dengan si pelaku pembunuhan. Karena pada dasarnya 
permasalahan ini adalah untuk membantu meringankan si pembunuh, 
sedangkan mereka tidak termasuk yang berhak membantunya. 

Dasar diwajibkannya pembayaran diat atas keluarga si pembunuh ialah 
hadits: 




* 

t r i* Oy „ i* , . y y ~y ^ i*. * J ✓ y * y t 

oL g X AA. > r O' 4jU) (0 ^ clg-yaj oJ 


f i* oy ✓ X 


<fi J 




Kitab aljinayat f§f | 877 


A 





Dari Abu Hurairah ^ ia berkata, "Ada dua wanita dari bani Hudzil 
bertengkar, satu dari keduanya melemparkan batu kepada yang lain hingga 
meninggal dunia dan meninggal pula janin dalam perutnya. Maka Nabi M 
menetapkan bahwa diat janinnya adalah (memerdekakan) seorang budak laki - 
laki atau perempuan, dan Beliau memutuskan bahwa pembayaran diat di 
perempuan yang dilempar itu harus ditanggung oleh keluarga perempuan yang 
melempar. ” (Muttafaqun ‘alaih: Fathul Bari XII: 24 no: 6740, Muslim III: 
1309 no: 1681 dan Nasa-I VIII: 47-48). 

5. DIAT ANGGOTA TUBUH 

Pada manusia ada anggota tubuh yang tunggal, misalnya hidung, lisan 
dan kemaluan; ada pula yang ganda seperti mata, teiinga dan tangan; dan 
ada juga yang lebih dari itu. 

Apabila seseorang merusak anggota tubuh orang lain, baik yang tunggal 
ataupun yang ganda, maka wajib membayar diat secara sempurna. Tapi 
manakala salah satu dari anggota tubuh yang ganda yang dirusak, maka ia 
hanya wajib membayar separuh diat. 

Jadi, wajib membayar diat secara utuh pada perusakan hidung dan kedua 
mata; untuk (perusakan) satu mata separuhnya, untuk dua pelupuk mata 
dari satu mata ia membayar separuhnya (separuh diat), dan untuk satu 
pelupuk mata, diatnya seperempatnya. Pada jari-jari kedua tangan dan kedua 
kaki diatnya utuh, dan pada masing-masing jari diatnya sepuluh onta. Untuk 
diatnya sempurna juga, dan pada setiap gigi diatnya lima ekor onta. 


All H jj! J ^ J> aLi allp J> jZS J\ 

^^ Cr? ISI aj jJi <j : Jli 

C-L yS/H jj jlijt Jj tj J^/jl <jj c j 




toolitil t^pil—It t^Jo i'I 

.> iiJCi iL ^ jr to t^i ^ t^JLi 


878 §Qf al-Wajiz; Fiqh Sunnah 



Dari Abu Bakar bin Ubaidillah bin Umar dari Umar ^ dari Rasulullah 
Beliau bersabda, “Pada hidung bila dipotong hidungnya, diatnya seratus ekor 
onta, pada tangan (diatnya) lima puluh (ekor onta), pada kaki (diatnya) lima 
puluh (ekor onta), pada mata (diatnya) lima puluh (ekor onta), pada luka yang 
mengenai otak (diatnya) sepertiga diat pembunuhan, pada tusukan yang sampai 
ke bagian dalam (diatnya) sepertiga diat pembunuhan, pada anggota tubuh yang 
bergeser (diatnya) lima belas (ekor onta), pada luka yang menampakkan tulang 
(diatnya) lima (ekor onta), padagigi (diatnya) lima (ekor onta) dan pada setiap 
jari yang ada (diatnya) sepuluh (ekor onta).” (Shahih karena banyak syahid 
‘saksi penguat’nya: Irwa-ul Ghalil no: 2238, Shahih Nasa'i no: 4513, Musnad 
al-Bazzar II: 207 no: 1531, Baihaqi VIII: 86). 


X- * £ X 0 x * 0 s' 0 s' 0 0 S' O £ s' } O s' s' f 0 X 

u* oJ ^ if f Cf- if- dji J-N ^ 

> si ' A . ,,X S S° U .of ' U S s'ssH&MS* '* ,, 

J-L—Wj JaS\jd\ «-ASo JaI M lS A —^ 


£*> ' s' A ^ 

. f O. s# 


I til yju'yi Jj JJ 4jjJl J jl j oljjJlj 


0 / i J // 

Os's' Os '». XX ». Os' V* 




* s % 


afLJl J&2\ JJ j£xJ l j^1}\ Jj j£vJI jlUJl Jj hlx it iplb. 


s' & s' 


jk^Ji jj sk-Ji j, jjoJi jj anil /AJi jj 


AjjJl oJu AjiJljoJl J j Aj jJl C-Jo <L» Jj AjwiJl yg i oJL^-l jjl 

s' s' XX 

j 3\ ^Cj^\ °jj w»l jt Jj 'jj O^liUP JJL*- jjiSllJl Jj 

x"x ^ X XX XX X 

skv’jlil j j JhV' bf j“—*' JiV' 'ut 'A*- 


■Mot 


x I* Ox 


Dari Abu Bakar bin Muhammad bin Amr bin Hazm dari bapaknya dari 
datuknya *&> dari Nabi M bahwa Beliau pemah mengirim surat kepada penduduk 
Yaman yang berisikan fardhu-fardhu, sunnah'Sunnah dan berbagai jenis diat. Di 
antara isinya ialah, “Bahwa pada jiwa diatnya seratus ekor onta, pada hidung 
yang terpotong ada diat, pada lisan ada diat, pada dua bibir ada diat, pada dua 


Kitab al'Jinayat 


879 




buah penis ada diat, pada penis (dzakar) ada diat, pada tulang sulbi ada diat, pada 
dua mata ada diat, pada satu kaki ada separuh diat, pada luka yang tembus ke 
otak sepertiga diat, pada tusukan yang sampai kebagian dalam sepertiga diat, pada 
luka yang menyebabkan tulang berpindah (diatnya) lima belas ekor onta, pada 
setiap jari tangan dan jari kaki (diatnya) lima belas ekor onta, pada gigi (diatnya) 
lima ekor onta dan pada luka yang menampakkan tulang, (diatnya) lima ekor 
onta,” (Shahih karena banyak syahid ‘saksi penguat’nya: Irwa-ul Ghalil no: 
2275, Shahih Nasa’i no: 4513, Muwaththa’ Malik hal. 611 no: 1545, Nasa'i 
VIII: 57,58 dan 59). 

6. DIAT FUNGSI ANGGOTA TUBUH 

Apabila seseorang memukul orang lain hingga tidak berfungsi akalnya, 
atau salah satu panca inderanya, misalnya pendengarannya, penglihatannya, 
penciumannya, perasanya atau menjadi bisu, maka pada masing-masing dari 
kesemuanya itu ada diat secara sempurna: 


° ... f ^ x V f I °( - xc> * l 55 * ° " • 0 ' 0 ' 

.jJUi Also (.C-juZy) Ijli cJ-y* 

* 

^ ^ ^ ' s * y s y y f. } 00 / / 

c4^1j (j JZ :Jli CaJ [^1 lp °jj\ di3o 

A-3 -ll LJl 3 CO^Soj AjLaPj 4*^1- c-Js'Jii 


o y 

. ^ f l. r s S } 


Dari Auf, ia bertutur: Say a pemah mendengar seorang kakek, sebelum terjadi 
fitnah Ibnu al-Asy’ats yang kemudian dijelaskan ciri'tirinya, lalu orange orang 
pada berkata, "Itu adalah Abul Mulhib Paman Abu Qilabah.” la (kakek itu) 
berkata, "Ada seorang laki-laki yang dilempar dengan batu pada kepalanya, sehingga 
pendengarannya, lisannya, akalnya dan penisnya tidak berfungsi, sehingga ia tidak 
berani mendekat kepada perempuan. Maka Umar ^ menetapkan (si pelempar 
batu itu) harus (membayar) empat diat (kepadanya)." (Hasan: Irwa-ul Ghalil 
no: 2279, Musnad Ibnu Abi Syaibah IX: 167 no: 6943 dan Baihaqi VIII: 
86 ). 

880 | Hf al-Wajiz; Fiqh Sunnah 


1 




Jika dicukil mata yang sehat dan orang yang buta sebelah, maka diatnya 
sempuma. Hal ini pemah diputuskan oleh Umar dan putranya, Abdullah 
bin Umar serta Ali bin Abi Thalib 4® : 


j* Lit- :jis 4 LV- ju ^ 


:Jlii t jIp^ 1 JL-I lid :cJii 


Dari Qatadah, ia berkata: Say a pemah mendengar Abu M ujilliz mengatakan 
: Say a pemah bertanya kepada Abdullah bin Umarperihal orang yang buta sebelah 
yang dicukil matanya, maka Abdullah bin Shafutan menjawab, “Dalam hal ini 
Umar pemah menetapkan diat.” Kemudian aku (Abu Mujilliz) berkata, 
“Sesungguhnya aku hanya bertanya kepada Ibnu Umar (bukan bertanya 
kepadamu).” Maka jawabnya, “Bukankah la (Abdullah bin Shafvuan sendiri) 
menyampaikan (apa yang diterima) dari Umar?" (Shahihul Isnad: Irwa-ul 
Ghalil no: 2270, Baihaqi VIII: 94, Musnad Ibnu Abi Syaibah IX: 196 no: 
7060 tanpa perkata, “FAQULTU... (=Kemudian aku (Abu Mujliz) 
katakan...”). 


zii lil (J J d\4 4jl :4^g> { J& ^ 

LaijcAjd—Si *i>-l ?.l1> jlj 44JL*15^ _Si jl-1 p.l_j- jl 


Dari Qatadah dari Khallas dari Ali bahwa ia pemah mengatakan perihal 
orang yang buta sebelah bila dicukil matanya, “Jika ia mau, boleh menuntut dia 
secara utuh : jika mau, ia boleh mengambil separuh diat (saja) dan ia mencukil 
salah satu dari dua mata sipencukil mata itu." (Musnad Ibnu Abi Syaibah IX: 
197 no: 7062 dan Baihaqi VIII: 94). 


7. DIAT SYIJAJ 

Syijaj ialah segala macam luka yang mengenai kepala dan wajah. Dan, 


Kitab al-Jinayat |§§ 881 



ini ada sepuluh macam: 

1. Kharishah yaitu luka yang mengupas kulit, namun tidak sampai 
berdarah. 

2. Damiyah adalah luka yang mengeluarkan darah. 

3. Badhi’ah yakni luka yang menyobek daging dengan sobekan yang 
lebar. 

4. Mutalahamah ialah luka yang menembus daging bagian dalam. 

5. Samhaq yaitu luka, yang mana antara luka dan tulang ada daging 
tipis. 

Jadi inilah lima macam luka yang tidak boleh diqishash 6 dan tidak 
ada diat tertentu dan bagi pelakunya diwajibkan hukumah 7 

6. Mudhihah ialah luka yang sampai tulangnya terlihat, diatnya lima 
ekor onta. 

7. Hasyimah yaitu luka yang memecahkan tulang, diatnya sepuluh 
ekor onta. 

8. Munaqqilah adalah luka yang menyebabkan berpindahnya tulang 
dan satu tempat ke tempat yang lain. Diatnya lima belas ekor onta. 

9. Makmumah atau aamah yakni luka, dimana antara luka dan otak 
tidak tersisa daging, melainkan daging yang amat tipis dan diatnya 
sepertiga diat. 

10. Damighah ialah luka yang sampai tembus ke otak. Diatnya seperti 
diat juga. 


6 Karena tidak mungkin bisa sama dan sepadan. 

7 Ibnul Mundzir berkata : “Telah Ijma' (sepakat) semua ulama’ yang kami hafal perkataan mereka 
bahwa makna perkataan hukumah yaitu dikatakan apabila seorang terluka yang mana luka tersebut 
tidak ada diatnya yang dimaklumi, (dikatakan); Bcrapa harga orang ini jika dia sebagai seorang 
hamba sahaya sebclum terluka seperti yang dialaminya ini? Atau scbelum dipukul seperti pukulan 
ini? jika dikatakan seratus dinar, maka ditanya (lagi) : Berapa harganya jika dia telah terkena luka 
ini dan telah sembuh? Jika dikatakan : Sembilan puluh lima dinar maka yang wajib dibayar kepada 
si teraniaya oleh yang menganiaya adalah 1/20 diat, dan jika mereka mcngatakan : sembilan puluh 
dinar maka yang wajib dibayar adalah 1/10 diat, dan sckiranya harga tersebut ada yang lebih dari itu, 
atau kurang maka seperti itulah perumpamaannya. Selesai, nukilan dari Kitab al-Ijma’ hal. 151 point 
no 697. 


al'Wajiz; Fiqh Sunnah 


882 


8. DIAT JAA-IFAH 

Jaa-ifah yaitu segala tusukan dan semisalnya yang menembus bagian 
dalam, misalnya perut, punggung, dada, tenggorokan dan tempat janin. 
Diatnya, masing-masing sepertiga diat. Hal ini mengacu pada riwayat Abu 
Bakar bin Muhammad bin Amr bin Hazm dari bapaknya dari datuknya dan 
Nabi i$g bahwa Beliau mengirim surat kepada penduduk Yaman. 

Di antara isinya: 

^ A AA s s s 

. oJb 4jijUrl (3 J 

Dan, padajaa-ifah diatnya sepertiga. 8 

9. DIATPEREMPUAN 

Jika seorang perempuan dibunuh karena tersalah, tidak disengaja, maka 
diatnya separuh diat laki-laki. Demikian pula diat anggota tubuh perempuan 
dan pelukaannya adalah separuh dari diat laki-laki dan pelukannya: 


. X .SS ' f » S S A 0 0 O „ S . O A O sf » Os A, Q S 

j>r jl 4p> Alp -Si OJjC- if 

ol^ll 4 j Ji idJJi Jjjiij <3 (JlprjJl 

/ s s s s 


Dari Syuraih, ia bertutur, “Telah datang kepadaku Urwah al-Bariqi dari sisi 
Umar ^ bahtua diat lukaduka pada laki-laki yang sama dengan yang ada pada 
perempuan hanyalah pada gigi dan luka yang sampai menampakkan tulang; dan 
untuk yang lebih parah daripada itu, maka diat perempuan separuh dari diat laki- 
laki.” (Sanadnya Shahih: Irwa-ul Ghalil VII: 307, Musnad Ibnu Abi Syaibah 
IX: 300 no: 7546). 


10. DIAT AHLIKITAB 

Manakala Ahli Kitab dibunuh karena tidak sengaja, karena keliru, maka 
diatnya separuh diat orang muslim dan diat laki-laki diantara mereka separuh 


Teks lengkap dan takhrij haditsnya sudah pcmah dimuat pada beberapa halaman sebelumnya 
(Pent.). 


Kitab al-Jinayat fQf 883 


dari diat laki-laki muslim; diat perempuan dari perempuan mereka adalah 
separuh dari diat perempuan muslim: 


_ W- ^ X S> £ J ^ 

• f ' • - util )Zo 1 * l ^ 0 ' /(Al-r f 0 ' 0 ' 0 O S O s 

O' UJ**J O' A*)l P tO* 

' ' * S' 

.<_£jC/adij if*-*j J-iiP u-Avai Jjsl Jap 


Dari Amr bin Syuaib dari bapaknya dari datuknya ^ bahwa Rasulullah 
M memutuskan, bahwa denda bunuh Ahli Kitab adalah separuh dari denda bunuh 
kaum Muslimin; mereka adalah kaum Yahudi dan Nashrani. (Hasan: Irwa-ul 
Ghalil no : 2251, Ibnu Majah II: 883 no: 2644, Tirmidzi II: 433 no : 1434, 
Nasa'i VIII: 45 dengan redaksi yang berlainan, dan Abu Daud meriwayatkan 
dalam ‘Aunul Ma’bud XII : 323 no : 4559 dengan lafazh, “DIATUL 
MU’AHAD NISHFU DIATIL HURRI (=diat kafir mu’ahad adalah separuh 
dari diat orang merdeka), yaitu orang muslim). 

11. DIAT JAN IN 

Jika janin meninggal dunia disebabkan ibunya dianiaya baik sengaja 
ataupun tidak, namun sang ibu tidak wafat, maka wajiblah si penganiaya 
memerdekakan hamba sahaya, baik si janin meninggal pada waktu sedang 
lahir atau meninggal dalam perut ibunya, baik laki-laki ataupun perempuan. 
Kemudian jika sang ibu meninggal dunia juga, maka untuknyalah diat 
janinnya itu: 


l ' * l'. 0 i 0 ^ • I ® 9 . O . //■.. t ( .. I J f Q S 

£jA Ou) j* I C-Ju3) iJU Agfg) QjJ ^i\ I'jfr 

' * ' - x 

S ^N J_^ J ijl , 4 ^ < 5 ^ <S 

/ / / * ^ x 

P 51 2jJj I^»l jl AjP Lgj;- y>r 40 01 ^y2.A9 

* * * s s 

> o x ^ ^ ' 

Dari Abu Hurairah 4*>, ia bertutwr, “Telah berkelahi dua orang perempuan 
dari Bani Hudzail, yaitu satu dari keduanya melemparkan batu kepada yang lain 


, o . > e 


z' O / 


884 §fH al-Wajiz; Fiqh Sunnah 




hingga meninggal dunia dan meninggal (pula) janin yang ada dalam perutnya. 
Kemudian keluarga si terbunuh mengadukan kasus tersebut kepada Rasulullah 
maka Rasulullah memutuskan bahwa diatjaninnya adalah (memerdekakan) 
hamba sahaya lakidaki atau perempuan, dan Beliau menetapkan diat perempuan 
(yang terbunuh itu) hams ditanggung keluarga si pembunuh; sedangkan warisan 
dari ibu yang terbunuh itu diterima oleh anaknya dan orang-orang yang 
bersamanya." (Muttafaqun‘alaih). 

Adapun jika sang janin lahir, lalu meninggal dunia, maka diatnya utuh. 
Yaitu jika lakidaki, wajib si pembunuh menyerahkan seratus ekor unta kepada 
keluarga korban, dan jika perempuan maka diatnya lima puluh ekor onta, 
karena kita yakin meninggalnya janin itu karena penganiayaan, sehingga 
statusnya mirip dengan bukan janin. 


Kitab al-Jinayat ||j | 885 
















Kitab ab Qadha 

(Peradilan) 


1. PENSYARI’ATAN QADHA’ 

Qadha’ disyari’atkanberdasar Kitabullah, Sunnah Rasul-Nya dan Ijma’ 
ummat Islam: 

Allah tjg menegaskan: 


(M .Jill 0\j 

* S 

Dan hendaklah kamu memutuskan perkara diantara mereka menurut apa 
yang diturunkan Allah. (QS. al-Maa-idah: 49). 


(Y 1 (J 4jLL>- lij ^ jtaLj 


Hai Daud, sesungguhnya Kami menjadikan kamu sebagai khalifah (penguasa) 
di muka bumi, maka berilah keputusan (perkara) diantara mereka dengan adil 
(QS. Shaad: 26). 


: Jjib aDI J^S 4^> Qi df" 
Aii Uo^-I Agi?rli blj t<1)1 Ali c-jC^I A^rli 


Dari Amr bin Ash bahwa ia pemah mendengar Rasulullah £jg bersabda, 
“A pabila seorang hakim akan memutuskan perkara, lalu ia berijtihad, lantas benar 
(keputusannya) maka ia mendapatkan dua pahala; dan apabila ia memutuskan 
perkara, lalu ia berijtihad, kemudian (temyata) keliru (keputusannya), maka ia 
mendapatkansatupahala.” (Muttafaqun‘alaih: Fathul BariXIII: 318 no: 7352, 
Muslim III: 1342 no: 1716, Aunul Ma’bud IX: 488 no: 3557, Ibnu Majah II: 
776 no: 2314). 

Kaum Muslim sudah sepakat atas disyari’atkannya qadha’. 

2. HUKUM MENGANGKAT QADHI 

Hukum mengangkat qadhi adalah fardhu kifayah, yaitu pihak imam 
(kepala negara dan semisalnya) berkewajiban mengangkat seorang hakim 
di setiap negeri, sesuai dengan kebutuhannya, untuk memutuskan perkara 
diantara penduduk setempat. Sebab, Nabi $$ pun biasa memutuskan perkara 
diantara para shahabat dan lainnya, bahkan Beliau pemah mengutus Ali 
menjadi qadhi di negeri Yaman. Demikian pula Khulafaur Rasyidun dan 
mereka pemah mengangkat sejumlah qadhi di beberapa kota besar. (Lihat 
Manarus Sabil II: 453). 

3. KEUTAMAAN MENJADI QADHI 


J . / / / x 

(O % 


J5 V) All ^ y j iJ^ *<Jb $j*m**» ^jjl All & 

y y y ? y y 

a! _Si olJl jj (J>Jl (j AxSsla a jgJLLa VIS* aISI oUI 

^ y & y 

y o % y * ° 

. L^qJUjj ai 


Dari Abdullah bin Mas’ud bahwa Rasulullah $$ bersabda, “Sama sekali 
tiada iri, melainkan dalam dua hal: (pertama) seseorang yang dikaruniai harta 
benda oleh Alah, lalu dia mendermakan harta bendanya dalam (membela) yang 
haq, dan (kedua) seseorang yang diberi hikmah (ilmu) oleh Allah, lalu ia 


HI abWajiz; Fiqh Sunnah 


890 






memutuskan perkara dengannya dan mengajarhannya (kepada orang lain).” 
(Muttafaqun ‘alaih: Fathul Bari XIII: 298 no: 7316, Muslim I: 559 no: 816, 
Ibnu Majahll: 1407 no: 4208). 


4. RESIKO MENJADIQADHI 


xai ^Gl j* : Jli a^1 





* 




Dari Abu Hurairah dari Nabi Beliau bersabda, “Barangsiapa yang 
dilantik sebagai qadhi yang bertugas memutuskan perkara diantara manusia, maka 
sungguh berarti ia telah disembelih dengan tidak menggunakan pisau.” (Shahih: 
Shahihul Jami’us Shaghir no: 6190, ‘Aunul Ma’bud IX: 486 no: 3555, Tirmidzi 
II: 393 no: 1340 dan Ibnu Majah II: 774 no: 2308). 


o -i* ^ % o 


jL—Si (J jGl oGaill : Jli GSl J ^ oJj^1 ^ 

/ / / / ** ✓ 

LT^JJ t^JtJl (j Aj ^'/sai (3>*Jl J^-j I^Jrl ^ A>-ljj 

. jll]l j (J j ^ 


Dari Abu Buraidah dari Rasulullah ^g, Beliau bersabda, “Qadhi itu ada 
tiga (macam): yang dm (macam) di neraka, sedang yang satu akan masuk syurga: 
yaitu seorang Qadhi yang mengetahui yang haq lalu ia memutuskan perkara 
dengannya, maka ia akan masuk syurga; (kedm) seorang Qadhi yang memutuskan 
perkara diantara orang-orang tanpa dasar pengetahuan, maka iapasti masuk neraka, 
dan (ketiga) seorang Qadhi yang sengaja berbmt dhalim dalam (menetapkan) 
hukum, maka ia pasti masuk neraka. ” (Shahih: Shahihul Jami’us Shaghir no: 
4446, ‘Aunul Ma’bud IX: 487 no: 3556 dan Ibnu Majah II: 776 no: 2315). 


5. LARANGAN MEMBURU JABATAN QADHI 


jS- ^ L gi ^ Sgp l 01 j cl$Jt j 5jL^« ^ L^JjUpI jli cdjUa'yi jGJ 


Kitab al-Qadha f|f§ 


891 







Dari Abdurrahman bin Samurah ia berkata: Nabi pemah bersabda 
kepadaku, “Ya Abdurrahman, janganlahengkauminta jabatan (kepadaku); karena 
sesungguhnya jika engkau diberi jabatan karena permintaanmu, niscaya engkau 
dipasrahkan kepadanya, tapi jika engkau diberi jabatan bukan karena 
permintaanmu, niscaya engkau akan ditolong untuk melaksanakannya." 
(Muttafaqun ‘alaih: Fathul Bari XIII: 123 no: 7146, Muslim III: 1273 no: 
1652, ‘Aunul Ma’bud VIII: 147 no: 2913 dan Tirmidzi III: 42 no: 1568 serta 
Nasa'i VIII: 225). 

6. ORANG YANG WAJIB DLANGKAT SEBAGAIQADHI 

Dalam Fathul Bari XIII: 146, al-Hafizh Ibnu Hajar .ai menulis bahwa 
Abu Ali al-Karabisiy, murid Imam Syafi’i dalam Kitabnya Adabil Qadha’ 
berkata, “Aku tidak mengetahui adanya perbedaan pendapat diantara para 
ulama’ bahwa orang yang paling berhak memutuskan perkara diantara or- 
ang-orang muslim ialah orang yang tampak jelas kelebihannya, kejujurannya, 
keilmuannya, kewara’annya, rajin mengaji al-Qur’an, mengerti sebagian 
besar hukum'hukum yang terkandung di dalamnya, memahami sunnah' 
sunnah Rasulullah dan hafal sebagian besar sunnah Beliau demikian pula 
mayoritas perkataan shahabat. Mengetahui ijma’ dan khilaf serta pendapat 
fiiqaha’ dari kalangan tabi’in, mengetahui hadits yang shahih dari yang lemah, 
mengetahui al-Qur’an dalam permasalahan-permasalahan yang ada. Jika 
tidak ada maka dalam sunnah-sunnah Nabi jika tidak ada, maka 
meneladani amalan yang sudah disepakati para shahabat; jika temyata mereka 
berlainan pendapat, maka mencari yang paling mirip dengan ketentuan al- 
Qur’an dan sunnah Rasul, kemudian memperhatikan fatwa para shahabat 
senior lantas diamalkannya, seringkali melakukan diskusi dengan para ahli 
ilmu, mengadakan musyawarah dengan mereka dengan tetap memperhatikan 
keutamaan dan sikap wara’, mampu menjaga lisan dan perut serta 
kemaluannya, dan mampu memahami pernyataan lawan. Kemudian 
hendaknya ia orang yang cerdas dan tidak memperhatikan tuntutan hawa 
nafsu. Demikianlah, meski kami mengetahui bahwasanya tiada seorangpun 


892 §f|f al-Wajiz; Fiqh Sunnah 


di permukaan bumi yang memiliki seluruh sifat-sifat dan kriteria di atas, 
namun merupakan suatu kewajiban (atas penguasa) agar memilih calon 
hakim dari setiap zaman yang terbaik dan yang paling utama diantara seluruh 
rakyat.” Selesai. 

7. PEREMPUAN TIDAK BOLEH JADI HAKIM 


! J —Jl g d) , JUJl f Li £JSL aii:Jli4ji i'j&Jk’tf- 

{S'J rjj yjpj : jii qi CjU of ® 


Dari Abi Bakrah ia bertutur: Sesungguhnya pada ivaktu berkobar perang 
Jamal aku mendapatkan manfa’at dengan kalimat (wasiat dari Nabi yaitu 
tatkala Nabi mendengar informasi bahwa rakyat Persia mengangkat puteri Kisra 
sebagai ratu, maka Beliau bersabda, “Sekali-kali tidak akan beruntung suatu kaum 
yang menyerahkan urusannya kepada (pemimpin) perempuan.’” (Shahih: 
Shahihul Jami’us Shaghir no: 5225, Fathul Bari XIII: 53 no: 7099, Tirmidzi 
III: 360 no: 2365, danNasa'i VIII: 227). 


8. ADAB QADHI 

Qadhi wajib bersikap adil kepada dua orang yang bermusuhan, dalam 
hal perhatiannya, pemyataannya, majlisnya, dan perlakuannya di majlis 
kehakiman (Manarus Sabil II: 460): 


/• ✓ 


^ jlp e-JZ' :Jl5 J^iAl t 

131 40^1 j 4^20 _Si I_Iaj L«1 yc^^l 

/• / y 

tdlfPrJ (j ^llll ^ JptJ jt-lSsJ 4jlj tdilli il 


Dari Abdul Mulaih al-Hadzali, ia bertutur: Umar bin Khaththab Jgypemah 
mengirim surat kepada Abu Musa al-Asy’ari ^ (yang isinya), “Amma ba’du, 
sesungguhnya peradilan adalah suatu kefardhuan yang kokoh status hukumnya 


Kitab aUQadha §§ 


893 




dan merupakan sunnah (Rasulullah $&) muttaba’ah (yang terikuti dengan baik); 
karena itu, bila ia (jabatan hakim) diserahkan kepadamu, makafahamilah (terlebih 
dahulu); karena sesungguhnya pembicaraan kebenaran yang kiranya tidak bisa 
terlaksana tidak akan memberi manfa'at; tolonglah (dengan tulus) diantara on 
ang'Orang yang tengah berada di hadapanmu, di majlismu, dan di dalam 
keadilanmu; dan jangan sampai orang yang mulia menyeretmu pada 
kelalimanmu." (Shahih: Irwa-ul Ghalil no: 2619 dan Daruquthni IV: 206 
no: 15). 

9. QADHIDIHARAMKAN MENERIMA SOGOK DAN HADIAH 


Sy-j Jli: 4* J A 


Dari Abdullah bin Amr bahwa Rasulullah hersabda, "Allah melaknat 
penyogok dan penerima sogok.’’ (Shahih: Shahih Ibnu Majah no: 1871, Ibnu 
Majah II: 775 no: 2313 dan Tirmidzi II: 397 no: 1352). 


. Ijla : JlS ^ O' 


Os' A o * o s 

d^ 


Dari Abu Humaid As-Sa’idi 4#b bahwa Rasulullah H bersabda, “Segala 
hadiyah (yangditerima) seluruhpetugas adalahpengkhianatan.” (Shahih: Irwa- 
ul Ghalil no: 2622, al-Fathur Rabbani V: 424 dan Baihaqi X: 138). 

10. QADHI DIHARAMKAN MEMUTUSKAN HUKIJM KETIKA 
SEDANG MARAH 


I , .. S'' f 0 ' 0 t s' Os' A 0 s' . Os' A O ..s' » Os' 0 s' 

: jg ^ jj dr^^- 3 ' ^ V3 j ststoS' 

s' s' y ^ / 

CG'j jU — dl5"j— 4 -j! ^J\ 0 jj! 

^ S' s' s' S’ jS S' 

d <j£ < ^ >m d r^-A. V • JjA! ^^ c jLdaP 



894 f|| al-Wajiz; Fiqh Sunnah 


Dari Abdul Malik bin Umair, ia bercerita : Saya pemah mendengar 
Abdurrahman bin Abi Bakrah berkata bahwa Abu Bakrah pemah menulis surat 
kepada anaknya yang (sedang menjabat qadhi) di Sajistan, (yang isinya), 
“Janganlah sekali-kali engkau memutuskan perkara diantara dua orang sedangkan 
engkau dalam keadaan marah; karena sesungguhnya aku pemah mendengar Nabi 
M bersabda, ‘Janganlah sekali-kali seorang hakim memutuskan perkara diantara 
dua orang (yangbersengketa) padawaktuia marah.”’ (Muttafaqun‘alaih: Fathul 
Bari XIII: 136 no: 7158, Muslim III: 1342 no: 1717, Tirmidzi II: 396 no: 
1349, ‘Aunul Ma’bud IX: 506 no: 3572, Nasa'i VIII: 237 dan Ibnu Majah II: 
776 no: 2316). 


11. KEPUTUSAN HAKIM TIDAK DAPAT MENGUBAH YANG 
HAQ SEDIKITPUN 

Barangsiapa yang diberi keputusan hukum yang isinya mengambil hak 
orang lain, maka janganlah dia mengambilnya; karena sesungguhnya 
keputusan hakim tidak dapat menghalalkan yang haram dan tidak pula 
mengharamkan yang halal: 


^ ^ J Ji y, • jjj jjj ^ ^ £i ^ 0 ^ O A XX* H £ 

of nfi: j£ °^\ c >i 

y ^ * * x x 

cdilij aJ ijs'C# Ail O' 

bft j^-Qi jlljl A*jaS lljli pil~» JpV aJ 


Dari Ummu Salamah isteri Nabi bahwa Nabi pemah mendengar 
pertengkaran di depan pintu kamamya, lalu Beliau keluar menemui mereka, 
kemudian Rasulullah bersabda, “Sesungguhnya saya hanyalah manusia biasa, 
dan sesungguhnya datang kepadaku orang- orang yang bersengketa, maka barangkali 
sebagian diantara kalian ada yang lebih pandai berbicara daripada sebagian yang 
lain, sehingga saya menyangka bahwa dia benar, lalu saya putuskan perkara itu 
untuknya; karena itu barangsiapa yang telah saya putuskan untuknya hak seorang 
muslim (yang lain), maka sesungguhnya itu adalah secuil dari api neraka; karena 
itu ambillah itu atau tinggalkanlah.” (Muttafaqun ‘alaih: Fathul Bari V: 107 


Kitab al-Qadha | 


895 



no: 2458, Muslim III: 1337 no: 5 dan 1713, ‘Aunul Ma’bud IX: 500 no: 
3566, Tirmidzi II: 398 no: 1354, Nasa’i VIII: 233 dan Ibu Majah II: 777 no: 
2317). 


BAB TUDUHAN DAN BUKTI 

1. PENGERTIAN TUDUHAN DAN BUKTI 

Da’aawa (Jp. jji) adalah bentuk jama’ dari kata da’wa yang 

menurut bahasa berarti thalab (tuntutan). Allah berfirman: 

t o } v s ,/• o, o y' * 

(r\ .0 

Dan memperoleh (pula) di dalamnya apa saja yang kamu minta. (QS. 
Fushshilat: 31). 

Yaitu apa saja yang kamu tuntut. 

Adapun pengertian da’wa menurut istilah syar’i ialah seseorang mengaku 
memiliki sesuatu yang berada di tangan orang lain atau di dalam tanggungan 
orang lain. 

Sedangkan mudda’i ialah orang yang menuntut haknya, dan manakala 
ia tidak menuntutnya, maka dibiarkan. Adapun mudda’a ‘alaih ialah orang 
yang dituntut mengembalikan hak orang lain, dan manakala ia diam, tidak 
membantah, maka ia tetap dituntut. (Fiqhus Sunnah III: 327). 

Bayyinaat ( 0 £!i) adalah bentuk jama’ dari kata bayyinah (&) ialahbukti 
kuat seperti saksi dan semisalnya. Dasar pembicaraan ini ialah riwayat: 


/ ® ^ 




Dari Ibnu Abbas iw* bahwa Rasulullah Sgg bersabda, ‘ Andaikata orange or¬ 
ang diberi (sesuai) tuntutan mereka, (maka) orang-orang pada menuntut darah 
dan harta benda orang lain (seenaknya). Namun sumpah hams diucapkan oleh 
pihak tertuduh." (Muttafaqun ‘alaih: Muslim III: 1336 no: 1711 dan Fathul 


896 


al-Wajiz; Fiqh Sunnah 



Bari VIII: 213 no: 4551 dalam satu kisah, dan Ibnu Majahll: 778 no: 2321). 


i't'U Jjk, fiu " ‘ f » ' A o. ® - ° " 

AJLwJI £g|g <UJi (J y* J O' Owl>r /^P 4-Jl (0* -5 

X ✓ S # s 0 

•^LS^' LS^uW'j L5^ 


Dari Amr bin Syu’aib dari bapaknya dari datuknya ^ bahwa Rasulullah 
^ bersabda, “Bukti hams dikemukakan oleh si penuduh, sedang sumpah wajib 
diucapkan oleh si tertnduh. ” (Shahih: Shahihul Jami’us Shaghir no: 2896 dan 
Tirmidzill: 399 no: 1356). 

2. DOSA ORANG YANG MENGAKU MILIK ORANG LAIN 
SEBAGAIMILIKNYA 


^ ir* ^ Jj-* 1 J L 5 ^' O* 



Dari Abu D zar ^ bahwa ia pemah mendengar Rasulullah bersabda, 
"Barangsiapa yang mengaku milik orang lain sebagai miliknya, maka ia bukanlah 
dari golongan kami; dan hendaklah ia menempati ternpat duduknya di neraka!” 
(Shahih: Shahih Ibnu Majah no: 1877, Muslim I: 79 no: 61 dan Ibnu Majah 
II: 777 no: 2319). 


3. DOSA ORANG YANG BERSUMPAH PALSU DEMI 
MENDAPATKAN HARTA ORANG LAIN 


LaI>- adi j jLj ji3: ji i *$k> yjys j> y\yy 

* * 

. O l ,w 3 . P aJlP jAj a1]| C 


Dari Abdullah bin Mas’ud 4® bahwa Rasulullah bersabda, “Barangsiapa 
yang mengucapkan sumpah palsu yang dengannya ia akan mendapatkan sebagian 
harta orang muslim (yang lain), niscaya ia akan bertemu dengan Allah dalam 
keadaan dimurkai oleh-Nya. ” (Muttafaqun ‘alaih: Fathul Bari XI: 558 no: 6676, 
6677 Muslim 1:122 no: 138, ‘Aunul Ma’bud VIII: 67 no: 3227, Tirmidzi IV: 


Kitab abQadha §§§ | 897 


292 no: 4082 dan Ibnu Majah II: 778 no: 2323). 


J>-j y • J yk r!t J y *j £*-*• *0' 4^ Jj&Jl 

Jlii . j\l —Jl a! L->-jtj 2u>Jl aIIp iiil i>j>- VI ca^I c5 j J>- 

015"” 0|j ijli ?Sju-q 015”* Olj ‘4-^ J 1 j Ifjii) ^ J*- j 




Dari Abu Vmamah aUHaritsi &> bahwa ia pemah mendengar Rasulullah 
#!$ bersabda, “Tidaklah seseorang mengambil sebagian hak orang muslim (yang 
lain) dengan sumpahnya, melainkan pasti Allah mengaramkan syurga atasnya, 
clan memastikan neraka baginya. ” Kemudian ada seorang shahabat yang hadir 
berkata, “Ya Rasulullah, (meskipun) yang diambil itu barang yang sepele?” Jawab 
Beliau, “Sekalipun sekedar siwak dari pohon arak." (Shahih: Shahihlbnu Majah 
no: 1882, Ibnu Majah II: 779 no: 2324, dan semisal dalam Muslim 1:121 no: 
137, dan Nasa'i VIII: 246). 


4. CARA MENETAPKAN TUDUHAN 

Cara menguatkan dakwaan ialah melalui pengakuan, kesaksian, dan 
sumpah. (Fiqhus Sunnah III: 328). 

5. PENGAKUAN 


Yang dimaksud dengan pengakuan ialah mengakui kebenaran, dan ini 
hukumnya wajib, bila yang mengakui itu adalah orang yang mukallaf dan 
tanpa tekanan dari pihak manapun. (Manarus Sabil II: 505). 

Nabi pemah merajam Ma’iz dan perempuan al-Ghamidiyah serta al- 
Juhainah atas dasar pengakuan mereka sendiri. Disamping itu, Beliau 
pemah bersabda: 


‘ci>l OU IJii ifjl Jl f Cillj 


“Wahai Unais, berangkatlah menemui isteri orang ini, jika ia mengakui, 
maka rajamlah.” (Lihat pembahasan hukuman bagi orang yang berzina). 

898 | f|§ al-Wajiz; Fiqh Sunnah 


6. KESAKSIAN 


Menjadi saksi dalam hal pembelaan terhadap hak manusia adaiah fardhu 
kifayah, berdasar firman Allah M- 


(YAY 

O' 

Danjanganlahsaksisaksiituenggan (memberiketerangan) apabilamereka 
dipanggil. (QS. al-Baqarah: 282). 

Sedangkan memberikan kesaksian adaiah fardhu ‘ain hukumnya, 
berdasar firman-Nya: 


( Y AT :«^aJI) . 4 -Ia (WI oiLgJiJl IVj 


o' 


Dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan 
barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adaiah orang yang 
berdosa hatinya. (QS. al-Baqarah: 283). 

Saksi harus memberi keterangan yang sesungguhnya, apa adanya 
walaupun terhadap dirinya sendiri. Allah menegaskan: 


jf|*S—if daLdeiij 1 jjI y*\ JJ jJl 

cS 0*3' ^ Jj' aI)U j' 01 1 j 

0 Y® 0_ji-<>-*j L*j 0l^ aAJI Oli I yd j! Ijjlj Ofj 1 


Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar yang 
penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri 
atau ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah 
lebih tahu kemashlahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena 
ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) 
atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adaiah Maha Mengetahui 
segala apa yang kamu kerjakan. (QS. an-Nisaa’: 135). 

Haram memberi kesaksian tanpa mengetahui dengan jelas. Allah 
menegaskan: 


Kitab al-Qadha | 


899 


(AT : js Cr* VI 

“Melainkan orang yang mengakui yang haq, sedangkan mereka 
mengetahuinya (dengan jelas)." (QS. az-Zukhruf: 86). 

Saksi palsu termasuk sebesar-besar dosa besar: 


o o x > 


Xxf . .► ijlX 


jZt V' ^ Sj^-J Ju : Jli •>; 

XXX X " X 

liSCxi jli"j jj _^pj ^liL : Jjij Ij :Vli5 

X XX 

llii jJlj lli .jjjil t J j*j VI I Jlij 

x x 


Dari Abi Bakrah bahwa Rasulullah M bersabda, “Maukah kujelaskan 
kepada kalian berita penting tentang sebesar-besar dosa besar?” Kemudian kami 
jawab, “Tentu man, ya Rasulullah. ” Lanjut Beliau, “Menyekutukan Allah dan 
durhaka kepada ibu bapak. ” Rada saat itu Beliau sedang bersandar, lalu duduk 
dan bersabda lagi, “Ingadah perkataan bohong dan saksi palsu. ” Beliau tak henti- 
hentinya mengulanginya hingga kami berkata (dalam had), “Seandainya Beliau 
diam!” (Muttafaqun ‘alaih: Fathul Bari V: 261 no: 2654 dan Muslim 1:91 no: 
87). 

7. ORANG YANG DITERIMA KESAKSIANNYA 

Kesaksian tidak boleh diterima, kecuali berasal dari orang muslim yang 
sudah baligh, berakal sehat serta adil. Karenanya, kesaksian orang kafir tidak 
boleh diterima, meski terhadap sesama kafir. Allah berfirman: 


o x^o e * * ' j $ i y 

(Y : .15sjU Jap (J jo Ij 


Dan persaksikanlah dengan dua orang yang adil diantara kamu. (QS. ath- 
Thalaq: 2). 



900 Hf al-Wajiz; Fiqh Sunnah 


Dari saksi-saksi yang kamu ridhai. (QS. al-Baqarah: 282). 
Dalam satu riwayat ditegaskan: 


j* 


Orang kafir bukanlah orang yang add, bukan (pula) orang yang diridhai, 
dan bukan (juga) termasuk golongan kita. (Manarus Sabil II: 486). 


Kesaksian anak kecil tidak boleh diterima berdasarkan pada firman- 

Nya: 

% s 

o S'\\" 0 '• i * °. i 

(TAT :«1) j y» 

/ ✓ / / 

“Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang'orang lakidaki 
diantarakamu." (QS. al-Baqarah: 282). 

Sedangkan anak kecil tidaklah termasuk dari golongan laki-laki diantara 

kita. 

Tidak boleh diterima kesaksian orang yang kurang waras pikirannya, 
orang gila dan yang semisalnya; karena perkataan mereka terhadap dirinya 
sendiri saja tidak bisa diterima, apalagi yang menyangkut orang lain. 
Kesaksian orang fasik tidak boleh diterima juga. Firman-Nya: 

(T .'ijSUaJt) (J-Ap 


Dan persaksikanlah dengan dua orang yang adil diantara kamu. (QS. ath- 
Thalaaq: 2). 


Nabi M bersabda: 


s’ s' s’ 


s' s’ s' 


• ^ J ft ft ^ J eft*- jft^ V 


Tidak boleh (diterima) kesaksian pengkhianat laki-laki dan perempuan, tidak 
(pula) pezina laki-laki dan perempuan, dan tidak (juga) orang yang dendam kepada 
saudaranya. (Hasan: Shahih Ibnu Majah no: 1916, ‘Aunul Ma’bud X : 10 
no: 3584, Ibnu Majah II: 792 no: 2366 dengan kalimat yang di tengah 
berbunyi sebagai berikut: WALAA MAHDUUDA FIL ISLAM (=dan tidak 


Kitab al-Qadha ||| 901 



(pula) orang yang pernah terkena had (hukuman)). 

8. PEMBAGIAN KESAKSIAN 

Hak-hak terbagi dua, yaitu hak Allah M dan kedua hak adami (hak 
manusia) (Matn al'Ghabah Wat Taqrib). 

Adapun hak-hak adami, yang menyangkut anak cucu Adam, terbagi 
menjadi tiga bagian: 

1. Suatu hak yang kesaksian hanya boleh diterima dari dua orang 
saksi laki-laki saja, yaitu suatu hak yang tidak dimaksudkan untuk 
mendapat harta dan permasalahan ini disaksikan juga oleh orang 
banyak seperti perkawinan dan perceraian. 

Firman Allah 

. \ 0 s 

(T: JbUJt) .Lxi? 

A pabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka 
dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan 
dua orang saksi yang adil diantara kamu. (QS. ath-Thalaq: 2). 

Nabi M bersabda: 


O ^ al & * ' ' 

s . y ? •/• . . / . 



"Tidak sah pemikahan tanpa (izin) wali dan (disaksikan) dua orang 
saksi yang adil.” (Takhrij haditsnya sudah pernah dirnuat pada 
pembahasan kitab nikah). 

Jadi, dalam ayat dan hadits di atas, saksi termaktub dalam jenis 
mudzakkar (laki-laki). 

2. Suatu hak yang mana kesaksian boleh diterima dari dua orang saksi 
laki-laki, atau satu laki-laki dan dua orang perempuan, atau seorang 
laki-laki dan si penuduh bersumpah. Masalah ini berkaitan erat 
dengan harta benda, misalnya jual beli, sewa menyewa, gadai, dan 
semisalnya. Allah M menegaskan: 






902 iff aPWajiz; Fiqh Sunnah 



; > o ✓ j 


jlf! jA j j jIWj 1J jli iJ ^ 'j-lgliju-lJ 

✓ ✓ / / ✓ y ✓ 


(YAY :S>Jl) 


Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki 
diantaramu. Jika tak ada dm orang lelaki, maka (boleh) seorang laki-laki 
dan dm orang perempmn dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika 
seorang lupa maka seorang lagi mengingatkannya. (al-Baqarah: 282). 

Dari Ibnu Abbas 

AjsLoJt Alii (_J j 0^ 

“Bahwa Rasulullah pemah memutuskan perkara berdasar sumpah 
dan seorang saksi laki-laki” (Shahih: Shahih Ibnu Majah no: 1920, Mus¬ 
lim III: 1337 no: 1712, Ibnu Majah II: 793 no: 2370, Aunul Ma’bud X: 
28 no: 3591). 

3. Satu hak yang mana kesaksian bisa diterima dari dua orang laki- 
laki, atau seorang laki-laki dan dua orang perempuan, atau empat 
perempuan, yaitu hal-hal yang pada umumnya tidak layak dilihat 
laki-laki, misalnya penyusuan, kelahiran, dan aib perempuan yang 
bersifat sangat pribadi. 

Adapun hak-hak Allah '$£, maka kesaksian sama sekali tidak boleh 
diterima dari kaum perempuan. 

Hal ini mengacu pada pemyataan Imam az-Zuhri: 


“Seseorangsama sekali tidak boleh dijatuhi hukuman had, kecmli dengan 
kesaksian dua orang lakiAaki." 

Hak-hak Allah ini terbagi menjadi tiga macam: 

1. Hak yang padanya tidak boleh diterima saksi kurang dari empat 
saksi laki-laki, yaitu perzinaan, Allah berfirman : 



Kitab al-Qadha ||§ 903 


A. . 


✓ *%''** ® * * i 0 i* T' ' 0 i ^ i. t" 0 . joss .. 

^-AjAorlj f.\JyOi AjtijU I jj u 0y*y_ jJjIj 

* 0 

(i 


Dan orang'orang yang menuduh wanita-wanita yang baiDbaik (berbuat 
zina) dan mereha tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah 
mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera. (QS. an-Nuur: 4). 

2. Hak yang padanya diterima dua orang saksi laki-laki, yaitu 
perbuatan-perbuatan jahat selain zina. Ini berpijak pada pemyataan 
Imam az-Zuhri itu. 

3. Satu hak yang padanya diterima seorang saksi laki-laki, yaitu or- 
ang yang menyaksikan hilal bulan Ramadhan. (Periksa kembali 
masalah shiyam/puasa). 

9. SUMPAH 

Apabila ternyata pihak penuduh tidak berhasil mendatangkan bukti 
yang kuat, sementara pihak terdakwa menolak tuduhannya, maka si penuduh 
tidak bisa menekan, melainkan hanya sekedar menuntut agar si terdakwa 
mengucapkan sumpah. Nabi pemah bersabda: 


>!u3I J p Cx3\j J * 


Bukti hams dikemukakan si penuduh, dan sumpah harus diucapkan oleh 
tertuduh. (Shahih: Shahihul Jami’ no: 2896 danTirmidzi II: 399 no: 1356). 


✓ s s o 


s*. j Jj *-j yj oJlS" : Jl5 —5' ‘Je- 

0 S S if S if 

<u_ j-oj jl <dJl (J<dJl (J ysj 

uy-i ^Js- oiL>- y 4J—)l j JlSi "Vj cAi 

? "S' 

<s Si sji» j _si y] i yj ye. 

“ s s 

Ux»j 4JJ) J_£*j Ojjldi-j ^JlSl 01) ^iVi odjs 1 ^ OJJi 


al-Wajiz; Fiqh Sunnah 


904 




Ji 

Dari al-Asy’ats bin Qais al-Kindi bercerita : Adalah antara diriku dan 
seorang laki-laki ada pertengkaran tentang sebuah sumur, kemudian kami melapor 
kepada Nabi Sjjg, lain Beliau bersabda, “Kamu hams membawa dua orang saksi, 
atau dia disumpah.” Saya katakan (kepada Beliau), “Kalau begitu, dia akan 
disumpah, dan dia tidak akan peduli (dengan sumpahnya)Lalu Rasulullah 
bersabda, “Barangsiapa mengucapkan satu sumpah yang dengannya ia mengambil 
hak pemilikan harta (yang disengketakan), padahal ia bersumpah palsu, maka 
niscaya (kelak) ia akan bertemu Allah dalam keadaan dimurkai oleh-Nya. " Maka 
kemudian Allah menumnkan pembenaran masalah itu, kemudian Beliau membaca 
ay at ini (yang ar tiny a), “ Sesungguhny a orang- orang yang menukar janji (nya 
dengan) Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga yang sedikit.... Bagi 
mereka adzab yang pedih.” (Takhrij hadits ini sudah pernah dimuat pada 
halaman-halaman sebelumnya). 





Kitab al'Qadha §f|| 905 


■ ' 





m§Mf& «»-»*»«? 






Kitab abJihad 1 


1. PENGERTIAN JIHAD 2 

Kata jihad berasal dari kata juhd C^u) yang berarti kemampuan dan 
kesukaran. Misalnya jaahada yujaahidu jihaadan au mujaahadah, yaitu 
apabila seseorang menguras kesanggupan dan mengerahkan segenap 
kemampuannya serta menanggung segala kesukaran dalam rangka memerangi 
musuh dan mengenyahkannya. 

Jihad tidak disebut jihad haqiqi, kecuali bila dimaksudkan mendambakan 
ridha Allah dan ditujukan untuk meninggikan kalimat-Nya, mengibarkan 
panji kebenaran, menolak/memberantas kebathilan, dan untuk 
mengorbankan jiwa dalam rangka menggapai ridha-Nya. Jika jihad 
dimaksudkan untuk menumpuk keni’matan duniawi, maka ini tidak disebut 
jihad haqiqi. 

Oleh sebab itu, barangsiapa yang berperang demi memperoleh 
kedudukan, atau mendapatkan rampasan perang, atau menunjukkan 


1 Rinciannya lihat dalam tesisku untuk ineraih gclar master dengan judul Al-Harh Was-salam Fil Islam 
Fi Dhau-i Surati Muhammad ‘Alaihis Salam. 

Fiqhus Sunnah III: 27 dan 40. 


2 


keberanian, atau memperoleh popularitas, maka dia sama sekali tidak 
mempunyai bagian di akhirat dan tidak memperoleh pahala sedikitpun. 


J—a^- j <_W'j cW*J (^4 

.iii ^ diii ^ i)i Lit o j&j ji\i ^: jii m 


Dari Abu Musa 4®, ia berkata: Telah datang seorang laki-laki kepada Nabi 
It, lalu dia bertanya (kepada Beliau), “Seseorang yang berperang demi 
mendapatkan harm rampasan perang dan seseorang yang berperang demi mengejar 
popularitas, dan seseorang yang berperang guna menunjukkan kehebatannya; lalu 
siapakah (diantara mereka itu) yang di jalan Allah?" Maka jawab Beliau it, 
“Barangsiapa yang berperang untuk menjadikan kalimat (agama) Allah yang 
tertinggi, maka itulah (jihad) di jalan Allah.” (Muttafaqun ‘alaih: Fathul Bari 
VI: 27 no: 2810, Muslim III: 1512 no: 1904, ‘Aunul Ma’bud VII: 193 no: 
2500, Tirmidzi III: 100 no: 1697 dan Ibnu Majah II: 931 no: 2783). 


2. DORONGAN BERJIHAD 


/ J y & o ^ S> X * y y y y y / ^ oy X "t 0 y 

j.j Cy* J y*j Jl-® • (_gJ 

✓ ^ o ^y 0 ^ 0 i * / ^ /• /■ / ^ z' ^ 

aL>-Oj 0l aJL)I ^lp t(jld"3lvl5! 

s> y y y ^ ^ ^ ^ ^ -* ^ ^ •* ^ 0 £ ^ ^ o ^ 

(3 Jl -)^ ^ 5^ 

✓ X " ✓ 

✓ ^ j) ^ o ^ J) ^ ^ / / // ^ ° 

Pjy>r J.A_Si l-« Alii (J'i^ (j ^ l-^Ap-l 4^rji 4 jL« 

/" y y /• 

<jl3 ajiL-Ii 4 JJI 1313 yzi 

/• y y y 

0 } y y y ^ X y y ^ O y yy y 0 

jLgjl j2nj£ 4Syj C dy^~ S J^ ^® J* 1 L>" J 4 


Dari Abu Hurairah 4® bahwa Rasulullah if bersabda, “Barangsiapa beriman 
kepada Allah dan Rasul-Nya, dan menegakkan shalat, serta berpuasa Ramadhan, 
maka merupakan hak Allah atasnya untuk memasukkannya ke dalam surga. Ia 


910 i§| al-Wajiz; Fiqh Sunnah 



berjihad dijalan Allah, atau duduk di daerah kelahirannya. ” Para shahabat pada 
bertanya, “Bolehkah kami menyampaikan berita gembira ini kepada orang-or- 
ang? ” Jawab Beliau, “Sesungguhnya di dalam surga ada seratus derajat yang Al- 
lah persiapkan untuk or ang- orang yang berjihad di jalan Allah, yang jarak antara 
dua derajat seperti antara langit dengan bumi; karena itu, bila kalian hendak 
bermohon kepada Allah, maka mohonlah surga Firdaus; karena ia adalah surga 
percontohan dan surga yang paling tinggi derajatnya yang diatasnya terdapat Arsy 
(Allah) Yang Maha Pengasih, dandarinyamemancarlah (mataair) sungai-sungai 
di surga." (Shahih: Shahihul Jami’us Shaghir no: 2126, ash-Shahihah no: 
921 dan Fathul Bari VI: 11 no: 2790). 


pjCa Si Jilff" aJLSI j JLftlixlil :$|| 4ill Sy* j £!p 

jj Pj* ^ oLb d-JLaJl 

.aUI Jstr" cj 


Darinya (Abu Hurairah) ^ bahwa Rasulullah bersabda, “Perumpamaan 
mujahid dijalan Allah seperti perumpamaan orang yang berpuasa lagi menegakkan 
shalat dengan membaca ayat-ayat Allah yangpanjang, ia tidak pemah putus dari 
puasanya dan tidak (pula) dari shalatnya hingga sang mujahid dijalan Allah itu 
kembali (ke rumahnya) (Shahih: Shahihul Jami’us Shaghir no: 5851, Mus¬ 
lim III: 1498 no: 1878, Tirmidzi III: 88 no: 1669). 


Ul ILJ4 v i £> IA ^ D& M <Sl SAj 

*' ° t ° % '■ ° £ 0 * O ' > { 9 i\£ t * » s * , 

<UL>ol jl tjl ^prl (JU LoJ djOrjl (jl (jl-Q 

" / /■ 




Darinya (Abu Hurairah) 4® bahwa Rasulullah Sgg bersabda, “Allah segera 
memberi pahala kepada orang yang pergi (berjihad) dijalan-Nya, yang tidak ada 
yang mendorongnya pergi kecuali karena iman kepada-Ku dan membenarkan 
Rasul-rasul-Ku; Dia akan kembalikan ia dengan membawa pahala dan rampasan 
perang atau akan Dia masukkan ia ke dalam surga.” (Muttafaqun ‘alaih: Fathul 
Bari I: 92 no: 36, Muslim III: 1495 no: 1876). 


Kitab al-Jihad 


911 


3. KEUTAMAAN JIHAD 


ijjbs Vj) -3^' 4 ^® cf 3^' <3 

«" 5* 

0;r ''s'-' y , ,/ ^ <o . ^ 

o ✓ 0 **if l i 11 M . „ o ■* o ' ^ o . ✓-o * j ^ \^\'' ° f t tl i * 

•jS* u)L Ji Ul ; Jls .(0 j^jjt jt-g-;j f-'-^ > -i Jj IjI j- 4 ' Al )l J^wi cj 

^ /■ /* ✓ / 

^*Jl> UiA* J—Jill5 1_$J ^2>- j^> j>- (j ^-g-s-ijjl : Jus JiJi 

*-gJl xiislS cjjilisi (^ilj ^Jl *J C JJf-lji CJ~>-- sl^rJl ^ 

£.^j» c£^ Aj^IS ^Isji jj-g-iAJ : JUS si-'Al?! jvfjj 

^ ^ / 

J 4 ff Ijlj ills coly otA? iu> ^ J^S alb- 1 ^- aSjl ^ £>' 

/ / O /- S . 8 ✓ , i / A- . o /■ J / 

/ z* 0 ^ ✓✓ f ^ x / Jl /^ . .f o JI ^ 0 oJI o . 

lol^Jvl Uj>- 1 jjl ijl y <^j U :I^IS ji ja\jS jjJ 

✓ ✓ / 

-* „ 1* . z' s' O ^ /■/ - /•/ ^ ^ s' / o . > 

i I O^.x °t«f f . * I • -'' 0 * ^ ^ X . j ^ . I'''**/ ^ 

.IjS y 4 j>-L>- p_gj JI <J|lj UJi c<_£^>-1 oy» liJ 


Dari Masruq, ia berkata, “Kami pemah bertanya kepada Abdullah bin 
Mas’ud <^b tentang ay at ini, ‘WALAA TAHSABANNAL LADZIINA... 
(=Janganlah kamu mengira bahwa orange orang yang gugur di jalan Allah itu 
mad, bahkan mereka itu hidup disisi Rabbnya dengan mendapat (limpahan) rizki. 
Ali ‘Imraan : 169). Kemudian ia menjawab, Sesungguhnya kami pemah (juga) 
menanyakan ayat itu kepada Rasulullah M, kdu Beliau menjawab, “Arwah mereka 
itu berada di dalam rongga-rongga burung yang hijau, ia memiliki banyak lampu 
gantungyangbanyak tangannyayangbergantungpada Arsy. Ia bisa terbanglepas 
dari surga kapan saja ia mau, kemudian ia kembali (lagi) ke lampu-lampu gantung 
itu, kemudian Rabb mereka memperhatikan mereka sekali, lalu berfirman kepada 
mereka (para arwah itu), ‘Apakah kalian menginginkan sesuatuV Jawab mereka, 
Apa (lagi) yang kami inginkan, sedangkan kami bisa terbang lepas dari surga 
sesuka kami.’ Dia (Allah) berbuat demikian tiga kali kepada mereka. Tatkala 
mereka melihat diri mereka tidak dibiarkan, terns ditanya, maka mereka berujar, 
‘Ya Rabbi, kami ingin agar Engkau mengembalikan (lagi) arwah kami kepada 
jasad kami sehingga kami bisa gugur dijalan-Mu sekali lagi. ’ Tatkala Dia melihat 
bahwa mereka tidak mempunyai kebutuhan, maka mereka dibiarkan. ” (Shahih: 


HI al'Wajiz; Fiqh Sunnah 


912 



Mukhtashar Muslim no: 1068, Muslim III: 1502 no: 1887, dan Tirmidzi IV 
: 298 no: 4098). 




M oJJ w'J* ^ r» ^ of ^ 

4jIv?i jJj (j\s~j 4jjL>- caul (Jij icJinj 

* ' “' ' 

o°4^i > jir °d\j 3SJ1 j air ou L> ^ 

C_jLy£>l (jjajl o^j ilsxJl (3 oli'r 4jjL>- ^1 id f.l5sJl (j 

/ ✓ /• ✓ ^ /■ / 

^ s O S Os O 

Dari Anas bahwa Rubayyi’ bind al-Bara’, Ummu Haristah bin Suraqah 
pemah datang kepada Nabi «H, lalu berkata, “Ya Rasulullah, Tidakkah engkau 
menceritakan kepadaku tentang Haritsah ? Di mana ia gugur pada waktu perang 
Badar terkena anak panah yang tidak diketahui siapa pemanahnya. Jika ia di 
surga, maka soya bersabar, namun manakala ia tidak demikian, maka saya akan 
bersungguh-sungguh menangisinya .” Kemudian Beliau bersabda, ‘Ya Ummu 
Haritsah, sesungguhnya ia adalah macam-macam surga di dalam surga, sedangkan 
puteramu menempad surga Firdaus yang paling tinggi.” (Shahih : Shahihul 
Jami’us Shaghir no: 7852, Fathul Bari VI: 25 no: 2809, Tirmidzi V: 9 no : 
3224). 


s s s 


•-Lip 4jjl (JlS * ■i ^ 

S’ s s s s 

0 * y" ^ ^ 0 / 0 s & s o } * * 

jGfcJj oJmLa iSjiJ Jjl (Jj 4! jA*J 0-v» 4 UI 

' ' # 

AJjSUJl jUT^I 4 ^ 1 j ^1p J yTUl C-dvip 

Cx^\ j J* ^ jj £ J jij ^ ^ 41. 

0 ^ ^ / 

I ' -f 0 ' 9 ' . ^ ^ 

.4JU J>\ ^ (j £A-2tuj 


Dari abMiqdam bin M a’di Kariba 4® bahwa Rasulullah ^ bersabda, 
“(Drang yang gugur sebagai syahid mendapatkan enam keisttmewaan: (pertama) ia 


Kitab abjihad 


913 










akan diampuni dosa-dosa sejak awal berangkat, (kedua) ia akan melihat tempat 
duduknya di surga, (ketiga) ia akan diselamatkan dari siksa kubur, (keempat) ia 
akan terselamatkan dari kepanikan yang luar biasa, (kelima) di atas kepalanya 
akan dipasang mahkota ketenangan terbuat dari yaqut yang lebih baik dari pada 
dunia dan seisinya, (keenam) dikawinkan dengan tujuh puluh dua isteri dari 
bidadari yang bermata jelita dan diberi hak memberi syafa’at kepada tujuh puluh 
darikerabatnya.” (Shahih: Shahih Ibnu Majahno : 2257), Tirmidzi III: 106 
no : 1712, Ibnu Majah II: 935 no: 2799). 


VI *Jl aUI J y*j Jli :Jli A ^ 

/ / / ✓ * 


Dari Abu Hurairah Rasulullah $$ bersabda, "Orang yanggugur sebagai 
syahid tidak akan merasakan pedihnya terbunuh, melainkan seperti seorang 
diantara kamu yang merasa sakit karena dicubit. ” (Hasan Shahih: Shahih Ibnu 
Majah no : 2260, Tirmidzi III: 109 no : 1719 dan Ibnu Majah II: 937 no : 
3802 serta Nasa’i VI: 36). 


4. ANCAMAN AGAR TIDAK MENINGGALKAN JIHAD 


Allah 'M berfirman: 


4J 5) J (J j) JJ ISI I Ji jJ' Qj'lj 

0 (j LJ jJi I \sj» 99L?*«JU 

j xidj Qf oT j&L' \/j*s Vi. ji Vi 

(T5-TA jdt) JS" aJOIj l£i- 


Hai orang-orang yang beriman, apakah sebabnya apabila dikatakan kepada 
kamu, “Berangkatlah (untuk berperang) padajalan Allah,” kamu merasa berat 
dan ingin tinggal di tempatmu? Apakah kamu puas dengan kehidupan di dunia 
sebagai ganti kehidupan di akhirat1 Padahal keni’matan hidup di dunia ini 
(dibandingkan dengan kehidupan) di akhirat hanyalah sedikit. Jika kamu tidak 
berangkat untuk berperang niscaya Allah menyiksa kamu dengan siksa yangpedih 


914 H! al-Wajiz; Fiqh Sunnah 


dan digantinya (kamu) dengan kaum yang lain, dan kamu tidak akan dapat memberi 
kemudharatan kepada-Nya sedikitpun. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. 
(at-Taubah: 38-39). 


Allah $$ berfirman dalam surah yang lain: 


ai_ji on 



Jl I ji .Ju *)lj 4iJl (3 \ 

- 0 > ?. i > 


Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu 
menjatuhkan dirimu ke dalam kebinasaan, dan berbuat baMah, karena sesungguhnya 
Allah menyukai orang-orang yang berbuatbaik. (QS. al-Baqarah : 195). 


Ibnu Katsir menulis bahwa al-Laits bin Sa’ad dari Yazid bin Abi Hubaib 
dari Aslam Abi ‘Imraan, ia berkata, “Ada seorang prajurit dari Batalyon 
Muhajirin maju ke daerah pertahanan musuh di Qansthanthiniyah 
(Konstantinopel) hingga badannya tertembus anak panah, bersama kami 
ada Abu Ayyub al-Anshari, lalu orang-orang pada berkomentar, ‘la 
mencampakkan dirinya ke jurang kebinasaan.’ Kemudian Abu Ayyub berujar, 
‘Kami lebih tahu (daripada yang lain) mengenai ma’na ayat ini. Ayat ini 
turun pada kami, kami bershahabat dengan Rasulullah H dan kami telah 
ikut bersamanya dalam banyak peperangan dan kami selalu membelanya. 
Tatkala Islam telah tersebar dan jaya, kami segenap kaum Anshar mengadakan 
pertemuan atas dasar cinta. Maka kami mengatakan: “Sungguh Allah telah 
memuliakan kami dengan bersahabat dengan Nabi-Nya ^ dan dengan 
menolongnya hingga Islam menyebar dan pemeluknya berjumlah besar.’ Dan 
dahulu kami lebih mengutamakan Rasulullah daripada keluarga, harga benda, 
dan anak-anak, kemudian perang berakhir, lalu kami kembali kepada keluarga 
kami, anak-anak kami, kami tinggal bersama mereka. Lalu turunlah kepada 
kami ayat (yang artinya). ‘ Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan 
Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu ke dalam kebinasaan, dan 
berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang 
berbuat baik (QS. al-Baqarah: 195). Jadi, kebinasaan itu ialah karena tetap 
tinggal di rumah, tidak mau berinfak, dan enggan berjihad.” 


Kitab al-Jihad f| 


915 


Riwayat di atas direkam oleh Abu Daud, Tirmidzi, Nasa'i, Abdun bin 
Humaid dalam tafsimya, juga Ibnu Abi Hatim, Ibnu Jarir, Ibnu Mardawaih, 
Al-Hafizh Abu Ya’ala al-Mushili dalam Musnadnya, Ibnu Hibban dalam 
Shahihnya, al-Hakim dalam Mustadraknya. Mereka semua ini bersumber 
dari hadits Yazid bin Abi Hubaid. Imam Tirmidzi berkata, “Hadits ini Hasan 
Shahih Gharib.” Imam Hakim menegaskan, “Para perawi sanad riwayat ini 
dipakai oleh Bukhari dan Muslim, namun keduanya tidak meriwayatkannya.” 
Selesai. (Shahih : Shahih Abu Daud no: 2187, Tafsir Ibnu Katsir I: 228, 
Aunul Ma’bud VII: 188 no: 2495, Tirmidzi III: 280 no: 4053 dan Mustadrak 
Hakim II: 275). 


c-'IjSI ca!— lij dps if 

'h ^—S' fzf jj <■ 

Jl J>- 


Dari Ibnu Umar ii|b bahwa Nabi bersabda, “Jika kamu melakukan jual 
belt secara kredit dengan tambahan harga, mengambil ekor-ekor sapi (sebuah 
perumpamaan dari Rasulullah yang berarti riba atau tambahan, edt.), dan kamu 
merasa puas dengan tanamanmu, serta kamu meninggalkan jihad, niscaya Allah 
akan menimpakan kehinaan kepadamu yang tidak akan dicabut hingga kamu 
kembali (tundukpatuh) kepada agamamu.” (ShahihShahihuljami’us Shaghir 
no: 423). 


5. HUKUM JIHAD 

Allah M berfirman: 


‘p > % \h. I Ap of p •/ A: j# P& U? 

:lj iJl) . jy ^ ji 


* 0 » 


(XU 

Telah diwajibkan atas kamu berperang padahal berperang itu adalah sesuatu 
yang kamu bend. Bolehjadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat beak bagimu, 


916 HH al'Wajiz; Fiqh Sunnah 




dan boleh jadi (pula) kamu menyukai sesuatu, padahal amat buruk bagimu; 
Allah mengetahui, sedangkamutidakmengetahui. (QS. al-Baqarah: 216). 

Jihad adalah fardhu kifayah, berdasar firman Allah M ■ 


(J5 (jj-LftLsrtxJlj j jjs. _Si {j* 0 jApL&i! V 

—Jlj 4 JJI 4 JJI J-jr-*’ 

/ s x ✓ ✓ ✓ ✓ / / 

J,—iUl J^aiJ iUl JlPj 4^-ji ^Jp 

(^OlfrUj!) .CL^tP \*J>r\ ^jApUJI { Js- 


Tidaklah sama antara mukmin yang duduk (yang tidak turut berperang) 
yang tidak mempunyai ‘udzur dengan orang-orang yang berjihad di jatan Allah 
dengan harta mereka dan jiwanya. Allah melebihkan orang-orang yang berjihad 
dengan harta dan jiwanya atas orang-orang yang duduk satu derajat. Kepada 
masing-masing mereka Allah menjanjikan pahala yang baik (surga). (QS. an- 
Nisaa’: 95). 

Ibnu Jarir ath-Thabari mengomentari ayat di atas dengan perkataannya, 
“Allah Yang Maha Tinggi sanjungan-Nya menjelaskan bahwa para mujahid 
akan mendapatkan keutamaan, dan bahwasanya mereka serta orang-orang 
yang duduk akan mendapat imbalan yang baik. Kalaulah sekiranya orang- 
orang yang duduk, yang tidak ikut berperang itu, telah menyia-nyiakan 
kewajiban, niscaya mereka akan mendapatkan imbalan yang buruk, bukan 
imbalan yang baik.” (Tafsir Ath-Thabari II: 345). 

Ketahuilah bahwa berlandaskan banyak ayat dan hadits yang mengupas 
persoalan jihad, kita dianjurkan memperbanyak jihad, minimal sekali dalam 
setahun, karena Nabi $g semenjak diperintah berjihad tidak pemah vakum 
dari aktivitas jihad dalam setiap tahun. Sedangkan meneladani Rasulullah 
M adalah suatu kewajiban, dan jihad adalah kewajiban yang dikerjakan 
berulang kali. Adapun ibadah fardhu yang paling sedikit diulangi sekali dalam 
setahun ialah puasa dan zakat. Lain dengan jihad manakala ada hajat yang 
mengharuskan jihad maka dikerjakan lebih dari sekali dalam setahun, atau 
berulang kali, karena ia adalah fardhu kifayah. Jadi diukur sesuai dengan 


Kitab al-Jihad gg | 917 


kadar kebutuhannya. Wallahu A’lam. Selesai. 

“Akan tetapi satu hal yang seyogyanya kita semua memahami bahwa 
qital (perang) dalam Islam tidak boleh dimulai sebelum terlebih dahulu ada 
pengumumandan takhyir (pemberian alternatif), yaitu menerima Islam atau 
membayar jizyah (upeti) atau perang. Perang didahului dengan pembatalan 
perjanjian, bila mereka pernah mengikat perjanjian, dalam kondisi 
mengkhawatirkan pihak lawan berkhianat. Ahkam mha-iyah (hukum-hukum 
yang final) menetapkan perjanjian hanya untuk ahludzi dzimmah, yaitu or- 
ang-orang yang menerima tawaran damai dari Islam dan mau membayar 
jizyah. Dan tidak ada perjanjian pada selain kondisi seperti ini, kecuali kaum 
Muslimin dalam keadaan lemah yang menjadikan hukum tertentu dalam 
keadaan lemah ini sebagai hukm marhali (Hukum Periodik) yang biasanya 
diberlakukan dalam keadaan yang menyerupai keadaan di mana sekarang 
mereka hid up.” 


6. ADAB QITAL (ETIKA PERANG) 


£\'jJ'J.\ \l\ oir : jii 4biXJ’j- 

& * * os o ° s' f s' s' o s' // # ^ o ^ g ^ i Os 

s' s' 

cljlL" Yj 1 CaJL-JL ^ \J;\i Ai)t j ill \j£\: Jli 

x s' s' y s' s' 

dijAP O-c^A_Jj IjiiaJ c!jJzUJ Vj iljjAJJ 

J 4 * jiu a Ji 

f s’ s' S' 

. s % s' , o 0 s’ s' s 0 s' S’ 0 S . O . i . , J / 

o ^ ^ o > o ./•*, . t Ax*.. . o v m ». o > > . » o > ox £ ^ 

^ J (HA? JA'- 9 du (*^ ltI j*- 1 (H^ j 

h JA>b > J jA> ^ J^Lji jj J4& p 

of i>1 ou ji ^ c. iui t p> 

s’ O s's' s' J S s's' f. 

0 o i s' o s' ^ ' * s'' o * ft 0 * 0 o *. . x o , r* ^ ^ 

^ AP (_£^ g ii js >-13 L^-Zo I 


0 * 0 '".i f . ^ s >-* s f- 


918 


| aLWajiz; Fiqh Sunnah 



0 0 O 


Jlj a!-OjXj JU/iJaJI (S^ /V^>- 

x ~ x x x x ' 

^ 0 / / Q ^ ^ 0 x ✓ ^ O ./ ^ 0 ^ o x fl? i> 

j*-A 0^3 4jJS«J! |» gil~-9 Ijjl Jt-A 0^5 £X Sj^LaI^o j! V} 

e // # ✓ <• o x . . ^ /- o o x x 

0 J i . „ Ul 0 ^ . , ,0 /[ fl J «/ ... 0 A Os » ^ ^ 0 J 0 ( x , . Ax* 

4iJu ( ^/^-^* 1 '-® «-£• <J^ c ^ ^ • £ • oij j 


Dari Buraidah 4fa, ia bercerita : Adalah Rasulullah $j$ apabila mengangkat 
seorang shahabat sebagai panglhna perang Beliau memberi wasiat khusus kepadanya 
agar bertakwa kepada Allah 1a!ala dan berbuat baik kepada segenap prajurit yang 
bersamanya, kemudian Beliau bersabda, ‘Berperanglah dengan (menyebut) nama 
Allah, dijalan-Nyahendaklah kalianmenumpas orang-orangyangkufur kepada 
Allah. Berperanglah, namun jangan kalian mencuri (harta rampasan sebelum 
dibagi oleh panglima) dan jangan (pula) khianat, janganlah kalian mencincang 
(menyayat'nyayat bangkai) musuh dan jangan (pula) kalian menebas batang 
leher anabanak kecil. Oleh sebab itu, manakala kalian berhadapan dengan kubu 
musuhmu dari kaum musyrikin, serulah mereka kepada tiga hal, apa saja yang 
mereka terima dari tiga hal tersebut, maka terimalah dan jangan memerangi mereka! 
Serulah kepada Islam; jika mereka menerima ajakanmu, terimalah kemauan baik 
dari mereka itu dan tahanlah dirimu dari mereka. Kemudian ajaklah mereka 
berhijrah dari negeri mereka (sendiri) ke negeri Muhajirin, dan informasikan kepada 
mereka bahwa manakala mereka melaksanakan ajakan itu, maka mereka akan 
mendapatkan hak yang diperoleh kaum Muhajirin itu dan mereka hams 
melaksanakan kewajiban sebagaimana yang mesti dilaksanakan oleh kaum 
Muhajirin itu. Jika mereka (tetap) enggan berhijrah dari negeri mereka (sendiri), 
maka jelaskan kepada mereka bahwa mereka akan diperlakukan seperti orange 
orang Arab Muslim yang lain, hukum Allah M tetap berlaku atas mereka 
sebagaimana yang berlaku atas kaum Mukminin; namun mereka tidak berhak 
memperoleh ghanimah 3 dan fai ’ 4 sedikitpun, kecuali mereka turut serta berjihad 
bersama kaum Muslimin. Jika mereka (masih) menolak (tawaran tersebut), 
tuntutlah mereka agar membayar jizyah; jika mereka memenuhi tuntutanmu, maka 


3 Ghanimah yaitu harta rampasan perang yang diperoleh melalui peperangan. 

4 Fai’ yaitu harta rampasan perang yang diperoleh tanpa terjadinya peperangan (tanpa ada 
perlawanan). 


Kitab al-Jihad §§| 919 


terimalah ( jizyah) dari mereka itu dan tahanlah dirimu terhadap mereka; jika 
mereka (tetap) menolak, maka mohonlah pertolongan kepada Allah untuk 
mengalahkan mereka lalu perangilah mereka.” (Shahih : Mukhtashar Muslim 
no: 1111, Muslim III: 1356 no: 1731, Tirmidzi II : 431 no : 1429 secara 
ringkas) 


**'l t 0 * I < + 0 ' . -f° 0 ' 


■Ji'u* 




Dari Ibnu Umar ia berkata, “Didapati seorang perempuan terbunuh di 
sebagian medan peperangan bersama Rasulullah |§, lalu Beliau melarang 
membunuh kaum wanita dan anak-anak. ” (Muttafaqun ‘alaih: Fathul Bari VI: 
148 no: 3015, Muslim III: 1364 no: 1744,‘AunulMa’bud VII: 329no: 2651, 
Tirmidzi III: 66 no: 1617 dan Ibnu Majah II: 947 no : 2841). 


cUi*» —Jl Ja! Jl 4^ J?!- St 

x / ✓ ^ * x 

V! 4 V of Ji iki Jif Js iii:Ji 

1 jU t jJJjJ CiX51 jplLl jli J jl. j j iUl 

x ✓ ** 

cijLUJ lijplif jU caIIJj J5" (J (*-4^- 

^ ^ /- 

^ ^ . O < ^ m * y ' ' s & S & S // 

I 0 0 ^ ^ 0 0 1 ^ l ' I ti . f * ^ e |0 f . 

JJ p-gjp ijp jsS a! )l jb ^fo-lpli 

Jjlj J diJiJ i)ljPlLt L& jls 

' s S s * ✓ 

. A ^ i£? ^4 ^ r ykJi 


Nabi pemah mengutus Mu adz binjabal ke penduduk Yaman sebagai 
da'i. Wasiat yang Beliau sampaikan kepadanya (sebagai berikut), “Sesungguhnya 
engkau (Mu’adz) akan datang kepada suatu kaum Ahli Kitab; karena itu ajaklah 
mereka agar bersaksi bahwa tiada Ilah (yangpatut diibadahi), kecuali Allah dan 
bahwasanya aku adalah RasuUNya. Jika mereka dalam hal ini ta’at kepadamu, 
maka beritahukanlah kepada mereka bahwa Allah Ta’ala telah memfardhukan 


920 


| al-Wajiz; Fiqh Sunnah 



atas mereka shalat lima kali sehari semalam. Jika mereka dalam hal ini patuh 
kepadamu, maka sampaikan kepada mereka bahwa Allah telah memfardhukan 
atas mereka zakat yang dipungut dari orang-orang kaya diantara mereka lalu 
disalurkan kepada orang-orang faqir mereka. Jika dalam hal ini mereka tunduk 
kepadamu, makajanganlah kamu mengambil harta benda mereka yang berharga 
dan waspadalah terhadap do’a orang yang teraniaya; karena sesungguhnya antara 
do’a (tersebut) dengan Allah tidak ada hijab (penghalang). ” (Muttafaqun ‘alaih). 

7. ORANG YANG WAJ1B BERJIHAD 

Jihad diwajibkan atas setiap muslim, baligh, berakal sehat, merdeka, 
laki-laki, mampu berperang dan memiliki perbekalan yang cukup dirinya 
dan untuk keluarganya selama ditinggal pergi berjihad. 

Adapun diwajibkannya jihad atas orang muslim saja, tidak atas orang 
kafir, maka sudah jelas sekali. Sebab, jihad adalah untuk memerangi/ 
mengenyahkan orang-orang kafir. 

Adapun diwajibkannya jihad atas orang yang sudah baligh, tidak atas 
anak kecil, didasarkan pada penyataan Ibnu Umar 


* ° ' * ' f * «, . «? * f 0 ' 7*, i * * ° 

J' Cf- ' J J fj* 5^' uj*"^ 


, i 


* o * 




Grli 


' * 4 f7 U ° ' ' 

■>- JV u'j fji 


Saya pemah ditunjukkan kepada Rasulullah $$ pada waktu perang Uhud, 
sementara saya masih berusia empat belas tahun, maka Beliau tidak membolehkan 
aku (ikut jihad). Kemudian pada waktu perang Khandaq ketika aku berusia lima 
belas tahun, aku ditunjukkan (lagi) kepada Beliau, maka Beliau mengizinkan 
aku (ikut jihad). (Muttafaqun ‘alaih: Fathul Bari V: 276 no: 2664 dan Mus¬ 
lim III: 1490 no: 1868, Tirmidzi III: 127 1763, Nasa'i VI: 155 serta ‘Aunul 
Ma’bud XII: 80 no: 4383). 


Adapun diwajibkannya atas orang yang berakal sehat, tidak atas 
selainnya, berpijak pada hadits: 




Kitab al-Jihad | 


921 


“Telah diangkat pena dari tiga golongan. ” (Takhrij dan teks lengkp hadits 
ini sudah dimuat berkali-kali di bab-bab sebelumnya). 


Adapun diwajibkannya atas kaum laki-laki, tidak atas kaum perempuan, 
adalah mengacu pada hadits: 




jl ^ip ^1)1 “^-AjLp ( j£’ 

s' 


Dari Aisyah (iaberkata), “Ya Rasulullah, apakah kaum perempuan wajib 
melaksanakan jihad?" Makajawab Beliau, "(Ya), jihad yang tidak mengandung 
pertempuran, yaitu (melaksanakan) ibadah haji dan umrah.” (Shahih: Shahih 
Ibnu Majah no: 2345, Ibnu Majah II: 968 no: 2901, al-Fathur Rabbani XI: 
18 no: 21 dan Daruquthni II: 284 no: 215). 


Adapun tidak diwajibkannya atas orang yang sakit dan yang tidak 
memilki perbekalan, berdasarkan firman Allah : 




0 ^ s- s 


dyalX) C> j 'j} jjjAh ^Js- f-Luivajl ^Js- 

j ' ' * 


Tiada dosa (lantaran tidak pergi berjihad) atas orang-orang yang lemah, atas 
orang-orang yang sakit dan atas orang-orang yang tidak memperoleh apa yang 
akan mereka nafkahkan, bila mereka bersikap ihklash kepada Allah dan Rasul- 
Nya. (QS. at-Taubah: 91). 


Adapun tidak diwajibkannya jihad atas selain orang merdeka, karena 
budak menjadi hak milik penuh tuannya dan ia tidak boleh berjihad tanpa 
seizin tuannya. 

8. KAPAN JIHAD MENJADI FARDHU AIN? 

Jihad tidak akan menjadi fardu ‘ain hukumnya, kecuali dalam tiga 
keadaan berikut: 

1. Orang mukallaf yang hadir dalam medan perang. Firman-Nya 
menegaskan: 


922 


HI al-Wajiz; Fiqh Sunnah 





Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu memerangi pasukan 
(musuh), maka berteguh hatilah kamu. (QS. al-Anfaal: 45). 

. jlp^l ^JS>ji y li?-j \ y— j3J| *jsJ til I yj >T ^ jjl l^jllj 

0<>:JUiSll) 


Hai orang- orang yang beriman, apabila kamu bertemu dengan orange 
orang kafir yang menyerangmu, makajanganlah kamu membelakangi mereka. 
(QS. al-Anfaal: 15). 


2. Apabila pihak musuh menginvasi sebagian negara Muslimin. 

3. Apabila orang mukallaf ditunjuk oleh penguasa muslimin untuk 
mengikuti peperangan. Rasulullah bersabda: 




isr 


‘ 5 “' 




"Sama sekali tiada hijrah pasca fathu (penaklukan kota) Mekkah; tapi 
yang ada jihad dan niat (berjihad). Karena itu, manakala kamu ditunjuk 
untuk mengikuti peperangan, maka berangkatlah!” (Muttafaqun ‘alaih: 
Fathul Bari VI: 3 no: 2783, Muslim II: 986 no: 1353, Tirmidzi III: 74 
no: 1638 dan Aunul Ma’bud VII: 157 no: 2463). 


9. TAWANANPERANG 


Orang kafir yang ditawan oleh pasukan muslim terbagi menjadi bagian: 


Pertama tawanan yang secara otomatis menjadi hamba sahaya dengan 
sebab tertawannya, mereka ini adalah kaum perempuan dan anak-anak, 
karena ada riwayat: 





“Sesungguhnya Nabi % pemah melarang membunuh kaum wanita dan anak- 
anak (dalam perang). ” (Takhrij dan teks Arabnya sudah pemah dimuat pada 
beberapa halaman sebelumnya). 


Kitab al-Jihad §|| 923 




“Nabi M biasa membagi tawanan kepada para prajurit seperti membagi harta. ” 


Kedua: tawanan yang tidak secara otomatis menjadi budak lantaran 
dirinya ditawan. Mereka ini adalah laki-laki yang sudah baligh, dimana pihak 
imam, penguasa berhak memilih beberapa alternatif terhadap mereka, yaitu 
dibunuh, atau dijadikan budak, atau dibebaskan, atau ditebus dengan harta, 
atau ditukar dengan sesama tawanan. Alternatif ini dipilih oleh sang imam 
sesuai dengan kemashlahatan. Allah 'M berfirman: 


(nv: JUlty) j ^<1)1 

Tidak patut bagi seorang Nabi mempunyai tawanan sebelum ia dapat 
melumpuhkan musuhnya di muka bumi. (QS. al-Anfaal: 67). 


Nabi pemah memutuskan untuk membunuh para lelaki dewasa Bani 
Quraizhah, memperbudak Bani Mushthaliq, membebaskan Ali bin Abil Ash 
bin Rubayyi’ dan Tsumamah bin Utstsal, menebus sejumlah tawanan perang 
Badar dengan harta, dan pernah juga menebus dua orang shahabatnya 
dengan membebaskan seorang tawanan kafir dari Bani ‘Uqail. Allah M 
berfirman: 


ijfuii A fii J, \^jk pii bli 

✓ ✓ ' 
s 'O'* 0 s * s'. ' ' 0 

(i :juj£) .La-> j>Tx\ sJJj L*lj -L*j u* 


Apabila kamu bertemu dengan orang-orang kafir (di medan perang), maka 
pancunglah batang leher mereka. Sehingga apabila kamu telah mengalahkan mereka 
maka tawananlah mereka dan sesudah itu kamu boleh membebaskan mereka atau 
menerima tebusan sampai perang berhenti. (QS. Muhammad : 4). 


10. SALAB 

Salab ialah rampasan perang yang berupa perangkat peralatan perang 
prajurit yang terbunuh, misalnya pakaian, perhiasan, baju besi dan kuda 
yang ditunggangi prajurit tersebut. Nabi H bersabda: 


924 HI al-Wajiz; F iqh Sunnah 


Barangsiapa yang membunuh seorang prajurit; maka baginyalah salabnya. 
(Muttafaqun ‘alaih: Fathul Bari VI: 247 no: 3142, Muslim III: 1370no: 1751, 
Tirmidzi III: 61 no: 1608 dan ‘Aunul Ma’bud VII: 385 no: 2700). 

11. GHANIMAH (HARTA RAMPASAN) 

Setelah urusan salab beres, baru kemudian ghanimah dibagi-bagi, yaitu 
empat perlima (4/5) dibagi-bagikan kepada para prajurit yang turut berperang, 
ya’ni prajurit yangberjalan kaki mendapat satu bagian dan yang menunggang 
kuda tiga bagian: 


( i\ .J jL%Aljti t'Js. # ’fZJiCf\ ijlipij 


Dan ketahuilah, sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai 
rampasan perang, maka sesungguhnya seperlima untuk Allah dan Rasul. (QS. al- 
Anfaal: 41). 


\' 9 \' * \ ° ' * & ' > ' * Of" 

(t - 1 f -'j??' s-yz*.-> c-j)j ;< 




Jjl5~ 


Dari I bnu Umar t$s>, ia berkata, ‘‘Saya pemah melihat ghanimah-ghanimah 
dibagi menjadi lima bagian, kemudian dibagi-bagi kepada yang berhak; adapun 
bagian yang menjadi milik Rasulullah $g, Beliau memilih sendiri. ” 


J&t+d A- 'r+d S A SA'j y: & 

' 41 S ' ^ 


Darinya (Ibnu Umar) ^ juga bahwa Rasulullah pemah membagi-bagi 
(ghanimah) perang Khaibar, untuk prajurit berkuda tiga bagian, untuk kuda dua 
bagian, dan untuk orang lakidaki satu bagian. (Shahih: Shahih Ibnu Majah 
no; 2303, Ibnu Majah II: 952 no: 2854 dan ini adalah riwayat Ibnu Majah, 


Kitab al-Jihad jg 


925 


dan sema’na dengannya tanpa menyebut Khaibar diriwayatkan Imam 
Bukhari dalam Fathul Bari VI: 67 no: 2863, Muslim III: 1383 no: 1762 dan 
‘Aunul Ma’bud VII: 404 no: 2716). 


// /■ / // x 

X X P ? y y 


Dari Ibnu Abbas bahwa Nabi :jj§ pemah memberi kepada prajurit berkuda 
tiga bagian dan memberi kepada prajurit yang jalan kaki satu bagian. (Shahih: 
Irwa-ul Ghalil no: 1227 dan Baihaqi VI: 293). 


Prajurit tidak boleh mendapat alokasi bagian rampasan perang, kecuali 
yang memenuhi lima persyaratan: Islam, baligh, berakal sehat, dan merdeka 
serta laki-laki. Manakala salah satu dari lima syarat tersebut tidak terpenuhi, 
maka ia diberi sedikit saja, karena ia tidak terkategori orang yang wajib 
berjihad. 


2)IjIj y> (j^ 

iij o \ J laJ^> P ! l£«J! ( C-wjW-lj Cf? 

✓ y~~ " y y 


* o 


>*> *' £ 
.AjAIaj 


Dari Umair mantan budak Abil Lahm, ia berkata, “Saya pemah ikut 
berperang pada waktu perang Khaibar bersama tuanku, sedangkan saya (waktu 
itu) masih menjadi budak. Kemudian dia (tuanku) tidak memberi bagian dari 
ghanimah kepadaku; aku hanya diberi dari perbekalan yang paling jelek, yaitu 
sebilah pedang, pada waktu itu aku menyeretnya bila aku menyandangnya." 
(Hasan: Shahih Ibnu Majah no: 2304, Tirmidzi III: 58 no: 1600, ‘Aunul 
Ma’bud VII: 402 no: 2712, Ibnu Majah II: 952 no: 2855). 


j—jjllLi s.L~I—it) jyu aJJS Jjisr' : Jls Li|b ^>Lp jP 

0 ' a '{• 0 ' ' U ' ' ° *' ' ° ' (l 

.yiJ yJ* 2 -.>. J y»J) 


926 H al-Wajiz; Fiqh Sunnah 


Dari Ibnu Abbas i$g>, ia bertutur, “Adalah Rasulullah $j§ pemah berperang 
bersama kaum wanita, yaitu mereka bertugas mengobati para tentara yang terluka, 
dan mereka diberi sedik.it ghanimah. Adapun bagian yang biasa diberikan prajurit, 
maka Beliau tidak pemah memberikannya kepada mereka (para wanita) . ” (Shahih: 
Mukhtashar Muslim no: 1151, Muslim III: 1444 no: 1812, ‘Aunul Ma’bud 
VII: 399 no: 2711 danTirmidzi III: 57 no: 1958). 


12. YANG BERHAK MENDAPAT BAGIAN DARI SEPERLIMA 


Seperlima yang tersisa dibagi menjadi lima bagian: satu bagian untuk 
Rasulullah yang selanjutnya dimanfa’atkan untuk banyak kemashlahatan, 
satu bagian untuk kerabat, yaitu Bani Hasyim dan Bani Muththalib, satu 
bagian untuk para anak yatim, satu bagian untuk golongan masakin, dan 
satu bagian terakhir untuk ibnu sabil. Allah berfirman: 


> o 
'■'O .. 






<dJ jU ^ ^ UJt 


“Ketahuilah, sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai 
rampasan perang maka sesungguhnya seperlima untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, 
anak yatim, orang-orangmiskin, dan ibnu sabil." (QS. al-Anfaal: 41). 


13. FAI’ C-Jg) 

Pengertian fai’ berasal dari perkataan orang-orang Arab faa~a (^), artinya 
kembali. 

Adapun menurut istilah syar’i ialah apa saja yang dirampas dari kaum 
kafir tanpa melalui peperangan, misalnya harta perbekalan yang mereka 
tinggalkan karena takut kepada pasukan Muslimin, jizyah, dan pajak kepala 
serta harta benda yang ditinggal mati oleh pemiliknya yang tidak punya ahli 
waris dari ahludz dzimmah. 

14. AQDUDZ DZIMMAH 

Dzimmah ialah perjanjian dan jaminan keamanan. Sedangkan yang 
dimaksud dengan aqdudz dzimmah ialah seorang kepala negara atau aparat 
yang ditunjuk memberi suaka politik kepada ahli Kitab atau lainnya dari 


Kitab abjihad || 927 


kalangan kaum kuffar yang tetap di atas kekafirannya dengan dua syarat: 
harus memhayar jizyah kepada pemerintah Islam dan harus berpegang teguh 
kepada hukum-hukum Islam yang bersifat global. (Fiqhus Sunnah III. 64). 

Dasar akad ini ialah firman Allah M : 


&_» u o Sq jSn zJiM » '>: u 

y>Ji ijkJ 1/^ 

/ s ^ ^ y 

(X VA>J') • O^ j ^ 


Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) 
kepada hari kemudian dan mereka tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan 
oleh Allah dan RasuhNya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama 
Allah), (yaituarang'Otan g) yang diberikan al'Kitab kepada mereka, sampai mereka 
membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk. (QS. at- 
Taubah: 29). 

15. KONSEKUENSILOGIS DARI AKAD INI 

Manakala akad perjanjian dengan ahludz dzimmah ini sempuma, maka 
berlakulah sejumlah ketentuan sebagai berikut, yaitu haram membunuh 
mereka, wajib melindungi harta benda mereka, menjaga kehormatan mereka 
dan menjamin kebebasan mereka serta menahan diri jangan sampai menyakiti 
mereka (Fiqhus Sunnah III: 65). Ini merujuk kepada hadits Nabi M- 

‘Apabila engkau bertemu dengan musuhmu dari kaum musyrikin, maka ajaklah 
mereka kepada (salah satu diantara) tiga perkara, yang mana saja yang mereka 
pdih, maka terimalah pilihan mereka itu dan tahanlah dirimu dari mereka: hendaklah 
kamu ajak mereka kepada Islam, jika mereka mau, maka terimalah kemauan baik 
mereka itu dan tahanlah dirimu dari mereka; jika mereka menolak, maka tariklah 
jizyah dari mereka; jika mereka memenuhi ajakanmu, maka terimalah (jizyah) 
dari mereka dan tahanlah dirimu dari mereka!.” (Teks Arab hadits ini dan 
takhrijnya sudah dimuat pada halaman sebelumnya). 


928 


al-Wajiz; Fiqh Sunnah 




16. HUKUM-HUKUM YANG BERLAKU PADA AHLUDZ 
DZIMMAH 

Berlaku atas mereka hukum-hukum Islam yang bertalian dengan hak' 
hak adami dalam hal ‘uqud ‘transaksi’, mu’amalah, denda tindak kejahatan, 
ganti rugi barang yang dirusak, dan mereka harus juga dijatuhi hukuman 
had. (Manarus Sabil II: 298). 


^ / / / jj 

js-\i ^ ?(iJj 



Dari Anas (ia berkata): Bahwa ada seorangYahudi meremukkan kepala 
pembantu perempuan diantara dua batu. Lalu ditanya, “Siapa yang melakukan 
ini terhadapmu? Apakah si fulan atau si fulan?” Disebut (nama) orang Yahudi 
itu, lalu ia menganggukkan kepalanya. Kemudian dibawalah orang Yahudi itu 
(ke hadapan Nabi $$), lalu ia mengaku, lantas Beliau M memerintah (shahabat 
agar mempersiapkan Yahudi itu untuk diremukkan), kemudian Beliau meremukkan 
kepalanya diantara dua batu. (Muttafaqun ‘alaih: Fathul Bari XII: 198 no: 
6876, Muslim III: 1299 no: 1672, Nasa'i VIII: 22, ‘Aunul Ma’bud XII: 267 
no: 4512, Tirmidzi II: 426 no: 1413). 

O I'*' S' : « : o' o t s A A A . f jb ' ' * o ,» 

U-gjU2^>-i s*j i jxii Si ^ -31 l)I : m> j>\ 

“Dari Ibnu Umar 4® bahwa Nabi Sg pemah dibawa kepada Beliau dua 
laki-laki Yahudi yang berbuat zina setelah sebelumnya kawin, kemudian Beliau 
merajam keduanya” (Shahih: Irwa-ul Ghalil no: 1253). 

17. KAPAN PERJANJIAN MENJADIBATAL 

Barangsiapa di antara ahludz dzimmah enggan membayar jizyah, atau 
enggan melaksanakan hukum-hukum Islam maka secara otomatis 
perjanjiannya menjadi batal, karena ia tidak menyempurnakan syarat 
perjanjian. 


Kitab al-Jihad §g§ 929 




Demikian pula perjanjian menjadi batal disebabkan pihak non Muslim 
berbuat lalim terhadap kaum Muslimin, atau mencaci Allah dan Rasul-Nya: 




js. alp pi >K£L.\ a} Jij gl Uj il p 

^ ' W ' 

aj j«*li Lii I Jkai 


Dari Umar bahwa telah diajukan kepadanya seorang lakidaki yang 
hendak memaksa seorang perempuan muslim agar berzina. Kemudian dia (Umar) 
menyatakan, “Bukan atas dasar ini kami berdamai dengan kalian.” Kemudian 
dia menyuruh agar laki-laki dipersiapkan, lalu disalib di Baitul Maqdis. (Hasan 
: Irwa-ul Ghalil no: 1278, Ibnu Abi Syaibah II: 85 no: 11 dan BaihaqiIX no: 
201 ) 


I % . /■ . o. % ^ ^ y • i s** — ^ ® ' • $ i. f o * 

^y>r J 43 £-AJ J ^ Jo 01 

.14^^ *|j| aSj! J y*j jiqli 


Dari Ali ^k> bahwa ada seorang perempuan Yahudi mencela dan mencaci 
Nabi maka dicekik oleh seorang laki-lakihingga tewas, kemudian Rasulullah 
membatalkan dendanya. ” (Shahihul Isnad : Irwa-ul Ghalil V : 91, Aunul 
Ma’bud XII: 17 no: 4340 dan Baihaqi IX : 200) 

18. KONSEKUENSILOGIS DARI BATALNYA PERJANJIAN 

Manakala perjanjian dengan ahludz dzimmah batal, maka hukum orang 
kafir sama dengan kaum tawanan perang; jika ia memeluk Islam, haram 
dibunuh; jika tidak, maka pihak imam, kepala negara berhak memilih di 
antara membunuh, membebaskan atau menerima tebusan, sebagaimanayang 
telah diuraikan pada pembahasan hukum tawanan perang. 

19. ORANG YANG WAJIB MEMBAYAR JIZYAH 


Cjir\ fj >*v >£^i pf j\ pr 4 b p of Xf ’j. ’j. 


930 §|f al-Wajiz; Fiqh Sunnah 


Dari Nafi’ dari Aslam ia bertutur : Bahwa Umar pemah menulis 
surat kepada para Gubemur (yang isinya), “Janganlah kalian menarikjizyah dari 
kaum perempuan dan anak-anak, dan jangan pula hamu menaarik jizyah, kecuali 
dariorang-orang yangsalingmenolong.” (Shahih: Irwa-ul Ghalil no: 1255 dan 
Baihaqi IX: 195) 

20. KADAR JIZYAH 


jrot'&k J\ & j til * yn of u* iui ^ 

' " " " p 

. ayUil ^ aJjlp jf Ijllp jjl?- 


“Dari Muadz bahwa Nabi ketika mengutus dia (Muadz) ke Yaman, dia 
diperintahkan menarik satu Dinar atau semisalnya dari baju besi dari setiap orang 
yang sudah baligh." (Shahih: Irwa-ul Ghalil no: 1254 dan ‘Aunul Ma’bud 
VIII: 287 no: 3022). 


Boleh menarik jizyah dari setiap orang yang sudah baligh lebih dari 
satu Dinar. Ini berdasarkan hadits: 


— 1' J-*' <b V jP yjZ' jl c^JL—T 

^ 0 0 * * ' * c * / ^ # O / ^ s s 

oeb'JjS- 

" " ' " J* ^ 

jj/ / i / 1 /» 

ybl 3J*>b 


Dari As lam, ia bertutur, “Sesungguhnya Umar 4&> pemah menarik jizyah 
dari para pemilik emas empat puluh Dinar dan dari pemiik perak empat puluh 
Dirham, di samping itu (dia biasa) menjamu tamu sesama Muslim selama tiga 
hari." (Shahih: Irwa-ul Ghalil no: 1261 dan Baihaqi IX: 195) 

Seorang Imam (Pemimpin), haruslah memperlihatkan kondisi sosial 
ekonomi masyarakatnya: 


Q& ^ —J* O&b. IjuUnIJ ZJi °J '£> 

.jllJ': Jli ?j£:> JaIj 


Kitafe al-Jihad fgf 931 







Dari Ibnu Abi Nujaih, saya katakan pada mujahid, “M engapa penduduk 
Syamdikenaijizyahempat Dinar, sedangkanpendudukYaman hanyasatu Dinar?" 
Maka jawabnya, ‘Ketentuan itu ditetapkan sebelum kondisi ekonomi (mereka 
meningkat).” (Shahih: Irwa-ulGhalilno: 1260danFathulBari VI: 257 secara 
mu’allaq). 


932 


al'Wajiz; Fiqh Sunnah 









Kitab aUtqi 

(Memerdekakan Budak) 


1. PENGERTIAN ‘ITQ 1 

‘Itq huruf ‘ain dikasrah, ialah memerdekakan budak. Pakar Bahasa Arab 
Al'Azhari mengatakan, “Kata ‘itq berasal dari perkataan orang Arab,’ ‘Ataqal 
faras yaitu kuda lepas dan ‘Atqal farkh yakni anak burung terbang 
meninggalkan sarangnya. Disebut demikian, karena budak bisa bebas dengan 
jalan dimerdekakan sehingga ia bisa pergi kemana ia mau. 

2. ANJURAN MEMERDEKAKAN BUDAK DAN KEUTA- 
MAANNYA 

Allah berfirman: 


v* 0 O s ss i ✓ / 


+ Os 0 

(> *l-\ \ :jULJi) .2j jza jl .4j ti Lwi .4_J« 




i 


Fathul Bari V : 146 



M aka tidaklah sebaiknya (dengan hartanya itu) ia menempuh jalan yang 
mendaki lagi sukar? Tahukah kamu apakah jalan yang mendaki lagi sukar itu ? 
(Yaitu) melepaskan budak dari perbudakan, atau memberi makan pada hari 
kelaparan, (kepada) anak yatim yang ada hubungan kerabat, atau orang miskin 
yangsangat fakir. (QS. al-Balad: 11-16). 


• . 0^0 , S* . 0 * 4 | [ I * * *" 

If. jA\ L?r j Uji 



/ ✓ ✓ 


“ y * / 

} « 

- >o .* o ' * 0 0 . ' |/ * , 

JA AiA JSJ JOS' JXj 4)1 


Dari Abu Hurairah ^ bahwa Nabi bersabda, “Barangsiapa yang 
memerdekakan seorang budak muslim, niscaya Allah akan memerdekakan satu 
anggota tubuhnya dari siksa neraka." (Muttafaqun ‘alaih: Fathul Bari V: 146 
no: 2517, Muslim II: 1148 no: 24 dan 1509). 


. x x ? 0 < . < 

11 - tl * l . f L. ' i M y » J O f O / 

j%-*sfl ^ 0\ y* ^ <J* 

a*j 1 j ^ ^ dr*' J*' o? o*J* 

y ~ y y y y y y 

^yy s y y tf> . fi y it } y y yy y^ y 

% i . yy y \\'' C. 1 ^ f i i# / 0/ • l' 0 i * \ • * ' 

<U3 coJLj»- j JuJ -)l ( J>- JL) JLPj cjl ^>rl 4J3 t43jLy^ j 

✓ x 

9 jT'' * i y * ' ' ^ y if y y y 

' y y y Q £ y y * » , ✓ . y y Q y » y /■ > i • O ^ , I x O ► 

Lj tli flAP L&lJtii <L»I <d c^ilS^ j idl 

y . yy & y y < y * & '' 

. i' 0 1 ^ | • i / x x ^ f ^ 1 • £ ^ 0 f. . ^ ^ 1 ^ 

• O'v-g-AXPl jt-i cL^k-JU-* L(j-4_LPj l^p 


Dari Abu Musa aUAsy’ari bahwa Nabi M bersabda, “Ada tiga golongan 
yangmanamereka (kelak) akan diberi pahala dua kali: (pertama) seseorang dari 
kalangan Ahli Kitab yang beriman kepada Nabinya, dan mendapati Nabi gjjg, 
lalu beriman (juga) kepadanya serta mengikutinya dan membenarkan Beliau, 
maka baginya mendapatkan dua pahala. (Kedua) hambasahayayangmenunaikan 
hak Allah dan hak tuannya, maka baginya dua pahala. Dan (ketiga) seorang 
laki'laki yang memiliki budak perempuan, ia memberinya makan dengan makanan 
yang bergizi, lalu ia mendidiknya dengan baik serta mengajamya dengan baik 
(pula), kemudian ia memerdekakannya dan menikahinya, maka baginya mendapat 
dua pahala." (Muttafaqun ‘alaih: Fathul Bari I: 190 no: 97, Muslim 1: 134 


936 


Hff al'Wajiz; Fiqh Sunnah 


no: 154 dan lafadz ini baginya, Tirmidzi II: 292 no: 1124 dan Nasa'i VI: 
115). 

3. BUDAK YANG PALING UTAMA DIMERDEKAKAN 


<dJlj Jli Jli 

/ / /• x x ✓ 

jIp 14-“^'Jli ucJ^ aL*! - (j 


Dari Abu D^ar ia berkata: Say a pemah bertanya kepada Nabi M, “ (Ya 
Rasulullah), amalan apakah yang paling utama?" Rasulullah menjawab, "Iman 
kepada Allah, dan jihad dijalan-Nya’’Lalusaya bertanya (lagi), “Kemudian budak 
yang mana yang paling utama (dimerdekakan) ?’’ Jawab Beliau, “Budak yang 
paling tinggi harganya dan paling terhormat di kalangan keluarganya” 
(Muttafaqun ‘alaih: Fathul Bari V: 148 no: 2518 dan Muslim 1:89 no: 84). 


4. WAKTU DIANJURKAN MEMERDEKAKAN BUDAK 




y\ :cJli $§|> C-Jj s- 

if * 



Dari Asma’ bind Abu Bakar 4®, ia berkata, “Nabi pemah memerintah 
memerdekakan budak pada waktu ada gerhana." (sudah pemah dimuat pada 
halaman sebelumnya). 


5. SEBAB-SEBAB KEMERDEKAAN BUDAK (Manarus Sabil II: 110): 

Kemerdekaan budak bisa terjadi, pertama, karena dimerdekakan oleh 
tuannya demi mendambakan ridha Allah, sebagaimana telah dikupas oleh 
hadits-hadits yang lalu tentang keutamaannya. 

Sebab yang kedua, karena kepemilikan. Yaitu barangsiapa yang 
mendapatkan bagian rampasan perang yang diantaranya ada seorang 
mahramnya, maka dengan sendirinya mahram itu termerdekakan: 


^ . <*• s * { * ' \ \ y 0 ' Ip. ^ ^ 0 J 0 „ -«■ 0 ✓ Os 

Ji 3 dr* if Ji ^ 




Kitab al-Itqi 937 




Dari Samurah binjundab 4® dari Nabi $§, Beliau bersabda, “Barangsiapa 
memiliki budak dari keluarga yang haram (dmikahi olehnya), makajadi merdekalah 
ia.” (Shahih: Shahih Ibnu Majah no: 2046, ‘Aunul Ma’bud X: 480 no: 3930, 
Tirmidzi II: 409 no: 1376 dan Ibnu Majah II: 843 no: 2524)- 

Sebab yang ketiga, kemerdekaan seorang hamba secara total bisa terjadi 
meialui proses sebagai berikut: seorang budak dimiliki dua tuan, lalu satu 
memerdekakan bagiannya, kemudian ia punya dana untuk menebus hamba 
itu dari tuan yang menjadi rekan sekutunya itu, lantas ia serahkan dana 
termaksud kepadanya, maka merdekalah budak itu secara total: 


JLp <j a] : JbS ^ aJJI J y *J O' py. aLiJup 

/ /* 

C JjlP C_-i OlP fjS Aotil £-11; JC* S 

if 

S S & S O X ✓ 

S " *0 S " O . . . ■'O^h o.s S " O y S S 

UP& AJL* ysS’ *\jii A**!! A-jbP ^ 


Dari Abdullah bin Umar bahwa Rasulullah bersabda, “Barangsiapa 
memerdekakan bagiannya pada seorang hamba, dan ia mempunyai dana yang 
cukup buat harga hamba itu, maka ditaksirlah harga hamba itu dengan penaksiran 
yang pantos, lalu ia boyar hak-hak orang'orang yang berserikat dengannya dan 
merdekalah hamba itu; tetapijika tidak, termerdekalah hamba itu sebanyak yang 
iamerdekakan” (Muttafaqun ‘alaih: FathulBari V: 151, no : 2522, Muslim 
II: 1139 no : 1501, ‘Aunul Ma’bud X : 466 no : 3921 dan Tirmidzi II: 400 
no: 1361). 

Kalau orang yang memerdekakan itu tidak punya dana untuk 
memerdekakannya secara keseluruhan, maka merdekalah si budak itu sesuai 
dengan kadar yang telah dimerdekakan oleh orang itu, dan ia wajib berusaha 
keras bekerja mengumpulkan dana untuk menebus sebagiannya lagi kepada 
tuannya: 


4j jc. a} air oi aK* aIIp 


O y / /• /• . , P 

- i ^ ^ ^ ^ * s'O f o / \ t » MV ** f H ^ Os' l f e / 

(3 jt l~*aJ 5^' O'* ^ ^ CV 



938 


§H al-Wajiz; Fiqh Sunnah 



.-u&tS 




Dari Abu Hurairah ^ bahu/a Nabi bersabda, “Barangsiapa 
memerdekakan sebagian pada seorang budak, maka penyelesaiannya tergantung 
pada hartanya, jika ia mempunyai harta ; jika tidak, maka nilai hamba itu ditaksir, 
kemudian disuruh berusaha dengan tidak menyulitkan atasnya." (Muttafaqun 
‘alaih : Fathul Bari V : 156 no : 2527, Muslim II: 1140 no : 1503, ‘Aunul 
Ma’bud X : 452 no: 2919, Tirmidzi II: 401 no : 1358 dan Ibnu Majah II: 
844 no: 2527). 


6. TADBIR 


Tadbir ialah upaya memerdekakan budak yang digantungkan dengan 
masa kematian. Sebagai misal ada seorang tuan berkata kepada budaknya, 
‘Jika aku meninggal dunia, maka engkau merdeka.” Jadi, jika kemudian 
tuannya meninggal dunia, maka dengan sendirinya ia menjadi merdeka, Jika 
harganya tidak lebih dari sepertiga jumlah hartanya. (Manarus Sabil II: 116). 


J45 L 'j f P tSVag jl)i j t 

• \AiAds <J Jlij (3jlj 


Dari Imran bin Hushain bahwa ada seorang laki-laki pemah mempunyai 
enam hamba sahaya, selain mereka, ia tidak memiliki harta kecuali mereka. 
Kemudian ia memerdekakan mereka ketika hampir meninggal dunia. Maka 
Rasulullah ^ membagi mereka menjadi tiga bagian, kemudian Rasidullah undikan 
antara mereka, lalu Beliau merdekakan dua orang dan tetapkan empat orang 
sebagai hamba sahaya, dan Beliau berkata kepadanya dengan perkataan yang 
keros (yakni atas perbuatannya). ” (Shahih: Mukhtshar Muslim no: 895, Mus- 
lim III: 1288 no : 1668, ‘Aunul Ma’bud X : 500 no : 1375, Tirmidzi II: 409 
no : 3939 dan Nasa'i IV : 64). 


7. BOLEH MENJUAL HAMBA MUDABBAR DAN BOLEH 
MENGHIBAHKANNYA 

J£pf jS ^ ^_IS : Jli aJlHwLP ^ ^P 

Jl*jf 1j ji 5jU jlli apSIs a^lp Jli if °{j^- li ^p aJ 1>>*>Ip 

.A\ 


Dari Jabir bin Abdullah 4e>, ia berkata, “Telah sampai (informasi) kepada 
Nabi bahwa ada seorang laki-laki dari kalangan shahabatnya memerdekakan 
hambanya secara mudabbar, ia tidak mempunyai harta selain (hamba) itu. Oleh 
sebab itu, Beliau kemudian menjualnya dengan harga delapan ratus Dirham, lalu 
uangnya Beliau kirimkan kepadanya.” (Muttafaqun ‘alaih : Fathul Bari XIII: 
179 no : 7186, Muslim II: 692 no: 997, ‘Aunul Ma’bud X: 495 no: 3938). 


BABKITABAH 


1. PENGERTIAN KITABAH (Fathul Bari V: 184) 

Kitabah ialah memerdekaan seorang hamba dengan catatan si hamba 
harus menyerahkan uang sekian jumlahnya dalam sekian masa kepada 
tuannya. 

2. HUKUM KITABAH 


Jika seorang hamba berkata kepada tuannya, “Merdekakanlah saya 
secara kitabah”, maka tuannya wajib memenuhi permintaannya, bila ia 
memandang budaknya mampu berusaha mencari dana. Ini dilandaskan pada 
firman Allah : 




^ 0! pt£&> LPl. CU v lS3l 0 ySi 'jijAj 

err :j>II) /p- 


Dan budaDbudak yang kamu miliki yang menginginkan perjanjian, 
hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka, jika kamu mengetahui ada 


940 


al-Wajiz; Fiqh Sunnah 


kebaikan pada mereka. (QS. an-Nuur: 33) 


s ✓ s 0 


JCJl 'jcf of j . \1S\ JC 'ji jw jl {J J>\ 'Jj ^y 

cojj_ Sb tj'ysi cju aIjIS" : JUi ^iJijSLsu 

✓ ✓ / 

. o"liCi jU-4^ j] p-*jilisi) 


Dari Musa bin Anas, bahwa Sirin pemah minta kemerdekaan secara kitabah 
kepada Anas -ia (Sirin) mempunyai hartayang banyaklalu dia (Amis) menolak. 
Kemudian dia pergi menemui Umar (menginformasikan hal tersebut 
kepadanya), lalu Umar berkata, "Merdekakanlah ia secara kitabah (tertulis)!’’ 
Lalu dia menolak, lantas dipukul oleh Umar dengan kantong air susu sambil 
membaca ayat (yang artinya), “Hendaklah kamu buat peijanjian dengan mereka, 
jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka. ” Maka kemudian dia membuat 
peijanjian merdeka secara kitabah (tertulis) dengannya. (Shahihul Isnad : Irwa- 
ul Ghalil no: 1760 dan ‘Aunul Ma’bud X: 427 no: 3907, Fathul Bari V : 184 
secara Mu’allaq). 

3. KAPAN HAMBA MUKATAB BISA MERDEKA 


Kapan saja hamba mukatab melunasi tanggungannya kepada tuannya, 
atau dimerdekakannya olehnya, maka ia jadi merdeka. Dan ia tetap menjadi 
hamba sahaya hingga melunasi sisa tanggungannya: 


* ** C\ S’ ! i 1 1 - Ait, * * \° ■* . f ~ ^ o ^ Ofo s os*. o o s o s 

I(Jv3 rfje* 4 U 1 01 oOpr 4yj| j*£* 

✓ / S + S f 


Dari Amr bin Syuaib dari bapaknya dari datuknya bahwa Rasulullah $$ 
bersabda, “Hamba mukatab itu (tetap) sebagai hamba sahaya selama ada sisa dari 
mukatabnya (yang belum dilunasinya) (walaupun) satu Dirham.” (HAsan : 
Shahih Abu Daud no: 3323, Irwa-ul Ghalil no: 1674 dan Aunul Ma’bud X: 
427 no: 3907). 


4. MENJUALHAMBAMUKATAB 


Boleh menjual hamba sahaya mukatab, manakala ia ridha: 


^ 0 > I. f -'z fit' * C \ ^ t ' 0 * It 0 ' 0 0 ' 0 x 

'UioLP Pj ^ sCsssj d»> f-Or $jij)' (_)> jJiAjP d_U 0 

s' y ✓ /■ 

dJJkpl j 4^5 dJLuJ ^>\ ji dil&l (._ ?-\ <j[ rL^J cJliii* 1 ^ 

315 .ill f.'VjJl ol V} ,*y iljJLai L^IaII Ojjo.d~ijts 

y x 

* ill j_^j iu> bjli of 5^ tdi> : JZ4 Jli : iuc 

s-Ujil L«jli Lgjijjlai 


Dari Amrah bind Abdurrahman, ia bertutur: Bahwa Barirah datang minta 
tolong kepada Aisyah Ummul Mukminin <3$b, lalu Aisyah berujar kepadanya, 
“Jika keluargamu ingin aku menyerahkan hargamu kepada mereka secara kontan, 
dan aku memerdekakanmu, (maka) akan aku lakukan.” Kemudian Barirah 
menceritakan hal tersebut kepada keluarganya, lalu mereka berkomentar, ‘‘Jangan, 
kecuali hak ketuanan menjadi milik kita. ” Malik berkata bahwa Yahya menegaskan 
: Amrah berkata bahwa Aisyah menceritakan hal tersebut kepada Rasulullah 
sehingga Rasulullah $g bersabda (kepada Aisyah), “Belilah ia (Barirah) dan 
kemudian merdekakanlah ia : karena sesungguhnya hak ketuanan itu menjadi 
milik penuh bagi yang memerdekakannya. ” (Muttafaqun ‘alaih: Fathul Bari V: 
194 no: 2564 dan Muslim II: 1141 no: 1504). 


5. HAK KETUANAN 


Wala’ (hak ketuanan), ialah orang yang memerdekakan budak berhak 
menjadi ahli waris dari budak yang telah dimerdekakan itu. namun harus 
diperhatikan, bahwa pemilik hak ketuanan itu tidak boleh menjadi ahli waris, 
kecuali ketika tidak ada ashabah senasab, sebagaimana yang sudah dijelaskan. 

Tidak boleh menjual wala’ dan tidak pula menghibahkannya 
berdasarkan hadits Ibnu Umar : 


, o ^ a s' y y . s' s * o o s' 


942 §|| al-Wajiz; Fiqh Sunnah 



Dari Ibnu Umar ia berkata, “Nabi pemah melarang menjual wala ’ 
dan (melarang pula) mengibahkannya." (Muttafaqun ‘alaih : Mukhtashar 
Muslim no: 898 dan Fathul Bari V : 167 no: 2535). 


